Syakih Muhammad Naluudin AlAlbani 
Syaikh Muhammad Fuad Jl aa 


CE 


Biografi Singkat Imam al-Bukhari 


Nama beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al- 
Mughirah bin Bazdizabah -ada yang mengatakan Bardizabah- bin al- 
Ahnaf al-Ja'fiy, Abu Abdillah bin Abu al-Hasan al-Bukhari al-Hafizh, 
penulis kitab “ash-Shahih.' Beliau adalah pakar di bidangnya, pendapat 
beliau diikuti, dan kitab beliau sangat diperhitungkan di kalangan umat 
Islam. | 


Imam al-Bukhari sering bepergian untuk mencari hadits ke semua 
ahli hadits yang tinggal di kota-kota besar, beliau juga mencari hadits ke 
Khurasan dan al-Jabal, serta seluruh kota di negeri Irak, Hijza, Syam, dan 
Mesir. 


Imam Bakr bin Munir mengatakan: “Aku mendengar Abu al-Hasan 
bin al-Husain al-Bazzar tentang al-Bukhari, dia mengatakan: 'Aku tahu, 
Muhammad bin Ismail bin Ibrahim (al-Bukhari) adalah seorang syaikh 
yang bertubuh kurus, tidak pendek dan tidak pula tinggi (sedang), lahir 
pada hari Jum'at setelah shalat Jum'at, pada hari ke-13 dari bulan Syawal 
tahun 194 H., wafat pada hari Sabtu, ketika shalat Isya”, pada malam hari 
Raya ledul Fitri, dimakamkan pada hari Raya ledul Fitri, pada tahun 256 
H. Beliau hidup selama 62 tahun kurang 13 hari. 


Beliau meriwayatkan hadits dari para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, 
diantaranya: Ibrahim bin al-Mundzir al-Hizami, Ibrahim bin Musa ar-Razi, 
dan Ismail bin Uwais. Mereka bertiga dari kalangan tabi'in. 


Dari beliau, ulama-ulama yang berjuluk al-Muhaddits dan al-Hafizh, 
diantaranya: Imam at-Tirmidzi, Ibrahim bin Ishag al-Harbi, dan Ibrahim 
bin Ma'gil an-Nasafi. 


Al-husain bin Ismail al-Muhammili berkata: “Hamad bin Ali 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami 
al-Hasan bin Muhammad, ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami 
Muhammad bin Abu.Bakar, ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami 
Abu Nashar Muhammad bin Ahmad bin Musa al-Bazzar, ia berkata: "Aku 
mendengar Abu Bakar Abdurrahman bin Muhammad bin 'Alawiyah al- 
Abhari, dia berkata: 'Aku mendengar Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, dia 
berkata: 'Aku mendengar ayahku (Imam Ahmad bin Hanbal) mengatakan: 
'Khurasan tidak mungkin lagi melahirkan seseorang seperti Muhammad 
bin Ismail al-Bukhari.” 


Al-Bakr bin Tsabit mengatakan: “Telah mengabarkan kepadaku Abu 
al-Walid al-Hasan bin Muhammad bin Ali ad-Darbandariy, dia berkata: 
“Telah mengabarkan kepada kami Abu Abdillah bin Muhammad bin 
Ahmad bin Sulaiman bin Kamil al-Hafizh tentang al-Bukhari, dia berkata: 
“Telah menceritakan kepada kami Abu Amr Ahmad bin Muhammad 
bin Amr al-Mugri', dia berkata: Aku mendengar Abu Hasan Muhaib 
bin Sulaim, dia berkata: Aku mendengar Ja'far bin Muhammad al- 
@aththan Imam al-jami' di Karamainiyyah, dia berkata: 'Aku mendengar 
Muhammad bin Ismail al-Bukhari berkata: Aku telah menulis (hadits) dari 
seribu syaikh atau bahkan lebih. Semua hadits yang ada padaku, aku 
hafal sanadnya.” 


Muhamad bin Ismail al-Bukhari berkata: “Aku berkata kepada Abu 
Abdillah Ahmad bin Hanbal: 'Aku seseorang yang tengah diuji, aku 
diuji untuk tidak mengatakan (sesuatu) kepada anda, namun aku akan 
mengatakannya. Jika anda mendapati sesuatu yang mungkar (dari 
perkataanku), maka bantahlah! (Aku katakan): Al-Guran, dari awal 
hingga akhir adalah firman Allah, tidak ada sedikitpun yang disebut 
'makhluk.' Barangsiapa yang mengatakan bahwa al-Gur'an -atau sesuatu 
dalam al-()ur an- adalah makhluk, maka dia kafir. Dan barangsiapa yang 
menganggap bahwa lafazh al-WMur an adalah makhluk, maka dia pengikut 
sekte Jahmiyah, dia kafir Inam Ahmad menjawab: Ya, benar.” 


Al-@asthalaniy, dalam mukaddimah kitabnya mengatakan: “Adapun 
kitab-kitab yang beliau (al-Bukhari) susun, maka ia bagaikan berjalan 
di orbit matahari, beredar mengelilingi dunia. Tak seorang pun yang 
mengingkari keutamaannya, kecuali orang yang. terkena gangguan 
syetan.” 


Kitab-kitab beliau yang terkenal adalah: 


1. Al-Jami' ash-Shahih: 12. At-Tafsir al-Kabir: 

2. Al-Adab al-Mufrad: Ta 13. Al-Asyribah, 

3. Raf'ul Yadain fi ash-Shalah, 14. Al-Hibah: 

4. Al-Gira'ah Khalfa al-Imam: 15. Asaml ash-Shahabah, 

5. Birru al-Walidain: 16. Al-Wuhdan: 

6. At-Tarikh al-Kabir: 17. Al-Mabsuth, 

7. Al-Ausath, 18. Al-'Ilal, 

8. Ash-Shaghir, 19. Al-Kuna: 

9. Khalgu Af'alial-Ibad, 20. Al-Fawa'id, 

10. Adh-Dhw'afa': 21. Madhaya ash-Shahabah. 


11. Al-Musnad al-Kabir: 


Kitab-kitab ini, ada yang sudah ditemukan dan dicetak, namun ada 
pula yang masih dalam bentuk manuskrip, dan sebagian lagi dikenal 
karena banyak disebut dan dinukil oleh para tokoh ulama. 


Muhammad bin Abu al-Hasan as-Sahili berkata: “Telah menga- 
barkan kepada kami Ahmad bin al-Hasan ar-Razi, dia berkata: 
'Aku mendengar Abu Ahmad bin Adi al-Hafizh al-Jurjani, dia berkata: Aku 
mendengar Abdul @udus bin Abdul Jabbar as-Samargandi mengatakan: 
Muhammad bin Ismail datang ke Khartank, salah satu kampung di 
Samarkand, yang berjarak kira-kira 2 farsakh dari Samarkand. Disana 
al-Bukhari mempunyai beberapa kerabat, lalu dia menginap disana. 
Abdul @udus berkata lagi: Pada suatu malam, aku mendengar -setelah 
dia shalat malam- al-Bukhari berdoa: Ya Allah, bumi ini terasa sempit 
bagiku, walaupun sebenarnya luas. Karena itu, Ambil nyawaku!' Abdul 
@udus meneruskan ceritanya: “Tidak sampai satu bulan, Allah Ta'ala pun 
mewafatkannya. Dia dikebumikan di Khartank.'" 


Penerbit 


Keterangan: 


Kitab yang ada di tangan anda saat ini ditakhrij dan disusun oleh 
Syaikh Muhammad Fuad Abdul Bagi' dan dijelaskan mengenai derajat 
shahih, hasan, atau dhaif oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al- 
Albani. 

Huruf tsa' (&) di dalam kurung menunjukkan bahwa yang tertulis 
pada nomor tersebut sebuah atsar (bukan hadits marfu' dari Nabi 
). j 

Sedangkan nomor di belakang huruf tsa' (&) adalah nomor urut bagi 
atsar-atsar tersebut. 


Kami menerbitkannya tanpa ada pengurangan sedikitpun dari buku 
aslinya. 


Bab: 


Bab: 
Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 


Daftar Isi 


c0o..oococococococo, 


Firman Allah Ta'ala yang artinya, “Dan kami wajibkan 
kepada manusia agar (berbuat) kebaikan kepada kedua 


orangtuanya.” (OS. al-Ankabit: 8) ............iioooooooooooo 39 
Berbuat Baik kepada Ibu...................ooooooooooo 40 
Berbuat Baik kepada Bapak........................ooo. 41 
Berbakti kepada Kedua Orangtua Sekalipun Keduanya 

Berbuat Lha aerene 2 bewonn bennsnana ka el ban ba ana 42 
Berkata Lemah Lembut kepada Kedua Orangtua Led Sala 42 
Membalas Jasa Kedua Orangtua ............................. Pe PEN 44 
Durhaka kepada Kedua Orangtua...................ooooo. 46 


Allah Melaknat Orang yang Melaknat Kedua Orangtuanya 47 
Berbakti kepada Kedua Orangtua Selama Tidak dalam 


Kemaksiatah. momen ben nan nah 48 
Orang yang Mendapati Kedua Orangtuanya, Namun Ia 
Tidak Masuk Surga...........»oo.Woooooooomooooo 49 
Barangsiapa yang Berbakti kepada Kedua Orangtuanya, 
Maka Allah Akan Menambahkan Umurnya ...................... 50 
Seorang Anak Tidak Boleh Memohonkan Dik ah untuk 
Bapaknya yang Musgyrik .................oo.oooWoWooo 50 
Berbakti kepada Orangtua yang Musyrik.......................... 51 
Tidak Boleh Mencaci Maki Kedua Orangtua.................... 53 
Siksa Durhaka kepada Kedua Orangtua........................... 54 
Membuat Kedua Orangtua Menangis............................... 55 


Do'a Kedua Orangtua...............oooooWooo oo 55 


18. 
19. 
20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 
26. 
27. 
28. 
29. 


30. 
31. 


32. 
33. 
34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


12 


Bab: Menawarkan Islam kepada Ibu yang Nashrani................. 
Bab: Berbakti kepada Kedua Orangtua Setelah Mereka Wafat. 58 
Bab: Berbuat Baik kepada Orang yang Pernah Diperlakukan 


Baik oleh Bapaknya ............... 


sonononcnenuvonnenaoneeregoonnasunggosanan 


Bab: Jangan Memutuskan Hubungan dengan Orang yang 
Pernah Menjalin Hubungan Baik dengan Bapakmu 
- Karena Hal Itu Dapat Memadamkan Cahayamu.............. 


Bab: Cinta Itu Saling Mewarisi....... 


ocoonseoovo0onsenennnocenngoresocananona. 


Bab: Seorang Anak Tidak Boleh Memanggil Bapaknya dengan 
Namanya, Duduk Sebelumnya, dan Berjalan di Depannya 62 


Bab: Apakah Anak Boleh Memberi Kun-yah (Gelar atau Julukan) 


kepada Bapaknya?................ 
Bab: Kewajiban Silaturrahim ......... 
Bab: Silaturrahim........................... 
Bab: Keutamaan Menyambung Silaturrahim ........................... 


pengcouoonengeounonoenasangnunanasasannann 


@secocanovengangasenssnsasnevangnsanonoaa. 


seoncsunonoevoneaneenagonananenannunananan 


Bab: Silaturrahim Dapat Menambah Umur......................... 
Bab: Barangsiapa yang Menyambung Silaturrahim, Niscaya 


Dicintai oleh Allah ................. 


sovenonnangnneenaneeosnenananunascneonun 


Bab: Berbuat Baik pada Kerabat Terdekat Lalu yang Dekat..... 


Bab: Rahmat Tidak Akan Turun pada Kaum yang di dalamnya 


Terdapat Pemutus Silaturrahim..................ooocooooooo. 
Bab: Dosa bagi Pemutus Silaturrahim...................ooooooo. 
Bab: Hukuman di Dunia bagi Pemutus Silaturrahim................ 


57 


68 


72 


Bab: Bukanlah Orang yang Menyambung Silaturahim Itu Orang 


yang Membalas Hubungan... 


#enovevesoouneunoosonenanengnongasosnanuaa 


Bab: Keutamaan Menyambung Silaturrahim dengan Kerabat 


yang Zhalim.............oooo. 


Bab: Orang yang Menyambung Silaturrahim di Masa Jahiliyah 
Kemudian Masuk Islam.......... 


secoccocnevoseneonenanoenenenguangnconaaan 


oneceovocovonnenenngangenangogengaanenannaa 


Bab: Silaturrahmi kepada Kerabat yang Musyrik dan Memberi 


Hadiah ............odoooocoWocoW”(m 


"ocneneeoonnan0n0nong0a0nnsenesuracaooran 


Bab: Pelajarilah Nasab-nasab Kalian yang dengannya 
Silaturrahim Dapat Tersambung.............................. 


Bab: Bolehkah Maula (Seorang Mantan Budak) Berkata, “Aku 


Berasal dari Nasab Si Fulan.” 


SW. Al-Adabul Mufrad 


secnavacanganennananonoonavevenacnanunoone 


73 


Bab: 


Budak yang Dimerdekakan Suatu Kaum Adalah Bagian 
dari Mereka Winata nana De dana 77 


Bab: Keutamaan Memelihara Dua atau Satu Anak Perempuan 79 
Bab: Keutamaan Memelihara Tiga Orang Saudara Perempuan 80 
Bab: Keutamaan Memelihara Anak Perempuan yang 

Dikembalikan Jl na ana en SAN 80 
Bab: Orang yang Benci Terhadap Orang yang Mengharapkan 

Kematian Anak-anak Perempuan ......................oo..... 81 
Bab: Anak Itu Pembuat Kikir, Pembuat Takut........................... 82 
Bab: Menggendong Anak Kecil di Atas Pundak........................ 83 
Bab: Anak Adalah Penentram Hati .................. siak se maa 83 
Bab: Orang yang Mendoakan Shahabatnya Agar Allah Memper- 
banyak Harta dan Anaknya..........ooocoooooWooooo 85 
Bab: Ibu yang Penyayang..................eoooocooooooooooooo 85 
Bab: Mencium Anak-anak ............oooooooooooooooo 86 
Bab: Etika dan Kebajikan Orangtua Terhadap Anaknya........... 87 
Bab: Adab Bapak kepada Anaknya................ooocoooo.oo.oooo 88 
Bab: Barangsiapa yang Tidak Mengasihi, Maka Dia Tidak Akan 
Dikasih see aon aa anna 89 
Bab: Rahmat (Kasih Sayang) Itu Seratus Bagian...................... 90 
Bab: Berwasiat dengan Tetangga.......................ooooooo. 91 
Bab: Hak Tetangga .................ooooooooooooooooo 91 
Bab: Memulai dengan Tetangga..................oooooooo 92 
Bab: Memberikan Hadiah kepada Tetangga yang Pintunya 

Lebih Dekat anu nanya ea an an maka 93 
Bab: Tetangga yang Paling Dekat, Lalu yang Dekat.................. 94 
Bab: Orang yang Menutup Pintu Terhadap Tetangganya......... 94 
Bab: Seseorang Tidak Diperbolehkan Merasa Kenyang 

Sedangkan Tetangganya Kelaparan................................. 95 
Bab: Memperbanyak Kuah Sayur, Lalu Membagikannya 

kepada TEtANGGA: reid retarahnnebatas se nanas sen ea 95 
Bab: Sebaik-baik Tetangga............................. Ienenesmna Un 96 
Bab: Tetangga yang Baik ................ooooooooooooooo. 97 
Bab: Tetangga yang Buruk ee naa La Dn nah badan 97 
Bab: Tidak Boleh Menyakiti Tetangga.................i.................. | 98 


Daftar si S2 13 


67. 


68. 


69. 


70. 
71. 
72. 


73. 
74. 
75. 


76. 


TT. 


78. 


79. 
80. 
81. 


87. 
88. 


89. 


90. 


14 


LASER 


Bab: 


Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 


Bab: 


' Bab: 


Janganlah Seorang Tetangga Merasa Rendah Memberi 
Hadiah pada Tetangganya, Meskipun Sekedar Kikil 
KA Din nan RN Ba 100 
Pengaduan Tetanasa NA AN pa 101 
Barangsiapa yang Menyakiti Tetangganya Hingga 
Tetangganya Keluar (Meninggalkan Rumah).................... 103 
Tetangga Yahudi bean Anak 103 
Kemuliaan nee na NE 104 
Berlaku Baik kepada Pelaku Kebaikan dan Pelaku 
KAN Atan an BN ENI 105 
Keutamaan Memelihara Anak Yatim.................... 105 
Keutamaan Memelihara Anak Yatim Miliknya........ Pakar 106 
Keutamaan Memelihara Anak Yatim Pengganti Kedua 
Orang Nana ie aan Kn KU 106 
Sebaik-baik Rumah Adalah Rumah yang Terdapat Anak” 
Yatim di dalamnya yang Diperlakukan dengan Baik........ 108 
Jadilah bagi Anak Yatim Seperti Seorang Bapak yang 
Pengasih: essen sma ana and kakn 108 
Keutamaan Perempuan yang Bersabar Mengasuh 
Anaknya Sedang Ia Tidak Ingin Menikah Lagi................. 110 
Ehka Arak Yati.» moo.m@e0isutusadenua Kadin Bina 110 
Keutamaan Orang yang Ditinggal Mati Anaknya .............. 111 
Orang yang Kandungannya Keguguran.......................... 115 
Berbuat Baik Terhadap Para Budak................................. 116 
Berlaku Buruk Terhadap Para Budak.......................i..... 118 
Menjual Budak kepada Arab Dusun................ooo. oo 119 
Memaafkan Pelayan .....................ooooocooooooWmoo 120 
Apabila Seorang Budak Mencuri ..................oooooWoo 121 
Pelayan Berbuat Dosa....................ooooooooWo 122 


Orang yang Memastikan Sesuatu dengan Seksama di 
Hadapan Pelayannya Lantaran Khawatir Berprasangka 


Bek an peron ane ana nb ah BAB 122 
Orang yang menghitung di Hadapan Pelayannya 

Lantaran Khawatir Berburuk Sangka.....:......................... 123 
Etika Pelayan blakang 124 


€W&— Al-Adabul Mufrad 


91. 


92. 
93. 


94. 
95. 


96. 
97. 
98. 


99. 


100. 
101. 


102. 


103. 
104. 
105. 
106. 


107. 


108. 
109. 
110. 


111. 


112. 
113. 
114. 


Bab: 


Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 
Bab: 


Bab: 


Bab: 
Bab: 


Bab: 


Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 


Bab: 


Bab: 
Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 


Janganlah Engkau Mengatakan, “Semoga Allah Membu- 


rukkan Wajahmu" Lamo...» ebi manaaa 125 
Hendaknya Menghindari Wajah Ketika Memukul............ 125 
Barangsiapa yang Menampar Budaknya, Maka Hendaklah 

la Memerdekakannya Tanpa Keharusan........................... 126 
@ishas Seorang Budak .....................oooooo 128 
Kenakanlah Pakaian kepada Mereka (Para Budak) dari 
Pakaian-pakaian yang Kalian Pakai .............................. 130 
Mencaci Maki Budak... 132 
Apakah Majikan Harus Menolong Budaknya?.................. 133 
Tidak Boleh Membebani Budak dengan Pekerjaan yang Tidak 
Mampu Dilakukannya ...............oooocnnaa 133 
Nafkah Seseorang kepada Budak dan Pelayannya 


Terhitung Sedekah,...»..o.ooo.oc.o.Woo.mooomosinkayatsa 135 
Apabila Majikan Tidak Suka Makan Bersama Budaknya. 136 


Majikan Memberi Makan kepada Budaknya dari Apa 

yang Ja-Makari.J.doo.o.oidkdukain kerdematunlisaan 137 
Apakah Majikan Duduk Bersama Pelayannya Apabila 
Aa Ma ae An Na an Pen na NN SNN Ab 137 
Apabila Seorang Budak Tulus Mengabdi kepada Tuannya 138 
Seorang Hamba Adalah Pemimpin..................... 140 
Orang yang Senang Menjadi Budak ....................... 141 
Seorang Tuan Tidak Boleh Berkata (kepada Budaknya), 
TAbdY “an termuat Miki rana mama ja 142 
Apakah Seorang Budak Berkata (kepada Tuannya), 

SAYUN ON A21 02 awan eka Dental ana Beban Naa NAN nga 142 
Suami Adalah Pemimpin dalam Rumah Tangganya ......... 143 
Istri Adalah Pemimpin...» 144 
Barangsiapa yang Diperlakukan dengan Baik, Maka 
Hendaklah Ia Membalasnya dengan Kebaikan ........... sana 15 
Barangsiapa yang Tidak Dapat Membalas Kebaikan 

Orang Lain, Maka Hendaklah Ia Mendo'akannya............ 146 
Orang yang Tidak Mensyukuri (Kebaikan) Orang Lain .... 146 
Pertolongan Seseorang kepada Saudaranya.................... 147 
Pelaku Kebaikan di Dunia Adalah Pelaku Kebaikan di 

PA ea Ra NN an Pan an Dn TP Pn PA GA 148 


Daftar Isi #2 15 


115. 
116. 
117. 
118. 


119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 


128. 


129. 
130. 


131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 


141. 
142. 


Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 


Bab: 


Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
140. Bab: 
Bab: 
Bab: 


Segala Bentuk Kebaikan Adalah Sedekah ........................ 150 
Menyingkirkan Gangguan..............oooocooo.oooooo 152 
Perkataan yang Baik....................oooooooooooWoooo 153 


Seseorang Pergi ke Ladang dan Kembali Pulang ke 
Keluarganya dengan Memanggul Bakul yang Berisikan 


aa an naa NE na NAMA AN NN AR 154 
Keluar ke Tempat Kerja.....................oooocooooo 156 
Seorang Muslim Adalah Cermin bagi Saudaranya........... 157 
Permainan dan Kelakar yang Tidak di Perbolehkan......... 158 
Orang yang Menunjukkan Jalan Kebaikan ...................... 159 
Memaafkan dan Berlapang Dada dengan Orang Lain..... 159 
Menggembirakan Orang Lain ...............o.ooooooooWo.o 161 
TE EN UM ae An BA SN aan ea aa 163 
Tertawa an sn RN aman Setau 164 


Apabila Menahan (Menoleh), Menghadapkan Semua 
(Badan dan Wajah) dan Apabila Membelakangi, Membe-. 


lakangkan Semua (Badan dan Wajah)....................... 165 
Orang yang Diminta Musyawarahnya Adalah Orang yang 
ae Anna NA AN RE PAP PN ANA 166 
Musyawarah soo. dna hama ang 167 
Dosa bagi Orang yang Memberi Pendapat yang Salah 
kepada Saudaranya...............oooooooooooooooooooooooo 168 
Saling Mencintai Diantara Manusia................. erbennangaara 168 
Persatuan........... AN EN TRI NN EN AP PA NO PEN 169 
Beredar mana 170 
Bercanda Bersama Anak Kecil....................c.oooooooooo. 172 
Berakhlak Mulia..............oooooooooooooWo.o. 172 
Kemurahan Hati..............o.oooocoooodooWooW mma 175 
Kikir dan Tamak ............ocoooooooWoWoo mm. 176 
Berakhlak Mulia Apabila Mereka Faham.......................... 178 
Pelit on laman na ema nNan 183 
Harta yang Baik bagi Orang yang Shalih.........:............... 184 
Orang yang di Pagi Harinya Merasa Aman Hidupnya ..... 185 
Berjiwa Baik. Ben mau ba ank 185 


16 Se Al-Adabul Mufrad 


143. 


144. 


145. 
146. 
147. 
148. 


149. 
150. 
151. 


Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 
Bab: 


. Bab: 
. Bab: 
. Bab: 


. Bab: 
. Bab: 
. Bab: 


. Bab: 


. Bab: 
. Bab: 


. Bab: 
. Bab: 


. Bab: 
. Bab: 
. Bab: 
. Bab: 


. Bab: 


Kewajiban Membantu Orang yang Membutuhkan 


Banitifanaa (item na ae Ba aja 187 
Orang yang Berdo'a kepada Allah Agar Akhlaknya 

Dp ea na Tana Bl NB 188 
Bukanlah Seorang Mukmin yang Suka Mencela.............. 189 
Tukang akn atasan ema akan 191 


Orang yang Melaknat Budaknya Lalu Memerdekakannya 192 
Saling Melaknat dengan Laknat Allah, Kemurkaan Allah, 


dan dengan Api Neraka.................ooooo.cooo”Woooooo 193 
Melaknat Orang Kafir ..................ooooooooooo 193 
Pengadu Domba. sen enakan na aan aa 193 
Orang yang Mendengar Kekejian Lalu 
Menyebarluaskannya................oooooooooooooo 194 
Tukang Aib Keno een en Bb na 195 
Saling Memuji............oooooooooooooWo maan 197 
Orang yang Memuji Kawannya Apabila Ia merasa Aman 
dengan Pujian Itu: xx0x1 inna r2exxerpsiieveriee kain limonakensanansan 199 
Melempar Wajah Orang yang Suka Memuiji..................... 200 
Orang yang Memuji Lewat Syair ................oo. 202 
Memberi (Upah) kepada Penyair Lantaran Takut dari 
Keburukannya wika nak anak 203 
Janganlah Engkau Memuliakan Kawanmu dengan Sesuatu 
yang Memberatkannya..................ooocoo.ooooooo 204 
Berkunjung kaan 204 
Orang yang Mengunjungi Suatu Kaum Lalu Makan di 
Tempat Metekac.ioiicisiosesseme sets ana burn Bea AN ba 205 
Keutamaan Berkunjung...............ooooWoooo 207 
Seseorang Mencintai Satu Kaum Tetapi Belum Bisa 
Mengejar (Amal) Mereka .................oooooooooooo 208 
Keutamaan Orang Dewasa...............oooooooooooo 209 
Memuliakan Orang Dewasa..................oooooooo 210 
Orang Tua yang Memulai Berbicara dan Bertanya .......... 210 
Apabila Orang Dewasa Tidak Berbicara, Apakah Anak 

Kecil Diizinkan Berbicara? ....................oooooooo 212 


Mengangkat Orang yang Paling Tua Sebagai Pemimpin .. 213 


Daftar Isi S2 17 


168. 


169. 
170. 
171. 
172. 
173. 
174. 
175. 
176. 
177. 
178. 
179. 


180. 
181. 
182. 
183. 
184. 


185. 


186. 
187. 
188. 
189. 
190. 
191. 
192. 
193. 
194. 
195. 


196. 
197. 


Bab: Memberikan Buah kepada Anak yang Terkecil yang Ikut 

Ian aa Na PA EN AN PA SP PAN AA AN 214 
Bab: Mengasihi Anak Kecil .................... Naba aan Tae aa 214 
Bab: Merangkul Anak Kecil...............e..oooooo.oWooo 214 
Bab: Laki-laki Mencium Anak Perempuan Kecil....................... 215 
Bab: Mengusap Kepala Anak Kecil...................... oo 216 
Bab: Seseorang Berkata kepada Anak Kecil, “Wahai Anakku” . 216 
Bab: Kasihilah Makhluk yang Ada di Bumi....................o 218 
Bab: Mengasihi Anak-anak ..................ooooooo Woo 219 
Bab: Mengasihi Binatang......................ooooooooWoo 220 
Bab: Mengambil Telur Burung Hummarah ...................oo. 222 
Bab: Burung di dalam Sangkar..................c.oooo 222 
Bab: Menceritakan Kebaikan Demi Mendamaikan Antara 

Sesama Manusia .............ooooooo.WomoWoW Woo 223 
Bab: Tidak Sepatutnya Berdusta...................... Mentan 224 
Bab: Orang yang Bersabar Atas Gangguan Orang Lain........... 225 
Bab: Bersabar Atas Gangguan....................ooWocooooo 225 
Bab: Mendamaikan Kubu yang Bertikai............................. 226 
Bab: Apabila Engkau Berdusta pada Seseorang yang Memper- 

CAN ANN 22 beradab naa ana Pan En Be 227 
Bab: Janganlah Engkau Menjanjikan Sesuatu kepada Kawanmu 

Lalu Engkau Mengingkarinya......................ooo. 227 
Bab: Mencaci Maki Nasab....................oooooooWooooc 228 
Bab: Cinta Seseorang pada Kaumnya ..................eooooo 228 
Bab: Memboikot Seorang Laki-laki....................... oo. 229 
Bab: Memboikot Seorang Muslim ......................ooooo 231 
Bab: Orang yang Memboikot Saudaranya Selama Setahun..... 233 
Bab: Orang-orang yang Memboikot....................oooooo 234 
Baba Perusahan an na 235 
Bab: Salam Itu Pelepas Pemboikotan..................oo.o.o 237 
Bab: Memisahkan Diantara Anak-anak Muda......................... 237 
Bab: Orang yang Memberi-Saran kepada Saudaranya Sekalipun 

Saudaranya itu Tidak Meminta Saran Kepadanya........... 238 
Bab: Orang yang Tidak Menyukai Perumpamaan Buruk .......... 238 
Bab: Tentang Makar dan Tipu Daya ................ooooWooooo 239 


18 SS Al-Adabul Mufrad 


198. 
199. 
200. 


201. 


202. 
203. 


204. 


205. 
206. 
207. 
208. 
209. 
210. 
211. 
212. 
213. 
214. 
215. 
216. 
217. 
218. 
219. 


220. 
221. 
222. 
223. 


224. 


Bab 
Bab 


Bab: 


Bab: 


Bab: 
Bab: 


Bab: 


Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 


Bab: 


Mencaci Maki ...........ooooooooooooooooooooooco 239 
Memberi Minuman Afr...........oooooooooo oo Woo 240 


Dosa Memaki yang Terjadi pada Dua Orang Ada pada 
yang Memulai dini tone ana amalan 241 
Dua Orang yang Saling Memaki Adalah Dua Syetan yang 
Saling Memburukkan dan Mendustakan.......................... 242 
Memaki Orang Islam (Merupakan) Kefasikan.................... 243 
Orang yang Tidak Pernah Menyudutkan Orang Lain 
dengan Perkataannya.....................o..ooooooo 246 
Orang yang Berkata kepada Orang Lain, “Wahai Munafik!” 
Menurut Interpretasi yang Dilakukannya.......................... 247 
Orang yang Berkata kepada Saudaranya, “Wahai Kafir!” 248 
Kegembiraan Musuh.............oooo Woo. 249 
Memboroskan Harta................ocooooo.Woommo. 249 
Orang-orang yang Berbuat Boros........................iii.i.. 250 
Memperbaiki Rumah asuhan ala 251 
Nafkah dalam Membangun ..............oooooWoo 251 
Seseorang Bekerja Bersama Karyawannya...................... 251 
Berlomba-lomba Meninggikan Bangunan........................ 252 
Orang yang Membangun................oWooooooooo Woo 254 
Tempat Tinggal yang Luas.................ooooo 255 
Orang yang Membuat Loteng.................oooooo 256 
Menghias Bangunan dengan Aneka Warna..................... 256 
Lemah Lembut. ban hal 258 
Sederhana dalam Penghidupan.......................oo 261 
Sesuatu yang Diberikan kepada Seorang Hamba Atas 
Sikap Lemah Lembutnya .............ooWoomoo 262 
MENeNARGkA...»icnin kemauannya mane anak 262 
Kebodohalito 2s anti Perta An me ha nana 263 
Memproduktifkan Harta .................o.ooo..i265 
Doa Orang yang Terzhalimi ......................o 266 
Permohonan Rezeki Oleh Hamba kepada Allah 3 Berda- 


sarkan pada Firman-Nya, “Karuniakanlah rezeki kepada 
kami, karena Engkau jualah sebaik-baik pemberi rezeki.” 
(OS. al-Maidah: 114).............oocooo”WooWooo ka 266 


Daftar Isi S2 19 


225. 
226. 
227. 
228. 


229. 


230. 
231. 
232. 
233. 
234. 
235. 


236. 
237. 
238. 
239. 
240. 
241. 
242. 
28. 
244. 


245. 
246. 
247. 
248. 


249. 


250. 
251. 


252. 
253. 


20 


Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 


Bab: 


Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 


Bab: 


Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 


Kezhaliman Itu Adalah Beberapa Kegelapan ................... 266 


Kaffarah bagi Orang Sakit .....................oooooooooo. 271 
Membesuk Tengah Malam..................ooooooooo.ocooooooo 274 
Ditulis untuk Orang Sakit Apa yang Biasa Diamalkannya | 
Sewaktu Sehat.............e..oooooooooooooooooooooo. 276 
Apakah Perkataan Orang Sakit “Sesungguhnya Aku Sakit 
Merupakan Keluhan?.................ooooooooooooooo 280 
Membesuk Orang Pingsan.................ooooooooooo.Woooo 282 
Membesuk Anak Kecil ................oooooocoooooooooo 283 
Mt Ona panen MN panen aa eg 284 
Membesuk Arab Dusun Been ana Ne BA ON Saba 284 
Membesuk Orang Sakit ..................oooooooooocoooooooWoooo 285 
Doa Kesembuhan Oleh Pembesuk kepada Orang yang 
Saki mama aa ana an aan 287 
Keutamaan Membesuk Orang Sakit.............. Hidangan: 289 
Hadits bagi Orang Sakit dan yang Membesuk ................. 289 
Orang yang Shalat di Sisi Orang yang Sakit..................... 290 
Membesuk Orang Musyrik................oooooooooooooo 290 
Apa yang Diucapkan untuk Orang Sakit.......................... 291 
Apa yang Mesti Dijawab Oleh Orang Sakit ...................... 293 
Membesuk Orang Fasik .................oooooooooooo 293 
Wanita Membesuk Laki-laki yang Sakit............................ 293 
Orang yang tidak Menyukai Pembesuk Melihat Seisi 
Rumah (Orang Sakit)..............oooooocooWooooooo 294 
Membesuk Orang yang Terkena Sakit Mata...................... 294 
Dimanakah Pembesuk Duduk?...................oooo oo 296 
Apa yang Dikerjakan Seorang Suami di dalam Rumahnya 297 


Jika Seseorang Mencintai Saudaranya, Maka Hendaklah Ia 
Memberitahukannya?..................oooooooooooooo 298 


Apabila Seseorang Mencintai Saudaranya, Maka Ia tidak 

Boleh Mendebatnya dan Tidak Boleh Bertanya Tentangnya 299 
Akal Itu Letaknya di Jantung .................oocooo 300 
SOON penak ms EA 301 
Orang yang Membela Diri dari Orang yang Menzhaliminya 306 
Persamaan dalam Bencana Kemarau dan Kelaparan....... 308 


CS. Al-Adabul Mufrad 


254. 
255. 


256. 
257. 
258. 
259. 
260. 
261. 
262. 
263. 
264. 
265. 


266. 
267. 
268. 
269. 
270. 


271. 
272. 
273. 
274. 
275. 


2176. 
277. 
278. 
279. 
280. 
281. 


282. 


Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 


Bab: 


Cobaan CObAAih Sea Las Maan EL nia 310 
Orang yang Memberi Makan pada Saudaranya Karena 

an al Ke an An ANN AA AA AAN MN ni 311 
Hilful (Perjanjian) Jahiliyah.................oooo 311 
Persaudaraan: :..0 2. se02nene ana emeokaraa menekankan an 312 
Tidak Ada Perjanjian di dalam Islam................... 312 
Orang yang Mandi Hujan di Awal Turun Hujan............... 313 
Bahwa Kambing Itu Adalah Berkah................................. 313 
Unta Adalah Kemuliaan bagi Pemiliknya ......................... 315 
AA TA DIVA erie AE 316 
Penduduk Desa Terpencil ..................ooooooooooo 317 


Keluar Menuju Pedalaman (Pegunungan atau lembah).... 317 


Orang yang Suka Menyembunyikan Rahasia dan Duduk 
Bersama dengan Semua Kaum Lalu Ia Pun Mengenal 


Akhlak Mereka................ooooo.oooooooooo 318 
Tidak Tergesa-gesa dalam Segala Perkara........................ 319 
Tidak Tergesa-gesa dalam Segala Perkara........................ 321 
Berbuat Aniaya 0 snetaiit tanam keamanan ha 322 
Menerima Hadiah................ooooroWooooa 325 
Orang yang Tidak Menerima Hadiah Tatkala Kebencian 
Masuk pada Orang Lain...............oooooooWooooo 326 
an NAN PA MTA PEP SAYA PN EA APA 326 
Do'a yang Diucapkan di Waktu Pagi Hari........................ 330 
Orang yang Berdo'a untuk Orang Lain............................ 331 
Ikhlash dalam Berdo'a...............ooooooooo 332 
Hendaklah Bersungguh-sungguh Saat Berdo'a Karena 
Sesungguhnya Tidak Ada Keterpaksaan bagi Allah.......... 333 
Mengangkat Kedua Tangan Saat Berdo'a......................... 334 
Sayyidul Isdohfar 4 bk aman kenek naa 338 
Mendoakan Saudara Tanpa Sepengetahuannya.............. 340 
antenna hn Sma bale ana atau una 342 
Membaca Shalawat kepada Nabi &...................... Lan 347 
Orang yang Menyebut Nama Nabi #£ di Sisinya, Namun 
Tidak Bershalawat kepada Beliau.................................. 350 
Do'a Seseorang kepada Orang yang Menzhaliminya ....... 353 


Daftar si &? 21 


283. 
284. 


285. 
286. 


287. 
288. 
289. 
290. 
291. 
292. 
293. 
294. 
295. 
296. 
297. 
298. 
299. 
300. 
301. 
302. 
303. 
304. 


305. 
306. 


307. 
308. 


309. 
310. 
311. 


Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 
Bab: 


Orang yang Berdo'a Panjang Umur ........................ 354 
Orang yang Berkata Akan Dikabulkan Do'a Seorang 

Hamba Selama la Tidak Terburu-buru................... 355 
Orang yang Berlindung kepada Allah dari Sifat Malas ..... 356 
Barangsiapa yang Tidak Meminta kepada Allah, Maka 

Allah Akan Murka Kepadanya ................ooo 356 
Berdo'a Saat Berada di Barisan Perang di Jalan Allah ..... 358 
Do'a-doa Nabi B5.........oooooooooooooooonanta 358 
Do'a Ketika Turun Hujan ..............oosnnaasan 367 
Do'a Meminta Mati... 367 
Did doa Nabi Be bea ve an aaaa 368 
Do'a di Waktu Mengalami Kesulitan .................... Wo Ta 
Dda Istikharah ..............oooooooooooooooatetann 377 
Dda Apabila Merasa Takut pada Penguasa...................... 379 
Simpanan Pahala bagi yang Berdo'a................... 381 
Keutamaan Berdo'a.............o.ooWoooooetaa 382 
Do'a Ketika Angin Bertiup Kencang.................... 384 
Janganlah Kalian Mencela Angin.................owss 384 
Do'a Ketika Mendengar Halilintar ....................os 385 
Doa Apabila Mendengar Petir .....................oocoo. 386 
Orang yang Memohon Keselamatan kepada Allah .......... 386 
Orang yang Tidak Menyukai Do'a Meminta Cobaan ....... 388 
Orang yang Berlindung dari Susahnya Malapetaka ......... 389 
Orang yang Menceritakan Perkataan Seseorang Ketika 
Menelan na Lan kan EA ANE Be ata 390 
Bee As AN Un ab No gag 391 


Ghibah dan Firman Allah Ta'ala, “Dan janganlah 
sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain.” 


(OS. al-Hujurat: 12).............oooocoooooeneeetelak 392 
Mengghibah Mayit..... na OP Da ANA ERA 393 
Orang yang Mengusap Kepala Bayi yang Bersama 

Bapaknya dan Mendo'akan Keberkahan Atasnya............ 394 
Petunjuk Sebagian Orang Islam kepada yang Lainnya .... 395 
Memuliakan Tamu dan Melayaninya Sendiri ................... 396 
Hadiah untuk Tamu... 397 


22 SMS Al-Adabul Mufrad 


312. 
313. 


314. 


315. 
316. 
317. 


318. 
319. 


320. 
321. 


322. 
323. 
324. 
325. 
326. 


327. 


328. 
329. 
330. 


331. 
332. 


333. 
334. 
335. 


Bab: 
Bab: 


Bab: 


Bab: 
Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 


Bab: 


Bab: 
Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 
Bab: 


Perjamuan Tamu Selama Tiga Hari ................................. 398 


Tamu Tidak Boleh Tinggal Hingga Membuat Saudaranya 
Susah Pa beam Ke MDA Ban 398 
Apabila Tamu Masih Berada di Pekarangannya di pagi 

Sena Na PA AP AS NI PA MA 399 
Apabila Tamu Tidak Mendapat Jamuan .......................... 399 
Pelayanan Secara Langsung pada Tamu ......................... 400 


Orang yang Menyuguhkan Makanan kepada Tamunya 
Lalu fa Bangkit Shalat icon ab an 401 


Pemberiaan Nafkah Seseorang kepada Keluarganya ....... 403 


Segala Sesuatunya Diberi Pahala Meskipun Hanya 
Sesuap Makanan yang Diletakkan di Mulut Istri............... 404 


Do'a Sepertiga Malam Terakhir....................oooo.. 405 


Ucapan Seseorang, “Si Fulan Keriting, Hitam, Jangkung, 
Pendek,” dengan Maksud Menyifati Bukan Mengghibahi 405 


Orang yang Berpendapat Bolehnya Menceritakan Kabar 408 
Barangsiapa yang Menutup Aib Seorang Muslim............. 408 
Ucapan Seseorang, “Binasalah Manusia” ........................ 409 
Tidak Boleh Mengatakan kepada Orang Munafik, “Sayyid” 409 
Apa yang Semestinya Diucapkan Oleh Seseorang Apabila 


Ta DAN YUNG edan NA ANE AS Nan 410 
Seseorang Tidak Boleh Mengatakan Sesuatu yang Tidak 

Diketahuinya, “Allah yang Mengetahuinya”..................... 411 
Pelangi. va enek akad ae 411 
Al-Majarrah (Bintang Bima Sakti).................o. 412 


Orang yang Tidak Suka dengan Ucapan, “Ya Allah, 
Jadikanlah Aku Berada di dalam Tempat Kediaman 


Paha MU nana ena aa Nb 412 
Kalian Tidak Boleh Mencela Masa............................. 413 
Seseorang Tidak Boleh Memandang Saudaranya dengan 

Pandangan Tajam Apabila Ia Beranjak Pergi.................... 414 
Ucapan Seseorang, “Celakalah Engkau” ......................... 414 
Bangunan nk NA Hung 416 


Ucapan Seseorang, “Ld wa Abika (Tidak dan Demi 
Bapak one menata en aa nah 417 


Daftar Isi S2 23 


336. Bab: Apabila Meminta, Maka Mintalah Ala Kadarnya dan 
Jangan Memujinya (Sang Pemberi) ......................o..... 418 


337. Bab: Ucapan Seseorang, “Bulla Syaniuk”..................... 419 
338. Bab: Seseorang Tidak Boleh Mengueapkan, “Allah dan Fulan” 420 
339. Bab: Ucapan Seseorang: “Md Syd'allah wa Syi'ta” (Apa yang 


Allah Kehendaki dan yang Kamu Kehendaki).................. 420 
340. Bab: Nyanyian dan Senda Gurau.............o.Wooo 420 
341. Bab: Petunjuk dan Diam yang Baik ....................cooo 422 
342. Bab: Dan Akan Datang Kepadamu Berita-berita dari Orang 

yang Tidak Kamu Beri Bekal......................ooo 424 
343. Bab: Apa-apa yang Tidak Disukai dari Angan-angan............... 424 
344. Bab: Janganlah Kalian Menyebut Buah Anggur dengan Nama 

Karam (Mulia) Mesek nan kemanan Hem anda marina 425 
345. Bab: Ucapan Seseorang, “Celakalah Engkau” ......................... 425 
346. Bab: Ucapan Seseorang, “Ya Hantah (Wahai ini)” ................... 426 
347. Bab: Ucapan Seseorang, “Aku Malas” ..................o.Woo 427 

' 348. Bab: Orang yang Berlindung dari Sifat Malas........................... 427 

349. Bab: Ucapan Seseorang, “Jiwaku Sebagai Tebusanmu”........... 428 
350. Bab: Ucapan Seseorang, “Tebusanmu Adalah Bapak dan 

ke an ANN Aa en Pen Ta Da NN na 429 


351. Bab: Ucapan Seseorang, “Yg Bunayya” (Wahai Anakku) 
kepada Orang yang Bapaknya Tidak Sempat Menda- 
Datkati ISIAN 2x nanda anak aman 430 


352. Bab: Seseorang Tidak Boleh Mengucapkan, “Diriku Khabits” .. 431 
353. Bab: Kun-yah (Adalah panggilan dengan Abu Fulan atau Ibnu 


Fulan) Abu al-Hakam ........ooo.ooooooooooo 432 
354. Bab: Nabi #5 Menyukai Nama-nama yang Indah..................... 433 
355. Bab: Cepat dalam Berjalan............... Na ha Bun 434 
356. Bab: Nama yang Paling Dicintai Oleh Allah De ea 434 
357. Bab: Merubah Nama dengan Nama yang Lain........................ 435 
358. Bab: Nama yang Paling Dibenci Oleh Allah 2 PAN Nana 436 
359. Bab: Orang yang Memanggil Orang Lain dengan Nama Tashgir 

(Dimmubi nya Aeomosaahumesn am hana 436 : 
360. Bab: Seseorang Dipanggil dengan Nama yang Paling Ia Sukai 437 


361. Bab: Merubah Nama “Ashiyah............oooooooooooo 437 


24 CS Al-Adabul Mufrad 


362. 
363. 
364. 
365. 
366. 


367. 
368. 
369. 
370. 
371. 
372. 
373. 
374. 
375. 
376. 
377. 
378. 


379. 


380. 
381. 
382. 


383. 
384. 
385. 


386. 
387. 
388. 
380. 


Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 


Bab: 


Bab: 
Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 


ASAP RA 439 
KA MUA See aa aa ana Aan 440 
Syihab aan an nan nana 440 
AE'ASbnt enantu una maa ena amin 441 
Orang yang Memanggil Saudaranya, Lalu Ia Meringkas 
atau Mengurangi Namanya ..................ooooooo 441 
Zalinn (Sempit) been ue nama Buahan 143 
Barra es mkN NER 444 
Pa Se DA IA RA mean 444 
Baba abs aa ep ana 445 
Nama-nama Nabi................ooooooWooooW Woo. 446 
Ban aah sn en Ea 448 
Nama Nabi #& dan Kun-yahnya............ooooooooooo 449 
Apakah Orang Musyrik Boleh Diberi Kun-yah?................ 450 
Kun-yah untuk Anak Kecil .................oooo Woo 451 
Berkun-yah Sebelum Memiliki Anak.................i......... 452 
Kurayah: Wanita onani aa mann 452 
Orang yang Memberi Kun-yah kepada Seseorang dengan 
Sesuatu yang Ada Padanya atau dengan Salah Satunya . 453 
Bagaimana Cara Berjalan Bersama dengan Orang-orang 
Besar dan Pemilik Keutamaan?.....................ooooo 454 
Na 454 
Sebagian Sya'ir itu Mengandung Hikmah........................ 455 
Sya'ir yang Baik Tak Ubahnya Seperti Perkataan yang 
Baik, Tetapi Ada Juga yang Buruk Darinya...................... 458 
Orang yang Meminta Menyenandungkan Sya'ir.............. 459 
Orang yang Dibenci Yaitu Orang yang Banyak Syairnya . 460 

Orang yang Berkata, “Sesungguhnya Sebagian dari Bayan 
(Penjelasan) Itu Adalah Sihir” ......... Manna tan aa 460 
Sya'Inyang Dibenci... omco.atsk ana 461 
Banyak Bicata.sa amdal Waka 462 
Kemdihah ia unula akan 464 
Menyebut kata Bahr untuk Seseorang, Kuda, dan 
TDIMINYA Hi ben Pen ina Alasan ia Nan Mamanya 464 


Daftar si “2 25 


. Bab: 
. Bab: 


. Bab: 
. Bab: 
. Bab: 


. Bab: 
. Bab: 
. Bab: 
. Bab: 
. Bab: 
. Bab: 
. Bab: 
. Bab: 
. Bab: 
. Bab: 
. Bab: 
. Bab: 


. Bab: 
. Bab: 


). Bab: 
. Bab: 
. Bab: 
. Bab: 
. Bab: 
. Bab: 
. Bab: 
. Bab: 
. Bab: 


SS Al-Adabul Mufrad 


Memukul Lantaran al-Lahn (Kesalahan Gramatikal yang 
Dialami Seseorang pada Saat Berujar atau Membaca) .... 465 


Ucapan Seseorang, “Laisa Bi Syain” (Bukanlah Apa-apa) 


dengan Maksud “Bahwa Hal Itu Tidak Benar................... 465 
Al-Ma'@ridh (Lihat maknanya pada hadits no. 857)......... 166 
Menyebarkan Rahasia...................ooooooocoooooooo 467 


Mengolok-olok dan Firman Allah &&, “Janganlah Suatu 
Kaum Mengolok-olok Kaum yang Lain.” (OS. al-Hujurat: 


ea NA Ba Na 468 
Bersikap Tenang dalam Segala Perkara ............................ 4168 
Orang yang Menunjukkan Lorong atau Jalan.................. 469 
Orang yang Menyesatkan Orang Buta............................. 470 
Peru ha Pe BL IRR 470 
Hukuman bagi Permusuhan .................ooooooo 471 
Kemuliaan LelWhur..oresisndiras enter saninevannanaan Banana 472 
Ruh-ruh Itu Ibarat Tentara yang Saling Berpasangan....... 474 
Ucapan Seseorang Ketika Takjub, “Subhinallah” ............ 474 
Mengusap Tanah dengan Tangan ..................ooooooo 476 
Ketan Ae ea ean anna Nae Pa Un 477 
Tidak Boleh Mencela Angin......................ooooo 477 
Ucapan Seseorang, “Kami Diberi Hujan Karena Bintang 

Inn dan Ta Lin inen Sean anna Naik 4178 
Apa yang Diucapkan Seseorang Apabila Melihat 

Mendung bae anak ka mena insan ina b nan Ka ea 479 
Ath-Thiyarah (atau Tathayyur adalah merasa bernasib sial 
karena sesuatu) .............cooooooooooooooooooooooox 479 
Keutamaan bagi Orang yang Tidak Bertathayyur............. 480 
Ttuyatah Itudari Jit Long ut mreka nasa 481 
AG Te na AN LO ANN aa 482 
Mengambil Berkah dengan Nama yang Baik................... 482 
Asy-Syu'm (Kesialan) Itu Ada pada Kuda..................i.... 183 
BerSi ni aa naas asam 484 
Apa yang Diucapkan Sewaktu Bersin.............................. . 485 
Mendoakan Orang yang Bersinar Sinta 485 


Orang yang Mendengar Orang (Lain) Bersin, Lalu Ia 


418. 
419. 


420. 
421. 


422. 
423. 
424. 
425. 
426. 
427. 


428. 
429. 


Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 
. Bab: 


. Bab: 
. Bab: 
. Bab: 
. Bab: 
. Bab: 
. Bab: 


. Bab: 


. Bab: 
. Bab: 
. Bab: 
. Bab: 


Mengucapkan, “Al-Hamdulillah” ...........ooa 188 


Bagaimana Mendoakan Orang yang Bersin?................... 489 
Apabila Seseorang Tidak Memuji Allah, Maka Ia Tidak 
Didoakan, “Yarhamukallah” ................o.omoa 490 
Bagaimana Orang Bersin Memulai?...............ooooo 491 
Orang yang Berkata, “Semoga Allah Merahmatimu Jika 
Engkau Memuji Allah” ................ooWonaaaaa 492 
Tidak Boleh Berkata, “Ab” .........o..o.oooooooo.ooo 493 
Apabila Bersin Berulang-ulang ...................ooo 493 
Apabila Orang Yahudi Bersin.......................oom 494 
Laki-laki Mendo'akan Wanita Sewaktu Bersin.................. 494 
Mengiiap somatik ami naaiaak 495 
Orang yang berkata, “Labbaik,” Ketika Menjawab 

Seruan) Kuis Ren NA en Ra ar aan RR 496 
Seseorang Berdiri untuk Saudaranya....................... 496 
Berdirinya Seseorang kepada Orang yang Duduk ............ 499 
Apabila Seseorang Menguap, Maka Hendaklah Ia 
Meletakkan Tangannya di Mulutnya ..............o. 500 
Apakah Seseorang Diperbolehkan Membersihkan Kutu 
Kepala Orang Lain?............oooco.o.Wo.ooooomaa 501 
Menggerakkan Kepala dan Menggigit Dua Bibir Saat 
Taliban mn Takan banana dna 504 
Seseorang Menepuk Pahanya dengan Tangannya Ketika 
Takjub atau Lainnya..............ooomomooomana 505 
Seseorang Menepuk Paha Saudaranya dengan Tidak 
Bermaksud Buruk Kepadanya..................oo.o 506 
Orang yang Tidak Suka Orang Lain Berdiri untuknya 
Sedangkan la dalam Keadaan Duduk......................... 510 
PN SA PA Nan AN PE NAN PT NN 511 


. Apa yang Diucapkan Oleh Seseorang Apabila Kakinya 


Menjadi Kebas (hilang rasa hingga tidak dapat bergerak/ 

Keserniitan Ha Sale Ab atap Dan ann PaR 513 
an ana na BN Apn an 513 
Berjabat Tangan dengan Anak Kecil .................o... 514 
Berjabat Tangan (sio Neh inandakin 514 
Wanita Mengusap kepada Anak Kecil.............................. 515 


Daftar si “2 27 


442. Bab: Berangkulan................oo oo PA: cam... 516 


443. Bab: Seseorang Mencium Puterinya ................. oo. 517 
444. Bab: Mencium Tangan.................oooooooo aan 518 
445. Bab: Mencium Kaki .......ooooooooooooooooocooooo0oo. 519 
446. Bab: Seseorang Berdiri kepada Orang Lain dalam Rangka 

Penghormatan Mia benua bean anna 520 
447. Bab: Memulai Salam...................oooooooooakan 520 
448. Bab: Menyebarkan Salam... 521 
449. Bab: Orang yang Memulai Salam ..............oooWoWoo 522 
450. Bab: Keutamaan Salam ..................ooooooccocoaa 523 
451. Bab: As-Salam (yang Memberi Keselamatan) Adalah Satu 

Nama dari Nama-nama Allah AI NA KE 525 
452. Bab: Hak Muslim Atas Muslim Lainnya Adalah Mengucapkan 

Salam Padanya Apabila Bertemu Dengannya .................. 526 


453. Bab: Orang yang Berjalan Memberi Salam kepada yang Duduk 527 
454. Bab: Yang Berkendaraan Mengucapkan Salam kepada yang 


PK en ne AAU en AS Bl un 528 
455. Bab: Apakah yang Berjalan Mengucapkan Salam kepada yang 
Betkendataan? wide 20 siennges nenen matan Massal 529 


456. Bab: Yang Sedikit Mengucapkan Salam kepada yang Banyak . 529 


2 


. Bab: Yang Lebih Muda Mengucapkan Salam kepada yang 

Kebin TU Ae nada REKAN AA 530 
458. Bab: Penghujung Kata Salam..................o.oooo.oo 530 
459. Bab: Orang yang Mengucapkan Salam dengan Isyarat............. 531 
460. Bab: Memperdengarkan Ucapan Salam...................coooo 532 
461. Bab: Orang yang Keluar untuk (Sengaja) Memberi Ucapan 

Salam dan (untuk) Diucapkan Salam Atasnya................. 532 
462. Bab: Ucap Salam Saat Masuk Majelis..................#............. 533 
463. Bab: Ucap Salam Apabila Berdiri dari Majelis.......................... 534 
464. Bab: Hak Orang yang Mengucapkan Salam Apabila Ia Berdiri 

dari Majelis»... benarnya 534 
465. Bab: Orang yang Meminyaki Tangannya Sebelum Berjabat 

TANGAN 4.» 000sp200n1pe2aa0nnnnninand mma naa 535 
466. Bab: Mengucapkan Salam kepada Orang yang Dikenal dan 

yang Tidak Dikenal................oooocooooo Woo 536 


28 SS Al-Adabul Mufrad 


467. 
468. 
469. 


470. 
471. 
472. 
473. 
474. 
475. 
476. 
477. 
478. 
479. 


Bab: 
Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
. Bab: 


. Bab: 
. Bab: 
. Bab: 
. Bab: 


. Bab: 


. Bab: 


. Bab: 
. Bab: 
. Bab: 


5 Bab: 
. Bab: 


. Bab: 


Peel PA Ba BN 536 
Tidak Boleh Mengucapkan Salam kepada Orang Fasik.... 537 
Orang yang Meninggalkan Salam kepada Laki-laki yang 


Melumuri Dirinya dengan Khalog dan Pelaku Maksiat ..... 538 
Mengucapkan Salam kepada Pemimpin.......................... 540 
Mengucapkan Salam kepada Orang yang Tidur.............. 544 
Hayyakallah ................. Manna Na 544 
Nanga ne NAN AN AN PA NN MA AN NN 545 
Bagaimana Menjawab Salam ............ooooooooo 545 
Orang yang Tidak Menjawab Salam Bea en kan an ana 547 
Orang yang Bakhil Mengucapkan Salam.......................... 548 
Mengucapkan Salam pada Anak Kecil....... EN APA 549 
Wanita Mengucapkan Salam kepada Laki-laki................. 549 
Mengucapkan Salam kepada Wanita.............................. 550 
Orang yang Tidak Suka Mengucapkan Salam kepada 

Orang yang Khusus (Tertentu)..................ooooooooooo 552 
Bagaimanakah Ayat Hijab Itu Turun? ................o. 553 
Aurat yang TIGA. kaan 554 
Seseorang Makan dengan Istrinya ...............ooooooo. 555 
Apabila Seseorang Masuk pada Satu Rumah yang Tidak 
Ea aa ANA an An PA NA En EA NN AAA 556 


Allah Ta'ala Berfirman, “Hendaklah hamba sahaya (laki- 
laki dan perempuan) yang kamu miliki meminta izin 


kepadamu.” (OS. an-Nirr: 58).............oooooooo.oWoooooo 557 
Allah Ta'ala Berfirman, “Dan apabila anak-anakmu telah 

sampai umur dewasa.” (OS. an-Nir: 59).................ooc... 557 
Meminta Izin Jika Hendak Masuk Menemui Ibunya......... 558 


Meminta Izin Jika Hendak Masuk Menemui Bapaknya ..... 558 
Meminta Izin Jika Hendak Masuk Menemui Bapak dan 


Pa AN SA NAN PN AN PT AN EN AA PAS AAA AAA APA 559 
Meminta Izin Jika Hendak Masuk Menemui Saudara 
Perempuannya ...........ooooooooooooo.WoooooWo. 559 
Meminta Izin Jika Hendak Masuk Menemui Saudara 
KAA nana san BEA NUN 560 
Meminta Izin (Masuk Rumah) Itu Tiga Kali ...................... 561 


Daftar Isi &8 29 


493. 
494. 


495. 
496. 


497. 
498. 
499. 


500. 


501. 


502. 


503. 
504. 


505. 


506. 
507. 


508. 


509. 


510. 
511. 
512. 


513. 
514. 


515. 


30 


Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 


Bab: 


Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 


Bab: 


Meminta Izin Berbeda dengan Salam .......................... 562 
Apabila Seseorang Melihat Tanpa Izin, Maka Dicungkil 

MOTANYyA Lina nenen Dena aka ea an 562 
Meminta Izin Adalah Karena untuk Menjaga Pandangan . 563 


Apabila Seseorang Mengucapkan Salam kepada Orang 
Laimdi Rumahnya ea 564 
Panggilan Seseorang Adalah Izinnya ......................... ....566 
Bagaimana Cara Berdiri di Depan Pintu?........................ 567 
Apabila Seseorang Meminta Izin Masuk, Lalu Tuan 

Rumah Berkata, “(Tunggulah) Hingga Aku Keluar.” 

Dimana Dia Harus Duduk?...............oooo Woo 568 
Mengetuk Pintu ..............ooco.oooo PENA 568 
Apabila Terlanjur Masuk Rumah dan Belum Sempat 
Meftitta IE. Lia inn Saman Baen bopeng 569 
Apabila Seseorang Berkata, “Apakah Aku Boleh Masuk?” 
Dan Ia Belum Mengucapkan Salam....................... 570 
Tata Cara Meminta Bie nona 571 
Orang yang Berkata, “Siapa?” Lalu. Orang yang Ditanya 
Menjawab, “Aku.” ....oooooo.ooooooooooteeenaa 572 
Apabila Minta Izin, Lalu (Pemilik Rumah Berkata), 

“Masuklah dengan Mengucapkan Salam.” ...................... 572 
Melihat ke dalam Rumah... 573 
Keutamaan Orang yang Masuk ke Rumahnya dengan 

Ana et pp SNN EN TN TA Na PARA NN Pa an an 575 
Apabila Tidak Menyebut Nama Allah Ketika Masuk 


Rumah, Maka Syetan Akan Bermalam di dalamnya........ 576 


Tempat yang Tidak Perlu Meminta Izin untuk Masuk ke 
Dalan esai Bekep NE A 577 
Meminta Izin di Kedai-kedai Pasar......................oo. 577 
Tatacara Meminta Izin kepada Orang Persia .................... 578 
Apabila Seorang Ahli Dzimmah Menulis Surat Lalu Ia 


Mengucapkan Salam Maka Dijawab Salamnya ............... 578 


Tidak Boleh Mendahului Salam kepada Ahli Dzimmah ... 579 
Orang yang Mengucapkan Salam kepada Ahli Dzimmah 

dengan Isyarat ..............o.ooooco.oooooooooooooomu 580 
Tatacara Membalas Salam Ahli Dzimmah......................... 580 


SS Al-Adabul Mufrad 


516. 


517. 
518. 


519. 


520. 
521. 


522. 


523. 
524. 
525. 
526. 
527. 
528. 
529. 
530. 


531. 
532. 


533. 


534. 
535. 


536. 
537. 
538. 
539. 
540. 


Bab: 


Bab: 
Bab: 


Bab: 


Bab: 
Bab: 


Bab: 


Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 


Bab: 


Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 


Mengucapkan Salam pada Suatu Majelis yang di dalamnya 
Terdapat Orang Muslim dan Orang Musyrik .................... 581 
Tatacara Menulis Surat kepada Ahli Kitab........................ 582 
Jika Ahli Kitab Berkata, “As-Simu Alaikum (Semoga 
Kebinasaan Menimpa Kalian)” ................ooooooooo 583 
Ahli Kitab di Desak di Jalan ke Tempat yang Paling 

ep aa an NN 583 
Cara Berdoa untuk Ahli Dzimmah................... 584 
Jika Seseorang Mengucapkan Salam kepada Seorang 
Nashrani Sedangkan Ia Tidak Mengetahuinya................. 585 
Apabila Seseorang Berkata, “Fulan Membacakan Salam 
Untukmu Pe Saka gan bnamn has Ban 585 
Jawaban Surat woo. uenak anak maa 586 
Menulis Surat kepada Wanita dan Jawaban Mereka........ 586 
Bagaimana Cara Menulis di Permulaan Surat.................. 587 
Amma BO da ena Pl bana 587 
Permulaan Surat dengan Bismillahirrahm@nirrahim......... 588 
Siapakah yang Pertama Disebut dalam Surat?................. 589 
Bagaimana Keadaanmu Pagi Ini? AAN EN AA 590 
Orang yang Menulis di Akhir Surat, “Assalamu Alaikum 

Wa Rahmatullahi,” dan Menulis (Setelahnya), “Fulan bin 
Fulan” pada Sepuluh Tersisa dari Bulan Tersebut............. 592 
Bagaimana Keadaanmu?.....................ooooooWoo 593 
Bagaimana Menjawab Bila Ditanya, “Bagaimana 
Keadaanmu Pagi Ini?” ...............ooooooooWooo 593 
Sebaik-baik Tempat Duduk Adalah Tempat yang Paling 

Bas amat ett Mo un Blah 595 
Menghadap ke Kiblat...................ooooocooco.Woo.ooo 596 
Apabila Seseorang Berdiri Kemudian Kembali ke Tempat 
Duduknya we tan RAN Dea 597 
Duduk di Pinggir Jalan ...................ooooo. 597 
Berlapang dalam Majelis.................»ooooooooWo 598 
Seseorang Duduk di Tempat Terakhir .............................. 598 
Tidak Boleh Memisahkan Dua Orang.................. Mesem 599 


Seseorang Melangkah kepada Pemilik Majelis ................. 599 


Daftar Isi “22 31 


555. 
556. 


557. 
558. 
559. 
560. 
561. 
562. 


563. 
564. 


32 


. Bab: 


. Bab: 


. Bab: 
. Bab: 
. Bab: 


. Bab: 


. Bab: 
. Bab: 
. Bab: 


. Bab: 
. Bab: 


. Bab: 
. Bab: 


. Bab: 


Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 


Manusia yang Paling Mulia bagi Seseorang Adalah Teman 
DANA Lee sen ln ennin BAEE N 601 
Seseorang Menselonjorkan (Meluruskan) Kakinya di 
Hadapan Teman Duduknya .............oooooooooo tan... 602 
Seseorang Meludah Saat Berada di Tengah-tengah Kaum. 602 
Duduk-duduk di Jalan.................ocoocoooooooWooo 603 
Orang yang Menjulurkan Kedua Kakinya ke dalam Sumur 
Bila Duduk dan Membuka Kedua Betis............................ 604 


Apabila Seseorang Berdiri dari Tempat Duduknya untuk 
Orang Lain, Namun Orang Itu Tidak Mau Duduk di Tempat 
Tee na nb na 607. 
taat el SN TA PENA PENA TP AN AA AA NE 607 
Jika Menoleh, Maka Menolehkan Semua Badan.............. 608 
Apabila Seseorang Mengutus Orang Lain dalam Satu 
Keperluan, Maka Ia Tidak Boleh Mengabarkannya.......... 609 


Apakah Pantas Menanyakan, “Dari Mana Kamu Datang?” 609 


Barangsiapa yang Mendengarkan Pembicaraan Suatu 
Kaum Sedangkan Mereka Tidak Menyukainya................ 610 
Duduk di Atas Ranjang..................c.ooooWooo 611 


Apabila Seseorang Melihat Satu Kaum Tengah Berbisik- 
bisik Maka Ia Tidak Boleh Ikut Bergabung Bersama 


Mereka ansenese resa Sana MN NAN TAN 614 
Janganlah Dua Orang Berbisik Tanpa Mengikutsertakan 
yang Ketiga .............ooooWooooo nan Ke ban 615 
Apabila Mereka Berempat ................oo.oooooooooWoo 616 
Apabila Seseorang Duduk Bersama dengan Orang Lain, 
Maka Hendaklah Ia Meminta Izin Sewaktu Hendak Pergi 617 
Tidak Boleh Duduk di Sisi Sengatan Matahari................. 617 
Ihtiba' dalam Pakaian ....................ooooooo 618 
Orang yang Disodorkan Bantal..................... oo 618 
Duduk al-@urfush@ ..:...........oo.oWoo nan 620 
Duduk Bersila 2.120 smskan amankan aah bamtalua 620 
Duduk Ihtiba (Duduk dengan Mendekap Kedua Kaki 

dengan Kedua Tangannya)...................oooooooo 621 
Duduk di Atas Dua Lutut................oo.oooccu 623 
TENANG: Less angan asma Bm 624 


WS Al-Adabul Mufrad 


565. 
566. 


567. 
568. 


569. 
570. 
571. 
572. 


573. 
574, 
575. 
576. 
577. 
578. 
579. 


580.. 
581. 
582. 
583. 
584. 
585. 
586. 
587. 
588. 
589. 
590. 
591. 
592. 
593. 
594. 


Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 


Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 
Bab: 


Tidur Telungkup: deal heh aman maan han 025 
Tidak Boleh Mengambil dan Memberi Kecuali dengan 
MANGA KANAN ea ea NS la 626 
Ketika Duduk, di Mana Meletakkan Sandal?.................... 626 
Syetan Datang Membawa Dahan dan Sesuatu yang 
Dilemparkan di Atas Tempat Tidur ..................oo... 626 
Tidur di Atap yang Tidak Ada Pembatasnya.................... 627 
Bolehkah Menjulurkan Kaki Ketika Duduk....................... 628 


Apa yang Diucapkan Jika Keluar untuk Suatu Keperluan 628 
Bolehkan Seseorang Menjulurkan Kakinya dan Bertelekan 


di Depan Para Sahabatnya.....................oooooooo. 629 
Apa yang Dibaca di Waktu Pagi Hari............................... 632 
Apa yang Dibaca Ketika Sore Hati ............ooooooooo.i... 634 
Apa yang Dibaca Jika Akan Tidur ................oooooo 636 
Keutamaan Doa Ketika Akan Tidur ............................ 640 
Meletakkan Tangan di Bawah Pipi................................ 641 
Aa na Ba NN 642 
Jika Bangun dari Tidurnya Lalu Kembali Hendaknya Dia 

Membenahinya sesak kn Lensa ate 643 
Apa yang Dibaca Jika Bangun Malam........................... 644 
Orang yang Tidur Sedang di Tangannya Ada Lemak....... 644 
Memadamkan Lampu ..............oooo.. Mena en ma 645 
Janganlah Membiarkan Api di Rumah Ketika Tidur......... 646 
Memandang Baik Datangnya Hujan................................ 647 
Menggantungkan Cemeti di Rumah................................ 648 
Menutup Pintu di Malam Hati ............oooooooWoo 648 
Mengumpulkan Anak-anak Ketika Datangnya Isya. ......... 648 
Mengadu Binatang ....................ooooooooooooooo 649 
Gonggongan Anjing dan Ringkikan Keledai..................... 649 
Jika Mendengar Kokok Ayam Jantan ............................. 650 
Jangan Mencaci-maki Kutu................ooooooooooo 651 
Nur SANG SN RA Rena an au 651 
Tidur Sore: Hat sense nana 653 
Jafuah Makan ena eni MEN akan 653 


Daftar Isi SE 33 


595. 
596. 
597. 
598. 


99. 


600. 
601. 
602. 
603. 
604. 
605. 


606. 
607. 
608. 
609. 
610. 
611. 
612. 
613. 
614. 


615. 
616. 


617. 
618. 


619. 


620. 
621. 
622. 


34 


Bab: Khitan. Sonu ana adala tani sa Lana 654 
Bab: Khitan bagi Wanita...........................ooooooooo 654 
Bab: Undangan Khitan 0111 Re NN Bin 655 
Bab: Acara Hiburan Ketika Khitanan .......................oo. 655 
Bab: Undangan Orang Kafir Dzimmi .................oooo 656 
Bab: Khitan bagi Budak Wanita.....................oooo 656 
Bab: Khitan bagi Orang Dewasa......................ooooWooo 657 
Bab: Undangan Acara Kelahiran......................ooooWoo 658 
Bab: Memberi Makan Bayi ..................ooooocooo.oooo 659 
Bab: Do'a Di Saat Kelahiran ..................oooooo. 659 
Bab: Orang yang Memuji Allah Di Saat Kelahiran Anaknya 

Normal, Tidak Pandang Itu Anak Laki-laki atau 

PerempuanJ.o in ena asbanaai 660 
Bab: Mencukur Bulu Kemaluan ................ooowooo 661 
Bab Wakil aa ian 661 
Bab Benud nenen naas Sana Ba la nan 661 
Bab: Taruhatt AYAM eno kunanta 662 
Bab: Orang yang Berkata pada Temannya, “Mari Berjudi” ...... 663 
Bab: Berjudi dengan Merpati ..................oooWocoWoo 663 
Bab: Menuntun (Unta) untuk Orang Perempuan...................... 664 
Bab BEN YAN en Peta sana na EA Ba Un denagn 664 
Bab: Orang yang Tidak Memberi Salam pada Mereka yang 

Bermain Dadu................ooooooooo Jalan 665 
Bab: Dosa Orang yang Bermain Dadu.............. Sae naa Pan 666 
Bab: Hukuman dan Mengeluarkan Orang yang Bermain Dadu 

dan Pelaku Kebatilan.........................oooc 667 
Bab: Orang Beriman Tidak Akan Terperosok dalam Satu 

Lubang (yang Sama) Dua Kali ............oooWoo 669 
Bab: Yang Melempar Panah di Malam Hari... 669 
Bab: Jika Allah Mengkehendaki Kematian Seorang Hamba 

di Suatu Tempat Allah Akan Menjadikannya Butuh 

Padanya masa Sa ana 670 
Bab: Orang yang Berselimut pada Bajunya ........... PA PN 670 
Bab: WasWas ko ae anniea ne en PARE NE N 671 
Babi: Prasangka: 255i me nanenbinn teman at an naat 672 


SW Al-Adabul Mufrad 


Budak dan Wanita Memotong Rambut Suaminya ............ 674 


. Bab: 
. Bab: Mencabut Bulu Ketiak ......................ooooooo oo 674 
» Bab:: Kasihi SAYANG: :.o.i.iinx01 sora imo mamnntana namamu nana ken Kemas nenaataa 675 
: Bab" Mengenal maa NN AN an 675 
. Bab: Permainan yang Dibolehkan bagi Anak Kecil................... 676 
. Bab: Menyembelih Burung Merpati .................... ie 677 
. Bab: Yang Berkepentingan yang Wajib Merasa Kenang 677 
. Bab: Berdahak Di Saat Banyak Orang...............o.ooooooo 678 
. Bab: Jika Berbicara dengan Seseorang Di Antara Orang Banyak 
Jangan Hanya Menghadap Satu Orang Saja......... dea 678 
. Bab: Banyak Melihat-lihat.....................ooWoWoooo 679 
. Bab: Banyak Berbicara...............e...oooooooocoooo 680 
. Bab: Orang yang Bermuka Dua ..................ooWoooo 680 
. Bab: Dosanya Orang yang Bermuka Dua... 680 
. Bab: Sejelek-jelek Manusia Adalah Orang yang Ditakuti 
Kejelekamnya Loe kam muka aan ak nah 681 
Dab Malas ente nee nda NN 682 
ABabs Kekerasan oed baka Ne Nb ana 682 
. Bab: Jika Tidak Punya Malu Berbuatlah Sesukamu.................. 683 
Bab: Matah siang aa Ke anna hinaan 683 
. Bab: Apa yang Diucapkan Jika Marah....................oo 684 
«Bab: Diatrmn dika: Matah. kek aa 685 
. Bab: Cintailah Saudaramu Sewajarnya...............i.....oooo 685 
. Bab: Janganlah Kebencianmu Menimbulkan Kerusakan.......... 686 : 


Daftar si S2 35 


| SEA SS | 
1 Ng . v 0, Se) 


AL-ADABUL. 
MUFKAD 


Henna amannya 5g NA Pan nj may) pemaan Ia asam AMAN pena AA 


tu 5 " 
YA Tr 


(bawa Ayat) 93 Claw) Usragg) (las Ja ta 


1. Bab: Firman Allah Ta'ala yang artinya, “Dan kami 
wajibkan kepada manusia agar (berbuat) kebaikan 
kepada kedua orangtuanya.” (@S. al-Ankabit: 8) 


Was Ja BEA as Ui Lan3 Ju ea JAN 23 PIPA 
aja ge 2 


Si hak 2 S3 oh us ha) oa Cl 


AAA - 


Fa Pp aer al & Su 

“ TN PN PE SN 3 2 23 iba 6. sa ua 
IA pa PA PAP BA 9 PN 
Cah. AG yaa Po Se Hat 
1- Al-Walid bin al-Aizar telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, “Aku 
pernah mendengar Abu “Amr asy-Syaibani berkata, “Pemilik rumah ini 
-sambil memberikan isyarat dengan tangannya ke rumah Abdullah- 
berkata kepadaku, 'Aku pernah bertanya kepada Nabi 85, Amal apakah 
yang paling dicintai Allah 3E5? Beliau bersabda, “Shalat pada waktunya." 
Aku bertanya, “Kemudian apa? Beliau bersabda, “Berbuat baik kepada 
orangtua. Aku bertanya, “Kemudian apa? Beliau bersabda, “Jihad di 
jalan Allah.” Rasulullah menyampaikannya kepadaku, sekiranya aku 


meminta tambahan kepadanya, maka niscaya beliau akan menambahnya 
untukku.”! 


Kd 
- ala 


1 Albani (1): Shahih — al-Irwa' no. (1197). Abdul Bigi: (Al-Bukhari: 9- Kitab al-Mawidgit 
ash-Shalah, 5- Bab “Fadhl ash-Shalah Li Wagtiha.” Muslim: 1- Kitab al-Imin, hadits no. 
137, 138, 139 dan 140). 


39 


SI LAS MI Wo) 3 LIS, Peng 


2 (« 1)”- Dari Abdullah bin Umar ia berkata, “Ridha Tuhan ada di daan 
keridhaan bapak, dan murka Tuhan ada di dalam kemurkaan bapak.”? 


——tong — 
Ba cal —Y 
2. Bab: Berbuat Baik kepada Ibu 


TE AH Ta 5 Ain PN SE KAN 
Kita Sel J6 Ka SAJA Beta 


CA 91 : Juf 


3- Dari Bahz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya. Aku (kakeknya) 
bertanya, “Wahai Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti?” Beliau 
menjawab, “Ibumu.” Aku bertanyalagi, “Kepadasiapaakuharusberbakti?” 
Beliau menjawab, “Ibumu.” Lalu aku bertanya, “Kepada siapa aku harus 
berbakti?” Beliau menjawab, “Ibumu.” Aku bertanya, “Kepada siapa aku 
harus berbakti?” Beliau menjawab, “Kepada bapakmu, kemudian kepada 
kerabat yang terdekat, lalu kerabat yang terdekat lagi.” 


SEN Ea LS JB AAA Ate —4 


Ha In da senang Pe ngae an 
Keran NA S5 JB JB KEL OS IE 


.te” PN Pot 38 0, “9 


ai JB selat pal Aa Ul Sh KAT 
BPI EN NAIK IA 


4. (s 2)- Dari Ibnu Abbas, bahwasanya seorang laki-laki mendatanginya 
lalu ia berkata, “Sesungguhnya aku telah meminang seorang wanita, 


2 (8 1)- Albani (2): Hasan Maugfif dan Shahih Marfu' - ash-Shahihah no. (515). 
(") Huruf “Isa” menunjukkan bahwa kabar ini adalah atsar, bukan hadits marfii'. Sedang 
nomor yang ada setelahnya adalah nomor urut khusus untuk atsar. 

3 Albani (3): Hasan —al-Irwa' no. (829 dan 2232). 


40 SW Al-Adabul Mufrad 


namun ia enggan menikah denganku. Lalu orang lain meminangnya dan 
ia mau menikah dengannya. Aku cemburu padanya (wanita tersebut) lalu 
aku membunuhnya. Apakah masih ada (jalan) taubat untukku?” Ibnu 
Abbas berkata, “Ibumu masih hidup?” Dia menjawab, “Tidak.” Ibnu 
Abbas berkata, “Bertaubatlah kepada Allah 45 dan mendekatlah kepada- 
Nya semampumu.” Lalu aku ('Atha' bin Yasar) menjumpai Ibnu Abbas 
dan bertanya kepadanya, “Mengapa engkau bertanya tentang kehidupan 
ibunya?” Ibnu Abbas menjawab, “Aku tidak mengetahui suatu amal yang 
lebih dekat kepada Allah J& daripada berbakti kepada ibu.” 


AL Gala 
3. Bab: Berbuat Baik kepada Bapak 


Nan 2 J6 SIG 3 da Is J3 JURI GA 0 


. TE 


. SI JB 5 e Je Si Ju IA 2 j6 Setu 


5- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Ditanyakan (kepada Rasulullah), 
“Wahai Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti? Beliau menjawab, 
Ibumu. Ia bertanya, “Kemudian siapa? Beliau menjawab, Ibumu. Ia 
bertanya, “Kemudian siapa? Beliau menjawab, Ibumu.' Ia bertanya, 
“Kemudian siapa?" Pa Naba. “Bapakmu.”$ 


- 2 3 8 0 


"Nagan na Bap gl PA 
3 Ip EP MAh ae Sp Je tap 
II p IS ai Aru Oa 3 33 2 


6- Dari Abu Hurairah, (ia berkata), “Seorang laki-laki datang menemui 
Nabiyullah #£, lalu berkata, Apa yang engkau perintahkan kepadaku? 
Beliau bersabda, “Berbaktilah kepada ibumu." Kemudian ia kembali (dan 
bertanya), lalu Nabi bersabda, “Berbaktilah kepada ibumu.' Kemudian 
ia kembali lagi (dan bertanya), lalu Nabi bersabda, “Berbaktilah kepada 
ibumu. Kemudian ia kembali untuk yang keempat kalinya, lalu Nabi 
bersabda, “Berbaktilah kepada ibumu.' Lantas ia kembali untuk yang 


4 (8 2)- Albani (4): Shahih - ash-Shahihah no. (2799). 

5 Albani (5): Shahih- al-Irwa' no. (837), Adhdhaifah di bawah no. (4992). 
Abdul Bagi: (Al-Bukhari: 78- Kitab al-Adab, 2- Bab “Man Ahaggu An-Nas bi Husni ash- 
Shuhbah.” Muslim: 45- Kitab al-Birr wa ash-Shilah wa al-Adab, hadits (1, 2 dan 3)). 


Al-Adabul Mufrad “& 41 


kelima kalinya, lalu Nabi bersabda, Berbaktilah kepada bapakmu.”$ 
——utgaga — 


Lal Ga daall9 Ja catu —£ 


4. Bab: Berbakti kepada Kedua Orangtua Sekalipun 
Keduanya Berbuat Zhalim 


LA Gani Olah DI AD ln ip JB AE j3 —Y 
35 IA IA AS Ig TI ia ati. Aye 
J8 3 J3 Ah BE yag BAN 

BB 013 


7 (s 3)- Dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Tidak ada seorang muslim pun 
yang masih memiliki kedua orangtua yang muslim dan selalu berbakti 
kepada keduanya, kecuali Allah akan membukakan baginya dua pintu 
surga. Bila orangtuanya tinggal seorang, maka yang dibuka (pintu surga) 
juga satu. Dan apabila ia membuat marah salah satu dari keduanya, 
maka Allah tidak akan. meridhainya sampai orangtuanya itu meridhai 
(memaafkan)/nya.” Lalu ada yang bertanya, “Walaupun keduanya 
berbuat zhalim terhadapnya?” Ia berkata, “Walaupun keduanya berbuat 
zhalim terhadapnya.” 


—a In —— 


dya gl SSI Cal ly —0 
5. Bab: Berkata Lemah Lembut kepada Kedua 
Orangtua 


YR Y 33 EL MISI SES JB ya BKI LA 
JB MSG NIS LG Sia Le uje PE AN As SB AN Sa 


3 P3 Ad -, & 2 ua o p Pn Hg 
Sa NAN SS JB) AL BAYI 3 Ga JSI Ga ea 23 


6 Shahih: HR. Ahmad (2/402). Dishahihkan oleh al-Arnaith dalam Takhrij Ahadits al- 
Musnad. (Penj.) 

7 ts 3)- Albani (1): Dha'iful Isnad: Sa'id (perawi hadits) tidak diketahui identitasnya 
(Majhal). 


42 SS Al-Adabul Mufrad 


MN Je IT, wa js, LAS S3, 3 


x kal “- 5 e: Je ea » Ha 1 au ea 


x 


LAN sa T2 ai SG WN 3 ar J6 As sa 
AS ea 


8 (» 4)- Thaisalah bin Mayyas, ia berkata, “Dahulu aku berahi bersama 
orang-orang Najdah, lalu aku terjatuh pada beberapa perbuatan dosa yang 
aku menganggapnya sebagai dosa-dosa besar. Lalu hal itu aku laporkan 
kepada Ibnu Umar. Ia berkata, “Dosa-dosa apakah itu? Aku menjawab, 
“Dosa ini dan itu." Ia berkata, “Itu tidak termasuk dosa-dosa besar. Dosa- 
dosa besar itu ada sembilan: Menyekutukan Allah, membunuh orang, 
lari dari medan perang, menuduh wanita mukminah berzina, memakan 
harta riba, memakan harta anak yatim, melakukan kejahatan di masjid 
(Al-Haram/Ka'bah), orang yang suka menghina, dan membuat kedua 
orangtua menangis disebabkan karena kedurhakaan.' Lalu Ibnu Umar 
bertanya kepadaku, 'Apakah kamu ingin berlepas dari neraka, dan masuk 
ke dalam surga? Aku menjawab, “Demi Allah, aku menginginkannya!" 
Kemudian ia bertanya lagi, Apakah orangtuamu masih hidup?” Aku 
menjawab, “Ibuku ada bersamaku.' Ia berkata, “Demi Allah, sekiranya 
engkau bertutur lemah lembut kepadanya dan memberinya makan 
niscaya engkau masuk surga, selama dosa-dosa besar tersebut dijauhi.” 


CI MIA Ae MN SEA gi Ola IPA 


9 (& 5)- Dari Hisyam bin “Urwah dari bapaknya: Allah Ta'ala berfirman, 
“Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih 
sayang” (OS. al-Isra' : 24). Ia berkata, “Kamujangan enggan (memberikan) 
sesuatu yang disukai oleh keduanya.”? 


—pg— 


8 (8 4)- Albani (6): Shahih- ash-Shahihah no. (2898). 
9 (&5)- Albani (7): Shahihul Isnid. 


Al-Adabul Mufrad “&# 43 


Cal $N #5 Kala —N 
6. Bab: Membalas Jasa Kedua Orangtua 


Ta pad da an Ia GIA BA AAA 


Aa aa Ket okong af Yi ATP 


2... 


10- Dari Abu Hurairah, dari Nabi # beliau bersabda, “Seorang anak 
tidak akan bisa membalas (jasa) kedua orangtuanya kecuali bila ia 
menjumpai mereka dalam keadaan menjadi budak, lalu dibelinya untuk 
dimerdekakan.” 1 


PA PN Na 


Steat SA A5 di da ya Eka db 
sa ab 153 2 ana Na BL 


PARI Ds 2s OI JA at PAT 


- 3 
Ie C9. 


SA Saba Bp NN Jb MAA JA AE GO » 


sa 5 


BS IS Ul ap NN Edu PA ka ad 5 
Vaga Te 2 Lol 5G 
11 (» 6)- (Dari) Sa'id bin Abu Burdah, ia berkata, “Aku pernah mendengar 
bapakku bercerita, bahwa Ibnu Umar pernah menyaksikan seorang laki- 
laki dari Yaman thawaf di Baitullah sambil menggendong ibunya di 
belakang punggungnya seraya berkata: 
“Sesungguhnya aku ini adalah unta yang hina baginya 
Apabila unta-untanya dibuat panik maka aku tidak ikut panik' 
Kemudian ia berkata, “Wahai Ibnu Umar! Apakah engkau melihatku 
telah membalas jasanya?” Ibnu Umar berkata, “Belum, bahkan tidak 
sebanding dengan satu tarikan nafas (yang dirasakan ibu ketika hamil 
dan melahirkan).' Lalu Ibnu Umar thawaf kemudian mendatangi magam 


(Ibrahim) lantas shalat dua raka'at, kemudian berkata, Wahai Ibnu Abu 
Musa, sesungguhnya setiap dua raka'at (shalat) dapat menghapus dosa- 


10 Albani (8): Shahihul Isnid. Al-Irwa' no. (1747). Abdul Bagi: (Muslim: 20-Kitab al-'Itg, 
hadits 25, 261. 


44 SS Al-Adabul Mufrad 


dosa yang ada sebelumnya.” 1 


5 - - 
0.4 £ 0 


OS) OA AAN OS EA UT Ja Ja ia LAN 
Ob BB JB KI SA SS AIA el BK 
IPS AS) BN LA) AN GS PI JUS ae JS 3, CA 
Makan GAN) US Ula IIS SG) AN A35 GG OS 
abia Tan Jai NP NS Dg USM Ot IS 
12 (» 7)- Dari Abu Murrah, maula (mantan budak) Abu "Ugail, bahwa 
Abu Hurairah pernah diangkat oleh Marwan untuk memimpin di wilayah 
Dzul Hulaifah. Di Dzul Hulaifah sana, Abu Hurairah tinggal di sebuah 
rumah sedang ibunya tinggal di rumah yang lain. Ia (Abu Murrah) berkata, 
“Apabila Abu Hurairah hendak keluar rumah, ia berhenti di depan pintu 
ibunya, sambil berkata, “Assalamu Alaiki Ya Ummatah! Wa Rahmatullahi 
wa Barakatuhu (Semoga keselamatan, rahmat, dan limpahan berkah Allah 
bagimu, wahai ibuku!).' Lalu si ibu berkata, Wa Alaika Ya Bunayya wa 
Rahmatullihi wa Barakatuhu (Bagimu juga wahai anakku, keselamatan, 
rahmat, dan limpahan berkah dari Allah).' Abu Hurairah berkata, “Semoga 
Allah merahmatimu sebagaimana engkau mengasuhku di waktu kecil. 
Sang ibu berkata, “Semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau 
berbakti kepadaku sewaktu kamu besar (saat ini).' Dan apabila hendak 
masuk rumah, Abu Hurairah berbuat yang sama saat keluar rumah.” 12 


A5 APA Io In as 18 pit op Bat 2 Ay 
LS AS Kg) HI JB OS dg 355 Adi IE Hu 


- - 
- 


AE 
13- Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, “Seorang laki-laki datang kepada 
Nabi 5£ seraya berbai'at kepadanya untuk berhijrah, dan ia meninggalkan 
kedua orangtuanya dalam keadaan menangis. Lalu Rasulullah bersabda, 
"Kembalilah kepada keduanya, lalu buatlah keduanya tertawa sebagaimana 
engkau telah membuat keduanya menangis.” 13 


11 (& 6)- Albani (9): Shahihul Isnid. 

12 (& 7)- Albani (2): Dha'iful Isnid. Di dalamnya ada rawi yang bernama Sa'id bin Abi Hilal, 
riwayatnya tercampur aduk (ikhtilath). 

13 Albani (10): Shahih- at-Ta'lig ar-Raghib (3/213). Abdul Bagi: (Abu Dawud: 15- Kitab al- 
Jihad, 31- Bab “Fi ar-Rajuli Yaghzi wa Abw3hu Karihani.” An-Nas3'i: Kitab al-Baf'at Alal 


Al-Adabul Mufrad “48? 45 


38 2, ata Pa 


sa daa DA jgn nota 


Long AS 


AN AG NAN SE) JI MN 2 nan 


aah es 5 Ya BS Ma JA Eee 


PN Td 


NAS BA an 
14 (» 8)- Dari Abu Hazim, bahwa Abu Murrah -mantan budak Ummu 
Hani binti Abu Thalib- pernah mengabarkan kepadanya, bahwa ia pernah 
menunggang binatang bersama Abu Hurairah menuju kampungnya di 
al-Agig. Begitu ia telah masuk ke kampungnya, ia pun berseru dengan 
sekuat-kuat suaranya, ““Alaikis Salam wa Rahmatullahi wa Barakatuhu 
Ya Ummatih (Semoga keselamatan, rahmat, dan limpahan berkah 
Allah bagimu, wahai ibuku!).” Lalu si ibu berkata, “Wa Alaikas Salim 
wa Rahmatullihi wa Barakatuhu (Dan bagimu juga keselamatan, rahmat, 
dan limpahan berkah dari Allah).” Abu Hurairah berkata, “Semoga Allah 
merahmatimu sebagaimana engkau mengasuhku di waktu kecil.” Sang 
ibu berkata, “Wahai anakku, engkau juga, semoga Allah membalasmu 
dengan kebaikan dan meridhaimu sebagaimana engkau berbakti 
kepadaku sewaktu aku tua (saat ini).” 4 | 


—aa—— 


Cai gd Gigis cala —V 
7. Bab: Durhaka kepada Kedua Orangtua 


CC 
G: 
te 
Ta 
& 
Ke 3 


Lie 3 A3 2 Sai dn 
Ha 1. at S3 ya gia 2 


15- Dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari bapaknya, ia berkata, 
“Rasulullah ££ bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang 


Paw www waw —. 
Jihadi, 10- Bab “Al-Bai'at 'Ala al-Hijrati.” Ibnu Majah: 12- Bab “Ar-Rajuli Yaghzi wa Lahu 
Abwan,” hadits 27861. 

14 (» 8)- Albani (11): Hasanul Isnid. 


46 SW Al-Adabul Mufrad 


dosa besar yang paling besar?" Beliau mengulanginya sebanyak tiga kali. 
Mereka menjawab, Tentu ya Rasulullah." Beliau bersabda, 'Menyekutukan 
Allah dan durhaka kepada kedua orangtua." Kemudian beliau duduk tegak, 
yang sebelumnya beliau duduk bersandar dan bersabda, “Ingatlah, juga 
ucapan dusta. Beliau mengulanginya berkali-kali, hingga aku berkata, 
Andaikata beliau diam.” 15 


Sah JA BJB TAS op KA LAS 353 AA 
Pd aa bagubaa elsa bari 


“0 229 


Ss da 


16- Dari Warrad Ss al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, 
“Mu 'awiyah pernah menulis surat kepada al-Mughirah, “Tuliskan kepadaku 
hadits yang pernah engkau dengar dari Rasulullah #.” Warrad berkata, 
“Lalu Mughirah mendiktekan kepadaku sedang aku yang menulisnya, 
'Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah melarang terlalu 
banyak bertanya, menyia-nyiakan harta, dan banyak bicara (berbicara 
dengan semua yang didengar tanpa diseleksi terlebih dahulu).””15 


— ia imaga — 


Aga 9 cad Ca Al gal Lala —A 


8. Bab: Allah Melaknat Orang yang Melaknat Kedua 
Orangtuanya 


SA la GAN SS ya Ye JG yaah AN 
TEA lo Mp asu ja Sang Ga Bea 


Pa 


t 


ox PN 


Te AP ae JP UNY AB ji Pegal) 
ANA sa SG AAA HA 
Cab HI SN AA 


Pa 


15 Albani (12): Shahih- Ghayatul Marim no. (277). Abdul Bigi: (Al-Bukhari: 78- Kitab al- 
Adab, 6- Bab “Ugug al-Walidain Min al-Kabsir.” Muslim: 1- Kitab al-Imen, hadits 1431. 
16 Albani (228): Shahih- ash-Shahihah di bawah no. hadits (5598). 


Al-Adabul Mufrad “& 47 


17- Dari Abu ath-Thufail, ia berkata, “Ali pernah ditanya, Apakah Nabi 
$$ pernah mengkhususkan sesuatu kepadamu, dimana semua orang 
tidak diberi tahu olehnya?” Ali menjawab, “Rasulullah #5 tidak pernah 
mengkhususkan sesuatu kepadaku, yang orang lain tidak diberi tahu 
olehnya, kecuali apa yang ada di sarung pedangku.' Kemudian Ali 
mengeluarkan lembaran. Di dalamnya tertulis, Allah melaknat orang 
yang menyembelih ternak tidak karena Allah: Allah melaknat orang 
yang mencuri tanda batas tanah: Allah melaknat orang yang melaknat 
kedua orangtuanya: dan Allah melaknat orang yang melindungi tindak 
kejahatan.” 


—baango—— 
Ayana G3 al La dag yag Kala —A 


9. Bab: Berbakti kepada Kedua Orangtua Selama Tidak 
dalam Kemaksiatan 


2 0 Aang 


- Ocu an 


Ca Up HAN G3 Apar cah Se nana Ma 
Y, Kvetn AE Ga BAGAI SAN as is 


0-4 Pad 


tar 15 IE Sa Na Pan ko 3 ASI 2Y9 3S 
Susi seen Y3 asi Jp 3 dal, MEA 

si ss AN) "3 HA , 
18- Dari Abu ad-Darda', ia berkata, “Rasulullah 1 benvasiak kepadaku 
dengan sembilan hal: Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatupun 
sekalipun tubuhmu dipotong atau dibakar. Jangan sengaja meninggalkan 
shalat fardhu, barangsiapa yang meninggalkannya dengan sengaja 
maka terlepaslah tanggungan darinya. Jangan minum khamer karena ia 
adalah sumber segala keburukan. Taatilah kedua orangtuamu, sekiranya 
keduanya memerintahkan kepadamu untuk keluar dari duniamu, maka 
keluarlah demi (mentaati) keduanya. Jangan menentang penguasa 
sekalipun engkau beranggapan bahwa engkau ada pada kebenaran. 


17 Albani (13): Shahih- al-Misykat no. (4070). Abdul Pagi: (Muslim: 35- Kitab al-Adhdhi, 
hadits 44, 45). 


48 SS Al-Adabul Mufrad 


Jangan lari dari medan perang, sekalipun pada akhirnya engkau binasa 
dan kawan-kawanmu pada berlarian. Dan berinfaklah pada keluargamu 
sebatas kemampuanmu, jangan kamu angkat tongkatmu (berlaku kasar) 
terhadap mereka, serta ringankanlah beban mereka karena Allah Ke Ni 


adeapaap Fin 2x JB ak op Ma GA 514 


3 


Ll H3 Ju OI SA pia KN El Cita JL 
Ae Amal 


19- Dari Abdullah bin Arr, ia berkata, “Seorang laki-laki datang kepada 
Nabi #5, lalu berkata, Aku datang (untuk) berbai'at kepadamu untuk 
berhijrah, dan aku tinggalkan kedua orangtuaku dalam keadaanmenangis.' 
Beliau bersabda, “Kembalilah kepada keduanya, lalu buatlah keduanya 
tertawa mebagairnana engkau telah membuat keduanya menangis.” 


- 


daya Jap has JB pt op Mae GA Y. 
AA We JUS 1 ju TN 251 NT Sei ah 


20- Dari Abarilah bin Amr, ia berkata, “Seorang laki-laki datang kebada | 
Nabi #£ memohon untuk berjihad, lalu Rasulullah bertanya, “Apakah 
kedua orangtuamu masih hidup?" Kemudian ia menjawab, Ya.' Beliau 
bersabda, “Berjihadlah kepada keduanya (berbakti kepada mereka).”?2 


—netonta— 
Akal Jay lh Aga 9 Syah Cya tata —N 


10. Bab: Orang yang Mendapati Kedua Orangtuanya 
Namun Ia aan Masuk Surga 


. 
£ 0 


Ken 3 Ida He Ia ag Sip —YN 


Paaa Sie HA B3 3 JG SA AI AA Aa 3 


18 Albani (14): Hasan- al-Irwa' no. (2026). Abdul Bagi: (Ibnu Majah: 36- Kitab al-Fitan, 33- 
Bab “Ash-Shabr 'Alal Bala',” hadits 40341. 

19 Telah berlalu penyebutan hadits ini pada hadits no. (13) silahkan dirujuk kembali. 

20 Albani (5): Shahih- al-Irwa' no. (1191). Abdul Bagi: (Al-Bukhari: 56- Kitab al-Jihad, 138- 
Bab “Al-Jihad Bi Iznil Walidain.” Muslim: 45- Kitab al-Birri Wa ash-Shilati Wal Adabi, hadits 
9, 101. 


2 Al-Adabul Mufrad “2 49 


- 
-£ 
| 


SEN JS KAS 


21- Dari Abu Hurairah dari Nabi &£, beliau bersabda, “Terhina...terhina... 
terhina.” Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah! Siapakah itu?” Beliau 
bersabda, “Orang yang mendapati kedua orangtuanya atau salah SARMUA 
dalam keadaan tua, tapi ia masuk neraka.”2 


—ineampa— 


das 3 AI SI dadi 9 ya Kala NA 


11. Bab: Barangsiapa yang Berbakti kepada Kedua 
Meng tanya, Maka Allah Akan Menambahkan Umurnya 


da sa Ba dada Jo ade II ON Ag Jaa JP —1Y 


ae dd BAN ab AA - 


22- Dari Sahl bin Mu'adz, dari bapaknya, ia berkata, “Nabi #£ 
bersabda, “Barangsiapa yang berbakti kepada kedua orangtuanya, maka 
berbahagialah dia dan Allah 3 akan menambah umurnya.” 2 


Spa) da oiity Y aa NY 


12. Bab: Seorang Anak Tidak Boleh Memohonkan 
Ampunan untuk Bapaknya yang Musyrik 


Pas seb Ike Jis Up IR PAP PA ol GA - Yr 
2 EN TI KS) dy Pp (Si Ai YES USS 
3 SS Aa) Te Da ot pal Ba Pu SS UG) Sg 8 S3 

PI LA Dah 3 gi Pita 
123 (s 9)- Dari Ibnu Abbas, berkenaan dengan firman Allah J5, (yang 


artinya), “Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya 

sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah 

21 Albani (16): Shahih- at-Ta'lig ar-Raghib (3/215). Abdul Bagi: (Muslim: 45- Kitab al-Birri 
Wa ash-Shilati Wal Adabi, hadits 9, 101. 


22 Albani (3): Dhaif- al-Hadits adh-Dhaifah no. (4567). Abdul Bagi: (Tidak terdapat di dalam 
Kutubis Sittah). 


50 SN Al-Adabul Mufrad 


engkau mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah',” hingga firman- 
Nya, “Sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu 
kecil.” (OS. al-Isra': 23-24). Lalu ayat tersebut dinasakh (dihapus) oleh 
ayat yang terdapat di dalam surat al-Bara'ah (yang artinya), “Tidak 
pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan 
(kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum 
kerabat|(nya), setelah jelas bagi mereka, bahwa orang-orang musyrik itu 
penghuni neraka jahannam.” (OS. at-Taubah: 113).2 


mama — 


Soya AN GI a cala NY 


13. Bab: Berbakti an Kun yang lilin 
Jana ee EN ANA PS TN 
Enya MIO Jb In Ap Ja AG dah daa 
pa Sen Kbunja cas kaga aa 


20. 


na an S5 Lis AN pa. fk List 
1) F3 y0 . asi 
d3 de 5 pw & ds IS Enya 2 Sa JS ea 


0 5 sx. 


y 36 Sasak bi ul Hi ol Xi Ai Kn) em 
pe ja dp dag Has KAA 


Pan 


AD ih JS Pa Sa EN KAA 

PSR Ia page da daan Ja 
24- Dari bapaknya Sa'ad bin Abu Waggash, ia berkata, “Ada empat ayat 
dari al-@uran yang diturunkan berkenaan denganku. Yang pertama: 
Dahulu ibuku pernah bersumpahuntuk tidak makan dan minum hingga aku 
meninggalkan (agama) Muhammad #&. Lalu Allah 325 menurunkan ayat 
(yang artinya), "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan 


Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, 
maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di 


23 (& 9)- Albani (17): Hasanul Isnid. 


Al-Adabul Mufrad 2 51 


dunia dengan baik. (OS. Lugman: 15). Yang kedua: Dahulu aku pernah 
mengambil pedang yang aku senangi, lalu aku berkata, Wahai Rasulullah, 
berikanlah pedang ini kepadaku.” Lalu turunlah ayat (yang artinya), 
"Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) 
harta rampasan perang." (OS. al-Anfal: 1). Yang ketiga: Aku pernah jatuh 
sakit lalu Rasulullah ££ membesukku. Aku bertanya, Wahai Rasulullah! 
Sesungguhnya aku ingin membagi hartaku, bolehkah aku berwasiat 
dengan separuhnya? Beliau menjawab, Tidak boleh.” Lalu aku berkata, 
“Sepertiganya?' Beliau terdiam. Lalu ukuran sepertiga tersebut menjadi 
boleh setelahnya (setelah diamnya beliau). Dan yang keempat: Dahulu 
aku pernah minum khamer bersama kaum Anshar, lalu salah seorang 
diantara mereka memukul hidungku dengan tulang dagu unta. Lantas 
akupun mendatangi Nabi $ (untuk melaporkan kejadian itu), maka Allah 
S5 menurunkan ayat yang mengharamkan khamer.”24 


x 2 & o- 3 2 og ana 5 2 Oa ne j 
DI do GA ae 3 KAN) A SEE KR ehi yo 
SI JB AS Ju SULAGI A ele AI ol GAN les dls ala 

. Sa ca or saia 1 Sound “9. 9 a- 4 Mn esar La 
SS Gal GP Al SY) Us Ja) SE AI JSI ie 

0? 

25- (Dari) Asma' binti Abu Bakar, ia berkata, “Pada masa Nabi #£, ibuku 
mengunjungiku karenarindu. Lalu aku bertanya kepada Nabi #£, “Bolehkah 
aku menjalin silaturahim dengannya? Kemudian beliau menjawab, “Ya, 
boleh.” Ibnu “Uyainah berkata, “Lalu Allah SE menurunkan ayat yang 
berkenaan dengan itu, (yang artinya), "Allah tidak melarang kamu berbuat 


baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu 
dalam urusan agama.” (OS. al-Mumtahanah: 8.2 


Ne aa PNG me Gia TON en KL oa o PI 
. - # rd 2: Pd Pd 3 


Akan! (33 Wild old cal SI IA) G JUS pls Pra AS A3 AI 
ig s 2: g -- -.. ag eny Pena: “Tana ai) TN Ma nana 
Ie Bb SIS Y GP oa Jah UI JB S3 SI 


- . 


or, naa Lang Hm Mae #8 GP Ai Te & A5 “jan 2 Ra 
28) Ke AS Jis Aly Ga Il JAS Jiba Wii Anh de 


24 Albini (18): Shahih. Al-Misykat no. (3072). Abdul Bagi: (Muslim: 44- Kitab Fadhdil ash- 


Shahabah, hadits 43, 44|. 
25 Albani (19): Shahih- Shahih Abu Dawud no. (4567). Abdul Bagi: (Al-Bukhari: 51- Kitab 
al-Hibah, 29- Bab “Al-Hadiyah Lil Musyrikin.” Muslim: 12- Kitab az-Zakat, hadits 49, 50). 


59 SS Al-Adabul Mufrad 


| 


NA G Ps Kala SA Kera: Ha 

end Na an ujub 
26- Dari Abdullah bin Pm ia berkata, “Aku pernah mendengar Ibnu 
Umar berkata, “Umar «&$ pernah melihat pakaian sira (pakaian yang 
ditenun dengan campuran benang sutra) dijual. Lalu ia berkata, Wahai 
Rasulullah, belilah kain ini lalu kenakanlah pada hari Jum'at dan ketika 
menyambut utusan.” Rasulullah bersabda, “Yang mengenakan pakaian ini 
hanyalah orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat." Lalu Nabi $£ 
diberi beberapa helai pakaian sutra dan beliau kirimkan sehelai kepada 
Umar. Umar berkata, “Bagaimana aku mengenakannya, sedang engkau 
telah bersabda tentang pakaian sutra, sebagaimana yang telah engkau 
sabdakan?' Beliau bersabda, “Aku tidak memberikannya kepadamu untuk 
kamu kenakan, tetapi untuk kamu jual atau kamu berikan agar dikenakan 
(orang lain). Lalu Umar mengirimkannya kepada saudaranya di Mekkah 
sebelum dia masuk Islam.” 


— aa —— 
dat) 9 ea Y ta 1 £ 
14. Bab: rosa Boleh Mencaci Maki Kedua Orangtua 


. 


an Bag Haa Ie 3B aib oi AI AE GEN 
S3 JR HA Ie eh SE JB dan Jan EK pt 


Kab & pi 


dal 5, obi 
27- Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, “Nabi $£ bersabda, “Yang termasuk 
dosa besar adalah orang yang mencaci maki kedua orangtuanya.' Para 
shahabat bertanya, “Bagaimana ia mencaci maki? Beliau menjawab, Ja 
mencaci maki seseorang, lalu orang tersebut membalas mencaci maki 
bapak dan ibunya.” 


Ol JB Kie ASIN Ga HOME GE oi AS aj AI KE YA 


26 Albani (20): Shahih. Shahih Abu Dawud no. (987). Abdul Bagi: (Al-Bukhari: 11- Kitab 
al-Jum'ah, 7- Bab “Yalbasu Ahsana M3 Yajidu.” Muslim: 37- Kitab al-Libas wa az-Zinah, 
hadits 6, 7, 8, dan 91. 

27 Albani (21): Shahih- atTa'lig ar-Raghib no. (3/221). Abdul Bagi: (Al-Bukhari: 78- Kitab 
al-Adab, 4- Bab “La Yasubbu ar-Rajulu Walidaihi.” Muslim: I- Kitab al-Imin hadits 146). 


Al-Adabul Mufrad #2 53 


1 


5 9993 Ru aw 


KAU Ke TPA 


Pd 


28. (- 10)- (Dari) Abdullah bin Amr bin al-'Ash, berkata, “Yang Panik 
dosa-dosa besar di sisi Allah Ta'ala adalah seseorang menjadi caci makian 
bagi kedua orangtuanya.”? 


——tang—— 


Ona gN Gagas Angie cal — 10 
15. Bab: Siksa Dek sa Kedua paka Ssi 


kan e Aa ta ya 


29- Dari Abu Bakrah, dari Nabi #5, beliau bersabda, “Tidak ada perbuatan 
dosa yang lebih layak untuk disegerakan siksanya kepada pelakunya (di 
dunia)- selain yang Allah simpan kelak (di akhirat)-, selain daripada dosa 


melampaui 2 dan memutuskan silaturahim.” 


dada lea nda dat JG JB pa gi Oke GE 
Sa JB Par 027 AN 5 0 BAG AAN 0 IN OI 
In pat KAKI, Ina A Resi Yaa Sea AA 


- 


Sin JB ES SS NN GE) 
30- Dari Imran bin Hushain, ia berkata, “Rasulullah $$ bersabda, 
“Apa pendapat kalian tentang zina, minum khamer, dan mencuri? 
Kami berkata, “Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu.' Beliau bersabda, 
"Semuanya itu adalah perbuatan keji dan masing-masing ada siksanya. 
Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa besar yang paling 
besar? Menyekutukan Allah S5 dan durhaka kepada kedua orang tua." 
Tadinya, Nabi dalam kondisi bersandar lalu tiba-tiba meloncat, lalu 
bersabda, 'Serta (bersaksi atau berkata) dusta.” 


28 (« 10)- Albani (22): Hasanul Isnid. 

29 Albini (23): Shahih- ash-Shahihah no. (915 dan 976). Abdul Bagi: (Abu Dawud: 40- Kitab 
al-Adab, 43- Bab “An-Nahyi 'Anil Baghyi.” At-Tirmidzi: 35- Kitab al-iyamah, 75- Bab : 
“Haddatsani Ali bin Hajar.” Ibnu Majah: 37- Kitab az-Zuhud, 23- Bab “Al-Baghyi,” hadits 
4201). 

30 Albani (4): Dha'iful Isnid, di dalam sanadnya terdapat 'an'anah al-Hasan al-Bashri sedang 
al-Hakam bin Abdul Malik adalah rawi yang lemah. Abdul Bagi: (Tidak terdapat di dalam 


54 SS Al-Adabul Mufrad 


sal gl #LSg ala NA 
16. Bab: Membuat Kedua Orangtua Menangis 


IA Ga i JI AK IE aa Kah pn 
SIN 
31 (& 11)- Dari Thaisalah, bahwa ia pernah mendengar Ibnu Umar 


berkata, “Membuat kedua orangtua menangis termasuk dari kedurhakaan 
dan dosa-dosa besar.”5! 


— uang —— 


Ce oi SSI ala —1V 
17. Bab: Doa Kedua Orangtua 


- 
.£ 9 


da Je JA an aan Lam 
2105 JeI 333 Se MG Y Ia Sts ane LG a33 
ENI Be NI PAN Peta) 


32- Dari Abu Ja'far, bahwasanya ia pernah mendengar Abu Hurairah 
berkata, “Nabi & bersabda, “Ada tiga doa yang tidak diragukan lagi untuk 
diterima (di sisi Allah): Doa orang yang dianiaya, doa seorang musafir dan 
doa kedua orangtua ( (yang mendo'akan buruk) terhadap anaknya.” 

L Sa da Ja Iyan bla GA 
GI ea AS AI Ae WM PI GP 


ui 
po, St 


Hah HA S3 DS SA Op Ju BA 


SN 


Kutubus Sittah|. 

Asy-Syaikh al-Albini dalam Dhaif al-Adab al-Mufrad (hal. 22) dalam catatan pinggir 2 
berkata, “Namun bilangan dosa-dosa besar terdapat di dalam ash-Shahihain (al-Bukari dan 
Muslim) dan selainnya dari hadits Abi Bakrah dan lainnya.” Lihat Ghayatul Maram (227). 

31 (& 11)- Silahkan merujuk ke hadits no. 8. 

32 Albini (24): Hasan- ash-Shahihah (598). Abdul Bagi: (Abu Dawud: 8-Kitab ash-Shalah, 
29- Bab “Ad-Dw'ai Bi Dzahri al-Ghaibi.” At-Tirmidzi: 25- Kitab al-Birri wa ash-Shilah, 7- 
Bab “Ma Ja'a Fi Da'wati al-Walidaini.” Ibnu Majah: 34- Kitab ad-Dua, 11- isi “Da'wah 
al-Walid Da'wah al-Madzlim,” hadits 3862). 


Al-Adabul Mufrad “2 55 


GA Yi Ia IA PA ar aa JAN It 35 353.3 


#o- ag2 9 


jg AA EA IBU 0 AG TA AN H3 
Kena B5 PU ai na AJA hg ag 


2 P Taat 2.0 
Si mk SN Ab PPPA 0 Km No ME KUN LA Nan AP 


Y mp Tang ie PNS) Ai gs 


1 
“ 


3-0 


ema Uh Pa Nag FA igo. B3 


na Da B3 SEA Grey S6 


30,4 0 


LAI Ju BA ia BE Us Sai Ob du gb 
PAN AG Oa ag asal JBS IE AI 
Mae JG G3 Ja ah as 3 Sak 
cu JUS SI) SN CA Gala Oa 
Ga SI IG Se JB KE JB Sala EU 

Jus de jab Aap BAE GAN UAS IU AR Ka 
VI In dana ja and Jb A3 NA An 
JG Lt US Jb ses us Ja diem 


KAS 33 AN BEAN IG GELAS usil 
33- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah 86 
bersabda, “Tidak ada seorang bayi pun yang dapat berbicara di dalam 
buaian kecuali “Isa putera Maryam dan bayi yang menyelamatkan Juraij.' 
Ditanyakan, “Wahai Nabi Allah! Bagaimana (cerita tentang) bayi yang 
menyelamatkan Juraij? Nabi bersabda, “Adalah Juraij (seorang) pendeta 
yang tekun beribadah di biaranya. Ada seorang penggembala lembu yang 
biasa berlindung di biara Juraij dan ada seorang perempuan penduduk 
desa tersebut selalu datang dan menjumpai penggembala tadi (keduanya 
melakukan hubungan seksual). Pada suatu hari ibu Juraij datang, lalu 
berkata, “Wahai Juraij!” Sedangkan Juraij sedang melakukan shalat. Dalam 
hatinya ia berkata, YItu) ibuku dan (ini) shalatku.” Lalu ia memutuskan 


# Yakni: Apakah aku harus memenuhi panggilan ibuku atau meneruskan shalatku! (Penj.) 


56 SB Al-Adabul Mufrad 


Ba Sa at 


untuk meneruskan shalatnya. Kemudian ibunya memanggilnya untuk 
kedua kalinya. Juraij pun berkata di dalam hatinya, “YItu) ibuku dan (ini) 
shalatku.”' Maka ia tetap memutuskan untuk meneruskan shalatnya. Lantas 
ibunya memanggilnya untuk yang ketiga kalinya. Juraij pun berkata, (Itu) 
ibuku dan (ini) shalatku.' Lalu ia tetap meneruskan shalatnya. Tatkala Juraij 
tidak menjawabnya, ibunya berkata, “Wahai Juraij, semoga Allah tidak 
mematikanmu sebelum engkau melihat wajah para pelacur. Kemudian 
sang ibu pun pergi. Lalu wanita pelacur yang habis melahirkan itu 
didatangkan kehadapan raja. Sang raja bertanya, “Dari siapa ini?” Wanita 
pelacur itu menjawab, “Dari Juraij.' Raja bertanya, Juraij si penghuni biara 
itu?” Wanita itu menjawab, “Ya.' Raja berkata, “Hancurkan biaranya dan 
datangkan Juraij di hadapanku.' Lalu orang-orang pun menghancurkan 
biara Juraij dengan beragam kapak hingga roboh. Selanjutnya mereka 
mengikat tangan dan leher Juraij dengan tali lalu dibawa pergi (menghadap 
raja). Ia diseret melintasi para wanita pelacur. Juraij melihat mereka sambil 
tersenyum dan mereka pun melihatnya di kerumunan orang-orang. Lalu 
sang raja bertanya, “Tahukah kamu apa yang dituduhkan wanita ini? 
Juraij berkata, Apa yang ia tuduhkan?” Raja menjawab, “Dia menuduh 
bahwa anak yang dilahirkannya adalah hasil hubungan denganmu.' 
Juraij berkata, “Kamu menuduh demikian?” Wanita 'itu menjawab, Ya. 
Juraij berkata, “Dimanakah bayi itu?' Mereka menjawab, “Itu, yang ada 
di pangkuannya.' Juraij pun menghampiri bayi itu lalu berkata, “Siapa 
bapakmu?” Bayi itu menjawab, “Penggembala lembu.' (Mendengar apa 
yang dikatakan bayi itu) sang raja berkata, Apakah kami akan membangun 
biaramu dengan emas?” Juraij berkata, “Tidak.' Raja berkata, “Dengan 
perak?” Juraij berkata, “Tidak.' Raja berkata, “Lalu kami membangunnya 
dengan apa?” Juraij berkata, “Kembalikanlah ia sebagaimana asalnya.” 
Raja berkata, Apakah yang membuatmu tersenyum?" Juraij berkata, “Satu 
perkara yang kuketahui, aku tertimpa oleh doa ibuku.” Kemudian Juraij 
menceritakan (masalahnya) kepada mereka.” 


—ntomg—— 
Anil pit AYI Gee AON GAS Gala —NA 
18. Bab: Menawarkan Islam kepada Ibu yang Nashrani 


ee. Pe ea 


SAN Bai YG oi IA gu NA Saya jl —t 


- 


33 Albani (25): Shahih. Abdul Bagi: (Al-Bukhari: 60- Kitab al-Anbiya', 48- Wazkur Fil itabi 
Maryam.. Muslim: 45- Kitab al-Birri Wa ash-Shilati Wa al-Adabi hadits 7 dan 8). 


Al-Adabul Mufrad “A2 57 


AD 256 SE Ll Ker 6 Pe Pr Kai tag SA Sl 


s 
- 


He ha Krari bag Pena Pemai 


- 
ai - 


FR Ea 25 Ana En Gt ah JL ajh Sela 
NI 


34- (Dari) Abu Hurairah, ia berkata, “Tidak ada seorang pun yang 
mendengarkan (perkataanku), baik dari kalangan Yahudi ataupun 
Nashrani, kecuali ia pasti mencintaiku. Dahulu aku amat menginginkan 
ibuku masuk Islam namun ia enggan. Aku telah menyampaikan 
keinginanku itu kepadanya, namun ia tetap enggan. Lalu aku mendatangi 
Nabi £$ dan berkata, “Berdoalah kepada Allah untuknya.' Lalu Nabi 
pun mendoakannya. Kemudian aku mendatangi ibuku namun pintunya 
telah tertutup. Lalu ia berkata, “Wahai Abu Hurairah! Sesungguhnya 
aku telah masuk Islam.' Aku kabarkan berita ini kepada Nabi #5, seraya 
aku berkata, “Berdoalah kepada. Allah untukku dan juga untuk ibuku. 
Lalu Nabi pun berdoa, “Ya Allah, hambamu, Abu Hurairah dan ibunya, 
jadikanlah keduanya dicintai oleh orang-orang.” 


— tong — 


Lagi ga Any Ca ga Kala —1A 


19. Bab: Berbakti kepada Kedua Orangtua Setelah 
Mereka Wafat 


BA SIG daa Tdp asa gag kal —ro 
AA Ga ag ba Ja gp te JG 
aa pen gi Its 3 LAN Ian aga Up ga GA Ip 
Yg ta le) lagian AN Laaags SEN LI JURI 

3 HN 3 


34 Albani (26): Hasan- al-Misykat no. (5895). Abdul Bagi: (Aku tidak menemukan hadits 
ini dalam Kutubus Sittah). Al-Albani berkata: “Bahkan hadits tersebut terdapat di dalam 
Shahih Muslim (7/165, 166) yang lebih lengkap dari hadits ini.” 


58 SW Al-Adabul Mufrad 


35- Usaid bin Ali bin Ubaid, dari bapaknya, bahwasanya ia pernah 
mendengar Abu Usaid menceritakan kepada orang-orang, ia berkata, 
“Kami pernah berada di sisi Nabi 85, lalu seorang laki-laki berkata, 
Wahai Rasulullah! Adakah sesuatu (bagiku) untuk berbakti kepada 
kedua orangtuaku setelah mereka wafat?” Rasulullah menjawab, “Ya, 
empat perkara: Berdoa untuk mereka, memintakan ampun untuk mereka, ' 
melaksanakan wasiat mereka, memuliakan teman-teman mereka dan 
menyambung silaturahim yang tidak ada hubungan rahim denganmu 
kecuali dengan mereka.” 


2 KA An ap JA Gi dam 
Ona) Eng 33 fodia ana si 


36 (s 12)- Dari Abu Hurairah, :ia berkata, “Setelah ernssal. mayat 
diangkat derajatnya, kemudian ia berkata, Wahai Tuhanku, ada apa ini.' 
Allah berfirman, “Dari anakmu yang memintakan ampunan untukmu.” 


ab gl ISS GA IS Ge HK IU —YV 


SA HA GAS TS Je MANA PN BAN 


.6 Ag $SA PK 5 355 "3 Jai 
37 (» 13)- Muhammad bin Sirin berkata, “Kami permai berada di sisi 
Abu Hurairah pada suatu malam, lalu ia berdoa, “Ya Allah, ampunilah 
dosa Abu Hurairah, dosa ibuku, dan dosa orang yang memohonkan 
ampunan pada keduanya.” Muhammad berkata, “Maka kami pun 


memohonkan ampun untuk keduanya, hingga kami masuk bagian dari 
doa Abu Hurairah.” 


SAI JB AT ae & NE Jen ata SAYA 


or 


Ap Pai de ne 0 Sip YA aa ki 
Aygaae 


35 Albani (5): Dha'if- adh-Dha'ifah no. (597). Abdul Bagi: (Aku tidak menemukan hadits ini 
dalam Kutubus Sittah). Dalam catatan pinggir al-Adabul Mufrad (hal. 23) al-Albani berkata: 
“Demikian penuturannya, dan beliau terlewat bahwa hadits itu tercantum di dalam Abu 
Dawud dan Ibnu Majah.” 

36 (x& 12)- Albani (27): Hasanul Isnid. 

37 (mw 13)- Albani (28): Shahihul Isnid. 


Al-Adabul Mufrad S8 59 


38- Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah $£ bersabda, “Apabila seorang 
hamba meninggal, maka putuslah (terhenti) amal-amalnya, kecuali tiga 
perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang 
selalu mendoakannya.” 


" Na ha : Y Lo. - 
PN YA NAN Ita Berek ga 


5 Je lgs EL 3) bea 


39- Dari Ibnu Abbas, bahwa seorang 2 berkata, “Wahai Rasulullah! 
Sesungguhnya ayahku meninggal dan tanpa berwasiat. Apakah ber- 
manfaat baginya jika aku bersedekah untuknya?” Beliau menjawab, 
“Ya.”39 


—Iaang— 
o gal Alang GIS Ca ya Gala —Y 


20. Bab: Berbuat Baik kepada Orang yang Pernah 
Diperlakukan Baik oleh Bapaknya 


AA Bab AI AS PGA PN aa &. 


PA AT ud db 8 GA ai Ju A3 G3) 


aa MOS an 3 Bie (5) LAN SS ma g 


Y 3ri 3 BAN pa LD Ju Jus dan eU 


Se Cin 


Ra 3 Na Abis 
40- Dari Ibnu Umar, (ia berkata), “Seorang Arab dusun melintas dalam 
suatu perjalanan. Dan dahulu bapak dari orang Arab dusun ini adalah 
teman Umar «45. Lalu Arab dusun itu berkata, “Bukankah kamu anaknya 
si fulan? Ibnu Umar berkata, “Benar Ibnu Umar lalu memerintahkan 
shahabatnya agar orang Arab dusun itu diberi keledai untuk mengiringi 
untanya dan ia juga mencopot surban dari kepalanya lalu diberikannya 
kepada orang dusun itu. Sebagian orang yang ada bersama Ibnu Umar 
berkata, “Tidakkah dua dirham sudah mencukupinya?' Ibnu Umar berkata, 


38 Albani (29): Shahih — al-Irwa' no. (1580). Abdul Bagi: (Muslim: 25-Kitab al-Washiyah, 
hadits 14). 

39 Albani (30): Shahih —Shahih Abu Dawud no. (2566): al-Bukhiri dan lainnya. Si maha 
-Abdul Bagi- tidak berhasil menemukan hadits ini dalam Kutubus Sittah. 


60 SW Al-Adabul Mufrad 


Nabi 8£ bersabda, Jagalah teman kesayangan bapakmu dan jangan 
memutuskannya, karena dengan hal tersebut Allah akan memadamkan 
cahayamu.” 8 


e 3 - 


Std Ob dan ea Ia Ian ga Aha £N 


41- Dari Ibnu Umar, dari Rasulullah #5, beliau bana “Sbamadahnya 


kebajikan yang paling baik adalah jika seseorang menjalin hubungan 
dengan orang-orang yang dicintai oleh bapaknya.” 


—a an —— 


Egi Kilas duh Jay GS Cya dahi Y Gala YA 


21. Bab: Jangan Memutuskan Hubungan dengan Orang 
yang Pernah Menjalin Hubungan Baik dengan Bapakmu 
Karena Hal Itu Dapat Memadamkan Cahayamu 
4 ut 2, 


Ama PUS LS JUS Ong BIN SE ga 
DI BM asus osy Sen 
G3 Sin UII la SB Aa She ARA gp A3 
Sah ey Aa Ja tiral Oak ef oa Oa 
big ad Ja SEP SRI ENI Pe 


Ip 


42 (« 14)- Telah mengabarkan kepadaku Sa'ad bin Ubadah az-Zuragi, 
bahwabapaknya berkata, “Dahulu aku pernah duduk di masjid al-Madinah 
bersama Amr bin Utsman, lalu melintaslah di hadapan kami Abdullah bin 
Salam sambil bersandar kepada keponakannya. Ia terus saja melewati 


40 Albini (6): Dha'if- adh-Dha'ifah no. (2089). Abdul Bagi: (Muslim: 45- Kitab al-Birri wa 
ash-Shilah, hadits 11 dan 13). 
Penyandaran Abdul Bagi kepada Muslim untuk hadits ini dikomentari oleh al-Albini. 
Beliau berkata, “Ini kesalahan fatal, karena meski Muslim menceritakan cerita ini (8/6) 
dengan sanad yang lain, namun tidak terdapat di dalamnya sabda beliau, Jagalah teman 
kesayangan....' Lihat Dhaif al-Adabul Mufrad (hal. 23).” 

41 Albini (31): Shahih- as-Silsilatu ash-Shahihah no. (3063). Abdul Bagi: (Muslim: 45- Kitab 
al-Birr wa ash-Shilah wa al-Adab, hadits 11, 12, dan 13). 


Al-Adabul Mufrad & G1 


majelis kami, namun kemudian ia kembali lalu bergabung seraya berkata, 
'Apa yang kamu inginkan wahai Amr bin Utsman (ia mengucapkannya 
sampai dua atau tiga kali). Demi Allah yang telah mengutus Muhammad 
#£ dengan kebenaran, sesungguhnya ia benar-benar termaktub di dalam 
kitab Allah SE (ia mengucapkannya dua kali): Jangan kamu putuskan 
hubungan dengan orang yang pernah menjalin hubungan baik dengan 
bapakmu, karena hal itu dapat memadamkan cahayamu.'” 


—atng——— 


Sana Ag tata NY 
22. Bab: Cinta Itu Saling Mewarisi 


dag lan Jo aa JAE —£Y 
3 SN JI J6 Ag MAT ate: & Ian Oi aris J6 
43- Dari Abu Bakr bin Hazm, dari seorang lake laki dari shahabat Nabi 


#£, ia berkata, “Aku cukupkan kepadamu, bahwa Rasulullah $$ pernah 
bersabda, “Sesungguhnya cinta itu saling mewarisi.” 


— yana — 


doaku gatiag Yg Ab Galang Yg cold Ja rana Y cela NY 


23. Bab: Seorang Anak Tidak Boleh Memanggil Bapaknya 
dengan Namanya, Duduk Sebelumnya, dan Berjalan di 
Depannya 


aa NEK Ow Ia Ga aa It 


44 (» 15)- Bahwa Abu Htisiah pernah melihat dia orang laki-laki. Lalu 
ia bertanya kepada salah satu dari dua orang tersebut, “Apa hubunganmu 
dengan orang ini?” Orang itu menjawab, “Dia bapakku.” Abu Hurairah 
lalu berkata, “Kamu tidak boleh memanggilnya dengan namanya, berjalan 
di depannya, dan duduk sebelumnya.” 4 


——uatang w— 
42 (& 14)- Albani (7): Dha'iful Isnid. 


43 Albani (8): Dha'if- adh-Dha'ifah no. (3161). 
44 (& 15)- Albani (32): Shahihul Isnid. 


62 SW Al-Adabul Mufrad 


Colah Gasa Ja ta 1 


24. Bab: Apakah Anak Boleh Memberi Kunyah (Gelar 
atau Julukan) kepada Bapaknya? 


02. 9 


ba Dana ae 
Ph au 


45 (» 16)- Dari Syahr bin Hausyab, ia berkata, “Kami pernah keluar 
bersama Ibnu Umar, lalu Salim (putra Ibnu Umar) berseru kepadanya, 
Shalat! Wahai Abu Abdurrahman. si 


AN IE Sol GP — —£M1 
46 (« 17)- Dari Ibnu Umar, ia berkata, “Akan tetapi Abu Hafsh Umar 
telah memberi keputusan.” 


—a on — 


pal Alka uagag ala —Y 0 
25. Bab: Kewajiban Silaturrahim 


PP Oo 


Bni Ha ena Je La 


. 
Li 


E1 re ya 
47- (Dari) Kulaib bin Manfa'ah, ia berkata, “Kakekku berkata, “Wahai 
Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti? Beliau bersabda, Ibumu 
kemudian bapakmu, kemudian saudarimu, kemudian saudaramu, lalu 


keluargamu yang terdekat. Yang demikian itu adalah hak yang wajib, 
mereka memiliki hubungan rahim denganmu yang wajib disambung.” 


PA AN dipas Jaiy SIG IE Aa GA - tA 
AB ia SAN GB AS SIS Ing AE 5 


45 (8 16)- Albani (9): Dha'ful Isnad, lantaran kelemahan Syahr dari sisi hafalannya. 
46 (&« 17)- Albani (33): Shahthul Isnid. 
47 Albani (10): Dha'if- al-Irwa' no. (837 dan 2163). 


Al-Adabul Mufrad “SA 63 


25 isl Ha L OS ar, isl HA KS G 
AA UI IL BBI LS al AL KA Lag 


3, 


35. az Pa » Yng SEL MN Ing Tan 
Gila WS SA gA 3 Ana BNI ISO jai sad 
AG 


48- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Tatkala Allah menurunkan ayat 
ini, yang artinya, “Dan peringatkanlah keluargamu yang terdekat.” (OS. 
asy-Syu'ara': 214) Nabi 88 berdiri lalu menyeru, “Wahai Bani Ka'ab 
bin Luay! Selamatkanlah dirimu dari neraka. Wahai Bani Abdu Mandf! 
Selamatkanlah dirimu dari neraka. Wahai Bani Hisyim! Selamatkanlah 
dirimu dari neraka. Wahai Bani Abdul Muththalib! Selamatkanlah dirimu 
dari neraka. Wahai Fathimah binti Muhammad! Selamatkanlah dirimu 
dari neraka. Sesungguhnya aku tidak kuasa sedikitpun untuk membelamu 
di hadapan Allah kelak, hanya saja kalian memiliki rahim (hubungan 
keluarga) yang dapat aku penuhi sebaik-baiknya di dunia ini saja.” 


—utnnao— 


mail Ala cal —Y 1 
26. Bab: Silaturrahim 


Ag AA ola GA AA BIA Oa LN da 44 
He PARA ta yaaa 


49- Dari Abu Ayyab al-Anshiri, bahwa seorang Arab dusari menghadang 
Nabi 8$ dalam perjalanannya, lalu berkata, “Beritahukan kepadaku 
suatu amal yang dapat mendekatkanku ke surga, dan menjauhkanku dari 
neraka?” Nabi bersabda, “Sembahlah Allah dan jangan mempersekutukan- 
Nya dengan sesuatupun, dirikan shalat, tunaikan zakat, dan sambunglah 
silaturrahim.” 
48 Albani (34): Shahih- ash-Shahihah no. (3177). Abdul Bagi: (Al-Bukhari: 55- Kitab al- 
"Washaya, 11- Bab “Hal Yadkhulu an-Nisa' wa al-Walad Fi al-Agarib.” Muslim: 1- Kitab 
al-Imin, hadits 348). Dalam Dhaif Adabul Mufrad (hal. 48) al-Albani mengkritik Abdul 
Bagi yang menyandarkan hadits ini pada al-Bukhiri. Di mana beliau berkata, “Beliau 
menyandarkan hadits ini pada al-Bukhari tidaklah tepat, karena Imam al-Bukhari sendiri 
memiliki redaksi yang lain yang semisalnya, dan tidak terdapat dalamnya kalimat “Balal'.” 


49 Albani (35): Shahih- at-Targhib no. (2741). Abdul Bagi: (Al-Bukhari: 65- Kitab az-Zakat, 


64 SS Al-Adabul Mufrad 


PANAS 2d ag SAN la Ai J5 OA al GA 01 
Sa Sl AAA GA NA HA JUS Pn AG GB Ua GIAN J3 


IS dai Ia BA 25 JAS 5 2 PENA 


oa. 


I (ES Jah as 25 0 KAA AJE - AI MI JG S5 
(SALA, SI Paus Oi Dp 


50- Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah $£ bea “Allah 3 
menciptakan makhluk, sampai ketika Dia selesai dan sempurna mencipta 
berdirilah Ar-Rahim dan Allah bertanya, Ada apa denganmu?' Ar-Rahim 
menjawab, Aku berdiri di sini untuk meminta perlindungan kepada- 
Mu dari terputusnya silaturrahim.' Allah berkata, “Tidakkah kamu ridha 
Aku menyambung orang yang menyambungmu, dan Aku memutuskan 
orang yang memutusmu?' Ar-Rahim berkata, “Tentu, ya Rabb.” Allah 
berkata, “Ketetapan ini untukmu.” Abu Hurairah berkata, “Jika kalian 
mau bacalah firman Allah $& (yang artinya): "Maka apakah jika kamu 
berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutus 
. hubungan kekeluargaan?” (OS. Muhammad: 22). 


AJE GA 9 GS IE AG IE ud ya ON 
sale OS BI Ji ya Ja G5 3 GA uh 2G tas dB 
BA Yr DEK SL GA SN) NE Aa 
pas BD 3 RU DIA Se KI 
HA 0S ES Ant To Gan NP Ha Or al) 
V9 GE eRY Jae Ti IK SE V9 WAS 0 KI 
At Ba 3 Ol Oja N) IL5 Ugal HA JS eh 

KEBAL 5 Opi G3 Iin Ama 


1- Bab “Wujiib az-Zak4t.” Muslim: 1- Kitab al-Im&n, hadits 12). 
50 Albini (36): Shahih- as-Silsilah ash-Shahihah no. (2741). 


Abdul Bagi: (Al-Bukhari: 65- Kitab at-Tafsir, 47- Bab “Surah Muhammad #8.” Muslim: 
45- Kitab al-Birr wa ash-Shilah wa al-Adab, hadits 161. . 


Al-Adabul Mufrad “&& 65 


51 (&- 18)- Dari Ibnu Abbas, ia berkata, “(Bahwa sewaktu ia membaca 
firman Allah, yang artinya), Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga 
yang dekat haknya, kepada orang miskin, dan orang-orang yang ada 
dalam perjalanan. (OS. al-Isra':26). Ia berkata, Allah memulai firman- 
Nya dengan memerintahkan Nabi-Nya untuk menunaikan hak-hak 
orang lain serta menunjukkan kepadanya pada keutamaan amalan yaitu 
memberikan sesuatu kepada orang lain jika ia memiliki persediaan. 
Lalu ia membaca ayat (yang artinya), Dan berikanlah kepada keluarga- 
keluarga yang dekat haknya, kepada orang miskin, dan orang-orang yang 
ada dalam perjalanan." Lalu Allah mengajarkannya tentang ucapan apa 
yang semestinya diucapkan jika ia tidak memiliki persediaan untuk diberi! 
Allah berfirman (yang artinya), “Dan jika kamu berpaling dari mereka 
untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka 
katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas.' (OS. al-Isra':28), yaitu 
ucapkan janji yang baik. Seolah-olah apa yang dijanjikan itu telah ada 
dan semoga ia benar-benar ada -Insya Allah-. Allah berfirman (yang 
artinya), “Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada 
lehermu.' (OS. al-Isra': 29), yakni tidak mau memberi apapun, “Dan 
janganlah engkau terlalu mengulurkannya' yakni, engkau memberi semua 
yang engkau miliki, “Hingga engkau menjadi tercela” yaitu engkau akan 
dicela oleh orang yang datang setelahmu sedang engkau tidak memiliki 
sesuatu pun. Menyesal (OS. al-Isra': 29). Beliau bersabda, “Terkadang 
engkau dibuat menyesal oleh orang yang pernah engkau beri.”5! 


—uan—— 


ma Ala Jidad taly —NV 
27. Bab: Mentamaan Menyambung Silaturrahim 
A55 aga Dl ATA en 
Je onlen DO oi Obi plot K1 Jb 
Ida ain Bia PUS OS Gd Ju Ae AAN 
LO Ie Va Tab SG 
52- Dari Abu Hurairah, (ia berkata), “Seorang laki-laki datang menghadap 


kepada Nabi ££ lalu berkata, “Wahai Rasulullah! Aku mempunyai kerabat 
yang aku senantiasa menghubungi mereka tetapi mereka memutusnya, 


51 (& 18)- Albani (11): Dha'iful Isnad. 


66 SS Al-Adabul Mufrad 


aku senantiasa berbuat kebaikan kepada mereka, tetapi mereka berbuat 
jahat kepadaku, mereka selalu bersikap tidak ramah terhadapku sedang 
aku senantiasa santun kepada mereka.' Beliau bersabda, Jika kamu 
benar seperti yang telah kamu katakan maka seolah-olah kamu memberi 
makan mereka abu yang panas, sedangkan pertolongan Allah senantiasa 
dos babak atas mereka selama kamu seperti itu.” | 


dala Ja In ae NA GPS Hen 
G LEh rin CL ui, SAK GI Ne Au 


3 LA pi BAL ng Pearaa Na 

ma) alas SA) telah Lely 33 yaa 
53- Dari Abdurrahman bin 'Auf, bahwa ia pernah mendengar Rasulullah 
#8 bersabda, “Allah fa berkata, Aku adalah Ar-Rahmin. Dan Aku telah 
menciptakan Ar-Rahim (rahim-kerabat). Aku telah menjadikan untuknya 
(nama) dari nama-Ku. Barangsiapa yang menyambungnya, maka Aku 
akan menyambungnya. Dan barangsiapa memutuskannya maka Aku pun 
akan memutuskannya.””8 


Pa gak ba IE ea dot 
AN ae AR Ta TP Ca Ie Aa Ko LAI Shes IE sana DL 


TOL on Ah - 

bag bi dia 5 san as ca 
| Bae 3 3 Gb 
54- Dari Abu 'Anbas, ia berkata, “Aku pernah Keranjang Abdullah 
bin Amr di al-Wahth -yakni tanah miliknya yang berada di Thaif- lalu 
ia berkata, “Nabi #5 pernah membengkokkan jari-jemarinya di hadapan 
kami, lalu berkata, “Rahim itu berasal dari Ar-Rahman, barangsiapa yang 
menyambungnya, maka Allah akan menyambungnya dan barangsiapa 
yang memutuskannya maka Allah akan memutuskannya, Rahim memiliki 
lidah yang fasih dan lancar pada Hari Kiamat nanti.” 


K0 0 223 Ag sa, 9? Jana EL ALT Sa 

II play dala al Oo Al Ol les Al ey Itil ye 00 

52 Albani (37): Shahih- as-Silsilah ash-Shahihah no. (2597). Abdul Bagi: (Muslim: 45- Kitab 
al-Birr wa ash-Shilah wa al-Adab, hadits 22). 

53 Albani (38): Shahih- as-Silsilah ash-Shahihah no. (520). Abdul Bagi: (Abu Dawud: 9- Kitab 
az-Zakat, 45- Bab “Fi Shilatirrahim.” At-Tirmidzi: 25- Kitab al-Birr wa ash-Shilah, 9- Bab 
“Ma Ja-a fi Oathi'irrahim”). 

54 Albani (39): Shahih- at-Ta'lig ar-Raghib (3/226) dan Ghayat al-Maram (406). 


Al-Adabul Mufrad “S2 67 


Mn SE AN ga 
55- Dari Aisyah 486, bahwasanya Nabi 8£ bersabda, “Rahim itu berasal 
dari nama Allah (yaitu dari nama Ar-Rahman), barangsiapa yang 
menyambungnya, maka Allah akan menyambungnya dan barangsiapa 
yang memutuskannya maka Allah akan memutuskannya.” 5 


—aag—— 


Hah ai pn Jl Ala cal — YA 
2 Bab: Silaturrahim Dapat Menambah Umur 


8, Pn 


ngak Jin An Ip BIA gan Alai jali —ex 
km Jab AA GULA, jd bag CST ya Jb 


56- Dari Anas bin Malik «5, bahwa Rasulullah #£ bersabda, “Barangsiapa 
yangingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, makahendaklah 
menyambung tali rahimnya (menyambung tali persaudaraan).” 6 


oa JA pa Ke Jo Apa ne ha 
ke JB AG ds ah, ga bag ai 
57- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah 3 


bersabda, “Barangsiapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan 
umurnya, maka hendaklah menyambung tali rahimnya.” 


—tan— 
As Ayah dam) Jung Cya tali —YA 


29. Bab: Barangsiapa yang Menyambung Silaturrahim 
Niscaya Akan Dicintai oleh Allah 


- 
». do, 


SPA ai Ia AI TU EKA Ge -6A 


55 Albani (40): Shahih- as-Silsilah ash-Shahihah no. (925). Abdul Bagi: (Muslim: 45- Kitab 
al-Birr wa ash-Shilah wal al-Adab, hadits 17). 

56 Albani (41): Shahih- Shahih Abu Dawud no. (1486). Abdul Bagi: (Al-Bukhari: 78- Kitab 
al-Adab, 12- Bab “Man Busitha Lahu Fi ar-Rizgi bi Shilatirrahim”J. 

57 Albani (42): Shahih- Shahih Abu Dawud no. (1486). Abdul Bagi: (Al-Bukhari: 78- Kitab 
al-Adab, 12- Bab “Man Busitha Lahu Fi ar-Rizgi bi Shilatirrahim”). 


68 SS Al-Adabul Mufrad 


As ju 


58 (& 19)- Dari Ibnu Umar, ia berkata, “Barangsiapa yang bertakwa 
kepada Rabbnya dan menyambungsilaturrahim, maka akan dipanjangkan 
umurnya, Ba hartanya dan dicintai keluarganya.” 8 

- 3g, 
aa aa JB AE Ol ob .04 


- 


- 


Salat TAN f Ab S7 
59 (- 20)- Dari Ibnu Umar, ia berkata, “Barangsiapa yang bertakwa 
kepada Rabbnya dan menyambung silaturrahim, maka di panjangkan 
umurnya, diperbanyak hartanya, dan dicintai keluarganya.” 


— aa ——— 


GNU GI al —f 


30. Bab: Berbuat Baik pada Kerabat Terdekat Lalu 
yang Dekat 


Lag 


daa Ja Ipa Sa OP ag gih LAN. 
Sei Sa Al an 1 Kang) ea 
SI SIIL Kao ai SAN 


60- Dari al-Migdam bin Ma'dikarib, bahwasanya ia pernah mendengar 
Rasulullah # bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewasiatkan kalian 
untuk berbakti kepada ibu-ibu kalian, kemudian mewasiatkan berbakti 
kepada ibu-ibu kalian, kemudian mewasiatkan berbakti bapak-bapak 
kalian, kemudian mewasiatkan untuk berbuat baik kepada kerabat 
terdekat, lantas kerabat yang dekat.” 


0,4 052 - Ode 035 


2 SA "1 Hee -JE OLS Oh 2 2 bea Dag # — 
Peka AN Haa Bala nm on 


S5. “ 
0. z- Es . 2 An 


PENA Gp BS AS 5 Se Ju Am 


58 (&19)- Albani (43): Hasan- as-Silsilah ash-Shahihah no. (276). 
59 (& 20)- Lihat takhrij hadits terdahulu. 
60 Albani (44): Shahih- ash-Shahihah no. (1666). 


Al-Adabul Mufrad &# 69 


IE ea JB Sah IU Na Tat 


- 


Ld d Dus Gas Jas 
IE ba IE AR 3 JI Ip da dea 


SPAN gs Ii 
61- Abu Ayyib Sulaiman -mantan budak Utsman bin Affan- ia berkata, 
“Abu Hurairah pernah mendatangi kami, pada Kamis sore malam Jum'at, 
lalu berkata, Aku memposisikan dalam keadaan sulit dan berdosa bagi 
setiap orang yang memutuskan silaturrahim kecuali jika ia berdiri dan pergi 
meninggalkan kami.” Namun tidak ada seorang pun yang berdiri, hingga 
Abu Hurairah mengulangi perkataannya tiga kali. Lalu seorang pemuda 
mendatangi bibinya yang sudah dua tahun lamanya ia tinggalkan. Ia 
pun masuk menemui bibinya. Bibinya berkata kepadanya, Wahai anak 
saudaraku! Apa yang membuatmu datang ke sini? Pemuda itu berkata, 
'Aku telah mendengar Abu Hurairah berkata seperti (ini) dan itu.' Sang 
bibi berkata, “Kembalilah kepada Abu Hurairah dan tanyakan kepadanya 
mengapa ia berkata seperti itu?” Abu Hurairah berkata, “Aku pernah 
mendengar Rasulullah $& bersabda, “Sesungguhnya amalan-amalan Bani 
Adam diperlihatkan di hadapan Allah Tabirak wa Ta'ala setiap Kamis 
sore malam Jum'at, namun tidak akan diterima amalan orang yang 
memutuskan tali silaturrahim.”8! 


os. 


INA Aj oli IA PN BA! 
8 3 SAI SANG SE Ap In jaan un JA 
JI 


62 (« 21)- Dari Ibnu Umar, (ia berkata), “Tidak ada seorang pun yang 
menafkahkan untuk dirinya sendiri dan keluarganya serta ia mengharap 
pahala dari Allah atas perbuatannya itu, kecuali Allah Ta'ala akan 
memberikan ganjaran padanya. Dan mulailah (berinfak) dari orang yang 
menjadi tanggunganmu. Jika ada lebihnya, maka berinfaklah kepada 
kerabat yang terdekat lalu yang dekat. Jika masih tersisa, maka berikanlah 
(kepada orang yang kamu kehendaki).” “2 


61 Albini (12): Dha'if- Irwa' al-Ghald no. (949). Abdul Bagi: (Tidak terdapat di dalam 
Kutubus Sittah). 

62 (& 21)- Albani (13): Dha'iful Isnid- di dalam sanad hadits ini terdapat guru Imam al- 
Bukhari yaitu Muhammad bin Imrin bin Abi Laila dari Ayyob bin Jabir al-Ju'fi, keduanya 
dha'if (lemah). Hadits semisal dengan hadits ini ada yang shahih yang diriwayatkan oleh 
Abu Hurairah secar marft”. Al-Irwa' 833. 


70 SS Al-Adabul Mufrad 


Kay IA pad ag yi La JIE al YA 


31. Bab: Rahmat Tidak Akan Turun pada Kaum yang 
di Tearna Terdapat Pemutus Silaturrahim 


3: JG da3 dls ir akan sent ban —Y 


63- Abdullah bin Abu Aufa berbatu dai Nabi 2, belia bersabda, 


“Sesungguhnya rahmat itu tidak. akan turun pada suatu kaum yang di 
dalamnya ada orang yang memutuskan tali silaturrahim.” 


—Itpn — 


mm da AI Kala 
Eng Bab: Dosa Bagi Pemutus Silaturrahim 


ag. 


Ian JI aa TA paka G2 8 AN 


HD BA La 


64- Bahwa Jubair bin Muth'im telah mengabarkan kepadanya 

(Muhammad bin Jubair bin Muth'im), bahwa ia pernah mendengar 

Rasulullah: bersabda, “Tidak akan masuk surga orang yang memutus 
tali silaturrahim.”4 

KA an 017 4 se Y TA Sp 0 Aw AP PP 

PD 

» - 0 Ed » - . Na “2g kat L) 2 

| Dn Pa Pena - 30 2 

Koo) 35 at sei ja ai 23 25 lem Gl 

65- Abu Hurairah menceritakan dari Rasulullah #5, beliau bersabda, 

“Sesungguhnya rahim itu berasal dari Ar-Rahman. Rahim berkata, “Wahai 

Rabbku! Sesungguhnya aku dizhalimi. Wahai Rabbku! Sesungguhnya aku 


diputuskan! Wahai Rabbku! Sesungguhnya aku, sesungguhnya aku.' Lalu 
Allah menjawabnya, “Tidakkah kamu ridha Aku memutuskan orang yang 


3 


$ . 


63 Albini (14): Dha'if- adh-Dha'ifah no. (1456). 

64 Albini (45): Shahih- Shahih Abu Dawud (1488) dan Ghayat al-Maraim (407). Abdul Bagi: 
(Al-Bukhari: 78- Kitab al-Adab, 11- Bab “Itsm al-Gathi”.” Muslim: 45- Kitab al-Birr wa ash- 
Shilah wa al-Adab, hadits 18 dan 191. - . 


Al-Adabul Mufrad “&&E 71 


memutusmu dan Aku menyambung orang yang menyambungmu?” 
sn L 0 0 - Ha Lg 
DAN BIL) Gp ena MA Ce no da 5 


AR Ga Tn 3 gp ata Ga Ai 


- 


- 83 SAI Ay AI Ang Sf Je te55 NP : DA A 
- AB 


66 (» 22)- (Dari) Sa'id bin Sam'an, ia berkata, “Aku pernah mendengar 
Abu Hurairah berlindung dari kepemimpinan anak-anak kecil (Syibyan) 
dan yang kurang akal (Sufaha'). Lalu Sa'id bin Sam'an berkata, “Ibnu 
Hasanah al-Juhani mengabarkan kepadaku, bahwa ia pernah bertanya 
kepada Abu Hurairah, Apa tanda-tandanya?' Abu Hurairah menjawab, 
“Tali silaturrahim Ipurs orang yang sesat ditaati dan orang yang benar 
diingkari.'”56 


— an —— 


bala G3 pa ali Aagio Uh 
33. Bab: Hukuman di Dunia bagi Pemutus Silaturrahim 


H3 Ia dala ladies USER —1V 


P3 


SA SA ja EU gk GAN cm Ja Bari 
Pe Terba 


67- Dari Abu Bakrah, ia berkata, “Rasulullah # bersabda, “Tidak ada 
dosa yang lebih pantas disegerakan siksaannya oleh Allah di dunia -di 


samping siksaan yang Allah simpan di akhirat- selain dosa memutuskan 
silaturrahim dan melampaui batas.” 


—— uang — 


65 Albani (146): Hasan- at-Ta'lig ar-Raghib no. (3/266). 

66 (w22)- Albani (15): Dha'if kecuali kalimat minta perlindungan- ash-Shahihah no. (3191). 
Asy-Syaikh al-Albini menyebutkan hadits ini di dalam Shahih al-Adab al-Mufrad (hal. 52 
dan 53) (hadits no. 47)- tanpa redaksi, “Lalu Sa'id bin Sam'an...'dst. Dan beliau berkata, 
“Shahih.” 

67 Albini (48): Shahih- ash-Shahihah no. (917, 976). Abdul Bigi: (Abu Dawud: 40- Kitab 
al-Adab, 43- Bab “Fi an-Nahyi An al-Baghyi.” At-Tirmidzi: 35 - Kitab al-Oiydmah, 57- Bab 
“Haddatsana Ali bin Hajar” Ibnu Majah: 37- Kitab az-Zuhd, 23- Bab “Al-Baghy,” hadits 
4211). 


72 SW Al-Adabul Mufrad 


periksa Jaa s3 cagl Lala —Y £ 


34. Bab: Bukanlah Orang yang Menyambung Silaturahim 
Itu daa yang Membalas Hubungan 


PN” PN TP UNP aya PA Ba Pap 
Sa ad Ga Ha GA Si das 
1 1 Ea Bi S3 (er) 3 II je Pad 
68- Dari Abdullah bin: “Kmr Sufyan berkata, “Al-Amasy tidak 
merafa'kannya ke Nabi 25, sedang al-Hasan dan Fithr merafa'kannya dari 
Nabi #5, beliau bersabda, “Bukanlah washil (orang yang menyambung 
silaturrahim) itu orang yang membalas (hubungan), tetapi washil (yang 


sejati) itu adalah orang yang apabila kerabatnya memutus dia, dia berusaha 
menyambungnya.”8 


—taang— 


MILAN pagi IS Juay ya Jaad lu YO 


35. Bab: Keutamaan Menyambung Silaturrahim dengan . 
Kerabat yang Zhalim 


AI GA BU J3 BA AS JB £ —14 
ca gai HE S5 AS Yel Sai 2s 3d Je 
Sp KD G3 at Ge Jb Ma Ta 1 Ju PT 
op 23 $$ ra Se esa SP Ie Ie IG G3 
BAL Ol ai DB SD pa Aa AP OA ji 

PE PN DA 


69- Dari al-Bara', ia berkata, “Seorang Arab dusun dating menghadap, 
lalu berkata, “Wahai Nabi Allah! Ajarkanlah kepadaku suatu amalan yang 
dapat memasukkanku ke dalam surga. Beliau bersabda, “Sekalipun 
pertanyaanmu pendek, namun masalah yang kamu lontarkan luas dan 


68 Albani (49): Shahih- Shahih Abu Dawud no. (1489), Ghayah al-Maram no. (408). Abdul 
Bagi: (Al-Bukhari: 78- Kitab al-Adab, 15- Bab “Laisaal-Washil Bi al-Mukafi”). 


Al-Adabul Mufrad “#2 73 


dalam. (Jawabannya adalah) merdekakan budak dan bantulah budak 
memerdekakan dirinya." Ia berkata, “Bukankah maknanya sama?' 
Beliau bersabda, “Tidak. Itgu an-Nasamah (memerdekakan budak), 
yaitu kamu sendirian yang memerdekakan (budak milikmu). Dan Fakku 
ar-Ragabah, yaitu kamu bantu dia dalam memerdekakan dirinya dari 
majikannya, memberikan unta untuk diperah susunya, dan berbuat baik 
kepada kerabat." Apabila kamu tidak mampu dengan semua itu, maka 
perintahkanlah yang ma'ruf dan laranglah dari kemungkaran. Jika kamu 
tidak mampu untuk itu, maka jagalah lisanmu kecuali untuk kebaikan.”8 


—neioma—— 


pu pb ALAN Ge pay Jay Goa Lala —PM 


36. Bab: Orang yang Menyambung Silaturrahim di Masa 
Jahiliyah Kemudian Masuk Islam 


Si dag ln Ja Je sa Kat Deata AI 


SP SA BE mn la Ia MA jp EKA ES ul 
Mn at ata At 


sa aan 


70- Bahwa Hakim bin Hizam telah mengabarkan kepadanya (Urwah 
bin az-Zubair), bahwa ia pernah bertanya kepada Nabi #£, “Bagaimana 
pendapatmu tentang perbuatan-perbuatan baik yang pernah aku lakukan 
pada masa jahiliyah, seperti menyambung silaturrahmi, memerdekakan 
budak dan bersedekah, apakah aku mendapatkan pahala dari semua itu?” 
Hakim berkata, “Rasulullah 85 menjawab, “Engkau masuk Islam berkat 
kebajikan-kebajikan yang telah engkau lakukan sebelumnya.” 


—Tang — 


" Mencakup kerabat yang baik dan yang zhalim. Namun di dalam riwayat al-Baihagi 
dipertegas dengan adanya tambahan “Zhalim'. 

69 Albani (50): Shahih- Ta'lig at-Targhib no. (2/47) dan al-Misykat no. (3384). 

70 Albani (50): Shahih- as-Silsilah ash-Shahihah no. (248). Abdul Bagi: (Al-Bukhari: 24- Kitab 
az-Zakdt, 24- Bab “Man Tashaddaga Fi asy-Syirki Ts'umma Aslama.” Muslim: 1- Kitab al- 
Im4n, hadits 194, 195 dan 196). 


74 SW Al-Adabul Mufrad 


Asag3N 9 & pelali BI 63 Alun ualu —YV 


37. Bab: Silaturrahmi kepada Kerabat yang Musyrik 
dan Memberi Hadiah 


ana 


sea Ai FE 4 aa KASI ea 
Sab Cit ga Alah da bp na 


. 


Ja day db Ja rs IP dpat eta SJ 
SAI AG ga LB Sikat Si sah HI ai PA J3 6 


122 Gina Arya si K3 II) Gani ve sb ON Ul 
3 Ki pd ie 


71- Dari Ibnu Umar, “Umar pernah melihat pakaian sira (pakaian 
yang ditenun dengan campuran benang sutra). Lalu ia berkata, Wahai 
Rasulullah! Alangkah baiknya seandainya engkau beli kain ini lalu engkau 
kenakan pada hari Jum'at dan ketika menghadapi utusan apabila mereka 
datang kepadamu.” Rasulullah bersabda, “Yang mengenakan pakaian ini . 
hanyalah orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat.” Kemudian 
Nabi # dihadiahi beberapa helai pakaian sutra dan beliau kirimkan 
sehelai kepada Umar. Lalu Umar datang menemui Rasulullah #£ dan 
berkata, Wahai Rasulullah! Engkau mengirimkan kain sutra ini kepadaku, 
padahal aku pernah mendengar engkau bersabda tentang pakaian sutra, 
sebagaimana yang telah engkau sabdakan.' Beliau bersabda, "Aku 
tidak memberikannya kepadamu untuk kamu kenakan, tetapi untuk 
kamu jual atau kamu berikan agar dikenakan (orang lain). Lalu Umar 
mengirimkannya kepada saudara seibunya, yaitu seorang musyrik.”7 


—Ian— 


JL - Albini (52): Shahih. Shahih Abu Dawud no. (987). Abdul Bagi: (Al-Bukhari: 11- Kitab 
al-Jum'ah, 1- Bab “Yalbasu Ahsana Ma Hd Muslim: 37- Kitab al-Libas wa az-Zinah, 
hadits 6, 7, 8, dan 9|. : 


Al-Adabul Mufrad “2 75 


ASala ji da Cagluai La ASaluwil (ya | galat ala —YA 


38. Bab: Pelajarilah Nasab-nasab Kalian yang dengannya 
Silaturrahim Dapat Tersambung 


Ja. 


AA gan Abah Ga Ae an GA alah GA GAS V1 
IKEA Si At peda ah Je dy 


Lg 0 Sega 


AI la Ga AI Ay PGA al 3 JAN S3 
PN AO SY" 


72 (s 23)- Sesungguhnya Jubair bin Muth'im telah mengabarkannya 
(Muhammad Jubair bin Muth'im) bahwa ia pernah mendengar Umar 
bin Khaththab «8» berkhutbah di atas mimbar, “Pelajarilah nasab-nasab 
kalian kemudian sambunglah silaturrahim. Demi Allah! Sesungguhnya 
akan terjadi pertikaian antara seseorang dengan saudaranya. Dan andai 
ia tahu adanya hubungan kekerabatan antara dirinya dengan saudaranya 
itu, niscaya ia mencegah untuk tidak merusaknya.”72 


Y sp Para Ls Ls sate pr Ju &I PP Ul ya NY 


LAS Op SA Ot SP Ip li HE Ip HP 


in 


OS Op ala AAS an AA oh GI 5 IG 
Ga OS jaran de Ul, 


2... 


73 (» 24)- Dari Ibnu Abbas, bahwasanya ia pernah berkata. “Peliharalah 
nasab-nasab kalian, maka dengan begitu akan tersambung kekerabatan 
kalian. Apabila kekerabatan disambung, maka hubungan kekerabatan itu 
dekat sekalipun (nasabnya) jauh. Dan apabila kekerabatan itu diputus, 
maka hubungan kekerabatan itu jauh sekalipun (nasabnya) dekat. Setiap 
rahim akan datang pada Hari Kiamat di hadapan pemiliknya. Ia akan 
memberikan kesaksian padanya dengan silaturrahim jika dahulu ia 
menyambungnya, dan memberikan kesaksian atasnya dengan pemutusan 
jika dahulu ia memutuskannya.”7? 


—enttnnda— 


72 (4 23)- Albani (53): Hasan Isnid, dan Shahih Marfo”- as-Silsilah ash-Shahihah no. (277). 
73 (& 24)- Albani (54): Hasan Isnid, dan Shahih Marff”- as-Silsilah ash-Shahihah no. (277). 


76 SW Al-Adabul Mufrad 


CB Ga yi #udka Jia Ja ala YA 


359. Bab: Bolehkah Maula (Seorang Mantan Budak) 
Berkata, “Aku Berasal dari Nasab Si Fulan.” 


Pa EU 0. A0 


LH KA MA JJ aa yA Ie Vi 
Je BR PEG ni HA ia IU pi il 

SSI 3 Na 5 HE Ie 
74 (»- 25)- (Dari) Abdurrahman bin Habib, ia berkata: “Abdullah bin 
Umar pernah bertanya kepadaku, “Dari kabilah manakah kamu?” Aku 
menjawab, “Dari kabilah Taim Tamim.' Ia bertanya lagi, “Dari nasab 
kabilah tersebut atau nasab dari mantan budak-budak mereka?” Aku 
menjawab, “Dari nasab mantan budak-budak mereka.' Ia berkata, “Kalau 


begitu, mengapa tidak kamu katakan saja bahwa kamu dari mantan 
budak-budak mereka?”74 


— ntt — £ 
pteukil Uya PIA Aga Cala —£ » 


40. Bab: Budak yang Dimerdekakan Suatu Kaum Adalah 
Man dari Mereka 


Ii ga AN Ia dl daa Ja GBI ah gi ja 
An Jin GAN AS HA Sep ICA 
SE la Kap DI Lan D3 Je dls Ja 
Taka - Wku PUG LAN Asa BN d3 
IE Er ISU BJB mai ab daa 
Ga alah de Ia AN Ju AAS GE 33 HNS Gg 


SE SU gai) OA BN La Upi Ca ti Gi 
G3, Aa | “5 JM Ka) sb y MB v5 313 Sd Pera 


14 (wu 25)- Albani (54): Dha'iful Isnid. Lantaran Ibnu Habib tidak dikenal identitasnya 
(Majhul). 


Al-Adabul Mufrad “&# 717 


Pa Naa 


Ka an te La US Sa 2 Ke PA Bea 


Pr “. 


ds 
Lg SJ Aa Lai H3 TI ds 
0g KN 2 J3 PIA Pad AS Ig st 


75- Dari Rifa'ah Bia Rafi status Nabi 3 pernah bersabda kepada Umar 
sgp, “Kumpulkan kaum untukku.” Lalu Umar pun mengumpulkan 
mereka. Tatkala mereka telah berkumpul di depan pintu Nabi $£, Umar 
masuk menemui Nabi dan berkata, “Aku telah mengumpulkan kaumku 
untukmu.” Hingga berita itu pun terdengar oleh orang-orang Anshar lalu 
mereka berkata, “Telah turun wahyu berkenaan dengan orang-orang 
Ouraisy.” Lalu datanglah orang yang ingin mendengarkan dan yang ingin 
melihat apa yang akan dikatakan kepada mereka. Kemudian Nabi pun 
keluar lalu berdiri di tengah-tengah mereka dan bersabda, “Apakah ada 
diantara kalian orang-orangselain kalian?” Merekamenjawab, “Ya, diantara 
kami terdapat orang yang mengikat janji dengan kami, putera saudara 
perempuan kami dan budak-budak yang telah kami merdekakan.” Nabi 
38 bersabda, “Orang yang mengikat janji dengan kita termasuk bagian 
dari kita, putera saudara perempuan kita termasuk bagian dari kita, dan 
budak-budak yang telah kita merdekakan termasuk bagian dari kita. Dan 
kalian telah mendengar: Sesungguhnya kekasih-kekasihku diantara kalian 
adalah orang-orang yang bertagwa. Jika kalian termasuk dari mereka 
(orang-orang bertagwa), maka seperti itulah (yang kami inginkan), dan 
jika tidak, maka perhatikanlah, jangan sampai manusia pada Hari Kiamat 
nanti datang dengan membawa amal-amal shalih sedang kalian datang 
dengan membawa beban dosa, lalu dipalingkan dari kalian.” Kemudian 
Nabi berseru lalu berkata “Wahai seluruh manusia, —beliau mengangkat 
kedua tangannya dan ia letakkan diatas kepala-kepala kaum @uraisy- 
Sesungguhnya kaum @uraisy itu adalah orang-orang yang amanah, 
barangsiapa yang mengharapkan mereka -Zuhair berkata, “Aku kira beliau 
bersabda, 'tergelincir'- niscaya Allah akan membenamkan wajahnya ke 
dalam neraka.”75 


—tn — 


75 Albani (55): Hasan- ash-Shahihah no. (1688), dan adh-Dha'ifah (1716). 


78 SW Al-Adabul Mufrad 


Baal gl Cstalla de Ga tali 


41. Bab: Keutamaan Memelihara Dua atau Satu 
Anak Perempuan 


dag da dn Ips Sian Na ank 
AP in JA Da Han St NS JA 


76- Dari Ugbah bin “Amir, ia berkata, “Aku pernah Mendengar Rasulullah 
2 bersabda, “Barangsiapa yang memiliki tiga orang anak perempuan, lalu 
ia bersabar dalam menghadapinya serta memberikan pakaian kepadanya 
dari hasil jerih payahnya, maka anak-anak itu akan menjadi dinding 
Se bad dari siksa neraka.””78 


Bae uga pom Ea as 
77- Dari Syurahbil, ia berkata, “Aku pernah mendengar Ibnu Abbas 
(berkata) dari Nabi #5, beliau bersabda, “Tidak ada seorang muslim pun 
yang (mendapati) dua orang anak perempuannya menginjak usia akil 
baligh, lalu ia memperlakukannya secara baik, kecuali keduanya akan 
Mena nana ke dalam Surga.” 


Ag dna IG OI Has dna aj SSI NA 
Ae eh alah HS Sek LG SS BS 


ap o- 0 


SEE IA Cu gb ai II Pra 


78- Bahana Jabir bin Abdullah telah menceritakan kepada mereka, 
ia berkata, “Rasulullah $$ bersabda, Barangsiapa yang memiliki tiga 


16 Albani (56): Shahih- ash-Shahihah no. (294 dan 1027). Abdul Bagi: (lbnu Majah: 33- 
Kitab al-Adab, 3- Bab “Birri al-Walid wa al-Ihsan 113 al-Banat,” hadits 3669). 

77 Albini (957): Hasan Lighairihi- ash-Shahihah no. (2776), at-Talig ar-Raghib (3/83). 
Abdul Bagi: (Tidak terdapat di dalam Kutubus Sittahl. Al-Albani berkata, “Demikian 
penuturannya, dan beliau terluput bahwa hadits itu tercantum di dalam Ibnu Majah no. 
(3670).” Sekelompok ulama telah menisbatkan hadits tersebut kepada Ibnu Majah, diantara 
mereka adalah al-Mundziri (3/83) dan ia menshahihkan sanadnya. Lihat: Shahih al-Adab 
al-Mufrad (hal. 57-catatan pinggir 3). 


Al-Adabul Mufrad S2 79 


orang anak perempuan, kemudian ia memperlakukannya secara baik, 
mencukupi kebutuhannya, menyayanginya, niscaya baginya adalah 
Surga.' Lalu seorang laki-laki dari satu kaum bertanya, “Bagaimana jika 
hanya dua anak perempuan, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, Dua 
juga.” 78 


—u ngo 
C3 LNG de ah 


42. Bab: Keutamaan Memelihara Tiga Orang Saudara 
Perempuan 


y Iklan ale An Ipa IG ana dj 


Ear J3 Y) SA 3 NA SS Ea SG na aka 


79- Dari Abu Sarid al-Khudri, bana Rasulullah 3 bersabda, “Tidak ada 
seorang pun yang memiliki tiga orang anak perempuan atau tiga orang 
saudara perempuan, lalu ia memperlakukan mereka secara baik, kecuali 
ia pasti masuk Surga.”7? 


—uttong— 
aga pat Atil Je ya Jua au —£Y 


43. Bab: Keutamaan Memelihara Anak dita moga yang 
Dikembalikan 


segara na ae GP dg TA 
Asal buat “5 BA di Ia Kai Veba jaa 
Kp Las IN app In Je BI 


80- Telah Peneooakar kepadaku Misa bin “Ulay, dari bapaknya, bahwa 
Nabi #£ pernah bersabda kepada Suragah bin Ju'syum, “Maukah 
kuberitahukan kepadamu tentang shadagah yang paling agung atau 
diantara shadagah yang paling agung?” Suragah menjawab, “Tentu, ya 
Rasulullah!” Beliau bersabda, “(Yaitu bershadagah kepada) anak perem- 


78 Albani (58): Hasan- at-Ta'lig ar-Raghib no. (3/85), ash-Shahihah no. (294 dan 2492). 

79 Albani (59): Hasan- Takhrij at-Targhib no. (3/84), ash-Shahihah no. (294). Abdul Bagi: (Abu 
Dawud: 40- Kitab al-Adab, 121- Bab “Fadhl Man Ala Yatimin.” At-Tirmidzi: 25- Kitab al- 
Birr wa ash-Shilat, 13- Bab “Ma Jai-a Fi an-Nafgah'Ala al-Banit wa al-Akhwat.”J. 


80 SW Al-Adabul Mufrad 


puanmu yang dikembalikan kepadamu (lantaran dicerai oleh suaminya. 
Penj), ia tidak bisa mencari nafkah kecuali dengan menggantungkan diri 


kepadamu.” 8 


4 . 
CB Ang EA lo AI Spa) Ol bae op Tila G2 AI 
aa Ha 03 
81- Dari Suragah bin Ju'syum, bahwa Rasulullah #£ bersapan «Wahai 
Nana ” Sama dengan hadits di atas.! 


s5, “ 


Ie SN J3 di S5 SIA Yi Wika 32 TAN 
Daan aah Sin ON dad adu anal 
H3 Oa EU) Ne ea 


82- Dari al-Migdam bin Ma'dikarib, bahwasanya ia pernah mendengar 
Rasulullah $ bersabda, “Makanan apa yang engkau berikan kepada 
dirimu sendiri, maka ia adalah sedekahmu, makanan apa yang engkau 
berikan kepada anakmu, maka ia adalah sedekahmu, makanan apa yang 
engkau berikan kepada istrimu, maka ia adalah sedekah, dan makanan ape 
yang engkau berikan kepada pelayanmu, maka ia adalah sedekahmu."? 


——a ma 


Kaliatl Laga Goal CI 0S ya ah — £ 
44. Bab: Orang yang Benci Terhadap Orang yang 
Mengharapkan Kematian Anak-anak seal aa 


yana WN (aa 


s ata 01. 2 “2 203 30 
SPP HI aa pena 
83 (- 26)- Dari Ibnu Umar, (ia berkata), “Bahwasanya pernah ada seorang 
laki-laki berada di sisinya, dan laki-laki tersebut memiliki beberapa anak 
perempuan, lalu ia berharap kematian anak-anak perempuannya itu. 


80 Albini (17): Dha'if- Takhrij al-Misykat (5002). 

81 Dha'if: HR. Ahmad (4/175) dan al-Hakim (4/195). Didha'ifkan oleh al-Albani dalam adh- 
Dha'ifah (4822). 

82 Albani (60): Shahih- ash-Shahihah no. (453). 


Al-Adabul Mufrad FG DM 


Maka marahlah Ibnu Umar sambil berkata, “Kamukah yang memberikan 
rezeki kepada mereka!” 


—Sutang—— 
Kisa Aliya Ag ly —£ 0 
45. Bab: Anak itu Pembuat Kikir, Pembuat Takut 


So. Lo 


EN RAN ga) KA SEWA gan bae ANA 
JB SA a22 Denga Gg PAN 


SI IP dea 3 SA "3 SI Sala HS 
84 (- 27)- Dari Aisyah 6, ia berkata, “Pernah, pada suatu hari Abu Bakar 
«8 berkata, Demi Allah, tidak ada seorang laki-laki pun di muka bumi ini 
yang lebih aku cintai dari pada Umar.' Tatkala Abu Bakar keluar, ia meralat 
perkataannya, lantas berkata, “Bagaimana tadi aku bersumpah wahai 
puteriku?' Maka aku pun sebutkan sumpah yang pernah diucapkannya. 
Abu Bakar berkata, 'Ila (Umar) adalah orang yang paling mulia bagiku 
sedang anak adalah lebih lekat di hati (paling kucintai).”4 


. 0 


SEA IL pe GM Ls IE AAA 


- a 


PE sai SUN YA Sa J3 ega 
Ia gp ba daya Ja NG Bab GA 
Ca Ia PE Is giaa AE 


85- Dari Ibnu Abu Nu'am, ia benata. “Aku pernah menyaksikan Ibnu 
Umar, lalu ia ditanya oleh seseorang mengenai darah nyamuk. Ia bertanya 
balik, “Dari penduduk manakah engkau? Orang itu menjawab, “Dari 
penduduk Irak.' Kemudian ia berkata, “Lihatlah orang ini! Ia menanyaiku 
tentang darah nyamuk, padahal mereka telah membunuh putera Nabi #£, 
padahal aku pernah mendengar Nabi $£ bersabda, “Keduanya (Hasan 
dan Husain) adalah wewangianku dari dunia.” 


83 (w& 26) — Albani (19): Dha'iful Isnid. Abu ar-Raww3' tidak dikenal sebagaimana yang 
dikatakan oleh adz-Dzahabi. 

84 (&« 27)- Albani (61): Hasan al-Isnid. 

85 Albani (62): Shahih- as-Silsilah ash-Shahihah no. (2494). Abdul Bagi: (Al-Bukhari: Dalam 
Fadhdil al-Ashhab). 


82 SW Al-Adabul Mufrad 


Gb AS eat Jam cal —1 


46. Bab: Menggengong Anak Kecil di Atas Pundak 


A SN Te Ag da ia - 2 Ta sa) —AX 
Aa ah 2 2 Pal) Naa an HL & —aha 
86- (Dari) Bara”, ia berkata, “Aku pernah melihat Nabi 85, sedangkan 


Hasan -semoga shalawat Allah atasnya- berada di atas pundaknya, seraya 


bersabda, “Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah 
ja 


—u ng —— 
cad 0 Up unta —£V 
Ba Bab: Anak Adalah Penentram Hati 


. 


NA EN Sedih Ie ja pa 


- 


LS Vae33 ce 2 er ut V3) A1 Har de 3 Pte 


Jar U LI di JA 5 aga Y) Ju Le Pd Ola MN 
KS Hugh Di del an Cah JR Je Jap 
Ja PA dn da In jan Aa 


La. oYy ta 201 PI OA Raja 


EN ea, 0 Ana ayam SA PA 


NP 


Ha dn SU aa 3 A3 SO SEA 
Ah de Io iba, ja DO ES Tang 


da Sig ta Bg Bj Ga Sa ae Ia 
4 BP) JPO SI Ii 4 GP DEA As SE 332 Ja Just 


86 Albani (63): Shahih- ash-Shahihah no. (2789). Abdul Bagi: (Al-Bukhari: 62- Kitab Fadhdil 
Ashhab an-Nabiy #£, 22- Bab “Mandgib al-Hasan dan al-Husain.” Muslim: 44- Kitab 
Fadhdil ash-Shahabah, hadits 58, 591. 


Al-Adabul Mufrad “S8 83 


- 
- 0 2. 


IS oat si AT 21 sA Na 5 3) ne 33 Ap 59 Ta 
Ia aja dl Hn oa ba 35 
Aa ak ab Jan AJ Aja ga SA 


Na 15 6533 Bangil Ca g Ch 
87- (Dari) Abdurrahman bin Jubair bin Nufair, dari bapaknya, ia 
berkata, “Pada suatu hari, kami bertandang ke rumah al-Migdad. Tiba- 
tiba seseorang lewat dan berkata, Alangkah beruntungnya kedua mata 
yang melihat Rasulullah #5. Demi Allah, sungguh kami akan senang 
bila melihat apa yang kamu lihat dan menyaksikan apa yang kamu 
saksikan.” Al-Migdad pun marah. (Kemarahan al-Migdad) membuatku 
heran karena apa yang dikatakan oleh orang itu merupakan kebaikan. 
Kemudian al-Migdad menghampiri orang itu dan berkata, Apa yang 
telah mendorong seseorang menginginkan untuk menyaksikan peristiwa 
yang disembunyikan Allah dari penglihatannya, padahal ia tidak tahu apa 
akibatnya bila ia sempat menyaksikannya? Demi Allah, ada beberapa kaum 
telah datang dan menyaksikan Rasulullah, tetapi Allah 35 membenamkan 
wajah mereka ke Jahannam karena tidak menanggapi seruannya dan 
membenarkannya. Mengapa kalian tidak memuji saja kepada Allah 
yang telah mengeluarkanmu (dari perut ibumu) dalam kondisi tidak 
mengenal apa-apa kecuali Rabbmu, lalu kalian membenarkan apa yang 
dibawa oleh Nabi kalian #£, cukuplah ujian itu dialami oleh orang lain. 
Demi Allah! Nabi 86 diutus kepada suatu kondisi yang sangat buruk 
dibanding kondisi yang dialami oleh nabi manapun (sebelumnya), yaitu 
pada masa fatrah (masa yang tidak diutusnya Nabi) dan masa jahiliyah. 
Dimana pada masa itu orang-orang memandang bahwa tidak ada agama 
yang paling baik daripada pemujaan terhadap berhala. Kemudian beliau 
datang membawa al-Furgan yang dengannya beliau memisahkan antara 
hak dan batil serta memisahkan antara bapak dan anaknya, sampai- 
sampai jika seseorang melihat bapaknya atau anaknya atau saudaranya 
sebagai orang kafir, sedang ia sendiri pintu hatinya telah dibukakan oleh 
Allah dengan keimanan dan ia menyadari bahwa apabila mereka mati 
(dalam keadaan kafir) maka ia pasti masuk neraka, maka hatinya tidak 
akan tentram jika ia mengetahui bahwa orang yang dikasihinya berada di 
neraka. Tentang itu Allah berfirman, “Dan orang-orang yang berkata, “Ya 
Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan 
kami sebagai penyenang hati.” (OS. al-Furgan: 74). 


87 Albani (64): Shahih- ash-Shahihah no. (2823). 


8 WS Al-Adabul Mufrad 


pal gg Ala JSI Ci dualuat 3 Cja tala —£A 


48. Bab: Orang yang Mendoakan Shahabatnya Agar Allah 
Memperbanyak Harta dan Anaknya 


2 Uda db da ga alias J8 oa Gp 5 —AN 
GS Jai Ii Ju le Pa Aa 
JS Se LA Jas GA Ga 5 JB ma 
Ba ah Mann Bu M5 ae MEA 
Kej Sings Lela aa NAN S3 BAN 

| Ban en dea pt 96 3 


88- Dari Anas, ia berkata, “Pada suatu hari, aku bertandang ke Himah 
Nabi #5," dan pada saat itu (di rumahku) hanya ada aku, ibuku dan bibiku 
Ummu Haram. Ketika beliau masuk menemui kami, beliau bersabda, 
“Tidak maukah kalian jika aku mengimami shalat kalian?" Dan pada waktu 
itu berada di luar waktu shalat (fardhu).” Lalu seseorang dari kaum itu 
berkata, “Lalu dimana Rasulullah memposisikan Anas?” Anas menjawab, 
“Beliau memposisikannya di samping kanannya, lantas mengimami kami. 
Kemudian beliau mendoakan kami -penghuni rumah- dengan segala 
kebaikan dunia dan akhirat. Lalu ibuku berkata, “Wahai Rasulullah, 
berdoalah untuk pelayan kecilmu Anas.' Maka Rasulullah berdoa untukku 
dengan segala kebaikan, di akhir doanya beliau mengucapkan, “Ya Allah, 
perbanyaklah harta dan anaknya dan berkahilah dia padanya.” ' 


—eia — 
Cilaga Clali aula —£4 
49. Bab: Ibu yang Penyayang 
la US 2 ma Haa depe Pa ata 


"Pemilik Kitab Fadhlullahi ash-Shamad (hal.173) berkata, “Lafazh yang benar adalah: Nabi 
3£ pernah bertandang ke rumah Ummu Sulaim (ibu Anas)...” 
88 Albani (65): Shahih- as-Silsilah ash-Shahihah no. (140, 141, dan 2241). 


Al-Adabui Mufrad “&# 85 


ai ta 


Hb G3 Ka Sl ee Jos SEFA OAN JS 
JS Ae & S3 PA dng ala At Ja Ai aan ap 


Le aa ai ma 
89- Dari Anas bin Malik, “Seorang wanita pernah mendatangi Aisyah #65, 
kemudian Aisyah memberi tiga buah kurma kepada wanita itu, lalu wanita 
itu memberi satu buah kurma kepada setiap anaknya. Dan ia sendiri 
memegang satu buah kurma. Dua orang anak memakan dua buah kurma 
tersebut dan melihat ibunya. Kemudian, sang ibu sengaja (memegang) 
kurma dan membelahnya, lalu memberikan setiap belahan kurma 
itu kepada masing-masing anak. Maka datanglah Nabi #5 dan Aisyah 
memberitahukan kepadanya (apa yang dilakukan oleh wanita itu). Beliau 
bersabda, “Apa yang telah membuatmu heran dengan perbuatannya itu? 
Sesungguhnya Allah telah mengasihi wanita itu disebabkan kasih sayang 
pada anaknya.” 


—a aman — 
Olasa A8 ay 0. 
50. Bab: Mencium Ona 
He Ja ae LA Ya) MEAL PA. 
di ji EN yet Is A3 
Pan PON AN Una Ki KO ON s1 


90- Dari Aisyah #6, ia berkata, “Seorang Arab dusun mendatangi Nabi 
3€ dan berkata, Apakah engkau menciumi anak-anakmu? Sedangkan 
kami pernah melakukan hal itu.” Maka Nabi # bersabda, “Apakah 
(dayaku) yang aku miliki jika Allah telah mencabut rasa kasih sayang dari 
hatimu?” 


Pa - 
e' 


Pa ga Jail P3: SIB Sya GT BT AA 


89 Albini (66): Shahih- as-Silsilah ash-Shahihah no. (3143). Abdul Bagi: (Yang semakna 
dengannya terdapat di Muslim: 45- Kitab al-Birr wa ash-Shilah wa al-Adab, hadits 148). 
Al-Albani berkata: Dan al-Bukhiri dalam az-Zakat dan lainnya (Shahih al-Adab al-Mufrad: 
hal. 62). 

90 Albani (67): Shahih. Abdul Bagi: (Al-Bukhari: 78-Kitab al-Adab, 18- Bab “Rahmah al- 
Walad wa Tagbilih wa Mw'3Anagatih.” Muslim: 43- Kitib al-Fadhdil, hadits 64). 


86 SW Al-Adabul Mufrad 


sio) Ai js Ae ai AS GI Tea 


ha Lg den Jo J3 IA JA ah SAS NG 5 


02 AK 0 03 L 

t Y Pi ' aa Ju 
91- Bahwasanya Abu Hurairah berkata, “Nabi #$ pernah mencium 
Hasan bin Ali, sedangkan di samping beliau duduk al-Agra' bin Habis at- 
Tamimi. Al-Agra' berkata, “Sesungguhnya aku mempunyai sepuluh orang 
anak, tapi tak satu pun diantara mereka yang pernah aku cium.' Maka 
Rasulullah £8 memandangnya dan bersabda, “Barangsiapa yang tidak 
mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi.” 


—netondn— 
pall O yag AMI Cash tata —0 


51. Bab: Etika dan Kebajikan Orangtua Terhadap 
langsa 


SETARA aa 


92 (» 28)- Dari al-Walid bin Numair bin Aus, bahwasanya ia pernah 
mendengar bapaknya berkata, “Dahulu mereka (para shahabat) berkata, 
Pepe itu dari Allah, sedang etika dari orangtua.” 


Ng 
3 3 


aa bapa Ie di MAS Ah oi OKE Sl Ay 
aah Me 


Jaga Ig TR One 
Tanda Ja ya 33 busi Ai du 


# 2... 
Aan ) 
91 Albini (67): Shahih- Ghayat al-Maram no. (70 dan 71). Abdul Bagi: (Al-Bukhari: 78- 
Kitib al-Adab, 18- Bab “Rahmah al-Walad wa Tagbilihi wa Mw'inagatih.” Muslim: 43- 
Kitab al-Fadhdail, hadits 65). 
92 (x& 28)- Albani (20): Dha'if al-Isnid. Di dalam sanadnya terdapat al-Walid bin Muslim 
seorang yang mudallas, dari al-Walid bin Numair majhol al-Hal. 


“3 


Ka 
PP 


Al-Adabul Mufrad “&# 87 


93- Bahwasanya an-Nu'man bin Basyir telah menceritakan kepadanya 
(Amir), bahwa bapaknya pernah membawanya kepada Rasulullah #& 
dengan menggendongnya. Lalu bapaknya berkata, “Wahai Rasulullah! 
Sesung-guhnya aku persaksikan di hadapanmu bahwa aku memberikan 
ini dan itu kepada an-Nu'man.” Nabi bersabda, “Apakah setiap anakmu 
engkau: berikan seperti itu?” Ia menjawab, “Tidak.” Nabi bersabda, 
“Mintalah persaksian kepada selainku.” Kemudian beliau melanjutkan 
sabdanya, “Bukankah akan menyenangkanmu jika mereka sama-sama 
berbuat baik kepadamu.” Bapaknya menjawab, “Tentu.” Nabi bersabda, 
“Jika demikian, jangan (tarik kembali pemberianmu).” 


Abu Abdillah al-Bukhari mengatakan, “Persaksian dari Nabi $£ bukanlah 
merupakanan rukhshah (keringanan untuk tidak berbuat adil).” 


— ang o—— 
dala GII 3 ala —0Y 
52. Bab: Adab Bapak kepada Anaknya 
se “.. Aa » 2? & Ka 9 an 8 5 

ANN SESI 3 HN ISA AI BUAS SL IU GAS ol ye AL 
: Dn ng PA L 2.8. ar Psi Har 5 

GE MLS IN UNAS UL IE IJIY of LS 

94 (. 29)- Dari Ibnu Umar, ia berkata, “Allah menamakan mereka (di 
dalam al-Guran) dengan sebutan Abrar (orang-orang yang berbakti) 
tidak lain lantaran mereka berbakti kepada bapak-bapak dan anak-anak 
mereka. Sebagaimana engkau mempunyai kewajiban berbakti kepada 


bapak, maka demikian juga engkau punya kewajiban berbakti terhadap 
anak.”4 


—uama— 


93 Albani (69): Shahith- al-Irwa' no. (6/43) dan Ghayat al-Maram no. (169/214). Abdul Bagi: 
(Al-Bukhari: 51- Kitab al-Hibah, 12- Bab “Al-Hibah Lil Walad,” Muslim: 24-Kitab al-Hibit, 
hadits 17). Al-Alb3ni berkata: “Aku katakan bahwa di dalam kitab al-Bukhari tidak tertulis 
redaksi, “Bukankah akan menyenangkanmu...' Lihat Shahih al-Adab al-Mufrad. (hal. 63).” 

94 (& 29)- Albani (29): Dha'if al-Isnid. Di dalam sanadnya terdapat al-Washshafi, nama 
lengkapnya adalah Abdullah bin al-Walid, ia adalah rawi yang lemah. 


88 SW Al-Adabul Mufrad 


aa Y png Y Ga gl —0r 


53. Bab: Barangsiapa yang Tidak Mengasihi, maka Dia 
Tidak Akan Dikasihi 


VE JIE AS EA Io II 33 Kam PA 

0“ 0d 

AP 

95- Dari Abu Sa'id, dari Nabi #5, beliau bersabda, “Barangsiapa yang 
tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi.” 


- 


nak OB 


96- Dari Jarir bin Abdullah, ia berkata, “Rasulullah 8 bersabda, “Allah 
tidak akan dia mai orang yang tidak mengasihi orang lain.” 


ka dag dan bed d JB JB BI X3 op pr GE LAN 


BLN SU LN 


97- Dari Jarir bin Abdullah, ia berkata, “Rasulullah $ bersabda, 
“Barangsiapa yang tidak mengasihi orang lain, maka Allah tidak akan 
mengasihinya.” 7 


ji day dada daa LI SA G5 LA SE AA 


x 
$ ( 


Lp EA ea Mah HI LI AA 5 


# 7. 
of o£ 


PAN ea Ha 


as Aa jl H3 y r5 5 
98- Dari Aisyah #6, ia berkata, “Ada beberapa orang Arab badut datang 


95 Albani (70): Shahih dengan hadits setelahnya- Takhrij Musykilah al-Fagr (7/108). Adapun 
perkataannya- yaitu Abdul Bagi-: (Aku tidak menemukan hadits itu dari Abu Said, sekalipun 
disyaratkan oleh as-Suyiithi dalam al-Jami' ash-Shaghtrl juga merupakan kealpaannya. 

96 Albani (71): Shahih- Takhrij Musykilah al-Fagr. Abdul Bagi: (Al-Bukhari: 97- Kitab at- 

“Tauhid, 2- Bab “Waulillahi Ta'ala, “Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman' (OS. al-Isra': 
110).” Muslim: 43- Kitab al-Fadhdil, hadits 661. 

97 Shahih. HR. At-Tirmidzi (1922). Dishahihkan oleh al-Albani dalam al-Jami' ash-Shaghir 

(6597). 


Al-Adabul Mufrad “2 89 


menghadap Nabi $5, lalu salah seorang diantara mereka berkata, “Wahai 
Rasulullah, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Demi Allah, kami 
tidak pernah mencium mereka.” Maka Rasulullah #£ pun bersabda, 
“Apakah (dayaku) yang aku miliki jika Allah S5 telah mencabut rasa kasih 
sayang dari hatimu?” 


z0. 


Jai Jus 5 Ja KPA ga KAA 3 aa -AA 
JG I- ae an Pb Mah SEL GS ga 


BAN sole Ia #3 Ya Baya 


99 (- 30)- Dari Abu Utsman, bahwa Umar 4&» pernah mempekerjakan 
seseorang, lalu pekerja itu berkata, “Sesungguhnya aku mempunyai 
sejumlah anak, dan aku tidak pernah mencium seorang pun diantara 
mereka.” Lalu Umar mengira -atau Umar berkata-, “Sesungguhnya Allah 
S5 tidak akan mengasihi hamba-hambanya kecuali mereka yang paling 
berbakti (yaitu yang paling memenuhi hak-hak orang lain dan hak-hak 
Allah. Penj).” 


—ango— — 
pja Ala Kisa jl ala —0t 
54. Bab: Rahmat (Kasih Sayang) Itu Seratus Bagian 


Ika Al PA in An Is Linn SEA 


za 


JAN Gan Hn die Ska SR BL LI 5 GA JS 
SA STA LA SAN DI ai Wa ERA 
Aa DN Ke al IA Up 


100- Bahwasanya Abu Hurairah berkata, “Aku pernah mendengar 
Rasulullah #& bersabda, “Allah IE menjadikan rahmat itu menjadi seratus 
bagian. Maka Dia menahan di sisi-Nya sembilan puluh sembilan bagian, 
dan menurunkannya di bumi satu bagian. Maka dari satu bagian itu 
makhluk saling berkasih sayang, hingga seekor kuda mengangkat kakinya 
karena khawatir menginjak anaknya. "19 


98 - Shahih. Lihat hadits no. 90 


99 (« 30)- Albani (72): Hasanul Isnid. 
100 Albani (73): Shahih- as-Silsilah ash-Shahihah no. (1634). 


99 SW Al-Adabul Mufrad 


Jail lagi al —00 
55. Si Berwasiat en Tetangga 


ding da Ia Ab ga, Nah 3 
3 35 2 4 o- 602 3 
ena SB Syah 3 SU ee Ja di 
101- Dari Aisyah #&5, dari Nabi #&, beliau bersabda, “Jibril see 
senantiasa mewasiatkan aku tentang tetangga, sampai aku mengira dia 
akan memberikan hak waris kepadanya.” 


Ii an da aa PA SA SPA 
&4 cap SS SA jbr IS 3 4 an 3 
F3 dia ASI - D4 Je OS A9 R3 aan AN 333 

o 21535 :f 


102- Dari Abu Syuraih al-Khuza'i, dari Nabi #6, beliau bersabda: 
“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah 
ia berbuat baik kepada tetangganya, barangsiapa yang beriman kepada 
Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya, dan 
barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah 
ia berkata yang baik atau diam.”102 


—aang— 
Jai Ga ab 01 
56. Bab: Hak Tetangga 


ga ani ata Jt ea 5S 5 SAK HN Y 


ee 
Pa 


Tah G3 5 SY Ja Hg 3 KL AA YG Plate 


101 Albani (74): Shahih - al-Irwa' no. (891). Abdul Bagi: (Al-Bukhari: 78- Kitab al-Adab, 
28- Bab “Al-Washah bi al-Jar” Muslim: 45- Kitab al-Birr Wa ash-Shilah Wa al-Adab, hadits 
140). 

102 Albani (751: Shahih- al-Irwa' no. (2525). Abdul Bigi: (Al-Bukhari: 78- Kitab al-Adab, 32- 
Bab “Man Kana Yu'min Billih Wa al-Yaum al-Ahir Fala Yu'dzi Jarahu.” Muslim: 31- Kitab 
al-Lugathah, hadits 141. 


Al-Adabul Mufrad “#2 01 


YG La Art PETA 5 Gi Ada aza pas pa 
1 yaa Fpi o By 39 Jas 03233 33 BA GA ia 
Mt op Gebd ya ds sa 
103- (Dari) Al-Migdad bin al-Aswad berkata, “Rasulullah & pernah 
menanyakan perihal zina kepada shahabat-shahabatnya. Mereka 
menjawab, “Haram, Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkannya.' 
Nabi bersabda, “Seorang laki-laki berzina dengan sepuluh perempuan 
lain adalah lebih ringan (dosanya) baginya, daripada berzina dengan 
istri tetangganya.” Kemudian Nabi menanyakan perihal mencuri, mereka 
menjawab, “Haram, Allah 45 dan Rasul-Nya telah mengharamkannya.' 
Nabi bersabda, “Mencuri dari sepuluh rumah lain adalah lebih ringan 
(dosanya) baginya doripada mencuri dari rumah tetangganya.” 8 


—pesamg— 
Jah Ja ay —0V 
57. sa Memulai dengan Tetangga 


d5 L dag dea Ja Ips bana ah 

AN PN 8 org 8. 9 Ata 
104- Dari Ibnu Umar, ia berkata, “Rasulullah #£ barabda Jibril 
senantiasa mewasiatkan aku tentang tetangga, sampai aku mengira dia 
akan memberikan hak waris kepadanya.” 14 


LA Jaa Jas SEO Exa 5 Ojs oi Bae NO 


- 9. Pa 


KTI Ter (YEN Tana Gal Ea Won Us Cd 
pra 3 0. e -, Pa 2 
al 2 SS et 3 dia NE L par Ag ala Si na 


pan ae 


Tj yah 
105- Dari Abdullah bin Amr, bahwa pernah disembelihkan kambing 
103 Albani (76): Shahih - ash-Shahihah no. (65). 
104 Albani (771: Shahih - al-Irwa' no. (891). Abdul Bagi: (Al-Bukhari: 78- Kitab al-Adab, 


28- Bab “Al-Washah bi al-Jar.” Muslim: 45- Kitab al-Birr Wa ash-Shilah Wa al-Adab, hadits 
141). 


92 SW Al-Adabul Mufrad 


untuknya, lalu ia berkata kepada anaknya, “Sudahkah engkau 
menghadiahkan kepada tetangga kita yang Yahudi? Sudahkah engkau 
menghadiahkan kepada tetangga kita yang Yahudi? (Karena) Aku pernah 
mendengar Rasulullah & bersabda, Jibril senantiasa mewasiatkan aku 
tentang tetangga, sampai aku mengira dia akan memberikan hak waris 
Ra "TI 


j ay PPn 52.3 or Pj 
106- (Dari) Akvah ks, (ia) Aa “Aku Semar Mendenaai Rasulullah 
3 bersabda, Jibril senantiasa mewasiatkan aku tentang tetangga, sampai 
aku mengira dia akan memberikan hak waris kepadanya.” 19 


—u ang o— 


ll pg Ca aa Cola —0A 
58. Bab: Memberikan Hadiah kepada Tetangga 
yang Pintunya Lebih Dekat 


Ao Ia: SG Abas PA .V 
AG ea Kp II JB tea 


107- Dari Aisyah, ia berkata, “Aku berkata, Wahai Rasulullah! Sesung- 
guhnya aku memiliki dua tetangga, kepada siapakah aku harus memberi 
hadiah? Beliau bersabda, “Kepada tetangga yang paling dekat pintunya 
dari kamu.'”19 


JIE POLA J3 6 Lb Sa aga LL 5 — YA 


AG ea K3 LN 5 Kesadi Lal JS 
108- Dari Aisyah #6, ia berkata, “Aku berkata, Wahai Rasulullah! 
Sesungguhnya aku memiliki dua tetangga, kepada siapakah aku harus 


105 Albani (78): Shahih - al-Irwa' no. (891). Abdul Bagi: (Abi Dawud: 40- Kitab al- Adab, 123- 
Bab “Man Fi Haggi al-Jiwar.” At-Tirmidzi: 25- Kitab al-Birr Wa ash-Shilah, 28- Bab “Ma Ja'a 
Fi Haggi al-Jiwar”). 

106 Shahih. HR. Al-Baihagi 16/2751, ath-Thabr3ni dalam al-Kabir (8/111), dan dishahihkan 
oleh al-Albini dalam Shahih al-Adab al-Mufrad (106). (Pentj.) 

107 Albani (79): Shahih. Abdul Bagi: (Al-Bukhari: 78- Kitab al-Adab, 32- Bab “Haggi al-Jiwar 
Fi Ourbi al-Abwab'). 


Al-Adabul Mufrad '““&# 93 


memberi hadiah? Beliau bersabda, “Kepada tetangga yang paling dekat 
pintunya dari kamu.”18 


—Itang — 


DA Uya (ANU AI Cal 04 
59. Bab: Tetangga yang Paling Dekat, Lalu yang Dekat 


ir PA o Sai Ja Sta Ade Zi YAI 3 2 14 

23 3 sa daa an daa 
109 (- 31)- Dari al-Hasan, bahwasanya ia Sena ditanya mengenai 
(batasan) tetangga. Beliau menjawab, “Empat puluh rumah dari arah 
depan (rumah)nya, empat puluh rumah dari arah belakangnya, empat 


puluh rumah dari samping kanannya dan empat puluh rumah dari 
samping kirinya.”19 


3893 SITE Ai ata J6 pa eat - 2 


PPP 38 Su Tag ie 


110 (- 32)- Aku pernah mendengar Abu Hurairah berkata, “Seseorang 
tidak boleh mengutamakan tetangga yang jauh sebelum tetangga yang 
dekat, namun hendaklah ia memulai dengan tetangga yang dekat sebelum 
tetangga yang jauh.” 10 


—naa— 
Ja AS alah HET ya 


60. Bab: Orang yang Menutup Pintu Terhadap 
Tetangganya 


Up te JB ji Ot BA As 8 A8 GI PN 
8g. 


—-i AG 3G SY 5 Nan cl ge 2033 La Ka 


Mn dna Mu San II dal Ia Cast JI 


- 


108 Shahih. HR. Al-Bukhari (2140), Ahmad (6/175J, dan al-Baihagi (7/27). 

109 (& 31)- Albani (80): Hasanul Isnid. 

110 (& 32)- Albani (22): Dha'iful Isnid. Algamah tidak diketahui identitasnya (Majhil) 
sebagaimana yang dikatakan oleh adz-Dzahabi. 


94 SS. Al-Adabul Mufrad 


04 IL, 


0. 


111- Dari Ibnu Umar, ia berkata, “Sungguh telah datang kepada kami 
suatu zaman -atau ia (Ibnu Umar) berkata: suatu masa- dimana tidak 
seorang pun merasa lebih berhak terhadap dinar dan dirham yang ia miliki 
daripada saudaranya semuslim. Dan sekarang dinar dan dirham itu lebih 
dicintai oleh seseorang diantara kami daripada saudaranya semuslim. 
Aku pernah mendengar Nabi $£ bersabda, “Berapa banyak tetangga yang 
bergantungan dengan tetangganya pada Hari Kiamat. Mereka berkata, 
Wahai Tuhanku! Orang ini telah menutup pintunya di mukaku lalu “ia 
menahan kebaikannya.” 11 


—una— 


Da IA Haa Y Gala HA 


61. Bab: Seseorang Tidak Diperbolehkan Merasa 
Kenyang Sedangkan Tetangganya Kelaparan 


AN SA AE La JP Nut bubut aatAn 


1 


Elia ba Ii Hay Sha da gp bla JA 


112- Dari Abdullah bin al-Musawir, ia berkata, “Aku pernah mendeana: 
Ibnu Abbas memberitahukan Ibnu az-Zubair, dimana ia berkata, 'Aku 
pernah mendengar Nabi #5 bersabda, “Bukanlah seorang mukmin jika ia 
merasa kenyang sementara tetangganya dalam keadaan lapar.” 1? 


—ean — 
Ost Gb pusdah Ga la JS ala AN 


62. Bab: Memperbanyak Kuah Sayur, Lalu 
Membagikannya kepada Tetangga 


SN SA Ay MEA do JAS AP J8 AA 


111 Albani (81): Hasan Lighairihi- ash-Shahihah no. (2616). Abdul Bagi: (Tidak terdapat di 
dalam Kutubus Sittah). 
112 Albini (82): Shahih- ash-Shahihah no. (149). 


Al-Adabul Mufrad “2 95 


Jail 5 lagu PI Bp EK Ia Ai Lam aa AA 25 
ok 133 AA J5 Spa da H6 Dag en Tar yi 

ABU Ge IR St 3S Jin ds SAS) 
113- Dari Abu Dzarr.i ia berkata, “Kekasihku Rasulullah ££ mewasiatkanku 
dengan tiga perkara, “Dengar dan taatilah (umara/para pemimpin), 
sekalipun kepada budak yang terpotong anggota tubuhnya. Jika engkau 
memasak sayur, maka perbanyaklah kuahnya kemudian lihatlah keluarga 
dari tetanggamu lalu berilah mereka dengan baik. Dan shalatlah tepat 
pada waktunya, apabila engkau mendapatkan imam telah shalat, maka 


engkau telah memelihara shalatmu, dan jika tidak, maka ia (shalat yang 
kamu lakukan bersama imam terhitung)sebagai shalat sunnah.” 18 


833 uu An ka ag JB JB 35 SPA 
aula SA Ane anna apa) av: PI da CA 
114- Dari Abu Dzarr, ia berkata, “Nabi & Kemanga "Wahai Abu Dzarr! 


Jika engkau memasak sayur, maka perbanyaklah kuahnya dan sisihkanlah 
untuk tetanggamu. Atau bagikanlah kepada tetanggamu.” 114 


— om — 


Oa 4S aah NY 
63. Bab: Sebaik-baik Tetangga 


Dea IA meta AE ai : NN tr Pit 
SAS AS ee AI Xie 


115- Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash, dari Rasulullah $£, behbaanya 
beliau pernah bersabda, “Sebaik-baik shahabat (teman) di sisi Allah Ta'ala 
adalah orang yang paling baik diantara mereka terhadap shahabatnya. 
Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik 


113 Albini (83): Shahih- Zhilal al-Jannah no. (1052) dan as-Silsilatu ash-Shahihah no. (1368). 
Abdul Bagi: (Muslim: 5- Kitab al-Masijid wa Mawddhi' ash-Shalah, hal. 2391 

114 Albani (83): Shahih- Zhilal al-Jannah no. (1052) dan as-Silsilatu ash-Shahihah no. (1368). 
Abdul Bagi: (Muslim: 5- Kitab al-Birr Wa ash-Shilah Wa al-Adab, hadits 142 dan 1431. 


96 SW. Al-Adabul Mufrad 


diantara mereka terhadap tetangganya.” 115 


—na ma — 


Bal Jlad cal —1 £ 


64. Bab: Tetangga yang Baik 
s - 2 8 2 . . 15 : Pein 
Ce du pg AE AI laa Pel 3 SAI AE 3 BU IE NAN 
SAI SIG JL Id mall IKAN LAI 2 35 
116- Dari Nafi' bin Abdul Harits, dari Nabi 3&, beliau bersabda, “Termasuk 


kemujuran seorang hamba yang muslim adalah (memiliki) tempat tinggal 
yang luas, tetangga yang baik dan kendaraan yang nyaman.” 115 


— utang —— 


syaa! Jlad tata —1 0 
Ps Bab: Tetangga yang Buruk 


an ea Ja gn 3 3 JI IA GE NN 

aa 5 Ci Ax 9 La) 33 SA Je Gp bh sai 5 
117- Dari Abu Hurakah: ia berkata, “Diantara doa kota pernah 
dilantunkan) oleh Nabi $& adalah, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung 


kepadamu dari tetangga yang buruk di tempat yang menetap. Karena 
Peak tetangga dunia itu" berpindah.” 


25 Pan Talg de 3 ee & Aja J6 say AG NYA 

deeh Ge Kan PAI 
118- Dari Abu Misa, Rasulullah $ bersabda, “Tidak akan terjadi Hari 
Kiamat hingga seseorang membunuh tetangganya, saudaranya, dan 
bapaknya.” 18 


Pa Ki 


115 Albani (84): Shahih- ash-Shahihah no. (149). Abdul Bagi: (At-Tirmidzi: 25- Kitab al-Birr 
Wa ash-Shilah, 28- Bab “Ma Ja'a Fi Haggi al-Jiwar”J. 
116 Albini (85): Shahih Lighairihi- ash-Shahihah no. (282). 
117 Albani (86): Hasan- ash-Shahihah no. (1443). Abdul Bagi: (An-Nasai: 50- Kitab al- 
- Ist'adzah, 42- Bab “Al-Isti'dzah Min Jar as-SO”). 
Dalam riwayat al-Hakim: “Orang-orang Arab dusun/badui.” 
118 Albini (87): Hasan- ash-Shahihah no. (3185). 


x 


Al-Adabul Mufrad “#2 97 


dala GAY ob 11 
66. Bab: tida Boleh Menyakiti Tetangga 


2. 


IA IU das aan da gada SNN 
Mela Upin SP) SAS EP 033 JD 5 S3 
ig 

5 BLN JA Ie Ag JAN lag le An da Jaa Jis 
? 0. 3 Ace N 
An Iya Anna Sp Y, A 35 Tau Ae 
119- (Dari) Abu Hurairah berak “Dikatakan TnA Nabi 35, Wahai 
Rasulullah! Sesungguhnya si fulanah melaksanakan shalat malam, 
berpuasa di siang hari, beramal, dan bersedekah tetapi ia sering menyakiti 
tetangganya dengan lisannya. Lantas Rasulullah $5 bersabda, “Tidak ada 
kebaikan pada dirinya, sebab ia termasuk penghuni Neraka." Mereka 
berkata lagi, “Si fulanah melaksanakan shalat wajib, bersedekah dengan 
yagurt kering dan tidak pernah menyakiti seorang pun.' Rasulullah #£ 
bersabda, Ja termasuk penduduk Surga.” 1” 


ea 


Sh AAS SIG GE SAS BE pA MAAN 


2“ 


Eh LG Kei DS Ja bai JAN Se d3 ia) 
ng HI II Ag HA NI 3 GD Ja pala MAA AI 
SN IP AA Pan Gl Aha SG selai GS 
ab na dn daa Ca ana ii 
II AB SA JS A3 S Elaa3 jab Ia ES Sis 
La ts, Ta Car SS Sei ae St af sj 55, ami 


119 -Albini (88): Shahih- ash-Shahihah no. (190). 


98 SW Al-Adabul Mufrad 


4-02 9 


KEP: 3 SA La Sya af pbSu Ce Ang 


EU ia (A3 J8 Past Et al Tr ga As 
Wib GEA Ana anta on OI AAA 


ea Ul 35 SSG AP £ Ga ar aa ola: 2 


So 


A3 Cb Hu & SA IS P BN 
ja Jo ende KET Bade aa gada 


AE IE SPV Bo ia SI Usis lah da 
120- (Dari) “Umarah bin Ghurab, (ia berkata) bahwa bibinya telah 
menceritakan kepadanya, bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah, 
Ummul Mukminin 186, “Sesungguhnya suami salah seorang diantara kami 
menginginkan kami (istrinya untuk berjima'), namun sang istri menolak, 
baik itu karena marah atau lagi tidak bersemangat, apakah kami berdosa 
dengan sikap kami itu?” Aisyah berkata, “Ya. Sesungguhnya diantara hak 
suami atasmu adalah jika ia menginginkanmu sedang kamu berada di atas 
pelana (kendaraan) maka kamu tidak boleh menampik keinginannya.” Ia 
(bibinya “Umarah bin Ghurab) berkata, “Aku bertanya kepadanya, Salah 
seorang diantara kami berhaidh, sedang dirinya dan suaminya tidak 
memiliki kecuali satu tikar (alas tidur) atau satu selimut, maka bagaimana 
ia harus berbuat? Aisyah menjawab, “Hendaklah ia mengencangkan 
sarungnya lalu tidur bersamanya, dan bagi suaminya apa yang ada di 
atas sarung. Dan aku akan memberitahukanmu tentang apa yang pernah 
diperbuat oleh Nabi $5: Malam itu adalah giliranku, maka aku tumbukkan 
gandum lalu aku buatkan untuknya sebuah bulatan roti. Kemudian beliau 
masuk ke dalam rumah lantas menutup pintu dan langsung masuk ke 
masjid (ruang shalat). Dan adalah kebiasaan beliau, apabila hendak tidur 
ia mengunci pintu, mengikat mulut girbah (kantong air yang terbuat dari 
kulit), membalikkan gelas, dan memadamkan lentera. Aku menunggu- 
nunggu beliau kembali dan akan kuberikan roti untuknya namun beliau 
belum juga datang hingga aku tertidur sedang beliau kedinginan. Lalu 
beliau mendatangiku dan membangunkanku lantas berkata, 'Hangatkan 
aku, hangatkan aku.” Aku berkata kepadanya, 'Aku sedang haidh.' 
Beliau berkata, “Kalau begitu, bukalah kedua pahamu.' Maka aku pun 
menyingkap kedua pahaku untuknya, lalu beliau menempelkan pipi 
dan kepalanya di atas pahaku hingga beliau merasa hangat. Tiba-tiba 


Al-Adabul Mufrad Z4 99 


masuklah seekor kambing jinak milik tetangga kami, kemudian ia menuju 
ke roti (buatanku), lalu mengambilnya sambil berlalu pergi.” Aisyah 
melanjutkan ceritanya, Aku merasa gelisah dibuatnya dan Nabi sendiri 
waktu itu sudah bangun. Maka aku bersegera mengejarnya ke arah pintu.- 
Beliau bersabda, “Ambillah apa yang tersisa dari rotimu dan jangan sakiti 
tetanggamu dalam pena) kambingnya.”12 


EN Mana peda 3 Zn 


121- Dari Abu Hurairah, bawa Rasulullah - bersabda, “Tidak akan 
masuk Surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya.” 12! 


—tang—— 


Bl Ga ag Leola Bola Ouiai Y cal —1V 


67. Bab: Janganlah Seorang Tetangga Merasa Rendah 
Memberi Hadiah pada Tetangganya, Meskipun Sekedar 
Kaki Maag 


d5 ad du HE Yi was | PS Ia op oya HE ANN 
Kn ISL Ka basi Y oh AG Aa daa ja 
Sab es 3 


122- Dari 'Amr bin Mu'adz al-Asyhali dari neneknya, bahwasanya ia 
berkata, “Rasulullah $#& pernah bersabda kepadaku, “Wahai wanita 
mukminah! Janganlah salah seorang wanita diantara kalian merasa 


na (memberi hadiah) pada tetangganya meskipun (hanya) dengan 
ra' (kaki) kambing” yang Hrg Bag 


SU AG: dag edi le SAE lg 


120 Albani (23): Dha'iful Isnad, “Umarah tidak diketahui identitasnya, sedang bibinya aku 
tidak mengetahuinya. Abdurrahman bin Ziyid yang meriwayatkan darinya adalah al-Ifrigi- 
dia adalah rawi yang lemah. Abdul Bagi: (Tidak terdapat di dalam Kutubus Sittah). 

121 Albini (89): Shahih- as-Silsilatu ash-Shahihah no. (549). Abdul Bagi: (Muslim: 1- Kitab 
al-Iman, hadits 73). 

#  Al-Kur3' bagi hewan adalah apa yang berada di bawah mata kakinya sedang al-Kur4' bagi 
manusia adalah apa yang berada di bawah lututnya. (Lihat al-Mughrib). 

122 Albani (90): Shahih dengan hadits yang setelahnya. 


100 SW Al-Adabul Mufrad 


BA Ja H9 WEI SS SAY SL AL 


123- Dari Abu Hurairah, (ia berkata), “Rasulullah ££ bersabda, Wahai 
wanita muslimah, wahai wanita muslimah. Janganlah seorang tetangga 
merasa rendah (memberi hadiah) pada tetangganya, meskipun (hanya) 
dengan kaki kambing.”128 


——u one — 
Jab HS ta YA 
68. Bab ke-68: Pengaduan Tetangga 


UE JA Pan GIS JG JB EA ai SN 
SA Pep aan) S Ora LA Hb js 


Sa er nh 35 dls su Yu ale HI 


an) Spa JUS SB SI SA 26 GI Je Ja de 
DPI NG ON Ie IE SG AG Lagat ala 


124- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Seorang laki-laki berkata, “Wahai 
Rasulullah! Tetanggaku telah menyakitiku.' Beliau bersabda, “Pergilah 
lalu keluarkan perabot rumahmu ke jalan” Orang itu pun pergi lalu 
mengeluarkan perabotnya ke jalan sehingga orang-orang berkumpul 
mengitarinya dan bertanya, “Kamu ini kenapa?' Ia menjawab, “Tetanggaku 
telah menyakitiku, lalu aku adukan hal itu kepada Rasulullah # dan 
beliau bersabda, “Pergilah lalu keluarkan perabot rumahmu ke jalan. 
(Mendengar hal itu) orang-orang mengatakan, Ya Allah, kutuk dan 
hinakanlah orang itu.' Sampailah kejadian ini ke telinga tetangga tersebut 
lalu ia mendatangi laki-laki tadi seraya berkata, “Kembalilah ke rumahmu 
dan demi Allah aku tidak akan menyakitimu lagi.'”124 


dng dan Ja GA Ii Jp SA IE AA lp ane 


Jaa Ea SA aa SES DA JS Sa 


123 Albani (89): Shahih. Abdul Bagi: IAl-Bukhari: 78- Kitab al-Adab, 30- La Takhin Jaratun 
Lijaratih4.. Muslim: 12- Kitab az-Zakah, hadits 90J. 

124 Albani (92): Hasan Shahih- at-Ta'lig ar-Raghib (3/235). Abdul Bigi: (Abu Dawud: 40- 
Kitab al-Adab, 123- Bab “Fi Haggi al-Jiwar”). 


Al-Adabul Mufrad SA 101 


Pe Pu 


NG Pa Bm ga Ja dia 5 
IS SE Bp MN NB LA Ip 


3, 0” 


“0 PE 
125- Dari Abu Juhaifah, ia berkata, “Seorang laki-laki mengadukan 
kepada Nabi #5 (tentang kelakuan buruk) tetangganya. Maka Nabi pun 
bersabda, “Bawalah perabot rumahmu lalu letakkanlah di jalan, maka siapa 
saja yang melewatinya pasti akan melaknatnya.' Kemudian setiap orang 
yang melewatinya melaknatnya. Lalu tetangganya itu datang kepada 
Nabi & dan berkata, (Wahai Rasulullah, tahukah engkau) apa yang aku 
dapatkan dari orang-orang?” Nabi bersabda, “Sesungguhnya laknat Allah 
lebih keras daripada laknat mereka. Kemudian beliau bersabda kepada 
laki-laki yang mengadu, “Itu sudah cukup untukmu.' Atau dengan kata 
yang semisalnya.”125 


4 Gasa dag daan Jo gn di ja as LIA GA NYA 
ae aj Djan ni jus ae 
II AA Ki ah Le la Ye Kia 33 Ay 53 Aa A55 
AA hb Ja Bg Nee 
IE Sa DG Aa Mia ka SI sal JAN ANN perga 
Ipa AS ae Jaja 26 Ips ga Sh Je pra 
San jas AE LA gi ISU Tg 


126- (Dari) Jabir, (ia) berkata, “Seorang laki-laki datang kepada 
Nabi #£ untuk mengadukan perlakuan buruk tetangganya. Ketika ia 
sedang duduk diantara rukun dan magam, tiba-tiba saja Nabi $£ pergi 
menghadap seorang laki-laki yang mengenakan pakaian putih (yang 
berdiri) di samping magam tempat biasanya dipergunakan oleh orang- 


221 


« Dalam riwayat ath-Thabrani disebutkan sebagai berikut: “Lalu tetangga itu datang kepada 
Nabi & dan berkata: “Wahai Rasulullah, tahukah engkau apa yang aku dapatkan dari 
orang-orang!" Nabi bersabda, “Apa yang telah kamu dapatkan dari orang-orang?” Orang itu 
menjawab, "Mereka semua melaknatku.' Nabi bersabda, 'Allah telah melaknatmu sebelura 
orang-orang melaknatmu....” 


125 Albini (93): Hasan Shahih: at-Ta'lig ar-Raghib (3/235). 


102 SW Al-Adabul Mufrad 


orang menyalati jenazah dan kejadian itu disaksikan oleh laki-laki tadi. 
Lalu ia pun menghadap kepada Nabi $£ seraya berkata, “Demi ayah 
dan ibuku sebagai tebusannya, wahai Rasulullah! Siapakah orang 
yang aku lihat berdiri berhadapan denganmu dengan mengenakan 
pakaian berwarna putih? Nabi bersabda, Apakah engkau benar-benar 
melihatnya?” Laki-laki itu menjawab, Ya.” Nabi bersabda, “Engkau telah 
melihat banyak kebaikan. Dia itu adalah Jibril MEI utusan Tuhanku, ia 
senantiasa mewasiatkan aku tentang tetangga, sampai aku mengira dia 
akan memberikan hak waris kepadanya.”?6 


— aon —— 


TA Cia JA GI Ga Kala HA 
69. Bab: Barangsiapa yang Menyakiti Tetangganya 
Hingga Tetangganya Keluar (Meninggalkan Rumah) 


en 


BN ai s6 Sp OLS gas Ip GI) 0G IS NY 


. 


AR dp WAS yana Ga Ju JP Uh Gu isi 


SARA AI ADE LAI IS el os Aka 
127 (» 33)- (Dari) Tsauban pernah berkata, “Tidaklah ada dua orang 
saling memboikot lebih dari tiga hari hingga salah seorang dari keduanya 
meninggal sementara mereka masih dalam keadaan seperti itu, kecuali 
keduanya akan celaka. Tidaklah seseorang menzhalimi dan berbuat 
jelek terhadap tetangganya hingga tetangganya itu pergi meninggalkan 
rumahnya, kecuali ia akan celaka.”!? 


sasa Ja UV» 
70. Bab: Tetangga Yahudi 


0 nd 


aa 
SB SI js Gi Ujt tg 33 (5 Berkas 


126 Albani (24): Dha'if. Al-Fadhl adalah rawi yang lemah, namun kalimat wasiat mengenai 
tetangga berikut sebagian kisah yang termaktub di dalamnya adalah shahih. Kalimat wasiat 
tersebut telah berlalu penyebutannya di dalam hadits shahih dari hadits Aisyah dan yang 
lainnya(hadits-hadits tersebut terdapat di hadits no. 101, 104 dan 108) —al-Irwa' (891). 

127 (& 33)- Albani (94): Shahihul Isnid. 


USA spS ai A5 Ko ES Da ap 


Al-Adabul Mufrad S2 103 


3 aa ban Ja ga eta Ade Ne TA 


dana Zi A33 Aa Uas S ASI 
128- Dari Mujahid, ia berkata, “Dulu, aku pernah banda di samping 
Abdullah bin Amr, sementara anaknya tengah menguliti kambing. Lalu 
Abdullah berkata, “Wahai anak! Apabila engkau telah selesai, maka 
mulailah (membaginya) dengan: tetangga kita yang Yahudi itu.' Lalu 
seseorang dari kaum itu berkata, (Untuk) orang Yahudi? Semoga 
Allah memperbaiki keadaanmu.' Abdullah berkata, “Sesungguhnya aku 
pernah mendengar Nabi $£ mewasiatkan tentang tetangga, hingga kami 
khawatir -atau kami mengira- bahwa beliau akan memberikan hak waris 
kepadanya.” 128 


—atn—— 


PASI cal —VA 
71. Bab: Kemuliaan 


& 


AN lay da SA pn Jt JB AA ANA 
EU JG SLS NA 38 Sa NU JAE AI Ke HA Ju 


Sr. 


SA gd 6 Aja PAN Han 
TA 3 SS IE 2 YG sae: ga) Oo as Jb 


143 13) ILY TP, Aa 
129- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah 8 pernah ditanya, 
“Siapakah orang yang paling mulia itu?" Beliau menjawab, “Orang yang 
paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara 
mereka.' Mereka berkata, “Bukan hal ini yang kami tanyakan kepadamu. 
Beliau bersabda, “Manusia yang paling mulia adalah Yusuf, Nabi Allah, 
putera Nabi Allah, putera Khalil Allah. Mereka berkata, Bukan tentang ini 
yang kami tanyakan kepadamu.' Beliau bersabda, “Apakah tentang induk 
bangsa Arab yang kalian tanyakan kepadaku?" Mereka menjawab, Ya." 
Beliau bersabda, “Yang paling baik di antara kalian di masa Jahiliyah adalah 
yang paling baik pula di dalam Islam jika mereka memahami (Islam).”12 


128 Albani (95): Shahih- al-Irwa' (891). 
129 Albani (96): Shahih- as-Silsilatu ash-Shahihah di bawah nomor (443). Abdul Bagi: IAL- 


104 S& Al-Adabul Mufrad 


Jalan al okay! cal —VY 


72. Bab: Berlaku Baik kepada Pelaku Kebaikan 
dan Pelaku Kejahatan 


SAY Y) OLLYI si Ja RESI up IE op ala GEA 
Al XS PI JB eh Ta URL Ga Ju 
130 (- 34)- Dari Muhammad bin “Ali Ibnu al-Hanafiyyah: Mengenai 
firman Allah yang artinya, “Tidak ada balasan kebaikan kecuali dengan 
kebaikan pula.” (OS. arRahman: 60), ia berkata: “Ayat ini berlaku secara 
mutlag (umum) pada pelaku kebaikan dan pelaku kejahatan.” (Abu 


Abdullah (al-Bukhari) berkata, “Abu “Ubaid berkata, “Musajjalah adalah 
Mursalah (lepas, tidak terikat.)).10 


—ang— 


Lasig Joy Uya Jaa ala —VY 
73. Bab: Keutamaan Memelihara Anak Yatim 


4 - 
SE AI AA MEA oo ia al PA 
d0 ata 390 3. Ka , 0 - Aa 2 Ke PA Kena 22 
P9 pai aa SMS, 1 Jaw H Gatal Up Lemadl aka Y! 
Ji 
131- Dari Abu Hurairah, dari Nabi $£, (beliau bersabda), “Orang yang 
mengurusi janda dan orang-orang miskin, seperti orang-orang yang 


berjihad di jalan Allah serta seperti orang yang berpuasa di siang hari serta 
bangun di malam hari (shalat tahajjud).'” 18! 


—— ja angan —— 


Bukhari: 60- Kitab al-Anbiya', 8- Bab “Oaulill3h Ta'ala : “Yang artinya: Dan Allah menjadikan 
Ibrahim sebagai KhalilJ.” Muslim: 43- Kitab al-Fadhdil, hadits 168|. 

130 (« 34)- Albani (97): Hasanul Isnid. 

131 Albani (98): Shahih- as-Silsilatu ash-Shahihah no. (2881). Abdul Bagi: (Al-Bukhari: 69- 
Kitab an-Nafagat, 1- Bab “Fadhli an-Nafgah “Ala al-Ahli.” Muslim: 53- Kitab az-Zuhd 411. 


Al-Adabul Mufrad “#2 105 


Lagiy Jigay ya Jidad tau —V £ 
74. Bab: Keutamaan Mela Anak Yatim Miliknya 


Aga Pan TA dn aan JP Di Las Af -4py 
Wa bET ih Yee biak Sa don ya 


221 


Bisa dg An J5 GS Na Se 


JI Ga jai SS SN GAN Uh SE oh Ip dada JS 
132- Bahwasanya Aisyah, istri Nabi £$ berkata, “Aku pernah didatangi 
seorang wanita bersama dua anak perempuannya. Lalu ia meminta 
sesuatu kepadaku, tetapi ia tidak mendapatkan sesuatu dariku kecuali 
satu buah kurma. Lalu aku pun memberikan kurma itu. Kemudian ia 
membaginya untuk kedua anaknya, lantas ia berdiri dan keluar. Sewaktu 
Nabi $5 masuk, aku ceritakan perihal itu kepadanya. Beliau bersabda, 
'Barangsiapa yang menjadi wali dari anak-anak perempuan ini, lalu ia 
memperlakukan mereka secara baik, maka mereka itu akan menjadi tirai 
pemisah baginya dari siksa neraka.” 182 


—nean— 


dagal Cas Goa Lasis Jga Cya Jilah tply —VO 


75. Bab: Keutamaan Memelihara Anak Yatim 
Pengganti Kedua Orang Tuanya 


Ba ja Pj Ad PGAA HA AA 


ang Sa Pa dbuas 


133- Dari Ummu Sa'id binti Murrah al-Fihri, dari bapaknya, dari Nabi #£, 
beliau bersabda, “Aku dan orang yang menanggung anak yatim berada 
di Surga seperti dua (jari) ini.” atau “Seperti ini dari ini.” Sufyan bimbang 
mengenai jari tengah dan jari yang mengiringi ibu jari (jari telunjuk).'3 


132 Albini (99): Shahih. Abdul Bagi: (Al-Bukhari: 24- Kitab az-Zakah, 10- Bab “Ittago an- 
Nara walau Bi Syiggi Tamrah.” Muslim: 45- Kitab al-Birr wa ash-Shilah wa al-Adab, hadits 
1471. 

133 Albani (98): Shahih- as-Silsilatu ash-Shahihah no. (800). 


106 SW Al-Adabul Mufrad 


SAS pala AS AA op Fb ag IIS LK Ol (Ak 


PE NIAT aa Maa Smg pb Ke Hi 


“N 


u A3 na S3 Tila ut Jaya Tana Ptk 21 
» y23 S0. A3, 
MEA ae II IE Ih 
134 (- 35)- Dari Al-Hasan, bahwa seorang anak yatim selalu erdnadri 
hidangan makan dari Ibnu Umar. Pernah pada suatu hari Ibnu Umar 
meminta dihidangkan makanan, lalu ia mencari anak yatim itu lagi 
namun ia tidak mendapatkannya. Dan baru muncul ketika Ibnu Umar 
selesai makan. Maka Ibnu Umar pun memintakan jatah makanan untuk 
anak itu, namun mereka sudah tidak memiliki persediaan lagi. Ibnu 
Umar lalu mendatangkan sawig (tepung gandum) dan madu kepadanya 
seraya berkata, “Makanlah, demi Allah kamu tidak dirugi (karena terluput 


dengan hidangan yang pertama).” (Al-Hasan berkata, “Dan Ibnu Umar, 
Tn Allah tidak dirugikan.” 


SU Jeda em Bp syara 

dan RAN dat Lamo J65 NIS 2 P3 

135- (Dari) Sahl bin Sa'ad, dari Nabi "3 Beliati bersabda, “Aku dan 

orang yang menanggung anak yatim berada di Surga seperti ini.” Beliau 
mengisyaratkan dua jarinya yaitu jari telunjuk dan jari tengah.'” 


Pad 


33 Yeah IE IS bat Tak yi, Gt wa 
an la 


136 (» 36)- (Dari) Abu Bakar bin Hafsh, (ia berkata), “Bahwa Abdullah 
tidak akan menyantap makanan, kecuali jika ada anak yatim di sekitar 
meja makannya.” 86 


—Itaa— 


134 (& 35)- Albani (25): Dha'iful Isnid, al-Hasan -adalah al-Bashri- sedang ia adalah perawi 
yang mudallis. (Mudallas adalah menyembunyikan cacat dalam isnad dan menampakkan 
cara (periwayatan) yang baik. Pelakunya disebut dengan mudallis. Pentil. 

135 Albani (135): Shahih- as-Silsilatu ash-Shahihah no. (800). Abdul Bigi: (Al-Bukhari: 78- 
Kitab al-Adab, 24- Bab “Fadhl Man Ya'alu Yatimar”). 

136 (& 36)- Albani (136): Shahihul Isnid. 


Al-Adabul Mufrad “&# 107 


As) Cw pala Ad Cas Sapa 03 Gala —VA 
76. Bab: Sebaik-baik Rumah Adalah Rumah yang 
Terdapat Anak Yatim di dalamnya yang Diperlakukan 
dengan Baik 


5 
o- 10” AN aa Haa , Na s Ts - Te Tenan £... 
BEI GallAN Ah AI) Gesi ea LI 5 
3 2 Na » P: - 2 8 g o 4 pn PA SK 5 an 
KE SI PS ED au AA 3 
137- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah 25 bersabda, “Sebaik- 
baik rumah di (kalangan) kaum muslimin adalah rumah yang terdapat 
anak yatim di dalamnya serta ia diperlakukan dengan cara yang baik. 
Sedangkan seburuk-buruk rumah di (kalangan) kaum muslimin adalah 
rumah yang terdapat anak yatim di dalamnya namun ia diperlakukan 
dengan cara yang buruk. Aku dan orang yang menanggung anak yatim 
berada di Surga seperti dua (jari) ini." Beliau memberi isyarat dengan dua 
jarinya.” 187 


—Iong—— 


MA SLS patall OS Kala —VV 


77. Bab: Jadilah bagi Anak Yatim Seperti Seorang Bapak 
yang Pengasih 


MEN IS pe IS 393 JB IE ST oh ALI KE NYA 


TA AU lh Ia ga hang 
AA Ia At 3353 GAS AN AT SP JK Op AU 

And bip aa 
138 (- 37)- (Dari) Abdurrahman bin Abza, ia ben “Dawud berkata, 
Jadilah kamu bagi anak yatim seperti seorang bapak yang pengasih. 


137 Albini (26): Dha'if kecuali kalimat “Kafilul Yatim/menanggung anak yatim” maka ia 
adalah shahih- adh-Dha'ifah (1637) dan ash-Shahihah no. (800). Abdul Bagi: (Ibnu Majah: 
23. Kitab al-Adab, 6- Bab “Haggi al-Yatim?, hadits 367). 


108 SW Al-Adabul Mufrad 


Ketahuilah apabila engkau menanam, maka engkau akan menuai. 
Alangkah buruknya kefakiran setelah kaya! Lebih dari itu atau yang 
lebih buruk dari itu adalah kesesatan setelah (mendapat) petunjuk. 
Apabila engkau telah berjanji pada kawanmu, maka penuhilah apa yang 
pernah kamu janjikan padanya. Jika tidak, maka akan muncul (benih) 
permusuhan antara dirimu dan dengannya. Dan berlindunglah kepada 
Allah dari kawan yang jika kamu ingat, ia tidak membantumu dan jika 
engkau lupa, ia tidak mengingatkanmu.”138 


AS pa PI 2 gai Sat AS Ia Tan 
Pe Aina Nda G adat U Sa KA HM G 2 
aka (AR Sa MU Ia 
5 Tana SS in G5 la Lha 8 da han 033 e 


e FN 


4 Ia 


Ba Mn Oma II AG TOL aa 


139 (- sa (Dari) 'al -Hasan berkata, “Aku asah Nan D satu 
masa kaum muslimin, dimana salah seorang diantara mereka di pagi hari 
akan ada yang berkata, Wahai keluargaku! Wahai keluargaku! (Uruslah) 
anak yatim kalian, (uruslah) anak yatim kalian. Wahai keluargaku! Wahai 
keluargaku! (Pedulikanlah) orang-orang miskin kalian, (pedulikanlah) 
orang-orang miskin kalian. Wahai keluargaku! Wahai keluargaku! 
(Muliakanlah) tetangga kalian, (muliakanlah) tetangga kalian. (Masa) 
berlalu begitu cepat (mengambil) orang-orang terbaik diantara kalian 
sedang kalian setiap harinya berada dalam kondisi yang lebih rendah 
(hina) Dan aku juga pernah mendengarnya berkata, Jika engkau mau, 
engkau akan melihat masa yang lebih rendah itu (sebagian dari mereka) 
sebagai orang yang fasik, ia begitu gigih (dalam mendakwakan kebatilan) 
dengan (mendapatkan) tiga puluh ribu yang akan menghantarkannya 
ke neraka. Mengapa ia melakukan itu? Semoga Allah memeranginya! Ia 
menjual bagiannya (keberuntungannya) dari Allah dengan harga yang 
teramat murah. Dan jika engkau mau, engkau akan melihat masa itu 
(sebagian dari mereka) menyia-nyiakan (hak Allah), ia berjalan di jalan 
syetan. Tidak ada peringatan baginya, baik dari dirinya sendiri maupun 
dari orang lain.” 13 


138 (» 37)- Albani (103): Shahihul Isnid. 
139 (& 38)- Albani (27): Dha'iful Isnid, Hamzah adalah perawi yang terdapat kelemahan 


Al-Adabul Mufrad S2 109 


o- Te ane 0 Pa 0 MA TR oa SI Bale 
Sala Aa ma ema Naba 
BN D3 CA Bal dasi Lu 
140 (- 39)- Dari Asma' bin “Ubaid, ia berkata, “Aku pernah berkata 
kepada Ibnu Sirin, 'Aku mempunyai anak yatim.' Ia berkata, “Perlakukan 


ia sebagaimana engkau memperlakukan anakmu dan pukullah ia 
sebagaimana engkau memukul anakmu.” 


— ama 


CI alg Wala (ee Hi pasa JA Bi sal Jua ala —VA 


78. Bab: Keutamaan Perempuan yang Bersabar 
Mengasuh Anaknya setang Ia Tidak Ingin Menikah Lagi 


iba di Je alay de In PU 3 SE PAN 
e AS Lal & agar kh ae CM Aa JAS AA 
KS 
141- Dari Auf bin Malik, dari Nabi #5, beliau bersabda, “Aku dan 
perempuan safa 'G@ul haddain (yang kedua pipinya agak berwarna kehitaman 
karena tidak dirawat)" -yaitu yang ditinggal mati oleh suaminya, lalu ia 
bersabar (mengasuh) anaknya- seperti dua (jari) ini di Surga.” 4 


—yatma—— 
pat Kal cal —VA 


79. Bab: Etika Anak Yatim 
In 233 Lae Te ea LA! KE EKA ALA MAN 
deli SB LA Dai G3 


padanya dan al-Hasan adalah al-Bashri. 

140 (» 39)- Albani (104): Shahihul Isnid. 

# Ibnu al-Jauzi berkata: “Maksud ucapan Nabi $& Safa'3ul Khaddain' adalah karena ia tidak 
ingin menikah lagi, maka ia tidak lagi memperdulikan penampilan dan kecantikannya, ia 
tidak lagi bersolek dan berdandan, sehingga hal ini mengakibatkan kedua pipinya agak 
sedikit kehitaman.” Lihat Ahkam an-Nisa' Karya Ibnu al-Jauzi (193).” 

141 Albani (28): Dha'if- adh-Dha'ifah (1122). Abdul Bagi: (Abi Dawud: 40- Kitab al-Adab, 
121- Bab “Fi Fadhli Man "Ala Yatimar'). 


110 SW Al-Adabul Mufrad 


142 (»- 40)- Dari Syumaisah al-Atakiyah, ia berkata, “Disebutkan etika 
anak yatim di sisi Aisyah 485, lalu ia berkata, “Sesungguhnya aku benar- 
benar memukul anak yatim hingga ia menelungkup (di atas tanah). “142 


—Iang —— 


Ag AI Cila Cpa Jadah taly —A 


80. Bab: Keutamaan Orang yang Ditinggal Mati 
Anaknya 


SAN dB pe EA IOS Jae ERA NP NAN 
ME as YES II 5 " LA Saat 


143- Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah #£ beraban, “Tidaklah salah 
seorang dari kaum muslimin yang tiga orang anaknya meninggal akan 
terjilat api, metana sebatas memenuhi sumpah.” “148 


Lag lag ab da la An Ki 2) Pal, 


Naa Wu 


aa yA Jia Nemu SM J3 ET 633 43 ai re. $ 


144- Dari Abu Hb (ia berkata), “Bahwa seorang perempuan pernah 
datang kepada Nabi $# membawa anak yang masih kecil, lalu ia berkata, 
“Doakanlah anakku ini. Karena aku telah mengubur (ditinggal mati) tiga 
orang anak.' Nabi bersabda, “Sesungguhnya engkau telah didinding dari 
neraka dengan dinding yang kuat.” 14 


dna Ang as Sasp J3 Suu ana JS GE -1to 


2 08 


Asi dada Ia MA ip bkan CA Gel 


# Namun pukulan disini tidak dimaksudkan dengan pukulan yang teramat keras. Lantaran 


pukulan ringan pun dapat membuat anak kecil menelungkup dan berguling-guling di tanah 
lantaran tidak rela menerima pukulan tersebut.” 

142 (& 40)- Albani (105): Shahthul Isnad. 

€ Imam al-Baghawi di dalam kitabnya Syarhus Sunnah (V/451) berkata, “...melainkan sebatas 
pemenuhan sumpahnya kepada Allah, dan itulah firman Allah: "Dan tidak ada seorang 
pun daripadamu, melainkan mendatangi Neraka itu..” (OS. Maryam: 71). 

143 Albini (106): Shahih- Takhrij as-Sunnah (862). Abdul Bagi: (Al-Bukhari: 23- Kitab al- 
Jandiz, 6- Bab “Fadhl Man Mata Lahu Walad.” Muslim: 45- Kitab al-Birri wa ash-Shilah wa 
al-Adab, hadits 1501. 

144 Albani (107): Shahih. Abdul Bagi: (Muslim: 45- Kitab al-Birri wa ash-Shilah wa al-Adab, 
hadits 155). 


Al-Adabul Mufrad “& 111 


nan an nan 
145- Dari Khalid al-'Absi, ia berkata, “Anak lelakika telah Meat 
dan aku merasakan kesedihan yang amat mendalam.” Lalu aku berkata, 
“Wahai Abu Hurairah! Tidak pernahkah engkau mendengar satu hadits 
dari Nabi 85 yang dapat mengobati hati kami atas kematian anak-anak 


kami itu?” Abu Hurairah berkata, “Aku pernah mendengar dari Nabi & 
bersabda, sing ranah kecilmu adalah ulat-ulat kecil Surga.” “5 


Naa bben ak Ha obi ng Ji 


ag 


146- Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, “Aku pernah mendengar 
Rasulullah #£ bersabda, “Siapa yang setelah kematian tiga orang anaknya 
lalu ia mengharapkan pahala, maka ia akan masuk Surga.” Kami berkata, 
“Wahai Rasulullah! Bagaimana dengan dua anak? Beliau bersabda, "Dan 
dua anak.” Aku berkata kepada Jabir, “Demi Allah! Aku berpendapat, 
bahwa sekiranya kalian berkata, Bagaimana dengan satu anak? Niscaya 
beliau akan mengatakan satu juga.” Jabir berkata, “Demi Allah! Aku pun 
mengira demikian.” 146 


Ja da3 de lo AA “ia Ol 35sA s ES 


PA ga aa Abs E LM BB JA PS LI 


2. 


147- Dari Abia Htsirah, (ia berkata) bahwa seorang perempuan pernah 
datang kepada Nabi ££ membawa anak yang masih kecil, lalu ia berkata, 
“Doakanlah anakku ini. Karena aku telah mengubur (ditinggal mati) tiga 
orang anak.” Nabi bersabda, “Sesungguhnya engkau telah dilindungi dari 


8 t- 


Jt 3 


“Sebagaimana halnya ulat-ulatair (jentik-jentik air) tidak berpisah dari air yang menggenang 


maka begitu pulalah dengan anak-anak kecil yang tidak akan berpisah dengan Surga -lihat 
al-Mirgat. 

145 Albani (108): Shahih- as-Silsilatu ash-Shahihah no. (431). Abdul Bagi: (Muslim: 45- Kitab 
al-Birri wa ash-Shilah wa al-Adab, hadits 154. 

146 Albani (109): Hasan- at-Ta'lig ar-Raghib (3/92). 


112 SW Al-Adabul Mufrad 


neraka ek dinding yang kuat.” 


dag na Ian Tr S TA Sa 2 a BNN 
St Ly Ulas abah SAE ja YUI AN Ie CB 


na BA. 


HAL OS) BEP DI 3 IP EL ISley Jus “3 


03y 0-7 


Eh as HS dp 5 SA SKA gu 
bang LI sa Ja ta ei JB tobat, ia H5 
Ar 2 aa 


148- Dari Abu Hurairah, (ia beta “Seorang perempuan datang 
menghadapRasulullah $£ lantas berkata, Wahai Rasulullah! Sesungguhnya 
kami (para wanita) tidak kuasa hadir di majelismu, maka buatkanlah 
janji untuk kami satu hari yang kami bisa datang pada hari itu.' Beliau 
bersabda, 'Perjanjian kalian di rumah si fulan.” Lalu Nabi mendatangi 
mereka lantaran perjanjian itu. Dan perkataan yang disampaikan kepada 
mereka adalah, '... Tidak ada seorang perempuan pun diantara kalian yang 
setelah kematian tiga orang anaknya lalu ia mengharapkan pahala kecuali 
ia akan masuk Surga." Lalu seorang perempuan berkata, “Bagaimana 
dengan dua anak? Beliau bersabda, “Atau dua orang anak.'” 18 


(Adalah Suhail merupakan orang yang sangat ketat di dalam hadits dan 
beliau menghafalnya, dan tidak ada seorang pun yang mampu menulis 
di sisinya). 


3 
oa er 


Gd gladi la Jia ES oli ds Ana 
ad en BRG On : Gl 


0, J6 OI, &3 Ba AL 
149- (Dari) Ummu Sulaim, ia berkata, “Dulu aku pernah di sisi Nabi 
25, lalu beliau bersabda, “Wahai Ummu Sulaim! Tidak ada dua orang 
muslim (suami-istri) yang kematian tiga orang anaknya, kecuali Allah 


147 - Shahih. HR. Muslim (2636), al-Baihagi (4/67) dan an-Nas3'i (4/26). 

148 - Albani (110): Shahih - at-Talig ar-Raghib (3/90) dan ash-Shahihah no. (2302). Abdul 
Bagi: (Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri dan disepakati oleh Abu Hurairah. 
Al-Bukhari: 3- Kitab al-'Ilmi, 36- Bab “Hal Yuj'al Yaumun “Ala Hidatin.” Muslim: 45- Kitab 
al-Birri wa ash-Shilah wa al-Adab, hadits 152, 153). 


Al-Adabul Mufrad LA 113 


akari memasukkan keduanya ke dalam Surga, dengan sebab rahmat Allah 
kepada mereka.” Aku berkata, “Bagaimana dengan dua anak? Beliau 
bersabda, "Dan dua anak.” X9 


- 
- 3 29 0-0 0. 


Lyla G1 Kano Ol Ily SAS GAS Ol JA al je Ns 
| 


Ka ih 


Pa Ng A53 Pn 


- 
- 


Pak JS Jan AAN ak NY MAA GE Jan da 0 AS 


150- Dari Abu Huraiz, bahwa al-Hasan telah menesetakah kepadanya 
dengan seorang perantara, bahwasanya Sha'sha'ah bin Muawiyah telah 
menceritakan kepadanya, bahwasanya ia pernah menjumpai Abu Dzarr 
sedang menyandang girbah (kantong air yang terbuat dari kulit), ia berkata, 
“Mengapa engkau tidak memiliki anak, wahai Abu Dzarr?” Ia berkata, 
“Maukah aku ceritakan kepadamu?” Aku berkata, “Tentu.” Ia berkata, 
“Aku pernah mendengar Rasulullah #£ bersabda, “Tidak ada seorang 
muslim pun yang kematian tiga orang anaknya, yang belum akil baligh, 
kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam Surga dengan sebab rahmat 
Allah kepada mereka. Dan tidak ada seorang pun yang memerdekakan 
seorang muslim kecuali Allah IS akan menjadikan setiap organ tubuhnya 
(dari budak yang dimerdekakan tersebut) sebagai pembebas (dari neraka) 
bagi setiap organ tubuhnya.” 


d DU Ian dea Ja GA pam GA NON 
TRI EA Ika MUG S Ih A3 Si LA d3 


151- Dari Anas bin Malik, dari Nabi #£, beliau bakabda “Barangsiapa 


yang kematian tiga orang anaknya, yang belum akil baligh, Allah. akan 
memasukkannya dengan sebab rahmat-Nya ke dalam Surga.” 5! 


149 Albani (111): Shahih- ar-Raudh an-Nadhir (951). 

150 Albani (112): Shahih - ash-Shahihah no. (567 dan 226). Abdul Bigi: |An-Nasa'i: 21- Kitab 
al-Jandiz, 25- Bab “Man Yutawaffa Lahu Tsalatsah”). 

151 Albani (113): Shahih- ar-Raudh (951). Abdul Bagi: (Al-Bukhari: 23- Kitab al-Janaiz, 92- 
Bab “Ma Dila Fi Aulid al-Muslimim). 


114 SW Al-Adabul Mufrad 


Intan AI Gila ya Gala AN 
81. Bab: Orang yang Kandungannya Keguguran 


- 


Sd Ip Ida d PIP UR yi da GAN 


- - 


Ra Bh 


Cc, 
03 


U leter Gali JK 3 HA laa IG, SAY 


AGAN S3 FG Da MIA 3 3 G3 
152 (& 41)- Dari Sahl Ibnu al-Hanzhaliyah -dan ia adalah seorang yang 
tidak berketurunan- berkata, “Aku dikaruniakan keturunan dalam Islam 
dengan seorang anak yang keguguran lalu aku berharap pahala dari 
keguguran itu, lebih aku sukai dibanding jika aku memiliki seluruh dunia 
dan segala isinya.”1?? Dan Ibnu al-Hanzhaliyah termasuk orang yang ikut 
serta dalam baiat di Bawah pohon (Baitur Ridhwan). 


Tatapan dada Ja adas Ie JG A1 x£ 


« - 3, - 


Na an 
Sa Wol dy en Ja Is da Dj JL Ip 
u otr da CA ee Je Ip JI 25 F3 ju Y sal 

| Opa 


153- Dari Abdullah, ia berkata, “Rasulullah 85 bersabda, “Siapakah 
diantara kalian yang lebih mencintai harta ahli warisnya daripada hartanya 
sendiri? Mereka menjawab, Wahai Rasulullah! Tidak ada seorangpun 
diantara kami melainkan hartanya sendiri lebih ia cintai daripada harta 
ahli warisnya.' Rasulullah #8 bersabda, “Ketahuilah, bahwa tidak ada 
seorang pun diantara kalian kecuali harta ahli warisnya lebih ia cintai 
daripada hartanya sendiri, hartamu adalah apa yang kamu belanjakan, 
sedang harta ahli warismu adalah apa abi kamu simpan (sisakan). 


SO S3 SAS U dag dea Jo da J6 — ot 


152 (& 41)- 152 (& 41)- Albani (29): Dha'iful Isnid, Di dalamnya terdapat rawi yang bernama Yazid bin 
Abu Maryam dan ibunya. Keduanya tidak diketahui identitasnya (majhfil). Abdul Bagi: 
(Tidak terdapat di dalam Kutubus Sittah). 

153 Albani (114): Shahih - ash-Shahihah no. (1486). Abdul Bagi: (Tidak terdapat di dalam 
Kutubus Sittah). Al-Albani berkata: Bahkan ia terdapat di dalam al-Bukhari: Kitab ar- 
Ragdig, bab 12). 


Al-Adabul Mufrad F2 115 


Ti 3 


e 024 San ba - Za at 2 - 

Sh SI SBI SI, Y JB al FTI NP 
. ng ea AN 5 

154- Rasulullah 25 bersabda, “Siapakah yang kalian maksudkan dengan 

Ar-Ragib itu?” Mereka menjawab, “Ar-Ragiib adalah orang yang tidak 


memiliki anak.” Nabi bersabda, “Bukan, tetapi Ar-Ragab adalah orang 
yang belum mempersembahkan teupun dari anaknya.” 12 


ayal (S3 Sp Gala ala da pa (peni JB —100 
5 MA si na IN JS JAN an ea Ao 


155- Rasulullah $ bersabda, “Siapakah yang kalian maksudkan jagoan 
itu?” Mereka menjawab, “Dia adalah orang yang tidak terkalahkan 
banyak lelaki.” Nabi bersabda, “Bukan, tetapi jagoan itu adalah orang 
yang mampu menguasai dirinya di saat marah.” 155 


atom — 
Aslaii Cah lu —ANY 
2. Bab: Berbuat Baik Terhadap Para Budak 


4 Lada Jaga dad S2 ob yi YEL N 


Ol Ejasa PU Ala AG Je ja 


"0 


sea Ga Aa S5 An AS Ia BAN AH Ar 


- 
CJ dn 


EMIS JG, alay EK ga Ba en Ganas) 


PN AAN PPN Sha In TU 


y 5 oolgay oya! 4 dai CnP 0 


Pd 4 - 
: Bu) PP an lag 35 Ka 
156- (Dari) Ali bin Abu Thalib -Shalawatullah atasnya-t bahwa Nabi 


aa Ate Mean ol, Si Y 


154 Albani (115): Shahih. Abdul Bagi: (Muslim: 45- Kitab al-Birri wa ash-Shilah wa al-Adab, 
hadits 106). 

155 Albani (116): Shahih. Abdul Bagi: (Muslim: 45- Kitab al-Birri wa ash-Shilah wa al-Adab, 
hadits 106). 


“ Dalam naskah asli tertulis “Shalawatullah Alaihi.” Umumnya penyematan seperti ini 


116 SW Al-Adabul Mufrad 


&£ ketika berada dalam kondisi sakitnya yang parah, beliau bersabda, 
“Wahai Ali! Datangkan kepadaku lembaran yang akan kutulisi pesan 
di dalamnya, yang tidak akan membuat umatku tersesat (sesudahku).” 
Namun aku khawatir beliau lebih mendahuluiku (yaitu wafat sebelum 
aku mengambil lembaran tersebut) maka aku berkata, “Aku akan 
menghafalkannya (dari lenganku ada lembaran).”“# Dan adalah kepala 
beliau berada diantara lengan bawahku (lengannya) dan lengan atasku. 
Beliau mewasiatkan untuk (mendirikan) shalat, (menunaikan) zakat, 
dan (berlaku baik terhadap) budak. Beliau mengucapkan seperti itu 
hingga beliau meninggal. Beliau juga memerintahkannya untuk bersaksi 
bahwa tidak ada Ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah dan bahwa 
Muhammad adalah Rasul Allah. Barangsiapa yang bersaksi dengan 
keduanya maka diharamkan baginya api neraka.” 156 


PJ 
SIB Ay Ale lo TI 32 AL ME HE NOV 
| Sab ee Tenan Oa 2 Bag 
sorak Lp 233 Yg RA Na 
157- Dari Abdullah (Ibnu Mas'ad), dari Nabi &, “Penuhilah (undangan) 


orang yang mengundang, jangan menolak hadiah dan kalian jangan 
memukul kaum muslimin.”15? 


| 


Y, Ca ya 


datangnya dari para an-Nassikh (penyalin tulisan) bukan dari para ulama-ulama hadits. 
Ibnu Katsir dalam tafsirnya (5/294) berkata, “Sekalipun makna “Alaihis salim dan 
Karramallahu Wajhahw' adalah benar, namun sepatutnya para shahabat diberlakukan sama 
dalam hal ini (yaitu sama-sama dengan penyebutan 4). Lantaran urusan ini termasuk 
dari bab pengagungan dan pemuliaan. Jika hal itu dibolehkan maka Abu Bakar, Umar dan 
Utsman lebih berhak menyandang penyematan itu dibanding semua shahabat-shahabat 
yang ada. 

'# Pemilik kitab Fadhlullahi ash-Shamad (hal. 250), berkata: “Aku khawatir bahwa lafazh ini 
(dzira'i/lenganku) bagian dari pembauran lafazh yang dilakukan oleh si penyalin tulisan 
(Nassikh). Dimana nash yang sebenarnya tertulis seperti ini, Saya akan menghafalkannya 
dan adalah kepala beliau berada diantara lengannya dan lengan atasku, beliau mewasiatkan 
untuk menjaga shalat." Dalam catatan kaki tertulis kata 'dzira'i/lenganku' sebagai ganti dari 
lafazh dzira'ahu/lengannya'. Lalu datanglah si nassikh lalu ia membaurkan lafazh tersebut 
hingga akhirnya ia mengumpulkan dua naskah sekaligus (antara naskah catatan kaki yaitu 
lafazh lenganku dengan naskah asli yaitu lafazh lengannya.” Begitu juga halnya dengan 
lafazh “Shahifah/lembaran”, awalnya ia adalah catatan kaki sebagai penjelas dari makna 
kata “Thabag” lalu si penyalin memasukkannya di dalam matan.” 

156 Albani (30): Dha'iful Isnid, Di dalamnya terdapat rawi yang bernama Nu'aim bin Yazid, 
tidak diketahui identitasnya (majhul). Namun pada ucapannya, “Barangsiapa yang 
bersaksi...” benar-benar shahih secara marfu' dari Mu'idz dan lainnya- at-Ta'lig ar-Raghib 
no. 2/337. Abdul Bagi: (Tidak terdapat di dalam Kutubus Sittah): 

157 Albani (117): Shahih- al-Irwa' no. 161. Abdul Bagi: (Tidak terdapat di dalam Kutubus 
Sittah). 


Al-Adabul Mufrad j &# 117 


da Ja ES IE le An SA HE GP —N0A 
su atu Las 3 LA LAN GILA Aa 


158- Dari Ali -Shalawatullah Sisenaah ia berkata, “Ucapan Nabi & 
yang terakhir (dari hidupnya) adalah, (Peliharalah) shalat, (peliharalah) 
shalat. Bertakwalah kepada Allah (dengan berbuat baik) kepada budak- 
budak yang kalian miliki.” 158 


—Satang——— 
ASlall $ ga cal —AY 
83. Bab: Berlaku Buruk Terhadap Para Budak 


5 » SA 5 Au Ta 5 Hi 22155 Pi 35 OA 
SI Lal Sp ip Se Bag NU Ta 
AL Te A0 sz Tatan Hana - 
RN yen ra Y sie Sa ul, 33 OA) 0 aa Sp 
3sg.3 2 OI G da 
HPA Ja Ny ok 
159 (« 42)- Dari Abu ad-Darda', bahwa ia pernah berkata di depan 
orang-orang, “Kami lebih mengenal kalian dibanding dokter-dokter 
hewan mengenal hewan ternak. Kami benar-benar telah mengenal orang 
yang paling baik diantara kalian dari orang yang paling buruk diantara 
kalian. Adapun orang yang paling baik diantara kalian adalah orang yang 
diharapkan kebaikannya dan dirasa aman dari keburukannya. Sedang 
orang yang paling buruk di antara kalian adalah orang yang tidak bisa 
diharapkan kebaikannya, tidak dirasa aman keburukannya dan tidak 
dimerdekakan budak yang yang telah dimerdekakannya".”159 
Is 


AN Jah LA Sar 2 GA AA Ul g Aan Ba) 


- 


# Dalam naskah asli tertulis “Shalawatullah Alaihi.” 

158 Albani (117): Shahih. Al-Irwa' no. 2178. Abdul Bagi: (Abu Dawud: 40- Kitab al-Adab, 

124- Bab “Fi Haggi al-Mamltik.” Ibnu Majah: 22- Kitab al-Washaya, 1- Bab “Hal Ausha 

Rasfilullah #£,” hadits 26981. 

Yakni budak yang telah dimerdekakannya diperlakukan dengan buruk seakan-akan ia 

belum dimerdekakan. 

159 (« 42)- Albani (119): Shahihul Isnid Maugaf, dan sebagian dari lafazhnya ada yang shahih 
marfu' yaitu lafazh al-Khiyar dan asy-Syirir tanpa tambahan lafazh-al-'Itgu. — Takhrij al- 
Misykat no. 4993. 


x 


118 SS Al-Adabul Mufrad 


Sg. Ad 


On pa 


160 (- 43)- Dari Abu Umamah aku pernah mendengarnya berkata, 
“Al-Kanid (orang mengkufuri nikmat) itu adalah orang yang mencegah 
kebaikannya (kepada orang lain), ia menyendiri dari orang-orang (ia 
tidak ingin orang lain ikut serta dalam hidangannya dan lainnya), dan 
memukul budaknya.”160 


DAS LA JA AN NT AMS gal ye SATU 
Papa apa AB ob aa Ga ga Asi 

KE an pi BA 3 MEI H3 
161 (» 44)- Dari al-Hasan, (ia berkata), “Bahwa seorang laki-laki pernah 
menyuruh budaknya menimba air dari sumur untuk diminumkan kepada 
untanya, namun si budak malah tidur. Maka datanglah laki-laki tadi 
dengan membawa api, lantas ia lemparkan api itu ke wajah si budak. 
Lalu si budak terjatuh ke dalam sumur. Esok paginya, ia mendatangi 
Umar bin al-Khaththab «5, lalu Umar melihat (bekas api) yang terdapat 
di wajahnya, maka ia pun memerdekakannya.” 151 


—Ia an — 


Cal SI Ga pala as ta —A £ 
84. Bab: Menjual Man kepada Arab Dusun 
EK TT ui 253 vtr3 3 e Lae St as SAN 
TAN Nat Si JB 5 ja ba Gi Fa dilas Lang 
ii IB pena SIG abi sat Baulgas 57 yuk 
Ala AN "3 Ga Maan IE 3 S3 ai pa Y K3) D5 


162 (- 45)- Dari 'Amrah, bahwa Alyah t&5 telah memerdekakan budak 
wanita miliknya setelah ia meninggal dunia (nanti)“, lalu Aisyah jatuh 


160 (« 43)- Albani (31): Dha'if Maugff, dan diriwayatkan darinya secara marfu' dengan sanad 
yang Wahin Jiddan- adh-Dha'ifah no. 5833. 

161 (« 44)- Albani (32): Dha'iful Isnid. Al-Hasan adalah al-Bashry- ia tidak menjumpai 
Umar. 

“ Budak seperti ini disebut dengan budak Mudabbar, yaitu budak yang dijanjikan oleh 


Al-Adabul Mufrad “#2 119 


sakit. Maka keponakan-keponakannya menanyakan (perihal penyakit 
Aisyah) kepada seorang tabib dari Zhuth (bangsa dari Sudan atau India). 

Sang tabib berkata, “Kalian telah mengabarkan kepadaku perihal seorang 
perempuan yang tersihir, yang disihir oleh budaknya sendiri.” Kemudian 
Aisyah pun diberitahu. Aisyah berkata (kepada budaknya), “Apakah 
engkau telah menyihirku?” Si budak menjawab, “Benar.” Aisyah berkata, 
“Mengapa? Kamu tidak akan pernah selamat selamanya.” Kemudian 
Aisyah kembali berkata, “Juallah ia (budak wanita tersebut) kepada orang . 
Arab yang paling buruk perilakunya.”162 


—pampa— 
malai CS Kal) ala —A0 
85. Bab: Memaafkan Pelayan 


sita An deh IS 2 Jai ae Zul SA 


ba Jp Ia AISI SSI NN era ag 


Jp US 5S UT St, BL ja jp ag 3 


- 
- 
- “19 


Ka pn € St SA Bu “2 anna 
163- Dari Abu Umamah, ia berkata, “Nabi 2$ datang bersama dengan 
dua budak kecil, lalu salah satunya diberikan kepada Ali -Shalawatullah 
atasnya- seraya berpesan, “Kamu jangan memukulnya, karena sesung- 
guhnya aku dilarang memukul orang yang menjaga shalatnya (ahlus 
shalat), dan aku melihatnya senantiasa mengerjakan shalat semenjak ia 
datang kepada kami.' Dan Nabi memberikan satu budak untuk Abu Dzarr 
seraya berpesan, “Terimalah wasiatku untuk berlaku baik kepadanya. 
Lalu Abu Dzarr memerdekakannya, kemudian Nabi bersabda, “Apa yang 
telah ia lakukan?” Abu Dzarr berkata, “Engkau telah memerintahkanku 
agar aku berlaku baik penanya maka aku pun memerdekakannya.'”18 


3 3 Ha pare aa Ara Tara 2 5 
tuannya menjadi merdeka setelah tuannya meninggal dunia. i 


162 (» 45)- Albani (120): Shahihul Isnid. 
163 Albani (121): Hasan. Takhrij al-Misykat no. 3365. 


120 SW Al-Adabul Mufrad 


Je Des IS SE 3) CE dapa 
dag daa la Bf Sab Ta ja AAN g BA 


Slo- 


e) SAI JGN MISA AS PL Gb IP ISU 


tar 


Ntar Tn Tenup Yaa 


164- Dari Anas, ia berkata, “Nabi #5 tiba di Madinah sedang beliau tidak 
memiliki pelayan. Lalu Abu Thalhah memegang tanganku, kemudian 
membawaku pergi hingga ia mempertemukanku dengan Nabi $£ dan 
berkata, Wahai Nabi Allah! Sesungguhnya Anas adalah anak yang cerdas 
lagi berakal, maka izinkanlah ia menjadi pelayanmu.'” Anas berkata, 
“Lalu aku melayani beliau dalam safar (bepergian) dan hadhar (tidak 
dalam perjalanan), semenjak beliau tiba di Madinah hingga wafatnya 
#£. Beliau tidak pernah berkomentar kepadaku terhadap sesuatu yang 
aku kerjakan, "Mengapa kamu melakukan ini seperti ini?” Dan beliau juga 
tidak pernah berkomentar kepadaku terhadap sesuatu yang tidak aku 
kerjakan, "Mengapa kamu tidak melakukan ini seperti ini?””18 


—Intn— 
daa) ia Il ala 5AM 
86. Bab: Apabila Seorang Budak Mencuri 


PL da 


Sa daya Jaa Is JS A AAN 


Te Os Ah & ag St Ju NS San dya 

aga 1G 531 : 

165- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah ££ bersabda, “Apabila 

seorang budak mencuri, maka juallah ia walau (hanya) dengan satu 

asy.”“ (Abu Abdullah berkata, “An-Nasy: dua puluh (dirham), Nawah: 
lima (dirham), sedang Ugiyyah: empat puluh (dirham)).' 


——uamen — 


164 Albini (122): Shahih. Mukhtashar asy-Syamdil no. 296. Abdul Bagi: (Al-Bukhari: 55- Kitab 
al-Washaya, 25- Bab “Istikhdam al-Yatim Fi as-Safar wa al-Hadhar.” Muslim: 43- Kitab al- 
Fadhdil, hadits 521. 

« Satu nasy adalah setengah ugiyyah, sedang satu ugiyyah sebanding dengan 40 dirham. 

165 Albani (33): Dha'if. Takhrij al-Misykat no. 3606. Abdul Bagi: (An-Nasa'i: 46- Kitab Dath 


Al-Adabul Mufrad “2 101 


tai @etal ala —AV 
87. Bab: Bkelesn asi Berbuat Dosa 


Mes Mag nga Sa 
HA Sy BAY IS Ia aa Pan 


Lol 


SY SE IK PA Lana $ Aka GA Ae Sp Rp 
Naa 3 St Y yg SA 51 Iga ai Pa sb 


166- Dari “Ashim Lagith bin Shabirah, dari bapaknya, ia belia “Aku 
telah sampai di hadapan Nabi $&, dan seorang pengembala sedang - 
menggiring anak kambing menuju kandangnya, lalu Nabi 8 bersabda, 
“Kamu jangan menyangka (LG Tahsibanna) -dan Nabi tidak menyebutkan 
kata La Tahsabanna- (bahwa kami menyembelih kambing lantaran 
kedatanganmu, penj.), sesungguhnya kami memiliki seratus ekor 
kambing yang kami tidak ingin jumlahnya bertambah (lebih dari seratus). 
Jika nanti penggembala itu datang dengan membawa anak kambing 
maka kami akan menyembelih satu ekor kambing sebagai gantinya.” Dan 
diantara wejangan (nasihat) beliau adalah, Janganlah engkau memukul 
istrimu sebagaimana pukulanrsu terhadap budakmu. Dan apabila engkau 
beristinsyag (menghirup air), maka Baba Mn kecuali jika 
engkau sedang berpuasa.” 56 


— an — 


CBN $ gan Alia dara (AS AS Uya Cal AA 


88. Bab: Orang yang Memastikan Sesuatu dengan 
Seksama'" di Hadapan Pelayannya Lantaran Khawatir 
Berprasangka Buruk 


BS IS, (IAI AS ss Ol Sapi US Jb DS al E NAV 


as-Sdrig, 16- Bab “Al-Oath'i Fi as-Safar.” Ibnu Majah: 20 Kitab al-Hudud, 25 Bab “Al-' Abdi 
Yasrug,” hadits 2589.| 

166 Albani (123): Shahih. Shahih Abu Dawud no. 130 dan 131. Abdul Bagi: (Abu Dawud: 
1- Kitab ath-Thaharah, 56- Bab “Fi al-Istinsy4g”). 

## Yaitu memastikan sesuatu di hadapan pelayan. Semisal seorang majikan mengutus 
pelayannya untuk mengantarkan uang sebesar 100 ribu kepada seseorang, lalu ia 


122 SW Al-Adabul Mufrad 


& 4 
£ Ig : 


iya Sk Kas Kay KI aa Gk Lyn ot KS 
167 (» 46)- Dari Abu al-'Aliyah, ia berkata, “Kami diperintahkan untuk 


memastikan (sesuatu) dengan seksama atas pelayan, menimbang, serta 
menghitungnya lantaran khawatir mereka terbiasa dengan etika yang 


buruk, atau salah seorang diantara kami berprasangka buruk.”167 


inn 
Giat Katana dead elo A0 Gya catu —AA 


89. Bab: Orang yang menghitung di Hadapan Pelayannya 
Lantaran Khawatir Berburuk Sangka 
s . P -, An uga Pa Pi Pa na ae 

MIE BUAA ae IS EA ASN Gal 1JU OLI GS NAN 
168 (- 47)- Dari Salman, ia berkata, “Sesungguhnya aku benai- 
benar akan menghitung urdg (tulang yang telah diambil sebagian besar 
dagingnya) atas pelayanku, lantaran aku khawatir berprasangka buruk 
(padanya).” 88 

La ana 


Elah JG GL) JI CE JG ana GAS JB PSS GAS MA 


: 9 - Fa 2 8. Da 1g PNP 9 - naa 2 9 : - 
a53) KAS Ol NY si! Olah Pn JG Dyah D dj 
- - P3 - - 


169 (- 48)- Telah menceritakan kepada kami Hajjaj, ia berkata: Telah 
menceritakan kepada kami Syu'bah, ia berkata: Telah memberitakan 
kepada kami Abu Ishag, ia berkata: Aku pernah mendengar Harits bin 
Mudharrib berkata, “Sesungguhnya aku benar-benar akan menghitung 
urdg (tulang yang telah diambil sebagian besar dagingnya), lantaran aku 
takut berprasangka buruk.” 189 


nona 


menghitung uang tersebut di depan atau di tangan pelayannya dan berkata, “ini semua 
berjumlah 100 ribu, pergilah dan sampaikanlah uang ini pada si fulan.” Atau si majikan 
berkata, “Ini semua berjumlah berapa?” Lalu sang pelayan menjawab, “100 ribu.” Lalu 
majikan berkata, “Nah, pergilah engkau dan sampaikan uang ini kepada si Fulan.” 

167 (« 46)- Albani (124): Shahihul Isnid. 

168 (» 47)- Albani (125): Shahihul Isnid. 

169 (x& 48)- Lihat hadits sebelumnya. 


Al-Adabul Mufrad S8 193 


Alai tadi ala 4. 
90. Bab: Etika Pelayan 


ga PO ah 0 Mar enak ea 0S oh 0” o e- 
JUS GAS op date Jai JB Jala GI MS op da SNN 
J3 Veto lala Oa AI Aa Sial Jai as Gp IT 

A33 V9 JA ISS CR 
170 (»- 49)- (Dari) Yazid bin Abdullah bin Ousaith, ia berkata, “Abdullah 
bin Umar pernah mengutus pelayannya dengan (membawa) emas atau 
perak (untuk ditukarkan dengan emas atau perak lainnya atau disebut 
dengan istilah Sharf), lalu sang pelayan pun menukarkannya dengan 
penukaran secara tangguh (kredit)". Kemudian ia kembali kepada Ibnu 
Umar, lantas Ibnu Urnar pun mencambuknya dengan cambukan yang 
menyakitkan seraya berkata, “Pergilah, tarik (kembali) harta kepunyaanku 
dan jangan kamu tukarkan (batalkan transaksi tersebut).”170 


AA ja Lana PE Kap LS IL oa AN SELAI 
3 ts aren le ea NN, NT aa Ke SA oto - Pa are 
AN Jan) ja Ia CU la Ea Sila ya dd yaaa Ui del G2 


“ LL on 3 Pn R3 se ox” 2 EA 8 
OUT JW AMAL PE IA IS GE ag ale Jo 
JO SEA PW Se jas D3 


171- Dari Abu Mas'id, ia berkata, “Dahulu aku pernah memukul budak 
kecil milikku, lalu aku mendengar suara dari arah belakangku, “Ketahuilah, 
(wahai) Abu Mas'ud! Sesungguhnya Allah lebih berkuasa atasmu daripada 
kuasamu atasnya.” Kemudian aku menoleh, ternyata ia adalah Rasulullah 
25. Aku berkata, Wahai Rasulullah! Ia merdeka karena Allah. Beliau 
bersabda, “Adapun jika engkau tidak melakukannya, niscaya api Neraka 
akan menyentuhmu.' Atau Niscaya bara Neraka akan mengambilmu.” 171 


- 


"Jika mata uang yang diperjualbelikan memiliki jenis yang sama, seperti halnya emas dengan 


emas, maka untuk sahnya transaksi seperti ini disyaratkan dua hal: yaitu persamaan dalam 
nilai nominalnya dan diserahkan secara langsung di majelis (spot). Jika kedua syarat 
tersebut tidak terpenuhi atau salah satunya maka transaksi dipastikan mengandung riba. 
Dan apabila jenis mata uangnya berbeda, seperti jika diperjualbelikan antara emas dengan 
perak, maka wajib dilakukan secara cash pada saat pertukaran (spot). 

170 (» 49)- Albani (126): Hasanul Isnad. 

171 Albani (127): Shahih. At-Ta'lig ar-Raghib (3/160). Abdul Bagi: (Muslim: 27- Kitab al-Imin, 
hadits 34 dan 35). 


124 SS Al-Adabul Mufrad 


Apa AI ab JAS UAN 


91. Bab: Janganlah Engkau Mengatakan, “Semoga Allah 
Memburukkan Wajahmu” 


BY IE Ah ee IS RA NE 


Ay 


172- Dari Abu Hurairah, dari Nabi #5, beliau bersabda, “Janganlah 
kalian mengatakan semoga Allah memburukkan wajahnya.” 17? 


a31 OM Tn “3 3 Ja Y db 3atA 3 IS NY 
Pa 4 Te 2 2. 01 g 0 
PA Pa An AA ON Aa 56 Ua 
173- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Jangan sekali-kali kalian mengatakan, 
“Semoga Allah memburukkan wajahmu dan wajah yang serupa dengan 
wajahmu,” karena sesungguhnya Allah S& telah menciptakan Adam KI 
berdasarkan bentuknya".” 13 


—u ama — 
tnadat 3 dang Cdi tala AN 
92. Bab: Hendaknya Menghindari Wajah Ketika Memukul 


DP NP JB ln ALE AI Io TA GP ia ad IE ANE 
ig 13 si “ “ng 3 8a5 

dor al itna da SN 

174- Dari Abu Hurairah, dari Nabi &£, beliau bersabda, “Apabila salah 


seorang diantara kalian memukul pelayan, maka hendaklah ia menghindari 
wajahnya.” 14 


Jaa Albini (128): Hasan. Ash-Shahihah no. (862). 
Asy-Syaikh Albani dalam Majmu'ah Fatawa al-Madina al-Munawwarah berkata: Hadits 
ini sepanjang pengetahuan saya tidak membutuhkan ta'wil, karena imam al-Bukhari 
telah meriwayatkan hadits ini dengan lengkap dalam kitab Shahihnya sehingga tidak 
membutuhkan ta'wil lagi, “Allah menciptakan Adam berdasarkan bentuknya dan tingginya 60 
hasta.” Maka kata ganti dalam kata: bentuknya, tidaklah kembali kepada Allah, akan tetapi 
kembali kepada Adam. 

173 Albani (129): Hasan. Ash-Shahihah no. (862). 

174 Albani (130): Shahih. Ash-Shahihah no. (862). Abdul Bagi: Kita Bukhari: 49- Kitab al-'Itg, 
20 Bab “Iza Dharaba al- Abda Fal-Yajtanibi al-Wajha.” Muslim: 45- Kitab al-Birri wa ash- 
Shilah wa al-Adab, hadits 112 dan 116). 


Al-Adabul Mufrad “#8 125 


Sah Hana da bin Ja 3 Tn JB pt HE VE 
AN dn JA GAN GA dian ln Ja GG dah 

Aa Y5 SP 
175- Dari Jabir, ia berkata, “Nabi £5 pernah melewati seekor hewan yang 
dicap (wajahnya) dengan besi panas yang mengepulkan asap dari dua 
lobang hidungnya". Nabi ££ bersabda, Semoga Allah melaknat orang 
yang melakukan ini. Jangan sekali-kali seseorang mencap wajah dengan 
besi panas dan jangan pula memukulnya (wajah).”15 


» 
5 


alas af ya dita oa adal Uya kala —AY 


. “gg 


93. Bab: Barangsiapa yang Menampar Budaknya Maka 
Hendaklah Ia Memerdekakannya Tanpa Keharusan 


mana anak AT Iya HI 5 Ja -1VA 
3 an Pe NIE IE SN GR AR YPP DB j3 AS 
dana ga LA 


alah dan JS LI tak 
176- (Dari) Hilal bin Yasaf, (ia) berkata, “Kami pernah menjual kain 
di rumah Suwaid bin Mugarrin, kemudian keluarlah seorang budak 
perempuan lantas berkata sesuatu kepada seorang laki-laki. Lalu laki-laki 
tadi menamparnya. (Melihat itu) Suwaid bin Mugarrin berkata kepadanya, 
'Apakah engkau menampar wajahnya? Dahulu ketika kami masih 
bertujuh dari tujuh (bersaudara), kami tidak memiliki pelayan kecuali satu 
orang. Kemudian salah seorang diantara kami menamparnya, lalu Nabi 
25 memerintahkannya la memerdekakannya.” 15 


Ba Ip Aa At lag eka Jera ot GE NNV 


Ate BUSI DUS 


# Menandakan bahwa hewan tersebut baru saja dicap wajahnya. 


175 Albani (131): Shahih. Ash-Shahihah no. (2149). 
176 Albani (132): Shahih. Abdul Bagi: (Muslim: 27- Kitab al-Aimin, hadits 31-33). - 


126 SN Al-Adabul Mufrad 


177- Dari Ibnu Umar, ia berkata, “Aku pernah mendengar Nabi & 
bersabda, “Barangsiapa yang memukul budaknya atau memukulnya 
dengan sebagai hukuman (kesalahan) yang tidak dilakukannya, maka 
kaffaratnya adalah MN anna 


Tika aa NN 


Ss ba Lali Dag g an na an ws Ke ds d 

As AE Aas 3 
Aa 3 Ia PR aa dn dea pa 
DEA 1s batita J6 ME ae ed AA AE AI 
178- (Dari) Mw'awiyah bin Suwaid bin Mugarrin, ia berkata, “Aku 
pernah menampar budak milik kami kemudian ia kabur”. Lalu bapakku 
memanggilku dan berkata (kepada si budak), “Balaslah tamparannya.' 
Dahulu kami -anak Mugarrin- berjumlah tujuh orang, yang bersama 
kami ada satu pelayan. Pernah salah seorang diantara kami ada yang 
menamparnya, lalu hal itu dilaporkan kepada Nabi £5, maka beliau 
bersabda, “Perintahkan mereka untuk memerdekakannya.' Dikatakan 
kepada Nabi #, "Mereka tidak memiliki pelayan selainnya.' Beliau 
bersabda, "Hendaknya mereka mempekerjakannya dan apabila mereka 


sudah tidak membutuhkannya maka hendaklah mereka melepaskannya 
bea 


Bana Jenis boa ng nyaa ih sana 
da ga GA lb po Yuda aa ba 


Pn af Ang de 
179- Dari Suwaid bin Mugarrin al-Muzani dan ia melihat seorang laki- 
laki menampar budaknya lalu ia berkata, “Tidakkah engkau tahu bahwa 


(menampar) wajah itu diharamkan? Dahulu ketika aku masih bertujuh dari 
tujuh bersaudara, pada masa Rasulullah 85, kami tidak memiliki pelayan 


177 Albani (133): Shahih. Al-Irwa' (2173). 
# Dalam riwayat Muslim: lalu aku kabur. 
178 Albani (132): Shahih. Abdul Bagi: (Muslim: 27- Kitab al-Aiman, hadits 31-321. 


Al-Adabul Mufrad S2 127 


kecuali satu orang, kemudian salah seorang diantara kami menamparnya, 
lalu Nabi # memerintahkan kami untuk memerdekakannya.”17 


Tb DA EA bj Ke Jb ya OB ALAN. 
AN HP ap AN d6 Lakon Jaja ja SES 
Ten SAPU AS 5 8 gu 

Su 4- ape PD ra & BP AD Eu SISA Kp3 


Ma Mana at Ine 
180- Dari Zadzan Abu Umar, ia berkata, “Kami pernah berada di sisi 
Ibnu Umar, lalu ia memanggil budak miliknya yang pernah ia pukul, lalu 
ia menyingkap (kain) dari punggung budaknya seraya berkata, Apakah 
(pukulan) tadi menyakitimu? Budaknya berkata, “Tidak.” Lalu Ibnu Umar 
pun memerdekakannya. Kemudian ia mengangkat tongkat dari tanah 
seraya berkata, Aku tidak mendapatkan pahala dari memerdekakannya 
itu melainkan seberat timbangan tongkat ini. Aku berkata, “Wahai 
Abdurrahman! Mengapa engkau berkata seperti itu? Ia berkata, “Aku 
pernah mendengar Nabi #£ bersabda -atau beliau pernah bersabda-, 
Barangsiapa yang memukul budaknya sebagai hukuman (kesalahan) 
yang tidak dilakukannya atau menampar wajahnya, maka kaffaratnya 
adalah dengan memerdekakannya.” 12 


—atioma— 
Jai) Galah tau —4 4 
94. Bab: @ishas Seorang Budak 


SIB ap SULIT SN JB ya gp AE GE TIM 

AAN 0 da3 kt 
181 (- 50)- Dari Ammar bin Yasir, ia berkata, “Tidak ada sorang 
pun yang memukul budak miliknya dalam keadaan ia berlaku zhalim 
kepadanya, kecuali ia akan menuntut balas (gishash) darinya pada Hari 
Kiamat nanti.”18! 


Y 


K— 


179 Albini (132): Shahih. Abdul Bagi: (Muslim: 27- Kitab al-Aiman, hadits 331. 
180 Albini (133): Shahih. Al-Irwa' (2173). Abdul Bagi: (Muslim: 27- Kitab al-Aimin, hadits 
301. 
“181 (& 50)- Albani (134): Shahihul Isnid. 


128 SW Al-Adabul Mufrad 


ed, 2 


JS NI ja BIL SS Sip duka g AG UAN 


MN Ps SE AYI so 


182 (- 51)- Abu Laila berkata, “Salman keluar, 2 Bakarga 
hewannya berjatuhan dari tempat penambatan (tempat penyimpanan 
makanan hewan), lalu ia berkata kepada pelayannya, “Sekiranya aku 
tidak takut dengan gishash niscaya aku akan menyakitimu. '”12 


4 
Boo 3 Te Man 0 y. 8 aa hi Fa Pe 
SAI 023 1JE Ang IE Ao AI Pap al SE LNAY 
SETAN BLAIN Gas ALA SGP AL AT JI 
183- Dari Abu Hurairah, dari Nabi #£, beliau bersabda, “Pastilah kalian 
akan menunaikan hak-hak kepada pemiliknya, sampai-sampai kambing 


yang tidak bertanduk akan diberi hak untuk membalas (menanduk) 
kambing yang bertanduk.”'8 


ES day db anda gan ia A52 ane 
PA Td 0 


pa Ar Ad KTA aa aa 2 Lio) 
pb AS LE Ip Ang LAN AL SAP MA 
Sati oa Sah n0 DG ig SEN AG (3 
daa YP AI Ips UE dag ala dn Jln AG us 

| 0 iya oi IPB Hias 


184- Dari Ummu Salamah, bahwa Nabi $£ pernah berada di rumahnya, 
lalu beliau memanggil pelayan perempuan miliknya -atau milik Ummu 
Salamah- namun ia tidak segera menyambutnya, hingga tampaklah 
kemarahan di wajah beliau. Lalu Ummu Salamah bangkit menuju ke 
arah dinding dan ia mendapatkan si pelayan sedang bermain. Bersama 
Nabi ada siwak, lalu bersabda, “Sekiranya aku tidak takut dengan hak 
menuntut balas (gishash) pada Hari Kiamat, niscaya aku akan menyakitimu 
dengan siwak ini.” Muhammad bin al-Haitsam menambahkan: Budak 
182 (« 51)- Albani (135): Shahihul Isnid. 

183 Albani (136): Shahih. As-Silsilatu ash-Shahihah no. (1588). Abdul Bagi: (Muslim: 45- Kitab 

dl-Birri wa ash-Shilah wa al-Adab, 15 Bab “Tahrim azh-Zhulm,” hadits 60). 


184 Albani (34): Dha'if. Ghayat al- Maram (249), adh-Dha'ifah (4363) dan Takhrij ar-Raghib 
(3/164). 


Al-Adabul Mufrad “&# 129 


perempuan itu sedang bermain-main dengan seekor hewan. Muhammad 
berkata, (Ummu Salamah) mengatakan, “Ketika aku membawanya ke 
hadapan Nabi #5, aku berkata kepada beliau, “Wahai Rasulullah, dia 
bersumpah bahwa dia tidak mendengarmu. ” Saat itu beliau sedang 
memegang siwak. 


Ope ya: daa Jai Ge eh ian 

Bae) Gp aa pena 
185- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah # bean: #Berangsapa 
yang memukul dengan satu pukulan niscaya akan digishahs darinya pada 
Hari Kiamat.” 


Ge Om Ia JB AL) AE AI AS Aye PRA LM 

ang S3 23 Lb 
186- Dari Abu Hurairah, dari Nabi $£, beliau bersabda: EBaangsiapa 
yang memukul dengan pukulan yang zhalim, niscaya akan digishash 
darinya pada Hari Kiamat.”18 


—nnga — 


Cogoasali Lag pd gu) tata —4 0 


95. Bab: Kenakanlah Pakaian kepada Mereka (Para 
Budak) dari Pakaian-pakaian yang Kalian Pakai 


- 
PN Sa 


Go ena JB aa ap BE oi BE SE -NAY 
pp Aging Oi Ja AAN ga GA Ag dah Ul 
385 Babi dn ka Ina mo de 
Paud Hb SA Ia Eh GPR SAS Al 


33 Rap d3 jlah “ar ea Rai BN 233 rs 


un 


Ian Je Ab ada It Oa si 


185 Albani (137): Shahih. As-Silsilatu ash-Shahihah no. (2351). 
186 Shahih: Lihat hadits sebelumnya. 


130 SW Al-Adabul Mufrad 


Maa ang Tan Ne Maa BEP at 
5G S 1 ga M3) DB GUSI Kana) OA SEA ja 


- 


NA Bagai Ga dl da dn la ga wa 
IA ETS Ia ja Oi Ga Ba Tale 
187- Dari Ubadah bin al-Walid bin “Ubadah bin ash-Shamit, ia bera. 
“Aku dan bapakku pernah keluar menuntut ilmu di perkampungan 
Anshar ini -sebelum mereka semua (para shahabat) binasa- dan orang 
yang pertama kali kami temui adalah Abu al-Yasar shahabat Nabi A 
yang sedang disertai dengan budak miliknya. Waktu itu Abu alYasar 
mengenakan burdah (pakaian yang bermotif garis-garis) dan ma '@firi 
(pakaian buatan dari Yarnan yang dinisbatkan pada gabilah Ma' afir) dan 
begitu juga dengan budaknya ia mengenakan burdah dan ma'ffir. Lalu 
aku berkata kepadanya, Wahai pamanku! Alangkah baiknya jika engkau 
mengambil burdah milik budakmu dan engkau menyerahkan ma 'ffiri 
milikmu kepadanya, atau engkau mengambil ma'ffiri miliknya dan engkau 
menyerahkan burdah milikmu, dengan demikian engkau memiliki hullah 
(setelan pakaian dari satu jenis) dan ia pula memiliki hullah.' Lalu Abu 
alYasar mengusap kepalanya seraya berkata, “Ya Allah, berkahilah ia. 
Wahai keponakanku! Kedua mataku ini pernah melihat, kedua telingaku 
ini pernah mendengar, dan hati sanubariku ini pernah memahami -sambil 
menunjuk ke arah hatinya- Nabi #5 bersabda, “Berikanlah mereka 
makanan seperti makanan yang kalian makan dan pakaikanlah mereka 
pakaian seperti pakaian yang kalian pakai Aku berikan kepadanya 
perhiasan dunia adalah lebih mudah bagiku dari pada ia mengambil 
in pada Hari Kiamat nanti.”18 


es bae aa JB 8 gi js MAA 
Wa In HA SAS ak JAS Ta SA, 


Na A ARA par: 
188- (Dari) Jabir bin Abdullah berkata, “Adalah Nabi # mewasiatkan 


untuk berpesan kebaikan kepada para budak, beliau bersabda, 
“Berikanlah mereka makanan seperti makanan yang kalian makan dan 


187 Albini (138): Shahih. Abdul Bagi: (Muslim: 53- Kitab az-Zuhd wa ar-Ragdig, 18- Bab 
“Hadits Jabir ath-Thawil Oishshah Abu as-Sair,” hadits 74). 


Al-Adabul Mufrad “2 131 


pakaikanlah mereka pakaian dari pakaian-pakaian kalian, dan janganlah 
kalian menyiksa makhluk Allah I&5.”18 


—— ga nao—— 
San) tesla tata A1 
96. Bab: Mencaci Maki Budak 


kana Md Na £ BA tah ea ba 2. Oa 


da da AN Ian Se Du das yaa 2 
S He KA an dan Ia gn gb ds de Pars 
Sa Ap ad PR SA SH ) je 


ob Ak Le BASA 93 Jadi Wa Ih In 
Dang 9 Toha no Pon 
Sa dau L (Apel 
189- Al-Ma'rir bin Suwaid berkata: Aku pernah melihat Abu Dzarr 
tengah mengenakan hullah, dan budaknya juga mengenakan hullah. Lalu 
kami bertanya kepadanya tentang itu, ia berkata, “Aku pernah mencaci 
maki seseorang, lalu ia mengadukanku kepada Rasulullah #5, kemudian 
Nabi #5 berkata kepadaku, “Apakah engkau mencaci makinya dengan 
(menyebut) ibunya? Aku berkata, “Benar.” Kemudian beliau bersabda, 
“Sesungguhnya saudara-saudara (budak-budak) kalian itu adalah nikmat 
yang Allah berikan kepada kalian, Allah menjadikan mereka berada di 
bawah penguasaan kalian, maka barangsiapa yang saudaranya berada 
di bawah penguasaannya, maka hendaklah ia memberi makan saudara 
(budaknya) itu seperti makanan yang ia makan, dan memberikan pakaian 
kepadanya seperti pakaian yang ia pakai. Janganlah membebani mereka 
(dengan pekerjaan) yang menyulitkannya. Apabila kalian membebani 
mereka (dengan pekerjaan yang menyulitkannya) maka bantulah 
mereka.”189 . 


—tag — 
188 Albani (139): Shahih. Ash-Shahihah no. (740). 
189 Albani (140): Shahih. Al-Irwa' (2176). Abdul Bagi: (Al-Bukhari: 1- Kitab al-Imin, 22 


Bab “al-Ma'3shi Min Amri al-Jahiliyah.” Muslim: 27- Kitab al-Aimin, 10- Bab “Itami al- 
Mamlik Mimma Ya'kil,” hadits 38, 39 dan 40). 


132 S& Al-Adabul Mufrad 


Tosae Cng JK cat 
97. Bab: Apakah an et Mesti Menolong Budaknya? 


AN dekan ban Ja Go ja APA 


Saat Aa pepe an Sy ae 

Nara ar : 3, 5) 
190- Dari salah seorang shahabat Nabi #£, ia berkata, “Nabi 25 bersabda, 
“Budak-budak kalian adalah saudara-saudara kalian, maka berbuat baiklah 
kepada mereka, mintalah tolong kepada mereka atas hal-hal (pekerjaan) 


yang menyulitkan kalian dan berilah mereka pertolongan atas hal-hal 
yang menyulitkan mereka.” 19 


YAI JAE 36 AL Ip JAS LA JG 


. - 


- . . 


191 (-52)- Dari Abu Hurairah, bahwasanya ia berkata, “Bantulah pekerja 
dalam menyelesaikan pekerjaannya, karena sesungguhnya pekerja Allah" 
tidak akan pernah gagal.” Yang dimaksud dengan pekerja Allah adalah 
pelayan.!” 


—iat ma — 


Gislay Y La Janti oya dani HI Y Gal AA 


98. Bab: Tidak Boleh Membebani Budak dengan 
Pekerjaan yang Tidak Mampu Dilakukannya 


33 ban ae sai Ta s 03 £ 
dalah BAL 5JE AA) EA oo TN EA Al NAN 
f : : 4 Pn NA - Naa - 0 La 
PE SAE aa Maa 


190 Albani (35): Dha'if. Adh-Dha'ifah (1641). Abdul Bagi: (Hadits ini diriwayatkan dari 
seorang yang tidak diketahui identitasnya (majhul) yaitu seorang laki-laki dari kalangan 
shahabat Nabi #£). 

Al-Albani berkata: (Aku berkata: Jahalah shahabat tidaklah membahayakan. Yang majhul 
(dalam sanad hadits ini) tidak lain adalah perawi yang meriwayatkan darinya yaitu Sallim 
bin Amr) Lihat Dha'if al-Adab al-Mufrad (hal. 37-catatan pinggir). 

Yaitu orang yang bekerja dalam menunaikan hak yang dibebankan Allah padanya. 

191 Albani (141): Shahihul Isnid. 


x 


Al-Adabul Mufrad HA 133 


192- Dari Abu Hurairah, dari Nabi #5, beliau bersabda, “Untuk budak, 
makanan dan pakaiannya (dengan baik), ia tidak boleh dibebani dengan 
pekerjaan yang ia tidak mampu (mengerjakannya). 2 
IA oa Hati JA in arah Data MAS LEAN 
Yg 225, MAA Bye Ang Ie Io Ipa Je 
aja UN) 3g 
193- Dari Bukair, bahwa Ajlar Abu Muhammad telah menceritakan 
kepadanya -sebelum wafatnya- bahwa ia pernah mendengar Abu 
Hurairah berkata, “Rasulullah #5 bersabda, “Untuk budak, makanan dan 
pakaiannya (dengan baik), ia tidak boleh dibebani (dengan pekerjaan) 
kecuali yang ia mampu.” 


Us A2 Ah dis SP le 3 al Ga Da JUN AE 
NAN . Ju Ag JA A Sha Us SAY 


(rana 
HA Ga ob HL LSG V3 Jak Un Aa DP an 


194- (Dari) Ma'rir berkata: Kami pernah melewati Abu Dzarr sana 
tengah mengenakan pakaian (yang bukan setelan) sedang budaknya 
mengenakan hullah (setelan). Lalu kami berkata, “Sekiranya engkau 
mengambil yang ini dan menyerahkan yang ini kepada yang lainnya 
niscaya ia berubah menjadi hullah.” Abu Dzarr berkata, “Nabi # pernah 
bersabda, “Sesungguhnya saudara-saudara (budak-budak) kalian itu, 
Allah menjadikan mereka berada di bawah penguasaan kalian, maka 
barangsiapa yang saudaranya berada di bawah penguasaannya, maka 
hendaklah ia memberi makan saudara (budaknya) itu seperti makanan 
yang ia makan, dan memberikan pakaian kepadanya seperti pakaian 
yang ia pakai. Janganlah membebaninya (dengan pekerjaan) yang 
menyulitkannya. Apabila ia membebaninya (dengan pekerjaan yang 


192 Albani (142): Shahih. Al-Irwa' (2172). Abdul Bagi: (Muslim: 27- Kitab al-Aim4n, 10- Bab 
“I(imi al-Mamlik Mimma Ya'kal,” hadits 4). 
193 Lihat hadits sebelumnya. 


134 SW Al-Adabul Mufrad 


menyulitkannya) maka bantulah ia. "14 


et — 
Abang deal goda elo Jail Abdi cal —4A 


99. Bab: Nafkah Seseorang kepada Budak dan 
Peayannya Terhitung Sedekah 


Gada gia ala dn dia YAN Kan Ne 
eng aa EN TAAT 


195- Dari al-Migdam, ia pernah mendengar Nabi 2 bersabda, “Apa 
yang engkau berikan makan kepada dirimu sendiri, maka ia adalah 
sedekah, dan apa yang engkau berikan makan kepada anakmu, istrimu, 
serta kepada Penyarn maka ia adalah sedekah.”5 


FA beda Ia Me dubnn BAN 
Ja AI aU Tama ga PAS AN ee AA BUSI 
ART Ha F “5 si ate una Per Sab Pi) 3 Eri Bra 

US 5 IN, 


196- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah ££ bersabda, “Sebaik- 
baik sedekah adalah sedekah yang diberikan oleh orang yang mempunyai 
kelebihan, dan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan 
mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu. (Jika engkau 
menginfakkan semua milikmu) maka istrimu akan berkata, “Berikan aku 
nafkah atau ceraikanlah aku,' budakmu akan berkata, “Berikan aku nafkah 
atau juallah aku,” dan anakmu akan berkata, “Kepada siapa engkau akan 
menyerahkan kami.” 


194 Lihat hadits no. (189). 

195 Albani (143): Shahih. Ash-Shahihah no. (452). 

196 Albani (36): Dha'if. Dha'if dengan tambahan, 'Istrimu akan berkata..." tambahan ini adalah 
mudraj, ia tidak tercantum di dalam hadits shahih. Abdul Bagi: (Al-Bukhari: 96- Kitab an- 
Nafagat, 2- Bab “Wujiib an-Nafgah Ala al-Ahli wa al-'Iya!”). 

. Al-Albani berkata: Aku berkata, “Tambahan tersebut dinyatakan secara jelas oleh Abu 
Hurairah pada al-Bukhari, lantaran itu adalah bagian dari kecerdasannya. Dan tambahan 
tersebut adalah mauguf atas Abu Hurairah. Karena itulah aku cantumkan hadits tersebut 
disini (pada kumpulan hadits-hadits lemah Adab al-Mufrad), adapun asalnya maka ia 
tercantum di dalam kitab ash-Shahih. Lihat Dhaaif al-Adab al-Mufrad (hal. 37- catatan 
pinggir). 


Al-Adabul Mufrad SA 135 


dana do an Ja Ai J8 GA gal GE NAN 
pe A calo Jb Dab je li JG IG ca IS 


ESA 2 :: Sasis 6 eri Je Na Gas Hias SR) 
197- Dari Abu Pu ia berkata, “Nabi PA Sena memerintahkan 
bersedekah. Lalu seseorang berkata, “Aku punya satu dinar.” Beliau 
bersabda, “Nafkahkan ia untuk dirimu sendiri” Orang itu berkata, 
“Aku punya dinar yang lain.” Beliau bersabda, “Nafkahkan ia untuk 
istrimu.” Orang itu berkata, “Aku masih punya yang lain.” Beliau 
bersabda, “Nafkahkan ia untuk pelayanmu, setelah itu kamu lebih 
mengetahuinya.” 17 


—aang — 
da aa Il o SINI ca 
100. Bab: Apabila Majikan Tidak Suka Makan 
Bersama Budaknya 


GA J8 AH NSA Cg PI ta Ah L GAS YAA 
IE pa 3 Ge Jis ta K3 LAS TA 


je 


ob SJ Bapa Oi alah dl At ls Ga aah, BLS 

RAI 
198- Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam, ia berkata, 
“Telah mengabarkan kepada kami Makhlad bin Zaid, ia berkata, “Telah 
mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij, ia berkata, “Telah mengabarkan 
kepadaku Abu az-Zubair, bahwasanya (ia pernah mendengar seseorang) 
bertanya kepada Jabir tentang pelayan seseorang apabila ia mengalami 
kepayahan (dalam membeli makanan) dan kepanasan (dalam memasak 
makanan), “Apakah Nabi memerintahkan (sang majikan) untuk 
mengajaknya (makan)? Jabir berkata, Ya. Jika salah seorang diantara 
kalian tidak suka makan bersamanya, maka hendaklah ia memberinya 
(jatah) makanan di tangannya.” 198 


197 Albani (143): Hasan. Shahih Abu Dawud no. (1484), al-Irwa' (895). Abdul Bagi: (An- 
Nasa'i: 23- Kitab az-Zakat, 53, 54 — Bab “Ash-Sedekah 'An Zhahri Ghaniy.”J. 
198 Albani (146): Shahih. Ash-Shahihah no. (1399, 2569). 


136 SW Al-Adabul Mufrad 


Ola La dani) malay cala — 


101. Bab: Majikan Memberi Makan kepada ena 
dari Apa yang Ia Makan 


40 4 - 


55 aa Tek sabuk At APA 2 144 
Ua Bai Ip : JA SIKA pp dan da Ja 
AA aa ji.  SsE 


199- Dari al-Fadhl bin Mubasysyir, ia berkata, “Aku pernah Mean 


Jabir bin Abdullah berkata, Adalah Nabi #5 mewasiatkan untuk berpesan 
kebaikan kepada para budak, beliau bersabda, “Berikanlah mereka 
makanan seperti makanan yang kalian makan dan pakaikanlah mereka 
pakaian dari pakaian-pakaian kalian, dan janganlah kalian menyiksa 
makhluk Allah S6.” 


SIS Ii) dara dana Gadang JA ena NY 


102. Bab: Apakah Majikan Duduk Bersama 
Pelayannya 2 Makan? 


Ida ae Jo An GAS 
.h Syeh Ja dop ALS tab dan aa £r sj 


200- Dari Abu Hurairah «5, dari Nabi Pen beliau bebek “Apabila 
pelayan salah seorang diantara kalian datang dengan membawa 
makanannya, maka hendaklah ia menyuruh pelayannya itu duduk ( untuk 
ikut makan). Jika ia menolak, maka hendaklah ia memberikannya (satu 
atau dua “5 dari makanan tersebut.” 


An ed gas A8 Ke UG ES BASA NN ' 


2g Z0 


AB GA GI ASP SA PLS dika TN GOA 


199 Telah berlalu takhrijnya pada no. (188). 

200 Albani (147): Shahih- ash-Shahihah no. (1927). Abdul Bagi: (Al-Bukhari: 49- Kitab al- 
'Itg, 18- Bab “Iz4 Atihu Khadimahu Bi Tha'amin.” Muslim: 27- Kitab al-Aiman, 10- Bab 
“Ith'3mi-al-Mamlik Mimma Ya'kul,” hadits 42). 


Al-Adabul Mufrad S2 137 


Je SANA tar TR PAN SE Sa SE GILA LL at 


St Lp on H6 ASI JG TE HA AI JS OI Ke 
AKA 2 NA 


ala FE ti An aa Ga ud bis JS aa PAT ban 


Pa pa Ga SI 
201 (- 53)- Abu Mahzirah berkata, “Aku sma duduk di sisi Umar 
sb, tiba-tiba saja Shafwan bin Umayyah datang dengan mangkuk besar 
(berisi makanan) yang dipikul oleh beberapa orang di dalam Abad'ah 
(pakaian yang terbuka bagian depannya dan dikenakan di atas baju), lalu 
mereka letakkan di hadapan Umar. Maka Umar pun mengundang orang- 
orang miskin beserta beberapa budak milik orang-orang yang berada 
di sekitarnya, lalu mereka makan bersama Umar. Kemudian pada saat 
itu Umar berkata, “Semoga Allah memperlakukan suatu kaum -atau ia 
berkata, semoga Allah memburukkan dan melaknat suatu kaum- yang 
membenci budak-budak mereka ikut makan bersama mereka.” Shafwan 
berkata, “Sebenarnya, demi Allah! Kami tidak membenci mereka, namun 
kami lebih mengutamakan mereka. Kami tidak menemukan -demi Allah- 
dari makanan yang baik apa yang kami makan dan yang kami berikan 
kepada mereka.”21 


— an — 
ajaa Jan ama II ay 


103. Bab: Apabila Seorang Budak Tulus Mengabdi 
sepaga Tuannya 


- 


@ 
Ol J6 dng aan Jaan Ipa Borb oi daa ga maa! 
La Ist an PP o- 
tea dat an B3te GAS) ola Ga lah Ka 

202- Dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah #£ bersabda, 

“Sesungguhnya seorang budak yang tulus mengabdi kepada tuannya 

serta beribadah dengan baik kepada Rabbnya, maka ia akan mendapat 

pahala dua kali.”?0? 

201 (& 53)- Albani (148): Shahihul Isnid. 

202 Albani (1491: Shahih- ash-Shahihah no. (1616). Abdul Bigi: (Al-Bukhari: 49- Kitab al- 
Itg, 16- Bab “Al-Abdi Idza Ahsana “Ibidata Rabbahu wa Nashaha Sayyidahu.” Muslim: 
217- Kitab al-iman, 11- Bab “Tsawab al-Abdi wa Ajrihi Idz4 Nashaha Li-Sayyidihi,” Hadits 
43. 


138 SW Al-Adabul Mufrad 


ee. se 


SAAS Up AA UG GAB jd J5 JB Je pen Y 


Je Lah Spa as Ap - 1 ak sj Na Si Luis 


ai 
Ba api Tiga 


Pan Pn 


ajakan As yi ja Bi 
aga asa ag Ng aa SAN da da 


.£ 3-9 


5 AS SE P3 PAT Ga ps ui ta bila LS 


Pn naa 


5 35, Ha ja GS ELE Lae J6 SAB ap ut 
Ah EP 


203- (Dari) Shalih bin Hayyi, ia berkata, “Seseorang pernah berkata 
kepada “Amir asy-Sya'bi, Wahai Abu 'Amr! Kami pernah membincangkan 
mengenai seseorang, apabila ia memerdekakan ummu waladnya (Ummu 
walad adalah budak perempuan yang memiliki anak dari tuannya) 
kemudian ia menikahinya, maka ia tidak ubahnya seperti orang yang 
mengendarai untanya.' Lalu “Amir berkata “Telah menceritakan kepadaku 
Abu Burdah dari bapaknya, Rasulullah $ pernah bersabda kepada mereka 
(para shahabat), “Ada tiga orang yang mendapat dua pahala: Seorang 
dari ahli kitab yang beriman kepada Nabinya dan beriman pula kepada 
Muhammad #£ maka baginya dua pahala. Dan seorang hamba sahaya 
apabila ia menunaikan hak Allah dan hak tuannya dan seorang laki-laki 
yang memiliki budak perempuan yang ia setubuhi, lalu ia mendidiknya 
dengan baik, kemudian ia memerdekakannya lantas menikahinya, maka 
baginya dua pahala.” 88. 


Sya NN anta PE AA Ae 
SN Ia ta 2 oat S 33 25 se Tag sa 


204- Dari Abu Musa, ia berkata, “Rasulullah & beat Hamba sihaya 
yang beribadah kepada Allah dengan baik dan menunaikan kewajiban 


203 Albani (150J: Shahih- ash-Shahihah no. (1153). Abdul Bagi : (Al-Bukhari: 56- Kitab al- 
Jihad, 145-Bab “Fadhli Man Aslama min Ahlil Kit3baini.” Muslim: 1- Kitab al- Iman, 68- 
Bab “Wujobi al- Iman Birisalati Nabiyyini Muhammad #£.”J. 


Al-Adabul Mufrad SA 139 


yang telah (dibebankan kepadanya) berupa ketaatan dan tulus mengabdi 
kepada tuannya, maka baginya dua pahala.'”?8 


03 0 


Linn SEA NAS BIAN 


ses sj oat 3 Ta aga A5 Pe & Hyaea J8 Ju 2s) 


Sub e SAR 3 Tito yi JII Se ML 


205- (Dari) Abu Burdah bin Abdullah bin Abu Burdah, ia berkata, “Aku 
pernah mendengar Abu Burdah menceritakan dari bapaknya, ia berkata, 
Rasulullah #& bersabda, “Bagi hamba sahaya dua pahala: apabila ia 
menunaikan hak Allah dalam ibadahnya -atau beliau bersabda: beribadah 
kepada-Nya dengan baik- dan menunaikan hak tuannya yang memiliki 
dirinya.'”205 


—ng— 
Bam al 
104. Bab: 2 nang Hamba Adalah Pemimpin 


Oasis ae Ja as REA —Y1 
d2a 


2 0” 0 


PIA He Sg eh da ds 5 
KA X5) 5 Gp Ipa Ai an KY 453) 
Spa SS 0 SEN Ia ag ats de 


8 £ 
Kb) 
206- Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah # bersabda, “Setiap kalian 
adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab terhadap 
rakyatnya. Penguasa yang menjadi pemimpin bagi banyak orang, ia 
bertanggung jawab terhadap rakyatnya, suami adalah pemimpin dalam 
rumah tangganya dan ia bertanggung jawab terhadap keluarganya, dan 
budak seseorang adalah pemimpin bagi harta tuannya dan ia bertanggung 
jawab tentangnya. Ketahuilah, bahwa setiap kalian adalah pemimpin, dan 
setiap kalian bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya.” 
204 Al-Bani (1501: Shahih. Abdul Bagi: (Al-Bukhari: 49-Kitab al-ltg, 17 -Bab “Karahiyati al- 
Tatha4wul Ala al-Ragig.”). 
205 Idem. . 
206 Al-Bani (151): Shahih- Ghayah al-Mardm: (268) Shahih Abu Daud (2600). Abdul Bagi 


140 SW Al-Adabul Mufrad 


Bapa Gis alga jk ap ba .JG 


re. 8G. 


JB AR IBL he Gp 


207 («- 54)- Dari Abdullah bin Sa'ad maula (mantan budak) Aisyah 
istri Nabi #£, ia berkata, “Aku pernah mendengar Abu Hurairah berkata, 
“Seorang budak apabila ia mentaati tuannya, maka sungguh ia telah 
mentaati Allah J5. Dan apabila ia bermaksiat kepada tuannya, maka 
sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah 3$.”207 


—ntiong — 


las GG dl al ya ab 0 
105. Bab: na yang Senang Menjadi Budak 


y 


| JB da dn aa Ka 5 ag, at, 
sip dis Sa en ia ga Sci 


Kera SI A0 AA AI Jaa GAY 


208- Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah #5 batas “Seorang budak 
yang muslim apabila ia menunaikan hak tuannya, maka baginya dua 
pahala.”?8 (Demi Dzat yang jiwa Abu Hurairah berada di Tangan-Nya, 
kalau bukan karena jihad di jalan Allah, haji, dan berbakti kepada ibuku, 
niscaya aku lebih suka mati dalam keadaan menjadi hamba sahaya)." 


— bang —— 


(al-Bukhari:11-Kitab al-Jumw'ati, 11-Bab “Al-Jumw'ati fi al-Oura wa al-Mudun.” Muslim: 
33- Kitab al-Imdrah, 5-Bab “Fadhilah al-Imam al-“Adil,” Hadits 20). 

207 (w 54)- Albani (37): Dha'iful al-Isnid: Abdullah bin Sa'ad tidak diketahui identitasnya 
(Majha). 

208 Albani (152): Shahih- ash-Shahihah (877). Abdul Bagai: (Al-Bukhari: 49-Kitab al-Itg, 16- 
Bab “Al-Abd Idza Ahabba “Ibidata Rabbahu wa Nashaha Sayyiahu.” Muslim: 27- Kitab 
al-Aiman,11-Bab “Tsawab al-'Abd wa Ajrihi Idza Nashaha Li Sayyidihi,” Hadits 44 J). 


Al-Adabul Mufrad S2 141 


GAS Jha Y Ui NN 


106. Bab: Seorang Tuan Tidak Boleh Berkata 
(kepada Madara), “Abdy” 


pa EN da bm aga BA AT —1A 
Bt Se ja An Ang (Sasa J3: A1 Ie IIS Lil sat 


209- Dari Abi Hurairah dari Nabi #5, beliau bersabda, “Janganlah 
salah seorang diantara kalian berkata (kepada budaknya), Abdy, Amaty, 
(lantaran) kalian semua Abidullah (hamba Allah) dan semua perempuan 
kalian adalah Im&ullah (hamba Allah).' Dan hendaklah ia berkata (kepada 
budaknya), “Ghulimy (untuk budak laki-laki), Jariyaty (untuk budak 
perempuan), Fatdya (untuk budak laki-laki), dan Fatdty (untuk budak 
perempuan).'4”209 (Namun istilah Ghulam, Jariyah, Fatah, dan Fatat tidak 
hanya berlaku untuk budak. Istilah-istilah ini juga berlaku untuk selain 
budak). 


Tegas Sby Ja ca AV 


107. Bab: Apakah Seorang Budak Berkata (kepada 
Tukanya), Sayyidi? 


HP IG dg dea da PA RA AA 
33 s3 3 en di aa Ya 2 mon dai 
210- Dari Abu Hurairah, dari Nabi $£, beliau bewahan “Janganlah 
salah seorang di antara kalian berkata, Abdy dan Amaty.' Dan seorang 
budak tidak boleh berkata (kepada tuannya), “Rabby dan Rabbaty.' Kalian 


# Namunistilah Ghulam, Jariyah, Fatah, dan Fatat tidak hanya berlaku untuk budak. (Istilah- 
istilah ini juga berlaku untuk selain budak. Pentil. 

209 Albani (1531: Shahih- ash-Shahihah no. (803). Abdul Bagi: (Al-Bukhari: 49-Kitab al-'Itg, 
17- Bab “Kar3hiyati at-Tathawul “Ala ar-Ragia.” Muslim: 40-Kitab al-Alfazh min al-Adab, 
3-Bab “Hukmi Ithlagi Lafzhati al-'Abdi wa al-Ummati,” hadits 13-15). Albani berkata: Aku 
berkata, “Beliau menyan-darkannya ke Bukhari adalah hal yang keliru. Yang ada pada al- 
Bukhari adalah lafazh yang datang setelahnya.” Lihat (Shahih al-Adab al-Mufrad hal. 961. 


142 SW Al-Adabul Mufrad 


semua adalah Mamlik (hamba-hamba Allah), dan Ar-Rabb hanyalah 
Allah S6.” 20 


- 
ep.» 


Pan Ea Gd HM ne YAA 


1 3 


SA Ust 16 | ALI IG. Ls aa ai day dea Ja 


Jaan SARA Y3 5 NA: JS JG yh Kaka, 


211- Dari Mutharrif, ia berkata, “Bapakku (Abdullah ibnu asy-Syikhkhir) 
berkata, Aku pernah pergi bersama utusan Bani 'Amir menemui Nabi #&£, 
lalu-mereka berkata, “Engkau adalah Sayyid (tuan) kami.' Nabi bersabda, 
“As-Sayyid adalah Allah. Mereka berkata, (Engkau) adalah orang yang 
terbaik diantara kami dan yang paling agung keutamaannya.' Beliau 
bersabda, 'Berkatalah kalian dengan perkataanmu dan janganlah kalian 
dikuasai hawa nafsu syetan.” 


—g——— 


Alah Gd elu da ala NA 


108. Bab: Suami Adalah Pemimpin dalam Kumah 
Tangganya 


OS dngn Jo PAPAN 
Tn J3 dak Ah ah 2G ah Gp Jas Pi 


8, 


Ni Ana 3 tc sea ds tel, Aap Jp p3 akal 


AA IS 
212- Dari Ibnu Umar, ia berkata, “Nabi #£ bersabda, “Setiap kalian adalah 
pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab terhadap rakyatnya. 
Penguasa adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab (terhadap 
rakyatnya), suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan ia 
bertanggung jawab (terhadap keluarganya), dan istri adalah pemimpin 
atas rumah suaminya dan ia bertanggung jawab (terhadap anak-anaknya 
dan harta suaminya). Ketahuilah, bahwa setiap kalian adalah pemimpin, 


210 Albani (154): Shahih. Ash-Shahihah (803). 
211 Albani (155): Shahih— Ishlah al-Masaajid (139). Abdul Bagi: (Abu Daud: 40 — Kitab al- 
Adab, 9 — Bab “Fii Karahiyah at-Tamaadah.” 


Al-Adabul Mufrad SAE 143 


sad setiap kalian bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya.” 22 


2 ja Ci - JB SAI gi MU ra AA 
Ka ul 33 AB Ge S5 ab Su aa gada dls, da 


AA 


Nae Hn Up SS ea TN GA. Gas 
6 ala SA Ls 5153 aah BAL asi S ae 


SK Layan Sx 3 35 pls NA D pas 
213- Dari Abu Sulaiman Malik bin al-Huwairits, ia berkata, “Kami pernah 
mendatangi Nabi 25, sedang kami adalah pemuda-pemuda yang hampir 
sebaya. Lalu kami menetap bersama beliau selama dua puluh malam. 
Kemudian beliau menyangka, bahwa kami rindu dengan keluarga kami, 
sehingga beliau bertanya kepada kami tentang keluarga yang kami 
tinggalkan. Kemudian kami menceritakannya kepada beliau -dan beliau 
itu adalah seorang penyayang lagi lemah lembut- lalu beliau bersabda, 
Pulanglah kalian kepada keluarga kalian: ajarilah mereka, suruhlah 
mereka, serta shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat. Jika 
waktu shalat telah tiba, maka hendaklah beradzan salah seorang diantara 
kalian, dan yang paling besar (tua) hendaknya menjadi imam.'”28 


nam — 
Asst Ball cal NA 
100. Bab: Istri Adalah Pemimpin | 

dj da dea Ja G3 Aas gi PN 
3) 3 Ingin 3 & cayi 1:3) ea Ips S3 a pa 
ala IE PN en Ai TA Ai den Ja 
Ha Ja GL dag le ala Gn Ap Lha 

SA J5 JG ds 


212 Idem no. (206). 

213 Albani (156): Shahih —al-Irwa' (313). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 10 -Kitab al-Adzaan, 18 — 
Bab “Al-Adzaan Lilmusaafi Idzaa Kaanuu Jama'ah.” Muslim: 5 — Kitab al-Masajid, 53 — Bab 
“Man Ahagga Bilimamah,” hadits 292). 


144 SS Al-Adabul Mufrad 


214- Dari Ibnu Umar, bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah $$ 
bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung 
jawab terhadap rakyatnya. Sang imam adalah pemimpin dan ber- 
tanggung jawab terhadap rakyatnya, suami adalah pemimpin dalam rumah 
tangganya, istri adalah pemimpin di rumah suaminya sedangkan pembantu 
adalah pemimpin dalam urusan harta majikannya.” Aku mendengar itu 
dari Nabi 85, dan aku kira Nabi ££ bersabda, “Dan seorang pria pada 
harta ayahnya.” 24 


—iyaetrymgn— 
ABIS hg yana dal) dea Gya Gala 51 


110. Bab: Barangsiapa yang Diperlakukan dengan Baik 
Ma Hendaklah Ia Membalasnya dengan Kebaikan 


AP 


deh Jay JG Ju Gi AAS 3 jr PO 
Hb LA adi Says dh 3 la 


. - 


Rn an gr AE de SG) Up 
3 


215- Dari Syurahbil maula (mantan budak) orang-orang al-Anshar, ia 
berkata, “Nabi 85 bersabda, “Barangsiapa yang diperlakukan dengan 
baik, maka hendaklah ia membalasnya. Jika ia tidak memiliki sesuatu 
untuk membalasnya, maka hendaklah ia memuji atas kebaikannya. 
Karena jika ia memujinya, maka sungguh ia telah mensyukurinya dan 
apabila ia menyembunyikannya maka sungguh ia telah mengkufurinya. 
Barangsiapa yang berhias dengan sesuatu yang tidak diberi, maka seakan- 
akan ia mengenakan dua pakaian palsu.” 25 


# # 
- 
2” 9 


SES Ga: 4 ba dian Jl AI SE JS EGA AHA 


Bob Sean B2 Rea NY Nan EA ie 4 AL 


ABS AA aa IS A13 has 3 


214 Periksa hadits no. 206. 

215 Albani (157): Shahih — Takhrij at-Targhib (2/55), ash-Shahihah (217). Abdul Bagi: (al- 
Bukhari: 25 — Kitab al-Birr wa ash-Shilah, 87 — Bab “Maa Ja-a Fii al-Mutasyabbi' bima Laa 
Yu'thi”). 


Al-Adabul Mufrad S2 145 


216- Dari Ibnu Umar, ia berkata, “Rasulullah & bersabda, “Barangsiapa 
yang memohon perlindungan dengan nama Allah, maka lindungilah 
ia, barangsiapa yang meminta dengan nama Allah, maka berikanlah 
kepadanya, dan barangsiapa yang datang kepadamu dengan kebaikan, 
maka balaslah kebaikannya. Jika kalian tidak memiliki sesuatu untuk 
membalas kebaikannya, maka berdoalah untuknya hingga ia mengetahui 
bahwa kamu telah membalasnya.” 215 


——aan—— 
Ad gasla SlatSal any ad Cya Cala —IAA 


111. Bab: Barangsiapa yang Tidak Dapat Membalas 
Kebaikan Orang Lain, Maka Hendaklah Ia Mendoakannya 


AU AA CAS & Jek BA St A GE LYAV 

aa SAS Iu Ade Pit 
217- Dari Anas, bahwa orang-orang al-Muhijirin berkata, “Wahai 
Rasulullah! Orang-orang al-Anshar pergi dengan. (membawa) semua 
pahala.” Beliau bersabda, “Tidak, selama kalian mendoakan mereka dan 
memuji atas kebaikan yang mereka lakukan.” 27 


—antiomn— 


Laki Set Ad ya GUNA 


112. Bab: Orang yang Tidak Mensyukuri (Kebaikan) 
Orang Lain 


ep 2 . 2. (4) La - (7 ja s 
BI Kan Y JB Ang HE ee AI GA ae — YAA 
218- Dari Abi Hurairah, dari Nabi #5, beliau bersabda, “Tidak akan 


bersyukur kepada Allah bagi orang yang tidak mensyukuri (kebaikan) 
manusia.” 28 


216 Albani (158): Shahih — ash-Shahihah (254). Abdul Bagi: Abu Daud: (- Kitab az-Zakaah, 
| 38- Bab “Athiyah Man Saala Billahi.” 
217 Albani (159): Shahih — Ar-talig ar-Raghib 2/56. Abdul Bagi: (Abu Daud: 40— Kitab al-Adab, 
11- Bab “Fi Syukr al-Marruf.” At-Tirmidzi: 35- Kitab al-Oiyaamah, 44- Bab “Haddatsana 
al-Husain bin al-Hasan.” 


218 Albani (160): Shahih — ash-Shahihah (416). 


146 SW Al-Adabul Mufrad. 


js je Iga de Ia AA AA 


BN AI BA il 
219- Dari Abi Hurairah, dari Nabi #5, beliau bersabda, “Allah Ta'ala 


berfirman kepada jiwa: “Keluarlah.' Jiwa berkata: Aku tidak akan keluar 
kecuali terpaksa.” 2? 


—uong—— 
SUS) Janji Ai gn cala NA Y 
113. Bab: Pertolongan eceng kepada Saudaranya 


So a25 


2 JA Ha dn PA la GANGA SN ANN 
ed si 3g jai on dp. art Sanjana) Ju 


53 SE NYAD jan aa Li (jg AA Ale Upi, 


AP 


SAN La JB ES SI Ju SAI Ls 
Wb JPN GA HA GP 


220- Dari Abu Dzarr, dari Nabi #5, bahwa beliau pernah ditanya: 
“Amalan apakah yang paling baik?” Beliau menjawab, “Beriman kepada 
Allah dan berjihad di jalan-Nya.” Lalu ditanya, “Budak manakah yang 
| paling utama (untuk dimerdekakan)?” Beliau menjawab, “Yang paling 
mahal harganya dan yang paling bagus menurut pemiliknya.” Abu Dzarr 
berkata, “Apa pendapatmu, jika aku tidak mampu (mengerjakan) sebagian 
amal tersebut?” Beliau bersabda, “Engkau menolong orang yang tersia- 
sia karena melarat (lmam an-Nawawi dalam Riyidush Shdlihin (hadits 
no. 119) berkata, “Yang masyhur dalam hadits ini adalah Shani' (pekerja) 
tetapi juga diriwayatkan dengan Dha'i' (orang yang terisa-sia karena 
melarat atau terlalu banyak tanggungan keluarga). Sedangkan Akhrag 
adalah orang yang tidak pandai mengerjakan apa yang akan dia perbuat.) 
atau membuatkan sesuatu untuk orang yang tidak dapat bekerja.” Beliau 
bersabda, “Kamu meninggalkan kejahatan (mu) dari orang lain, karena 
hal itu adalah sedekah yang kamu sedekahkan kepada dirimu sendiri.”?20 


- 


219 Albani (161): Shahih — ash-Shahihah (2013). Abdul Bagi: (Abu Daud: 40- Kitab al-Adab, 
11- Bab “Fii Syukr al-Ma'ruf.” At-Tirmidzi: 45 — Kitab al-Birr wa ash-Shilah, 35- Bab “Maa 
Ja-a Fii asy-Syukr Liman Ahsana Ilaika”). 

220 Albani (162): Shahih — ash-Shahihah (575). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 49- Kitab al-'athg, 2- 


Al-Adabul Mufrad LA 147 


BAYI Baya Jai Lela (3 agya dal Cal NA £ 
114. Bab: Pelaku Kebaikan di Dunia Adalah Pelaku 
Kebaikan di Akhirat 


A55 db Jin gan o IE Ga ay GAS NA 
JA ASI SAN Jala BA yg Sah Jl Jaa an 
SA 3 KE JA aU KI 


221- (Dari) Gabishah bin Burmah al-Asadi, ia berkata, “Aku pernah berada 
di sisi Nabi 85 dan mendengar beliau bersabda, "Pelaku kebaikan di dunia 
mereka adalah pelaku kebaikan di akhirat. Pelaku kemungkaran di dunia 
mereka adalah pelaku kemungkaran di akhirat.” (Maksudnya: Pelaku 
kebaikan mendapatkan kebaikan dari Allah, dan pelaku kemungkaran 
akan ditimpa kemungkaran tersebut (siksa) di akhirat. Seolah-olah hadits 
tersebut merupakan tafsir dari firman Allah, “Barangsiapa mengerjakan 


kebaikan seberat dzarrah pun, maka niscaya dia melihat balasannya.” 
(AS. al 8)).21 


dai Jaa Ar Beng ala gt 
Ken tan —a SEA la GA SA aka SS A3 
Ng ag 

AG EYE 3 PAUL Aa EN ga Cai tm 
29 Hn PRA Save 


eka 40 - 


(5) 3 BT 3g? St ne ah Bin e ss as ip 23 An F 
ocu. aan TPA 
M3 GBU Ep BI 25 UE REA Taala ja 3 
.. “ 
Bab “Ayyu ar-Rigaag Afdhal.” Muslim: 1- Kitab al-Imaan, 34- Bab “Kaun al-Imaan Billahi 
Afdhal al-A'maal,” hadits 136). 
221 Albani (163): Shahih Lighairihi —ar-Raudh an-Nadhir (1031, 1082). Abdul Bagi: (Oabishah 
bin Burmah al-Asadi tidak terdapat di dalam Kutubus Sittah. Lihat Shahih al-Adab al- 
Mufrad (hal. 100). 


118 SW Al-Adabul Mufrad 


222- Dari Harmalah bin Abdullah, bahwasanya ia pernah keluar 
hingga mendatangi Nabi #5 -dan ia tetap di sisinya, hingga Nabi & 
mengenalinya-. Tatkala beliau pergi, aku berkata pada diriku sendiri, 
“Demi Allah, aku benar-benar akan mendatangi Nabi & sehingga aku 
dapat menambah pengetahuan.” Maka aku pun datang dengan berjalan 
hingga aku berdiri di hadapan beliau, lalu aku berkata, “Apa yang engkau 
perintahkan kepadaku untuk aku kerjakan?” Beliau bersabda, “Wahai 
Harmalah! Kerjakanlah perbuatan baik dan jauhilah perbuatan mungkar.” 
Aku pun pulang, lalu aku datang lagi dengan mengendarai tunggangan. 
Aku menghadap Rasulullah #£ dan duduk dekat beliau, lalu aku berkata, 
“Wahai Rasulullah! Apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk aku 
kerjakan?” Beliau bersabda, “Wahai Harmalah! Kerjakanlah perbuatan 
baik dan jauhilah perbuatan mungkar, serta perhatikanlah apa yang 
disenangi oleh telingamu mengenai ucapan suatu kaum kepadamu jika 
engkau beranjak dari sisi mereka, maka datangilah dia. Dan perhatikan 
juga hal yang tidak kamu senangi mengenai ucapan suatu kaum kepadamu 
jika engkau beranjak dari sisi mereka, maka jauhilah dia.” Tatkala aku 
kembali, aku pikir-pikirkan (nasehat itu), dan ternyata keduanya tidak 
menyisakan sesuatu pun.??2 


220. 


II LAS DAS 3 Sf 233 OLS 35 —YYY 


223 (- 55)- Dari: Salman: bahwasanya ia pernah berkata, “Sesungguhnya 
pelaku kebaikan di dunia mereka adalah pelaku kebaikan di akhirat.” Lalu 
bapakku berkata (Bapak dari Mu'tamir, yaitu Sulaiman), “Sesungguhnya 
aku mendengarnya dari Abu Utsman yang ia menceritakannya dari 
Salman.” Maka aku (Mu'tamir) mengetahui bahwa apa yang diceritakan 
(Abu Utsman) itu benar adanya: Maka aku tidak pernah menceritakan 
hadits itu kepada seseorang pun (yakni tidak menceritakan kepada 
seseorang pun sebelum ia mendapatkan sanad hadits ini dari bapaknya, 
namun setelah ia mengetahui sanadnya ia pun menceritakannya seperti 
hadits di atas).223 


4 DE DNA 2 - 2 , nat Te 23 

ata hg dls Ai ale Wi Sma) JB OLS SH) 
(...)- Dari Abu Utsman, Rasulullah #£ bersabda, “...” serupa 
dengannya. 


221 Albani (38): Dhaif — adh-Dhaifah (1489). Abdul Bagi: (Harmalah tidak terdapat dalam 
Kutubus Sittah). 

223 (& 55)- Albani (164): Shahih Mauguf, Shahih Lighairihi Marfu' — ar-Raudh an-Nadiir' 
(1031, 1082). 


Al-Adabul Mufrad S2 149 


Ana Higyana JS jl cal —NNO 
115. Bab: Segala Bentuk Kebaikan Adalah Sedekah 


1G IG gay let lo GA gp at aj Aa GA - —1t 


Ana, . 90.0. 


up - 9 ra 
224- Dari Jabir bin Abdullah, dari Nabi #5, beliau bersabda, “Tiap-tiap 
kebaikan adalah sedekah.”?24 


$ 


IE dana —yyo 
J5 Ba pe 1 at Je de le, deh Ja 
Bgn Jet Ds alas Op j6 Si Aa G3 
BI UP an Pena Sada SI 


SSB SA gp Oka JG Kas Ob JG 
225- (Dari) Sa'id bin Abu Burdah bin Abu Miisa, dari bapaknya, dari 
kakeknya, ia berkata, “Nabi $$ bersabda, “Tiap orang muslim wajib 
bersedekah.” Mereka bertanya, “Bagaimana seandainya ia tidak punya? 
Beliau menjawab, Ia bekerja dengan kedua tangannya sehingga 
bermanfaat untuk dirinya sendiri dan bersedekah. Mereka bertanya, 
“Bagaimana jika ia tidak mampu, atau tidak kuasa melakukannya? Beliau 
menjawab, “Hendaklah ia membantu orang yang sangat membutuhkan 
. bantuan. Mereka bertanya, "Bagaimana jika ia tidak melakukannya?" 
Beliau menjawab, 'Hendaklah ia memerintahkan kebaikan.” Mereka 
bertanya, “Bagaimana jika ia tidak melakukannya?” Beliau menjawab, 
“Hendaklah ia menahan diri dari berbuat jahat, karena itu adalah sedekah 
baginya.'”?25 


224 Albani (165): Shahih — ash-Shahihah (2040). Abdul Bagi: (al-Bukahri: 78 — Kitab al-Adab, 
33 — Bab “Kullu Ma'ruf Sedekah”). 

225 Albani (166): Shahih — ash-Shahihah (573). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 78- Kitab al-Adab, 
33- Bab “Kullu Ma'ruf Sedekah.” Muslim: 21- Kitab az-Zakaah, 16- Bab “Bayaan Anna 
Ismu Sedekah Yaga' Ala Kullu Naw Min al-Ma'ruf,” Hadits 55). 


150 SW Al-Adabul Mufrad 


226- Dari Hisyam bin “Urwah, ia berkata, “Telah menceritakan kepadaku 
bapakku, bahwa Abu Murawih al-Ghifari telah mengabarkannya, 
bahwasanya Abu Dzarr talah mengabarkannya, bahwasanya ia pernah 
bertanya kepada Rasulullah $&£, 'Amalan apakah yang paling baik? Beliau 
bersabda, “Beriman kepada Allah dan berjihad di jalan-Nya.' Ia bertanya, 
"Budak manakah yang paling utama (untuk dimerdekakan)? Beliau 
bersabda, “Yang paling mahal harganya dan yang paling bagus menurut 
pemiliknya. Ia bertanya, “Apa pendapatmu, jika aku tidak mampu 
melakukannya? Beliau bersabda, “Engkau menolong orang yang tersia- 
sia karena melarat (Imam an-Nawawi dalam Riyadush Shalihin (hadits no. 
119) berkata, “Yangmasyhur dalam hadits ini adalah Shani' (pekerja) tetapi 
juga diriwayatkan dengan Dha'i' (orang yang terisa-sia karena melarat 
atau terlalu banyak tanggungan keluarga)) atau membuatkan sesuatu 
untuk orang yang tidak dapat bekerja.' Ia bertanya, 'Apa pendapatmu, jika 
aku tidak mampu melakukannya.' Beliau bersabda, “Kamu meninggalkan 
kejahatan (mu) dari orang lain, karena hal itu adalah sedekah yang kamu 
sedekahkan kepada dirimu sendiri.” 


pa PA AS aa An .ja JB "3 Se —NYNV 
1 HA dah AAS (3S US Daan ad ut Sita 


ln K3 (AIO) SALE US An aa 


Pa PP 
Pi 2.0. 


25 KA H3 PSG SAN ogah Ia TMS SA 
SES SI AN IT Uh da 3 


227- Dari Abu Dzarr, ia berkata, “Dikatakan, “Wahai Rasulullah! . 
Orang-orang kaya pergi dengan membawa pahala yang besar. Mereka 
mengerjakan shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa 
sebagaimana kami berpuasa dan mereka bersedekah dengan kelebihan 
harta mereka.' Nabi bersabda, “Bukankah Allah telah menjadikan untuk 
kalian apa yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya setiap tasbih 


Al-Adabul Mufrad S2 151 


dan tahmid adalah sedekah dan kemaluan (berhubungan suami istri) 
salah seorang diantara kalian terdapat sedekah.' Dikatakan, "Apakah 
nafsu syahwatnya termasuk sedekah?' Beliau bersabda, “Seandainya ia 
meletakkannya pada sesuatu yang haram, bukankah ia berdosa? Maka 
demikian juga apabila ia meletakkannya di tempat yang halal, maka dia 
memperoleh pahala.” 227 


—iaang — 
GI Ba aa NM 
116. Bab: Menyingkirkan Gangguan 


- 


je SE j3 AI Je 6 LB IG GA Sp al —YYA 


Pu) Ip s SSI Jail Je CI Jl 


228- Dari Abi Barzah al Tau ia berkata, “Aku berkata, Wahai 
Rasulullah! Tunjukkan kepadaku pada suatu perbuatan yang dapat 
memasukkanku kedalam surga.' Nabi bersabda, “Singkirkan gangguan 
dari jalannya manusia.'”?2 


Saba IE Id day dai Ja A3 Mom namun 
AL ik AMA 35 SER Doa ia IN JL S3 

229- Dari Abu Hurairah, dari Nabi 5, beliau bersabda, “Ada seorang 

laki-laki yang berjalan melewati duri yang berada di jalan, maka ia berkata, 


Aku akan menyingkirkan duri ini, agar tidak membahayakan seorang 
muslim pun.' Maka ia aa dosanya.”?229 


Ja ap den as laa 25 JB JB OA Tya 
si Si Vie yaa SS Apaan 9 Ngatasem— 2 JSI 
Yam 9 UI UE NA SAI Gia pe DL 


227 Albani (167): Shahih- ash-Shahihah (454). Abdul Bagi: Muslim: 21- Kitab az-Zakaah, 16 — 
Bab “Bayan Anna Ismu ash-Sedekah Yaga' Ala Kullu Nau' Min al-Ma'ruf,” hadits 53). 

228 Albani (168): Shahih- ash-Shahihah (1558). Abdul Bagi: (Muslim: 45 — Kitab al-Birr wa 
ash-Shilah wa al-Adab, 36- Bab “Fadhl Idzaalah al-Adzaa 'an ath-Tharig,” hadits 131). 

229 Albani (169): Shahih- at-Ta'lig ar-Raghiib (4/36). Abdul Bagi: (al-Bukahri: 10 — Kitab al- 
Adzaan, 32- Bab “Fadhil at-Tahjiir Ila azh-Zhuhr” Muslim 45 - Kitab al-Birr wa ash-Shilah 
wa al-Adaab, 36 — Bab “Fadhl Izaalah al-Adzaa “An ath-Thariig,” hadits 127). 


152 S2 Al-Adabul Mufrad 


230- Dari Abu Dzarr, ia berkata, “Rasulullah $£ bersabda, “Diperlihatkan 
kepadaku amalan-amalan umatku -yang baiknya maupun yang buruknya-. 
Maka aku mendapati diantara amal kebaikannya berupa penyingkiran 
hal-hal yang mengganggu dari jalan, dan aku dapati pula dari amal 
keburukannya terdapat dahak di masjid yang tidak dipendam.'”20 


——aIng— 


teng yaah) J3 tpla NN 
117. Bab: Perkataan yang Baik 


aa ..y0. HN an Da 

Ip 2 apa 1 aa , 
231- Dari Abdullah bin Yazid al-Khathmi, ia Berktira: “Rasulullah #£ 
bersabda, “Tiap-tiap kebaikan adalah sedekah.”21 


da Hen Alay da Ja GA IE pal ge Yr 


Pe aa 


8 d & yani Aas Lil Ra p13 PU S: 4 Na 


232- Dari Anas, ia berkata, “Adalah Nabi #5 apabila didatangkan sesuatu 
kepadanya (berupa hadiah), beliau akan berkata, “Bawalah hadiah ini 
kepada fulanah, karena ia dahulu kawan Khadijah. Bawalah hadiah ini ke 
rumah fulanah, karena ia dahulu mencintai Kenoalahi. aa 


2g 


84 3 sa te Sa 
Spa JS An MEA Ao GKI IU IE HAL IE NY 


233- Dari Hudzaifah, ia berkata, “Nabi kalian ££ bersabda, “Tiap-tiap 
kebaikan adalah sedekah.'”?88 


230 Albani (170): Shahih- at-Te'lig ar-Raghib (3/34). Abdul Bagi: (Muslim: 5 -Kitab al-Masaajid 
wa Mawadi' ash-Shalaah, 14- Bab “an-Nahy 'An al-Bashag Fii al-Masjid,” hadits 57). 

231 Albani (171): Shahih- ash-Shahihah (2040), hadits sebelumnya no. 165 (224) dari Jabir. 

232 Albani (172): Hasan- ash-Shahihah. 

233 Albani (193): Shahih- ash-Shahihah (2040). Abdul Bagi: (Muslim: 21- Kitab az-Zakaah, 
16 — Bab “Bayan Anna Isina ash-Sedekah Yaga' “Ala Kulli Nau' Min al-Ma'ruf,” hadits 52. 


Al-Adabul Mufrad SA 153 


Alai Gp AAS LI pegal Jang Aliya GI TIAN ca AAA 


118. Bab: Seberang Pergi ke Ladang dan Kembali 
Pulang ke Keluarganya dengan Memanggul Bakul yang 
Berisikan Sesuatu 


s-atc 


nagarer si Ta iB: Bana AO Rpa SI 220 


3.03 Pa Naa 


Ba Ep Tas yA 2G Aha SE 23 St 


GC Ja See AR SPA JA YNA NN 
SY Sen Je Ea JB KAL 53 S5 OS UM xE ut 


- 5 
ey. 


Sa JS GIA DLS J8 COLA 33 Ne AA Is 


ne ea SP psk 
5 MANGA jp di ja JA Ear Hn 
33 YA 55 #Gal Sisa 35 Terea 3) 3 ding ti 


aduan AA Be ga dl Ja 
IPB SAS GL GA GA SA Tiki ii 
Ben ane PU SAS 9 Sik Y Sala 


Is KA P3 BAL BLU US ul PG a 
Sa gkay ada dn Is An 9335 S8 383 ASP Pa SN AS 
Pen MA gek ap 


234- Dari Amr bin Abu Gurrah al-Kindi, ia berkata, “Bapakku (Abu 
' @urrah) pernah menawarkan saudara perempuannya kepada Salman 
(untuk dinikahinya), namun Salman menolak dan (lebih memilih) menikah 
dengan mantan budaknya yang bernama Bugairah. Lalu terdengarlah 


154 SW Al-Adabul Mufrad 


oleh Abu @urrah bahwa ada 'pertikaian antara Hudzaifah dengan 
Salman, lantas ia pun datang mencari Salman. Dikabarkan kepadanya 
bahwa Salman ada di ladang miliknya, maka ia pun menuju kesana 
dan mendapati Salman bersamanya ada bakul yang berisi sayur-mayur. 
Dimana ia sedang memasukkan tongkatnya ke dalam tempat pegangan 
bakul yang berada di atas pundaknya. Lalu Abu @urrah berkata, Wahai 
Abu Abdullah, apa yang terjadi antara dirimu dengan Hudzaifah?' Ia 
berkata, Salman membacafirman Allah yang artinya: (Dan adalah manusia 
bersifat tergesa-gesa) (OS. al-Isra': 11)” Kemudian keduanya pun pergi 
hingga keduanya sampai di rumah Salman. Lalu Salman masuk ke dalam 
rumah dan berkata, “As-Salamu Alaikum.” Kemudian ia mempersilahkan 
Abu @urrah (masuk), lalu ia pun masuk. Disana (di rumah Salman) ada 
permadani diletakkan di atas pintu (sebagai penutup pintu) dan di atas 
(di ujung) permadani ada beberapa batu bata (sebagai penahannya) 
dan ada pula pelana. Lalu Abu @urrah berkata, “Duduklah engkau di 
atas permadani mantan budakmu yang ia hamparkan untuk dirinya. 
Kemudian Salman membuka pembicaraan dan berkata, “Sesungguhnya 
Hudzaifah pernah menceritakan beberapa hal yang pernah disabdakan 
oleh Rasulullah $£ disaat beliau marah pada beberapa kaum. Lalu aku 
didatangi (orang-orang) dan ditanya tentangnya. Lalu Aku menjawab, 
“Hudzaifah lebih mengetahui terhadap apa yang ia ucapkan, dan aku 
tidak suka cerita itu menjadi pemicu dendam diantara beberapa kaum." 
Lalu Hudzaifah pun didatangi dan dikatakan kepadanya, “Sesungguhnya 
Salman tidak membenarkanmu dan tidak pula mendustakan apa yang 
kamu ucapkan.' Maka Hudzaifah pun mendatangiku dan berkata, Wahai 
Salman putera Ummu Salman! Lalu Aku berkata, Wahai Hudzaifah 
putera Ummu Hudzaifah, engkau berhenti (menyampaikan ceritamu 
itu) atau aku laporkan urusanmu kepada Umar.' Tatkala aku menakut- 
nakutinya dengan Umar, ia meninggalkanku. Sungguh Rasulullah x$ 
pernah bersabda, “Diantara keturunan anak Adam adalah aku. Maka 
seorang hamba manapun dari umatku yang pernah aku laknat atau yang 
pernah aku cela -yang mana ia bukan orang yang berhak dilaknat dan 
dicela- maka perikanan ia (laknat dan cela " sebagai doa atasnya.” 4 


P 
La i OA ae Laba Pelan Rp Pi 
234 Albani (174): Hasan- ash-Shahihah (1758). Abdul Bagi: (Abu Daud: 39- Kitab as-Sunnah, 
10 — Bab “Nahy An Sabba Ashaba Rasulillah”). 


Al-Adabul Mufrad SA 155 


Ap ng AAA A5 GS ta ah SA Ls 
DK ON U 5335 Yi 2 IE wi 


235 (» 56)- Dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Umar «5 berkata, 'Keluarlah 
kalian bersama kami ke bumi kaum kita. Maka kami pun keluar. Pada 
waktu itu aku dan Ubay berada di bagian belakang orang-orang. Lalu 
awan pun berarak dan berkumpul. Lantas Ubay berdoa, Ya Allah, 
singkirkanlah gangguannya dari kami. Lalu kami menyusuli mereka 
sedang pelana mereka telah basah kuyup. Mereka berkata, “Kalian tidak 
tertimpa seperti apa yang menimpa kami." Aku berkata, “Sesungguhnya 
ia (Ubay) telah berdoa kepada Allah agar Dia (Allah) menyingkirkan 
gangguannya dari kami. Umar berkata, “Tidakkah kalian menyertakan 
kami dalam doa kalian? ”235 


—aa— 


Rayi (el TILAI ca NA 
119. Bab: Keluar ke Tempat Kerja 


HNS OS GA kab UK ES SJ RS ANA 
7 1 - Pp Da 2 ox. 
Di en ANA Ng SSI 3 

236 (« 57)- Dari Abu Salamah, ia berkata, “Aku pernah mendatangi 
Abu Sa'id al-Khudri -dan ia adalah kawanku- lalu aku berkata, "Maukah 
engkau keluar bersama kami ke kebun kurma? Maka ia pun ikut keluar 
dengan mengenakan khamishah (pakaian dari wol atau sutra yang dua 
tepiannya diberi tanda berupa hiasan berbentuk persegi panjang mirip 
dengan sabuk kulit. Jika tidak berhias demikian berarti bukan khamishah) 
miliknya.”?36 


: e & o - 04 sg 0 
AA OA en Sin Up Oia SG ep AA Yr v 
Sign Aa SI Ah MAN ON ANA Ba dh dia ate ENYA 
235 (& 56)- Albani (39): sanadnya dhaif. Di dalamnya terdapat 'ananah al- -A'masy dan Habib 


dan dia adalah Ibnu Abi Tsabit dan keduannya mudallis, sedangkan Yahya bin Isa dhaif. 
236 (wu 57)- Albani (175): Shahih — Shahih Abu Daud (1251). 


156 SW Al-Adabul Mufrad 


Kan MA ARA Ya Meh laa IS 
Ia aah 3 JA Nas JI ORA Un Ia Jo 


4 
58. 
| 


237- Dari Ummu Misa, ia berkata, “Aku pernah mendengar Ali 
Shalawitullah Alaihi berkata, “Nabi & pernah memerintahkan Abdullah 
bin Mas'ud memanjat pohon untuk mengambilkan sesuatu dari pohon itu. 
Maka para shahabat pun melihat betis Abdullah, hingga mereka tertawa 
lantaran kecilnya kedua betisnya. Lalu Rasulullah # bersabda, 'Apa yang 
kalian tertawakan? Sungguh kaki Abdullah lebih berat dalam timbangan 
daripada Gunung Uhud.'”?? 


—a Ing ——— 


dal Si ja alunal) tata —1Y » 
120. Bab: Seorang Muslim Adalah Cermin bagi 
Saudaranya 


yi 0. 


# P3. 2 
Ls Lk ct, Isl (daa ala Jasa JG SA Si S —YYA 
eaN 


238 (» 58)- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Seorang mukmin itu adalah 
cermin bagi saudaranya. Apabila. ia melihat aib pada saudaranya, maka 
ia (segera) memperbaikinya.” 28 


Ta Ia J6 A33 dls 3 Pt Ae Lia Pa —YYA 


0 Ace na 35. 2: 


A8) opa ap dan dls Tg daa si Sa, va 
239- Dari Abu Hurairah, dari Nabi #5, beliau bersabda, “Seorang mukmin 
itu adalah cermin bagi saudaranya. Seorang mukmin adalah saudara bagi 
mukmin yang lain. Ia mencegah kerusakan dan kerugian saudaranya, 
serta memelihara/menjaga dari belakangnya.” 2? 


237 Al-Bani (176): Shahih Lighairihi — ash-Shahihah (3192). Abdul Bagi: Tidak terdapat dalam 
Kutubus Sittah). 

238 (« 58)- Albani (177): Sanadnya hasan. 

239 Albani (178) hasan — ash-Shahihah (6/923). Abdul Bagi: (Abu Daud 40 - Kitab al. Adab, 
49 — Bab “Fii an-Nasihah.” : 


Al-Adabul Mufrad “&£# 157 


Meh JA ya Ie ala daa! Jo GA Pa s3 -yt 
6 


AA plan Ya 3 35 Ha aa Aa An Gp AA 
AAN Ay AAA ph Jr 3 SA AR sea Je 


ana (ae au AT 
240- Dari al-Mustaurid, dari Nabi (3 bel banana “Barangsiapa 
yang makan (hak) seorang muslim satu kali makan, maka Allah akan 
memberinya makan dengan yang semisalnya dari neraka Jahannam. . 
Barangsiapa yang merampas pakaian seorang muslim, maka Allah akan 
pakaikan padanya pakaian yang semisalnya pada Hari Kiamat dari neraka 
Jahannam. Dan barangsiapa yang berdiri mengkritik seorang muslim 
lantaran riya” dan sum'ah, maka Allah akan mengadzabnya dengan 
memperlihatkan riya'nya dan membeberkan hakikat perbuatannya.” 
(Lafazh yang terakhir ini semakna dengan sabda Rasulullah $$ yang lain, 
“Barangsiapa yang melakukan sum'ah (menceritakan kebaikannya)Allah 
akan membeberkan hakikat perbuatannya, dan barangsiapa yang berbuat 
riya” Allah akan memperlihatkan riya'nya.” HR. al-Bukhari 6499 dan 
Muslim 2986).240 


A1 Spa 


# 


—ntomg— 
Cai ena) Ga Jaan 3 La ga INA 


121. Bab: Permainan dan Kelakar yang Tidak di 
Perbolehkan 


II pes Lia JB aa JUN GP AAN yi Me 5) HA 
BI sea 2 SAS BUS IA - Ai Bag aan Ja 
Pa PES kata Lab SAS Lal 16 SY 


er 


241- Dari Abdullah bis as-Saib, dari bapaknya, dari kakeknya ia 
berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah $$ bersabda, Janganlah 
salah seorang diantara kalian mengambil barang temannya dengan main- 
main atau dengan sungguh-sungguh. Apabila salah seorang diantara 
kalian mengambil tongkat temannya, maka hendaklah ia mengembalikan 


. 240 Albani (179): Shahih — ash-Shahihah (931). Abdul Bagi: (Abu Daud: 40 - Kitab al-Adab, 
35 — Bab “Fii al-Ghibah.” 


158 SW Al-Adabul Mufrad 


tongkat tersebut kepadanya.” 241 


—tIn—— 


HA Ae JAN Cal ANN 
122: Bab: Orang yang Menunjukkan Jalan Kebaikan 


£ 


ale di Ja PN IR An EGA as AGE 


5. Le g0 3 


adal CNG AI ni Jb Ag ian Je A3 


- 


Ie dkiat day laa la aa Hb A3 6 SI 
ae Aja BS 3s 


Pera 


242- Dari Abu Mas'id al -Anshari, ia berkata, “Seorang laki- laki datang 
menghadap Nabi &£, lalu berkata, “Sesungguhnya aku telah ditelantarkan 
oleh hewan tungganganku (karena tunggangan tersebut keletihan atau 
binasa), maka (berilah aku tunggangan) yang dapat membawaku (ke 
tempattujuan).' Nabi bersabda, “Aku tidak mempunyai (tunggangan), tetapi 
datanglah kepada si fulan, mudah-mudahan ia (memiliki tunggangan) yang 
dapat membawamu.' Maka ia pun mendatanginya lalu membawanya. 
Kemudian laki-laki itu kembali mendatangi Nabi $$ lalu mengabarkannya 
(tentang perihal itu). Maka Rasulullah 8 bersabda, “Barangsiapa yang 
menunjukkan kepada satu kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti 
pahala orang yang melakukannya.” 242 


—n—— 


wall) Ganda) 9 gaAN) cal IN 


123. Bab: Memaafkan dan Berlapang Dada dengan 
Orang Lain 


Oa aa dag aan Ja Atap SNN 


Sa La 


SEA IS EN IE NE II JB Sad KI 


241 Albani (180): Hasan — al-Irwa' (1518). Abdul Bagi: (Abu Daud: 40 — Kitab al-Adab, 85 — 
Bab “Man Ya'khudu asy-Syai 'ala al-Mazah.” At-Tirmidzi: 31 — Kitab al-Fitan, 3 — Bab “Maa 
Ja-a Laa Yahillu Limuslim An Yarau'u Musliman.” 

242 Albani (181): Shahih — ash-Shahihah (1660). Abdul Bagi: (Abu Daud: 40 — Kitab al-Adab, 
115 — Bab “Fii ad-Dalla Ala al-Khair.” At-Tirmidzi : 39 — Kitab al-Ilmu, 14 — Bab “Maa Ja-a 
ad-Dalla 'ala al-Khair Kafailih.” Muslim fii al-Jihaad). 


Al-Adabul Mufrad S2 159 


& - 2. s 3 - 

tea ale ko Ml Sya) Ola 

243- Dari Anas, bahwasanya seorang perempuan Yahudi pernah 

menghantarkan (daging) kambing yang telah dibubuhi racun kepada 

Nabi 46, lalu beliau memakan sebagiannya. Kemudian perempuan itu 

didatangkan, lantas dikatakan (kepada Nabi), “Tidakkah kita mem- 

bunuhnya?” Beliau bersabda, “Jangan.” Anas berkata, “Aku senantiasa 

mengenali (melihat) racun itu di langit-langit mulut (al-Lahawat adalah 

bentuk jamak dari lahat, yaitu daging yang terdapat pada pangkal langit- 
langit mulut) Nabi 88 yang dalam.” 


Ie dk APA Eat JUAL oi Ap GA NA 
3 AS Ado Kia PA SAN 5 yah Lab 


HPN Up WII “1 AI 3S ip Y Kepo 
244 (» 59)- Dari Wahb bin Kisan, ia berkata “Aku pernah merdenas 
Abdullah bin az-Zubair berkhutbah di atas mimbar, “(Jadilah engkau 
pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah 
dari orang-orang yang bodoh) (OS. al-Araf: 199)” Abdullah berkata, 
“Demi Allah! Tidaklah Allah memerintahkan menjadi seorang pemaaf, 
kecuali dari akhlak manusia. Demi Allah! Aku pasti akan menjadi pemaaf 
kepada mereka, sena aku masih bergaul dengan mereka.” 44 


ara dana Jah J555 JB JB PE Ulu —1 to 
Mera mpagra Hae 151 Upaa V5 9 ag 
245- Dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah $$ bersabda, 'Ajarkanlah, 


mudahkanlah dan jangan kalian persulit. Apabila salah seorang diantara 
kalian marah, maka hendaklah ia diam.” 245 


—ng— 


243 Albani (182): Shahih. Abdul Bagi: (al-Bukhari: 51 — Kitab al-Hibah, 28 - Bab “Gabul al- 
Hadiah Min al-Musyrikiin.” Muslim: 39 — Kitab as-Salaam, 17 — Bab “as-Sihr,” hadits 45). 

244 (» 59)- Albani (183): Sanadnya shahih. Abdul Bagi: (al-Bukhari: Tafsir 8/305). 

245 Albani (184): Shahih Ligahirihi — ash- Shahahah (1375). Abdul Bagi: Tidak terdapat dalam 
Kutubus Sittah. 1 , 


160 SW Al-Adabul Mufrad 


Calit G JalNI cal NY 4 
124. Bab: Menggembirakan Orang Lain 


S3 AT op yak oi AN Ke El HI JAS aj slbas ja — Y£1 
JW J6 aa da da Jah Ipa Tae GP 
P3) Ad SN ea jaka BA ta | “1 Si 


(dpan) SA ci. Ker 15323 (53 ag Hati adas Uj 


- 


BU SAT gg Ip MEI ba Lah inn, 
Ih aa AI Ka Ih. AAS GAN SG TES RA 
LL GT UE UE Un YA AI Y AR ak an Pa Pes 

ui 


246- Dari Atha' bin Yasir, ia berkata, “Aku pernah berjumpa dengan 
Abdullah bin "Amr bin al-Ash, lalu aku berkata, “Kabarkan kepadaku 
mengenai sifat Rasulullah $$ di dalam Taurat.” Atha' berkata, “Lalu 
Abdullah menjawab, “Baiklah. Demi Allah! Sesungguhnya beliau disifati di 
dalam Taurat yang sebagian sifatnya tercantum di dalam al-Gur'an: (Hai 
Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa 
kabar gembira dan pemberi peringatan. (OS. al-Ahzab: 45)). Beliau 
adalah benteng bagi orang-orang yang ummi. Engkau adalah hamba dan 
Rasul-Ku, Aku namakan engkau dengan al-Mutawakkil, ia tidak bertutur 
kata keras dan tidak juga berhati kasar serta tidak berteriak-teriak di pasar. 
la juga tidak membalas keburukan dengan keburukan namun ia selalu 
memaafkan dan mengampuni. Allah Ta'ala tidak akan mewafatkannya 
sehingga ia menegakkan agama yang bengkok, agar mereka berucap, 
“Tidak ada Ilah yang berhak di ibadahi melainkan Allah.” Dan dengan 
kalimat itu mereka membuka mata-mata yang buta, telinga-telinga yang 
tuli serta hati yang lalai.” 46 


Kel ul ora SIB IE JAS gp BI AE GA NAN 


nyaa 33 1353 Nara ats adas U) IA 


246 Albani (185): Shahih. Abdul Bagi: (al-Bukhari: 65 — Kitab at- Tafsir 48 — Surah ae Fath, 
3 — Bab “Inna Arsalnaka Syaahidan wa Mubasysyiran wa Nadhiran.” 


Al-Adabul Mufrad YX# 161 


247 (» 60)- Dari Abdullah bin 'Amr, ia berkata, “Sesungguhnya ayat 
ini yang termaktub di dalam al-Wur'an: (“Hai Nabi, sesungguhnya Kami 
mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi 
peringatan (OS. al-Ahzab: 45)).” Di dalam Taurat...semisal dengan hadits 
di atas. 


Laga, £ 4 


(5 KUASA SEL 9 AS YEN AE 3 —Y EN 
KAN GAS ng EA da Ga La Ii 


Led P3 2. 320 


ee Re 


248- Dari Abdurahmah: bin Tabaiy bin Nufair ia gann 
bahwa bapaknya telah menceritakannya, bahwa ia pernah mendengar 
Mu'awiyah berkata, “Aku pernah mendengar satu perkataan dari Nabi $£ 
yang Allah memberikan manfaat kepadaku dengan perkataan itu. Aku 
pernah mendengarnya bersabda -atau ia berkata aku pernah mendengar 
Rasulullah $ bersabda-, “Sesungguhnya jika engkau mencari-cari aurat 
(aib) yang ada pada manusia, maka engkau telah merusak mereka.” 28 


JA HA Ela JB AN AA di BA GEN 
Alay dian An Jpn On Ge yan ob Gi 
at (aga rw LA “i- PE US Akh 
Tag am na Jab da den Job dn di JA 
Ji J323 PA de AN 3 3 JB 3 Jak 
B3 Sea da de dn dn In Seda daa 


KA 3 “il eat) J8 5 & 


249- Dari Mu'awiyah bin Abu Muzarrid dari bapaknya, ia berkata, 
“Aku pernah mendengar Abu Hurairah berkata, “Kedua telingaku 
pernah mendengar dan kedua mataku ini pernah melihat Rasulullah #£ 
meraih kedua telapak tangan al-Hasan -atau al-Husain- Shalawatullah 


247 (& 60)- Periksa hadits sebelumnya (246). 


248 Albani (186): Shahih — Takhrij as-Sunmah (1073). Abdul Bagi: (Abu Daud: 40 — Kitab al- 
Adab, 37 — Bab “Fii an-Nahy An at-Tajassus”). 


162 SW Al-Adabul Mufrad 


atas keduanya. Dan kedua telapak kakinya berada di atas telapak kaki 
Rasulullah #5, lalu Rasulullah ££ bersabda, “Naiklah!'” Abu Hurairah 
berkata, “Lalu anak itu naik hingga ia meletakkan kedua telapak kakinya 
di atas dada Rasulullah $, kemudian Rasulullah #£ bersabda, “Buka 
mulutmu', lalu Nabi menciumnya, lantas bersabda, “Ya Allah, .cintailah ia 
karena sesungguhnya aku mencintainya.” 


—aang — 


mai ta 1 YO 


125. Bab: Sean 


& 

TP , 5 3 Y 2st FA ae 2 
250- Dari @Wais, ia berkata, “Aku pernah Kewasidar Jarir Berat 
“Rasulullah 5 tidak pernah melihatku semenjak aku masuk agama islam 
kecuali (mendapatkan) senyum di Maan “221 


In JA SI Ki Ia Ja la da ip AN AAN Tina ) 


2: 7 AN ea nh GR) JS pi B3 
(...)- Rasulullah #£ 2 “Akan masuk dari pintu ini seorang laki- 


laki yang baik dari Yaman, pada wajahnya ada bekas Malaikat (tampan 
parasnya).” Lalu Jarir pun masuk. 


8 oz 


Je Lag da Ja GO G3) AP — Yoi 
PN Are ae ba Asa Ah ea io 
Ed SAN TU Ga aa Bag ae JS 


en 


3 Op ol A3 SA eri) B5 Kau S) Al dah Caelus 


249 Albani (40): Dhaif — adh-Dhaifah (3486). Abdul Bagi: Aku tidak mendapatinya sedikitpun 
dari Kutubus Sittah. 

250 Albani (187): Shahih — ash-Shahihah (3193). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 78 — Kitab al-Adab, 
68 — Bab “at-Tabassum wa al-Dhahak.” Muslim: 44 — Kitab Fadhaail ash-Shahabah, 29 — Bab 
“Fii Fadhaail Jarir,” Hadits 135). Albani berkata, “Dan aku katakan, disini takhrij ini berada 
dalam aslinya dan itu salah, karena Syaikhan (Bukhari-Muslim) tidak mengeluarkan hadits 
ini, di mana ia berasal dari sabda Nabi #8 dan asy-Syarih mengikutinya serta menetapkan 


bahwa itu terdapat pada hadits sebelumnya.” Lihat Shahih Adab al-Mufrad (hal. 111). 


Al-Adabul Mufrad #8 163 


PA LAN UI TS ana HA Sa, ng 
Lia ka En 23 ci Na, CA Ae BN maa Sf 


251- Dari Aisyah, istri Nabi £5, ia berkata, “Aku tidak pernah melihat 
Rasulullah # tertawa satu kali pun sampai aku melihat langit-langit 
mulutnya yang dalam (Al-Lahawat adalah bentuk jamak dari Lahat, yaitu 
daging yang terdapat pada pangkal langit-langit mulut), sesungguhnya 
beliau hanya tersenyum.” Aisyah berkata, “Dan adalah beliau apabila 
melihat mendung berawan tebal atau angin bertiup kencang, tampak 
(kegelisahan) di wajahnya. Lalu Aisyah berkata, “Wahai Rasulullah! 
Sesungguhnya orang-orang apabila melihat mendung berawan tebal 
mereka amat bergembira, berharap akan segera turun hujan. Dan aku 
melihatmu, jika engkau melihatnya, tampak kegelisahan di wajahmu? 
Beliau bersabda, “Wahai Aisyah! Apa yang bisa membuatku tenang, jika 
ternyata mendung itu mengandung adzab? Ada satu kaum yang diadzab 
dengan angin kencang. Dan sungguh ada suatu kaum yang telah melihat 
adzab, lalu mereka berkata, (Inilah awan yang akan menurunkan hujan 
kepada kami) (OS. al-Ahgaf: 24).”21 


—nyaetonga — 
Samad) ala —1YY 
Pi Bab: Tertawa 


- 


Omi it Aa daa ag JG JB 5a GA -YoT 
AI Ea In 5s Op 


252- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Nabi #& bersabda, 'Perjaranglah. 
tertawa, karena dengan banyak tertawa akan mematikan hati.” 2? 


e. Ben Td -, 2 8 5 At 2 ab 
PS IE AS MEA IS GI 33 IA gl HA —Yoy 


251 Albani (189): Shahih. Abdul Bagi: (al-Bukhari: 65 - Kitab at-Tafsir, 46 — Surah al-Ahgaaf, 
2 Bab “Falamma Rauhu 'Aridhan Mutagbila audiyatihim”. Muslim : 9 — Kitab al-Istisga', 
3 — Bab “at-Ta'awwud Inda Ru'yah ar-riih wa al-Ghaim,” hadits 16). 

252 Albani (190): Hasan — ash-Shahihah (506, 930). Abdul Bagi: (at-tirmidzi: 34 — Kitab az- 
Zuhd, 2 — Bab “Man Ittaga al-Mahaarim Fahuwa A'bada an-Nas.” Ibnu Majah: 37 - Kitab 
az-Zuhd, 24 — al-Wara' wa at-Tagwa, hadits 4217). 


164 SW Al-Adabul Mufrad 


Pata s2 2 230. se sa Ne s 
"AE Hai Uonua 2S Ob Cbusali 
253- Dari.Abu Hurairah, dari Nabi &, beliau. bersabda “Kalian jangan 
banyak tertawa, sara Ha tertawa akan mematikan hati.”?58 


abg anda Sin sala yasi, 
Mp KB KN - Is AS Tn 35 Ka 


- 0. DL 


Lek ji an gta jan 


254- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Nabi ££ pernah keluar menghampiri 
sekelompok orang dari shahabat-shahabatnya yang sedang tertawa dan 
berbincang-bincang. Lalu beliau bersabda, “Demi Dzat yang jiwaku berada 
di tangan-Nya, seandainya kalian mengetahui seperti yang aku ketahui, 
niscaya kalian sedikit tertawa dan banyak menangis.” Kemudian beliau 
pulang dan orang-orang itu pun menangis. Lalu Allah 36 menurunkan 
wahyu kepadanya, Wahai Muhammad! Mengapa engkau menjadikan 
hamba-hamba-Ku berputus asa?" Maka Nabi # kembali (menemui para 
shahabat tadi), kemudian bersabda, 'Bergembiralah, berlaku benarlah, 
dan mendekatlah kalian.””?54 


— ang — 
Laman asah cah JAN g el Jai IBI sala NY 


127. Bab: Apabila Menghadap (Menoleh), Maka 
Menghadapkan Semua (Badan dan Wajah) dan Apabila 
Membelakangi, Maka Membelakangkan Semua (Badan 

dar Wajah) 


Tg iba Jap Sun BA JI - 
Sp aa at an JA AAN SA 2 5 sana 


P3 
e 9. 


in ea Ag 


253 Lihat hadits sebelumnya. 
254 Albani (191): Shahih — ash-Shahihah (3193). 


Al-Adabul Mufrad “A2 165 


255- Dari Abu Hurairah bahwa ia pernah satu waktu menceritakan (satu 
hadits) dari Nabi 85, lalu ia berkata (setelahnya), “Yang menceritakannya 
kepadaku adalah orang yang panjang lagi halus kedua bulu pelupuk 
matanya, putih kedua lambungnya, apabila ia menghadap (menoleh), ia 
hadapkan semua (badan dan wajahnya) dan apabila ia membelakangi 
maka ia membelakangkan semua (badan dan wajahnya). Belum ada satu 
mata pun yang pernah melihat sepertinya dan tidak akan pernah melihat 
(yang seperti)nya.” 255 


——tag— 


Cpas ya BA) au IYA 


128. Bab: Orang yang Diminta Musyawarahnya 
Adalah Maa yang Dipercaya 


pt”. 


deg dm la ag 6 ah edean Pata 


ran dee 


daya dn gada HA Sa doa 
Sy dag ala 1 ab ps Katana Naga JM 


AA 2302 


Ea Na in da aa) 5 Menata Ip ra 


J8 Has asi SI Alah dia Me Da de uas lu A 


Pa Nu 


Pn de naa Aa 
S9 un, 9S 23) SA Ar La Suu AP Y 

33 A3 2 yo SU 35 pg Ne 
256- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Nabi #5 damah: bersabda kepada 
Abu al-Haitsam, “Apakah engkau mempunyai pelayan? Ia menjawab, 
Tidak. Beliau bersabda, “Apabila datang tawanan kepada kami, maka 
datangilah kami.' Lalu didatangkan kepada Nabi £5 dua tawanan yang 
tidak ada ketiganya. Maka Abu al-Haitsam pun mendatangi Nabi. Nabi 
25 bersabda, Pilihlah salah satu dari keduanya.' Abu al-Haitsam berkata, 
Wahai Rasulullah, pilihkan untukku.” Nabi 25 bersabda, “Sesungguhnya 
orang yang diminta musyawarahnya adalah orang yang dipercaya, ambil 


- 
. 0 2g 
- 


255 Albani (192): Shahih — ash-Shahihah (3195). 


166 MS Al-Adabul Mufrad 


yang ini, karena aku melihat ia mendirikan shalat, dan sampaikanlah 
pesan kebaikan kepadanya." Istri Abi al-Haitsam berkata, “Engkau tidak 
akan bisa mencapai apa yang disabdakan Nabi #£ kecuali jika engkau 
memerdekakannya.' Abu al-Haitsam berkata, “Kalau begitu ia merdeka. 
Kemudian Nabi #5 bersabda, “Allah tidak mengutus seorang Nabi pun 
dan tidak (mengangkat) seorang khalifah melainkan ia memiliki dua orang 
dekat: Satu teman dekat yang memerintahkannya untuk berbuat baik 
dan melarangnya dari kemungkaran, dan teman dekat yang senantiasa 
merusak dirinya. Dan barangsiapa yang dijaga dari teman dekat yang 
buruk maka ia benar-benar dijaga (oleh Allah).'”?56 


— ang — 


& pgodial) tala —1YA 


129. Bab: Musyawarah 


257 (« 61)- Dari Amrbin Dinar, ia berkata, “Ibnu Abbas pernah membaca: 
"Wa sydwirhum fi fa'dhi al-amr (Dan bermusyawarahlah dengan mereka 
dalam sebagian urusan Aa (AS. Ali Imran: 159).”27 


3. 8 bs 


GH Aa 23) JUAN 3 Je ya yg £ —YON 


0 Aro 0d Reg 

Na Oya yA 5 & (Apa 
258 (- 62)- Dari al-Hasan, ia berkata, “Demi Allah! Tidak ada satu kaum 
pun yang bermusyawarah, melainkan mereka akan dapat menemukan 
jalan keluar yang lebih baik, kemudian ia membaca (firman Allah), “(Yang 


artinya: Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara 
mereka) (OS. asy-Syira: 38).” 28 


—Iutong— 


256 Albani (193): Shahih — ash-Shahihah (1641). Abdul Bagi: (at-Tirmidzi: 34 — Kitab az-Zuhd, 
39 — Bab “Maa Ja-a fii Ma'isyah Ashhab an-Nabi”). 

257 tx 61)- Albani (194): Sanadnya shahih. 

258 (w 62)- Albani (195): Sanadnya shahih. 


Al-Adabul Mufrad #2 167 


di) oa ASI Ga JUS ya pt ala NY 
130. Bab: Dosa bagi Orang yang Memberi Pendapat yang 
Salah kepada Saudaranya 


TE IE Sa EA Io LA IE SEA Area 
uc Pata PE 3 fa 29 na PAT aa Png Oa Hanna X, Paten, 
SP AU LL Apt SJLAAM 33 JI Ga aan GA al IU 


5 - o. ag 2) & o - 

SET OA ap SAR SA Ah WAS AB ab jk 

259- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Nabi & bersabda, “Barangsiapa 

yang membuat kebohongan atas (nama) ku yang tidak pernah aku 

katakan, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya di neraka. 

Barangsiapa yang dimintai pendapat oleh saudaranya yang semuslim lalu 

ia memberikan pendapat yang tidak benar, maka ia benar-benar telah 

mengkhianatinya. Dan barangsiapa yang berfatwa tanpa dalil (hujjah yang 

nyata), maka dosanya dibebankan kepada orang yang memberikan fatwa 
tersebut.””259 


—daong—— 
Cai) Cas tml ab PA 
131. Bab: Saling Mencintai Diantara Manusia 


) G9 E -& Lae a . S9, ap 
SB SUN) IE Ag Ale AN elo GE sb ija AGEN 
PSI 3 ISS SE NYA Yp GAS IS Ed JI 


- Pe 
- 


» LA EA PP TA TA 2 Ona Panen San YA San e Pd 
GS HAN GIS ASI SPT AI Ga UE LARI ASI NA 


260- Dari Abu Hurairah, dari Nabi #£, beliau bersabda, “Demi Dzat 
yang jiwaku berada di tangan-Nya, kalian tidak akan masuk Surga hingga 
kalian masuk agama islam, dan kalian belum dianggap (benar-benar) 
beragama islam hingga kalian saling mencintai. Sebarkanlah salam, maka 


259 Albani (41): Dhaif — awalnya memberi isyarat kepadanya dengan posisi (yaitu dari sabda 
beliau “Man Tagawwala” sampai “Falyatabawwa' Mag'adahu minan Nar.” Lihat Shahih Adab 
al-Mufrad (hal. 114). Abdul Bagi: (Hadits pertama dalam, Ibnu Majah, al-Mugaddimah 42 
— Bab “at-Taghlizhi fii Ta'ammudi al-Kadzibi 'ala Rasulillah,” hadits 34, yang kedua tidak 
terdapat dalam Kutubus Sittah. Dan yang ketiga dalam, Ibnu Majah, Mugaddimah 8 — Bab 
“Tjtinabi ar-Ra'yi wa al-Oiyasi,” hadits 53). 


168 SW Al-Adabul Mufrad 


kalian akan saling mencintai dan jauhilah kebencian, karena ia yang dapat 
mencukur (memusnahkan). Aku tidak mengatakan kepada kalian ia dapat 
mencukur rambut tetapi ia dapat mencukur (memusnahkan) agama.” 


KALA Ate JA GI JB Gi LISA SIS ) 


Ata aa CA 


(...)- Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid, i ia benata, 
“Telah menceritakan kepada kami Anas bin 'Iyadh, dari Ibrahim bin Abu 
Usaid, serupa dengannya.” 


—ta— 


ASN Gala —AYY 
132. Bab: Persatuan 


- 


261- Dari Abdullah bin 'Amr bin al'Ash, dari Nabi Pa beliau bersabda, 
“Sesungguhnya ruh dua orang mukmin itu saling bertemu dalam 
jarak perjalanan sehari, padahal masing-masing tidak saling mengenal 
sebelumnya.” 


SAE Je 3 A3 PIK cr IE AE Ul GP —y1r 


Ayo 


— jail 

260 Albani (197): Hasan Lighairihi — ar-Ta'lig ar-Raghiib (3/226). Abdul Bagi: (Muslim: 1 — 

Kitab al-Iman, 22- Bab “Bayan annahu Laa Yadkhulu al-Jannah Illa al-Mu'minun,” hadits 

93, sampai pada sabdanya, “Afsyus Salam Bainakum” dan yang sesudahnya tidak terdapat 

dalam Kutubus Sittah) Albani memberi ta'lig pada perkataan Abdul Bagi, sampai sabdanya, 

“Afsyuu ... dst” maka dia berkata dalam Kitab Shahih Adab al-Mufrad (hal. 115 — catatan 

kakinya), “Perincian ini adalah benar berbeda dengan yang dilakukan oleh asy-Syarih 

dimana dia berkata, (1/359) dikeluarkan oleh Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah dalam 

al-Adab, lalu dia menyangka bahwa menurut mereka itu sempurna padahal bukan demikian 

. sebagaimana kamu lihat hadits di atasnya dan nanti akan kami sebutkan lafazh-lafazhnya 

dengan no. (751/980) kemudian bahwa peniadaan itu disebutkan di atasnya kalau yang 

dimaksud hadits dari Abu Hurairah, lalu akan diterima jika yang dimaksud secara mutlak — 

ini nyata berbeda- maka ia tertolak, karena hadits itu dikeluarkan oleh at-Tirmidzi, Ahmad 

dan al-Bazzar dari hadits az-Zubair dan Ibnu Zubair dan itu dikeluarkan dalam al-Irwa' 
(3/238), dan ia merupakan syahid bagi hadits at-Turjumah. 

261 Albani (42): Dhaif — adh-dhaifah (1947). Abdul Bagi: Tidak terdapat dalam Kutubus 

Sittah. 


Al-Adabul Mufrad S2 169 


262 (» 63)- Dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Nikmat itu diingkari sedang 
rahim (kekerabatan) diputus, dan kami belum pernah melihat (satu bentuk 
kedekatan) yang serupa dengan kedekatan hati.”262 


MU pare do 


. 
Dera s' “ng & 


LAKI US JB GUI op KE SE NY 


263 (» 64)- Dari “Umair bin Ishag, ia berkata, “Dahulu kami pernah 
berbincang-bincang bahwa hal yang pertama kali diangkat dari manusia 
adalah persatuan.”268 


—Iang — 


CI al ab -AYY 
133. Bab: Bercanda 


Jeda de Jo PB Ou gi gal jp hat 
J6 AA Ope Ia) kau Ju de Ska ai jak 


4 P 1 sa 

“Kan Il IS 3 Bana aj lb an Ja ya IR S5 yA 

PA MOeai ale er 
264- Dari Anas bin bin Malik, ia berkata, “Nabi & pernah mengunjungi 
sebagian istrinya dan bersama mereka ada Ummu Sulaim. Lalu Nabi 
3£ bersabda, Wahai Anjasyah! (Mantan budak Nabi #£ pemilik suara 
yang indah pada saat menuntun kendaraan) perlahanlah (biasanya 
disaat menuntun unta Anjasyah bersenandung ria (bernyanyi)).” Maka 
Rasulullah memerintahkan Anjasyah untuk merendahkan suaranya, agar 
senandungnya itu tidak memiliki pengaruh dihati para wanita. Lantaran 
para wanita (sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Gayyim dalam 
Ighatsatul Lahfaan 1/370) cepat sekali menerima respon suara. Jika suara 
tersebut berupa nyanyian, maka pengaruhnya dari dua sisi, pertama 
karena suaranya, kedua karena makna yang tersirat di dalamnya. 
Karena itulah Nabi #5 bersabda kepada Anjasyah, 'Perlahanlah, (sebab 
bawaanmu adalah gelas-gelas kaca”) sebab bawaanmu adalah gelas- 
gelas kaca (maksudnya kaum wanita)” Abu @ilabah berkata, “Nabi 


262 (w 63)- Albani (198): Sanadnya shahih. 
263 (& 64)- Albani (42): Sanadnya dhaif. Umair kuat sedangkan di dalamnya terdapat al-Oasim 
bin Malik dan dia lemah. 


170 S5 Al-Adabul Mufrad 


#£ mengucapkan satu perkataan yang apabila diucapkan oleh sebagian 
kalian niscaya kalian akan mencela ungkapan beliau, 'Bawaanmu adalah 
gelas-gelas kaca.”?8 


JAS BJB MEA MLM IU NJU 5a Pi SA —YNe 
| CY 


265- Dari Abu Hurairah, Eka (para shahabat) berkata, «Wahai 
Rasulullah! Sesungguhnya engkau mencandai kami!” Beliau bersabda, “Ya, 
tetapi aku tidak mengatakan (ketika bercanda), kecuali yang benar.'”?65 


dp Ha da EA IE AAE y KAN 
Je 2 ISS Era sis Lha « Ca OK 


266 (» 65)- Dari Bakr bin Abdullah, ia bekata “Adalah para shahabat 
Nabi # pernah saling melempar dengan semangka, padahal mereka 
hakikatnya adalah para tokoh.”?66 


. 


B1 Ia Ip Ho KMS EL KL NP —YUV 
BUS Ia PIA MS Ja MIC MA da, da 
SEA tep ak Ja da alan Ja gp db 


267- Dari Ibnu Abu Mulaikah, ia berkata, “Aisyah pernah bercanda di 
sisi Rasulullah #£, lalu ibu Aisyah berkata, Wahai Rasulullah! Sebagian 
candaan di kampung ini berasal dari Kinanah' Nabi #5 bersabda, 
“Bahkan, ah candaan kami berasal dari kampung ini.'”?5! 


dn da Jo ga AI Ate JM pa —Y YA 


KA 3 AI IG di Aoa ja ls UI Aan 


. 


Sp Sai Ja die dB Sl An den Jai et 


264 Albani (199): Shahih- ash-Shahihah dibagian hadits (6059). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 78 
— Kitab al-Adab, 90 — Bab “Maa yajuuzu min asy-Syi'r wa ar-Rajz wa al-Huda." Muslim: 43 
-Kitab al-Fadhaail, 18 — Bab “Min rahmah an-Nabi linnisa',” hadits 71). 

265 Albani (200): Shahih — Takhrij al-Misykaah (4885). Abdul Bagi: (at-Tirmidzi: 25 -Kitab 
al-Birr wa ash-Shilah, 57 — Bab “Maa ja-a fii al-Mazaah.” 

1266 (w 65)- Albani (201): Shahih — ash-Shahihah (435). 

267 Albani: Dhaif - tidak terdapat dalam Kutubus Sittah. 


Al-Adabul Mufrad A2 171 


268- Dari Anas bin Malik, ia berkata, “Seorang laki-laki datang menemui 
Nabi #5, ia meminta kendaraan. Beliau bersabda, 'Aku akan membawamu 
di atas anak unta.' Lalu ia berkata, 'Apa yang dapat aku perbuat terhadap 
anak unta? Beliau bersabda, “Bukankah dari setiap yang dilahirkan unta 
itu namanya anak unta?”2s8 


—tang — 


Ketat 0 Cal ta 
134. Bab: Bercanda Bersama Anak Kecil 


WA lg ale MI lo LN OS OS MIL It na 
i : BA Aa Sedan deng Pi Ia aa 
Tall Jd Ui UU mo Seda 

269- (Dari) Anas bin Malik, ia berkata, “Adalah Nabi P3 berbaur bersama 
kami sampai-sampai ia bertanya kepada adikku (tentang burungnya 


yang mati), “Wahai Abu Umair! Apa yang diperbuat oleh Nughair (burung 
kecil)?””269 


- (3 » an 8. AN Na An 
Ja SA Ag AR EA AS LAN ASN Sa al ANN 
2 PI 


aa TN ANA 021 Te OLI. #h Ni ana AN 

EP SE 3 MA AS MA Kan Bags Ph Ha 
270- Dari Abu Hurairah, (ia berkata), “Nabi & pernah memegang 
tangan al-Hasan -atau al-Husain- #5, kemudian beliau meletakkan kedua 
telapaknya (yaitu telapak kaki al-Hasan atau al-Husain) di atas kedua 
telapak kaki beliau, kemudian bersabda, Naiklah!” 


—Iang— 


HS Cw taly —1YO 
1355. Bab: Berakhlak Mulia 


Ha UE A5 SEN ls GA PW AE TANYA 


268 Albani (202): Shahih — al-Misykaah (4886). Abdul Bagi: (Abu Daud: 40 — Kitab al-Adab, 
84 — Bab “Maa ja-a fi al-Mazaah.” At-Tirmidzi : 25 - Kitab al-Birr wa ash-Shilah, 57 — Bab 
“Maa ja-a fii al-Mizaah.” 

269 Albani (203): Shahih — al-Misykaah (4886). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 78 - Kitab al-Adab, 
18- Bab “al-Imbisaath ila an-Naas.” Muslim: 38 - Kitab al-Adab, 5-Bab “Istihbaab tahnika 
al-Mauluud,” hadits 30). 2 


172 SW Al-Adabul Mufrad 


4 28 PEN ana 4 “8g Na e 
270m- Dari Abu ad-Darda', dari Nabi $&£, beliau bersabda, “Tidak 


ada sesuatu pun yang paling berat ditimbangan melebihi akhlak yang 
mulia.”20 


- 


da da jo K3 JB YA gp aa GA - —1YVA 
SIR Kent See Ji SS ERA Ym 


271- Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, “Rasulullah & bukan orang yang 
keji dan bukan pula orang yang sengaja berbuat keji.” Beliau bersabda, 
“Sesungguhnya diantara orang terbaik kalian adalah orang yang terbaik 
alang diantara kalian.”71 


2 Ja gaga Ban gpahap ab jaka ga SYVY 
MAA GUA FS 2 tea dya dls da 
J8 LA Ipe3 GA ABI B6 Ns in Has Pen 


272- Dari 'Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa ia 
pernah mendengar Nabi #5 bersabda, “Maukah aku kabarkan kepada 
kalian tentang orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat 
duduknya kepadaku pada Hari Kiamat?” Maka para shahabat pun diam. 
Nabi mengulanginya sebanyak dua atau tiga kali. Mereka menjawab, 
“Mau, ya Rasulullah!” Beliau bersabda, “Dia adalah yang paling baik 
si bsa ae 


SES aa 3 


273- Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah $£ bersabda, HS eamasuknya 
aku diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik.”? 


Ca 


270 (m) Albani (204): Shahih — ash-Shahihah (876). 

211 Albani (205): Shahih — ash-Shahihah (286). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 78 — Kitab al-Adab, 
39 — Bab “Husn al-Khulg wa as-Sakha' wa maa yukrahu min al-Bukhl.” Muslim 43 - Kitab 
al-Fadhaail, 16-Bab “Katsrah hayaihi shalllahi alaihi wa saalam,” hadits 68). 

272 Albani (206): Shahih — ash-Shahihah (792). 

273 Albani (207): Shahih — ash-Shahihah (45). 


Al-Adabul Mufrad A2 173 


Sada Lu He gi NE ya) LAI GE —NVE 
Las 5p OK Bu NY dia oa da da 


Ya an de dada au, Ra ya SR OS 


. 
La. PP Lal si 


KN ana ga 23 JA OA 


274- Dari Aisyah t&6, bahwasanya ia serak berkata, “Tidak pernah 
Rasulullah #£ diberi pilihan diantara dua perkara, kecuali beliau memilih 
yang paling mudah dari keduanya selama itu bukan dosa. Maka apabila 
itu dosa, maka beliau adalah manusia yang paling jauh dari dosa. Dan 
Rasulullah #£ tidak pernah membalas dendam untuk dirinya, kecuali jika 
kehormatan Allah dilecehkan maka beliau menuntut balas untuk Allah 


das.» 
Ha SEE RI 3 EA) JGA x 3£ —1Ve 


. 


Vla VA AI ga SEA asa ra 
Aa ar apa Sa SN) SAY aa 
PI JP dp Sh MSG ON Jah SAK Sat 
0 Aga Sa, 


275 (s 66)- Dari Abdullah, ia berkata, “Sesungguhnya Allah Ta? ala telah 
membagi-bagikan akhlak diantara kalian sebagaimana halnya ia telah 
membagi-bagikan beragam rezeki diantara kalian. Dan sesungguhnya 
Allah Ta'ala memberikan harta kepada orang yang Dia cintai dan yang 
Dia tidak cintai, namun Dia tidak memberi iman kecuali kepada orang 
yang Dia cintai. Maka barangsiapa yang merasa kikir dengan harta untuk 
ia infakkan, merasa takut dari musuh untuk ia perangi, dan merasa sulit 
bangun malam (untuk beribadah), maka hendaklah ia memperbanyak 
ucapan La iliha illallah, Subhinallah, al-Hamdulillah, dan Allahu 
akbar.” 5 


an 
LA 


AN OA 


. 


—yaLn— 


214 Alani (208): Shahih — Mukhtashar asy-Syamaail (300). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 61- 
Kitab al-Manaagib, 23- Bab “Shifah an-Nabi #5.” Muslim: 43-Kitab al-Fadhaail, 20 -Bab 
“Mubaa'adatihi $£ lil atsam,” hadits 77). 

275 (u 66)- Albani (209): Shahih mauguf dalam hukum marfu' — ash-Shahihah (2714). 


174 SS Al-Adabul Mufrad 


Kadal) 5 gta Kala NY 
136. ca Kemurahan Hati 


Is AA J J6 Ag ale 3 Ja Ag HA ANN 
Na £ AS 3 PAS 

276- Dari Abu Hurairah, dari Nabi 85, beliau bersabda, “Bukanlah kaya 

itu lantaran kala harta, ag tetapi kaya itu adalah Sos jiwa.” 6 


- 


Sepa SN aa do mobu 
Ea 


277- Dari Anas, ia berkata, “Aku telah melayani Nabi 85 selama sepuluh 
tahun, beliau tidak pernah sekalipun berkata “Uf' kepadaku, tidak pernah 
berkomentar terhadap sesuatu yang tidak aku kerjakan, “Mengapa kamu 
tidak melakukannya, dan juga tidak terhadap sesuatu yang aku kerjakan, 
"Mengapa kamu Benokan 


355 nga dea Ja AO JA to yA IVA 


PA PAN WA A3 .axis 3S H4 en 238 y) 3 it Y 


Ar AI SE 5 jani Pt e LS Jl LA is uga 

. aa s1 5 g 2 Rn 
278- Anas bin Malik berkata, “Nabi 4 ddalah s5sok yang penyayang, 
dimana tidak ada seorang pun yang mendatanginya kecuali ia 
memberikan janji kepadanya, dan beliau menepati janjinya jika telah 
ada padanya. Pernah suatu saat ketika igamah telah dikumandangkan, 
seorang Arab dusun mendatanginya lantas menarik baju beliau, seraya 
berkata, “Sesungguhnya masih ada sedikit keperluanku yang tersisa dan 


2176 Albani (210): Shahih — Takhrij al-Misykaah (16). Abdul bagi: (al-Bukhari: 81- Kitab ar- 
Rigaag, 15-Bab “al-Ghina ghina an-Nafs.” Muslim: 12-Kitab az-Zakaah, 40-Bab “Laisa al- 
Ghina 'an katsrah al-'Ardh,” hadits 120). 

271 Albani (211): Shahih- Mukhtshar asy-Syamaail (296). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 78 -Kitab 
al-Adab, 39-Bab “Husn al-Khulg wa as-Sakha' wa maa yukarh min al-Bukhl.” Muslim: 43- 
Kitab al-Fadhaail, 13-Bab “Kaana Rasulullah $ ahsan an-Nas khulugan,” hadits 51). 


Al-Adabul Mufrad SA 175 


aku khawatir melupakannya.” Lalu Rasulullah pun berdiri (berbincang- 
bincang) bersamanya hingga ia menyelesaikan hajatnya. Kemudian 
beliau kembali lalu memulai shalat.”?8 


NB ES A5) de IS II AU IG pt Ig —yva 
279- Dari Jabir, ia berkata, “Tidaklah pernah Nabi #& dimintai sesuatu, 
lalu beliau berkata, “Tidak.'”?? 


LIL Ja sa AA Sit) UG :JG AN HB KE NAN 


oa S 25 as One LA Wi Se Ka Na 
B3 an Y LSG pa Uh, Ah ee EN IS 


sea 
280 (- 67)- Dari Abdullah bin az-Zubair, ia berkata, “Aku tidak pernah 
melihat dua perempuan yang lebih pemurah daripada Aisyah dan Asm3'. 
Kemurahan mereka berbeda satu sama lain: Adapun Aisyah, beliau punya 
kebiasaan mengumpulkan sesuatu, hingga ketika terkumpul di sisinya, 
beliau baru membagikannya. Sedang Asma' tidak pernah menahan 
sesuatupun untuk esok hari.” 


—Lutom—— 


Had ta AN 
maa Bab: Kikir dan Tamak 


4 oa. 


ai nana Jai S5 WA PA YAN 
LAN IG JA AI Hk Oh AN Yaa PG 

dat X5 H5 S SY 
281- Dari Abu Hurairah, ia benkaka “Rasulullah - bersabda “Tidak 


akan pernah berkumpul debu fi sabilillah dengan asap neraka Jahannam 
dalam perut seorang hamba (muslim). Dan tidak akan pernah berkumpul 


278 Albani (21): Hasan —ash-Shahihah (2094). 

279 Albani (213): Shahih — Mukhtashar asy-Syamaail (302). Abdul Bagi: (al-Bukhari:78-Kitab 
al-Adab, 39- Bab “Husn al-Khulg wa as-Saha wa maa yukrahu min al-Bukhl.” Muslim: 43- 
Kitab al-Fadhaail, 14-Bab “Maa suila Rasulallahu # syai-an gath fagaala laa,” hadits 56). 

280 (& 67)- Albani (214): Sanadnya shahih. 


176 SW Al-Adabul Mufrad 


sifat kikir (asy-Syuhhu adalah bakhil yang ditambah dengan sifat tamak) 
dan iman di hati “arang hamba (muslim).”21 


JA Ha KI oa “ Nan Y OES 
282- Dari Abu Sa'id al-Khudri, dari Nabi #, beliau bersabda, “Dua 


perkara yang tidak akan berkumpul pada diri orang Mukmin yaitu bakhil 
dan akhlak yang buruk.” 


NE WS Bia ale LAS JG Ak gi BAE JA YAY 


oa BA diah aa 3 SI AI maa Ia KE 
y Sp de Ne en Ju SB 8535 JB NE taka 


PP d3 UN) Ma Pa di Obat 


Kb PUS PER P s pAS BA ga 

Akan Pnb lah By LS Sa 
283 (» 68)- Dari Abdullah bin Rabi'ah, ia berkata, “Kami pernah duduk- 
duduk di sisi Abdullah -lalu mereka menyebutkan tentang seseorang 
berikut dengan akhlaknya- lantas Abdullah bertanya, “Apa pendapat 
kalian, jika sekiranya kalian memotong lehernya, apakah kalian mampu 
mengembalikannya? Mereka menjawab, Tidak.' Abdullah berkata, “Lalu 
bagaimana dengan tangannya? Mereka menjawab, “Tidak. Abdullah 
kembali bertanya, “Bagaimana dengan kakinya?” Mereka menjawab, 
“Tidak.” Abdullah berkata, “Maka sesungguhnya kalian tidak akan 
mampu mengubah akhlaknya sebelum kalian mengubah ciptaan-Nya. 
Sesungguhnya nuthfah (Yaitu air mani yang terpancar dari laki-laki dan 
perempuan dan bertemu ketika terjadi jima') itu menetap di rahim selama 
empat puluh malam, kemudian berubah menjadi darah. Kemudian 
menjadi mudhghah (sepotong daging kecil yang belum memiliki bentuk), 
kemudian Allah mengutus malaikat, lalu ia menulis rezekinya, Ae Oaknya. 
sengsara atau bahagianya.'”?8 


281 Albani: (an-Nasa'is 25-Kitab al-Jihaad, 8-Bab “Fadhl min “amal fii sabilillahi “ala gadamihi.” 
Ibnu Majah: 24 — Kitab al-Jihaad, 9 -Bab “al-Khuruj fii an-Nafiir,” hadits 2774). 

283 (x- 68)- Albani (216): Sanadnya hasan, mauguf, tetapi sabdanya “Inna an-Nuthfah ... dst.” 
Hukumnya marfu' dan shahih ke-marfu'annya- al-Irwa' (2143). 


Al-Adabul Mufrad & 177 


Pagi III GIA Cjaa ala —NYA 
138. Bab: #emkhlak Mulia Apabila Mereka Faham 


ML ee an. 


JSI PENA Gee 2 Bh 


284- Dari Abu Hurairah, ia berkaini “Rasulullah P2 berabah. (EA 
guhnya seseorang yang akhlaknya baik, bisa mengejar derajat orang yang 
giyamullail.”?8 


4 - A PJ - 

Sam UNA GS Iga pe Ui “da AU YAs 
AS BI ESA 

285- (Dari) Abu Hurairah berkata, “Aku pernah mendengar Abu al- 

@asim bersabda, “Sebaik-baik keislaman seseorang diantara kalian adalah 


yang paling baik akhlaknya diantara kalian apabila mereka faham (yaitu 
memahami ilmu agama dengan pemahaman yang mendalam).””?85 


Y, (3 2 Aa (Ps ai BU 2 VIBE — —YAY 
ben pas 


286 (»- 69)- (Dari) Tsabit bin Ubaid, ia berkata, “Aku tidak pernah 
melihat seorang pun yang lebih mulia jika duduk bersama kaumnya, dan 
juga tidak ada yang lebih ceria di dalam rumahnya daripada Zaid bin 
Tsabit.”286 

Rn 84 
OGY Ii 


. 


Tag dan Ja 4 ja JB YA Gl yg -YAV 

Praja TA Je NS 2 & S tara 
287- Dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Nabi & pernah ditanya tentang 
agama apakah yang paling dicintai oleh Allah 4E5?” Beliau bersabda, “AI- 
Hanifiyah as-Samhah (yang mudah dan yang lurus).”?8 


284 Albani (217): Shahih — ash-Shahihah (794, 195). Abdul Bagi: (Hadits Aisyah ini terdapat 
dalam Sunan Abu Daud: 40- Kitab al-Adah, 7 — Bab “Fii husn al-Khulug”). i 

285 Albani (218): Shahih — ash-Shahihah (1846). 

286 (» 69)- Albani (219): Sanadnya shahih. 

287 Albani (220): Hasan Lighairihi — ash-Shahihah (881). 


178 SW Al-Adabul Mufrad 


GA 36 HEMAN Joe SI BJB sjS oi AI AE SE YAN 


8 9 Brg £ 0 Pa 3 3 anda La Tg - ni Pr “0. ba 
Tim Lyhm Jae aa LEG ae e 


288 (- 70)- Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, “Ada empat Sean. 
yang apabila keempatnya ada padamu, maka tidak merugikanmu dari 
apa yang tidak dari dunia, yaitu: Akhlak yang baik, tidak serakah dalam 
makanan, benar dalam berbicara, dan menjaga amanat.”288 


TE NN NY Ang na ga Je Ipa bh —YAA 
Pa 3, La SEA J6 deh Ayang A8 JG 3 Wi Jaa 


Pa) knee Al SE TAI Jan Ce 
289- (Dari) Abu Pe ah berkata, “Nabi #£ Berhak bersabda, “Tahukah 
kalian (amalan) apa yang paling banyak menjerumuskan (manusia) ke 
dalam Neraka?” Mereka menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih 
mengetahui.” Nabi bersabda, “Dua lobang, yaitu: kemaluan dan mulut. 
Dan amalan apakah yang paling banyak memasukkan (manusia) ke dalam 
sela Yaitu tagwa kepada Allah dan akhlak yang baik.'”?89 


38 - - 


S3 Jas akan san 6 1G SAN AGYA 
Tu aa X Sa jas dls atasi Aa KP 
255 Tu Je JB et ih AL 9463 SSL 
sean Kendali Ga2 Tahi GEA Ing ga ah Dj 
DA jl Hi 


Geli aa ka Ma 
AG dong JAM Ga at Ai Jb CG ja) d jin HS Aa 


: “3 A3 Hm 3 ANA La Ja AN 
290 (- 71)- Dari Uma ad-Darda', ia berkata, “Pernah pada suatu malam 


288 (» 70)- Albani (221): Shahih mauguf dan marfu'nya shahih — ash-Shahihah (733). 
289 Albani (222): Hasan — Takhrij at-Targhib' (3/256). Abdul Bagi: (Ibnu Majah: 37 — Kitab 
az-Zuhd, 29 — Bab “Dzikr adz-Dzunuub,” hadits 4246). 


Al-Adabul Mufrad “#8 179 


Abu ad-Darda' bangun untuk menunaikan shalat (malam), kemudian ia 
menangis seraya berdoa, Ya Allah, Engkau telah memperindah bentuk 
Ciptaan-Mu maka perindahlah akhlakku,” hingga shubuh hari. Lalu aku 
berkata, Wahai Abu ad-Darda'! Mengapa doamu sepanjang malam 
hanya mengenai budi pekerti saja?" Abu ad-Darda' berkata, Wahai Ummu 
ad-Darda'! Sesungguhnya seorang hamba yang muslim itu senantiasa 
memperbagus akhlaknya sehingga kebaikan akhlaknya memasukkannya 
ke dalam Surga. Dan ia senantiasa memperburuk akhlaknya hingga 
keburukan akhlaknya menjerumuskannya ke dalam Neraka. Hamba 
yang muslim akan diampuni dosanya sekalipun ia sedang tidur. Lalu aku 
berkata,” Wahai Abu ad-Darda', bagaimana ia bisa diampuni sedang ia 
ada dalam tidurnya? Ia menjawab, “Salah seorang saudaranya bangun 
di malam hari kemudian ia shalat tahajjud lalu berdoa kepada Allah J6 
dan doanya pun dikabulkan. Kemudian ia mendoakan saudaranya dan 
doa itu Lan dikabulkan.””290 


dn daa Ja ain IE Uji BA JA YA 
OA GAN ESA GA Uh Ga JA AA ca 
PA Ap OS ea GBI An J5 UI uga 
AA PAKAN er Mena Kya 
J6 Keras & KAA Kay lg 3 Mi Ae 
NE PELAN AN KN 


N 


UI La en BAU daa VA UANG “dy 
PS GE J8 Susi gadi 


291- Dari Usamah bin Syarik, ia berkata, ' 'Dahulu aku pernah berada di 
sisi Nabi 3 lalu berdatanganlah orang-orang Arab dusun (kepadanya). 
(Di majelis) banyak orang-orang yang datang dari berbagai penjuru. 
Semua orang diam, tidak ada yang berbicara selain mereka (orang- 
orang Arab dusun). Mereka bertanya, Wahai Rasulullah! Apakah dosa 
bagi kami pada perbuatan seperti ini dan itu? Mengenai perkara-perkara 
yang biasa dilakukan oleh manusia yang tiada mengandung dosa.' 


290 (w 71)- Albani (46): Sanadnya dhaif, karena dhaifnya Syahr, tetapi do'a mengenai akhlak 
yang baik adalah shahih — al-Irwa' (74). 


130 SW Al-Adabul Mufrad 


Beliau menjawab, “Wahai hamba-hamba Allah, Allah telah meletakkan 
(mengangkat)dosa tentang itu, kecuali seseorang yang memfitnah orang 
lain secara zhalim, maka yang demikian itu adalah dosa dan kebinasaan. 
Mereka kembali bertanya, 'Apakah kami boleh berobat?' Beliau bersabda, 
“Ya, wahai hamba Allah! Berobatlah kalian, karena sesungguhnya Allah 
S5 tidak menurunkan penyakit melainkan Allah menurunkan penyembuh 
untuknya, kecuali satu penyakit. Mereka bertanya, “Sakit apakah itu, 
wahai Rasulullah? Beliau bersabda, Penyakit tua (kematian).' Mereka 
bertanya, Wahai Rasulullah! Apakah yang terbaik yang dianugerahkan 
kepada manusia? Beliau bersabda, “Akhlak yang baik.”21 


1 
w 


2 Baba buat ana Hanan ra 


9. 


SA) 3 Jp Ai ip Sd JA Gn : 


3 (33 rai 6 TA Ah ale Ne & 35 ds ak 

Aa ah u JA cas ata Papa A 2 AM ipa 
292- Dari “Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, bahwa ibnu Abbas 
pernah berkata, “Rasulullah $$ adalah manusia paling dermawan dengan 
kebaikan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadhan ketika 
Jibril $x&&I menemuinya. Dan adalah Jibril menemui Rasulullah #£ tiap 
malam di bulan Ramadhan. Nabi # menyimakkan al-Gur an kepadanya. 
Apabila Jibril menemuinya, maka Rasulullah #8 adalah sosok yang paling 
Sana dengan kebaikan melebihi angin yang bertiup.”??? 


LL. y 


an Ipa Je J8 GAN » yaa Sd - —YAY 
TI WA g din ab SU 2 ia Ia He nara 


nat 


Panen Si Sule pk 3G Ina SS) JAN BL SI 1S 


.20- 2... Leo 


HER AAS Ta Jia GAN GAS Ina SA JG mandi 


291 Albani (223): Shahih — Takhrij at-Targhib (3/259), Ghayaah al-Maraam' (292). Abdul Bagi: 
(Ibnu majah: 31 — Kitab ath-Thib, 1 — Bab “Maa anzala daa illa anzala lahu syifaa',” hadits 
3436). 

292 Albani (224): Shahih — al-Irwa' (888). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 1 — Kitab “Bada-a al- 
khulg,” 5 Bab “Haddatsana 'abddan,” Muslim: 43 — Kitab al-Fadhaail, 12 — Bab “Kaana 
an-Nabi $$ ajwad an-Nas,” hadits 50). 


Al-Adabul Mufrad HA 181 


293- Dari Abu Mas'ud al-Anshari, ia berkata, “Rasulullah 3£ bersabda, 
“Seorang lelaki dari umat sebelum kalian menghadapi penghitungan amal 
perbuatan, lalu tidak didapati satu amal kebajikan pun miliknya, kecuali 
bahwa ia biasa berinteraksi dengan orang-orang, sedang ia seorang yang 
berada dalam kelapangan. Maka diperintahkannya para pembantunya 
untuk memaafkan (membebaskan hutang) orang yang kesulitan. Allah 3 
berfirman: "Kami lebih berhak berbuat begitu dari dia, maka ampunilah 
dia!”293 


Lis Gia EA la AI JL GA SANA 
GA Jak ulu Jb SA 2S AN j3 JG ED Jak, 
SA 2 6 J6 


294- Dari Abu Hurairah, “Rasulullah $& pernah ditanya, “(Amalan) 
apakah yang paling banyak memasukkan (manusia) ke dalam Surga? 
Beliau menjawab, “Tagwa kepada Allah dan akhlak yang baik.' Ia berkata, 
(Amalan) apakah yang paling banyak menjerumuskan (manusia) 
ke dalam Neraka? Beliau menjawab, “Dua lobang, yaitu: mulut dan 
sasa Vida 


» 


3 " A Ie Jaa 1 Ga - BAL op AP 2 NA 


- 


dn ge ua NG GI GAS an) je (IN Da 
SA ea laa 5 $$ 


295- Dari Nawwas bin Sam' an al-Anshari, bahwasanya ia pernah bertanya 
kepada Rasulullah # tentang kebajikan dan dosa? Beliau bersabda, 
“Kebajikan itu adalah akhlak yang baik sedang dosa itu adalah hal yang 
mengusik jiwamu dan engkau tidak suka jika orang lain melihatnya.” 


—utomd— 


293 Albani (225): Shahih. Abdul Bagi: (Muslim: 22 — Kitab al-Musaagaah, hadits 30). 

294 Periksa hadits (222). 

295 Albani (226): Shahih —at-Ta'lig ar-Raghiid (3/256). Abdul Bagi: (Muslim: 45 — Kitab al-Birr 
wa ash-Shilah wa al-Adab, hadits 14, 15). 


182 SW Al-Adabul Mufrad 


Jaa ca YA 
139. Bab: Pelit 


PN da dai Ja dna SE IG as — —Y4A1 
225 


Bad puas It Abd ja 3g Kai kia 
KAI Gp Ie ara 


Ae Siah GE Up 383 ata "3 25 H3 pas bk 


296- (Dari) Jabir, ia berkata, “Rasulullah & bersabda, “Siapakah sayyid 
(tuan) kalian, wahai Bani Salamah?” Kami menjawab, Juddu bin @ais, 
hanya saja kami menganggapnya kikir' Beliau bersabda, “Penyakit 
apakah yang lebih berbahaya daripada kekikiran? Justru sayyid kalian 
adalah 'Amr bin al-Jamah.'”25 

Dan adalah Amr bin al-Jamih (amat menentang) perbuatan orang- 
orang menyembah patung di masa Jahiliyyah. Ia juga yang'mengadakan 
walimah jika Rasulullah $$ menikah. 


Ne —YAV 
Ip da Eka ea AP aa sp JK 


He dag dada Ja Jas 3) Ta d 3 aa de 


0. 


3) Da) & 383 dya 5) JI Ka 365 S5 5 Hi 


297- Dari Abdul Malik bin “Umair, ia berkata: Telah Kobe tpran kesana 
kami Warrad sekretaris al-Mughirah, ia berkata: Mu'awiyah pernah 
menulis surat kepada al-Mughirah bin Syu'bah (yang berbunyi), “Tuliskan 
untukku sesuatu yang pernah engkau dengar dari Rasulullah #£.” Maka 
al-Mughirah pun menuliskan surat kepadanya, “Sesungguhnya Rasulullah 
$£ melarang banyak bicara, menyia-nyiakan harta, banyak bertanya, 


296 Albani (227): Shahih — ar-Raudh an-Nadhiir (484). 


Al-Adabul Mufrad ““# 183 


(prilaku) menahan dan meminta, mendurhakai ibu, dan mengubur anak- 
anak perempuan dalam keadaan uu 5 


.. 8 


It ban pd dea Ia ga jet UNAS YAA 


298- (Dari) Jabir, ia berkata, “Tidaklah pernah Nabi $£ dimintai sesuatu, 
lalu beliau berkata, “Tidak.” . 


2 


Hikati » jai ulluat Jali cal Ah 
140. Bab: Marta yang Baik bagi Orang yang Shalih 


JA Bg den Ia AI JB AT gi yA —Y44 
Da Cp ai Ea AA 3 YAA 
dai ot IE NS JAR Si CE ad 


Ja | MI US IS GL 
Mes Tale 5 ed Lobi ado HA) 


299- (Dari) Amr bin al- “Ash berita “Nabi PA pernah mengutus 
(seseorang) kepadaku, lalu beliau memerintahkanku untuk mengambil 
baju-baju dan pedangku kemudian menghadap kepadanya. Maka aku pun 
melaksanakannya. Kemudian aku mendatanginya dan beliau ketika itu 
sedang berwudhu'. Beliau memandangku lalu menundukkan kepalanya 
dan berkata, Wahai Amr, sesungguhnya aku ingin mengutusmu bersama 
para tentara, lalu Allah memberikan harta ghanimah (rampasan perang) 
kepadamu, dan aku benar-benar senang engkau memiliki harta yang 
baik. Aku berkata, “Aku tidak masuk Islam lantaran senang terhadap 
harta, tetapi aku masuk Islam tidak lain lantaran senang dengan Islam, 
hingga aku dapat bersama Rasulullah 85.” Beliau bersabda, “Wahai Amr! 
Senikmat-nikmat harta yang baik adalah milik orang yang shalih.”?9 


—uoma—— 


299 Albani (229): Shahih - al-Misykaah (3756 — Tahaig kedua). 


184 SW Al-Adabul Mufrad 


da yan (ialah Gerua ya taka — 4 


141. Bab: Orang yang di Pagi Harinya Merasa Aman 
Hidupnya ' 


BPA AA GAN gai yi Ma oi KL ras 
in mb PB daa gp GA Kasal 3 JG Ah ala Ai is 
BA T Iga IS ag pa 


300- Dari Salamah bin “Ubaidillah bin Mihshan al-Anshari, dari bapaknya 
dari Nabi #5, beliau bersabda, “Barangsiapa yang di pagi harinya merasa 
aman hidupnya, sehat badannya, mempunyai makanan di harinya, maka 
seolah-olah telah diberikan dunia baginya.” “& 


—ntome— 
va enda ta NY 
142. Bab: Berjiwa Baik 


pg 
0 


HA SA NA SIN GA Edi Mas HM |) 


- 


Hp diah pel SA Bay Ja 5 
der ju Ne Pe EN NIP" LE la PN Ga aa 
Ka hn ka dai dn aa SA 

Ga MEN Cb AI Ga 3 TA GAN, | PN Aa 


Ta) 
301- (Dari) Mu'adz bin Abdullah bin Khubaib al-Juhani menceritakan 
dari bapaknya, dari pamannya, bahwa Rasulullah $ pernah keluar 
menemui para shahabat sedangkan bekas mandi (masih tampak) pada 
diri beliau dan beliau tampak ceria, kami menduga bahwa beliau telah 
mengumpuli istrinya. Kami berkata, “Wahai Rasulullah! Kami melihatmu 


300 Albani (230): Hasan — ash-Shahihah (2318). Abdul Bagi: (at-Tirmidzi, 34 — Kitab az-Zuhd, 
34 — Bab “Haddatsana Amru bin Malik.” Ibnu Majah: 37 — Kitab az-Zuhd, 9 - Bab “al- 
@ana'ah,” hadits 4141). 


Al-Adabul Mufrad A2 185 


tampak ceria.” Beliau bersabda, “Tentu, dan segala puji bagi Allah.” 
Kemudian disebutkan tentang kekayaan (di sisi beliau), beliau bersabda, 
“Tidak mengapa kakayaan bagi orang yang bertakwa: namun kesehatan 
itu lebih baik bagi orang yang bertakwa daripada kekayaan, dan keceriaan 
(berjiwa baik) adalah bagian dari nikmat.” 1 


DN Ip JL HA BAN OIL gp uli gp PN 
JAS Ap akh Gal IN IE GG op das de 
Sa aka RRI 


302- Dari an-Nawwas bin Sam'an al-Anshari, bahwasanya ia pernah 
bertanya kepada Rasulullah 8£ tentang kebajikan dan dosa. Beliau 
bersabda, “Kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu 
adalah hal yang mengusik jiwamu dan engkau tidak suka jika orang lain 
melihatnya.” 02 


AA day db Ja ya ag IE ad pare .Y 
DU Gbu 3 S5 an) Jai (3) 5, aa ah Ad Ta 
5 ga Si Mega TA S1 HE oya J3 3 

Ta pp Lani ena Ji 2 sea 


303- Dari Anas, ia berkata, “Nabi #5 adalah orang yang Tgn baik, 
paling dermawan, dan paling pemberani. Pernah pada suatu malam 
penduduk Madinah dikejutkan oleh suara yang sangat dasyhat, lalu 
orang-orang keluar menuju ke arah datangnya suara tersebut. Kemudian 
Nabi 35 menemui mereka -dimana beliau telah mendahului orang-orang 
pergi ke tempat datangnya suara itu- seraya berkata, “Kalian tidak perlu 
takut, kalian tidak perlu takut. Dan beliau pada waktu itu berada di atas 
kuda milik Abu Thalhah, tidak ada lampu padanya, dan di lehernya 
terkalung sebuah pedang.” Anas berkata, “Sungguh aku mendapatkan 
kuda tersebut cepat larinya atau kuda itu benar-benar cepat larinya.” 88 


301 Albani (231): Shahih — ash-Shahihah: (174). Abdul Bagi: (Ibnu Majah: 12 — Kitab at- 
Tijaaraat, 1 —Bab “al-Hadhdha “ala al-Makaasibi,” hadits 2141). 

302 Periksa hadits no. (295). 

303 Albani (232): Sanadnya shahih. Abdul Bagi: (al-Bukhari: 56 — Kitab al-Jihaad, 24 — Bab 


186 SW Al-Adabul Mufrad 


Iya) TN AA UNP PAN UNA Pang JB JB At GAY 
Men ena 


304- Dari Jabir, ia berkata, “Rasulullah $£ bersabda, Pe yang 
ma'ruf adalah sedekah. Dan diantara (amalan) ma'ruf itu adalah 
engkau menyambut saudaramu dengan wajah yang manis dan engkau 
menuangkan (air) dari timbamu ke dalam bejana saudaramu.” & 


—ng — 


ta Otalat C1 9S Cya tera La ala 4 


143. Bab: Kewajiban Membantu Orang yang 
Jaa Bantuan 


KALI Gini JG JK AL BEN) j 
Wb SAM Ga » He Jb Kesina Ol SI JB LEAN Kis Y 


305- Dari Abu Dzarr, Nabi #5 pernah ditanya, “Amalan apakah yang 
paling baik?” Beliau bersabda, “Beriman kepada Allah dan berjihad 
di jalan-Nya.” Lalu ditanya, “Budak manakah yang paling utama 
(dimerdekakan)?” Beliau bersabda, “Yang paling mahal harganya dan yang 
paling bagus menurut pemiliknya.” Abu Dzarr berkata, “Apa pendapatmu, 
jika aku tidak mampu (mengerjakan) sebagian amal tersebut?” Beliau 
bersabda, “Engkau menolong orang yang tersia-sia karena melarat atau 
membuatkan sesuatu untuk orang yang tidak dapat bekerja.” Ia bertanya, 
“Apa pendapatmu, jika aku tidak mampu melakukannya.” Beliau 
bersabda, “Kamu meninggalkan kejahatan (mu) dari orang lain, karena 
hal itu adalah sedekah yang kamu sedekahkan kepada dirimu sendiri.” 


“asy-Syajaa'ah fi al-Harb wa al-Jubn.” Muslim 43 - Kitab al-Fadhaail, hadits 47). 
304 Albani (233): Hasan — Takhrij at-Targhib (3/264). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 25 — Kitab al- 
birr wa ash-Shilah, 45 — Bab “Maa ja-a fii thalagah al-Wajh”). 


Al-Adabul Mufrad “#8 187 


3 Bana Ae anu G3 da 1 gia 


Jab Bj an a53 1 Je S 2) ana SS Jaa 
J6 Jas Di aa De Sak ST JB ae 3 Ia Jb 
bendpd ac 8 - ” &. 3 P 
Bao pb OI 3s Ulama 
306- (Dari) Sa'id bin Abu Burdah, (ia berkata), “Aku pernah 
mendengar bapakku menceritakan dari kakekku, dari Nabi #£, beliau 
bersabda, “Tiap orang muslim wajib bersedekah.' Mereka bertanya, 
“Bagaimana seandainya ia tidak punya?” Beliau bersabda, "Hendaklah 
ia bekerja sehingga bermanfaat untuk dirinya sendiri dan bersedekah. 
Mereka bertanya, “Bagaimana jika ia tidak mampu, atau tidak kuasa 
melakukannya?' Beliau bersabda, “Hendaklah ia membantu orang yang 
sangat membutuhkan bantuan.” Mereka bertanya, “Bagaimana jika ia 
tidak melakukannya?" Beliau bersabda, “Hendaklah ia memerintahkan 
kebaikan.' Mereka bertanya, “Bagaimana jika ia tidak melakukannya?" 
Beliau bersabda, “Hendaklah ia menahan diri dari berbuat ana, karena 
itu adalah sedekah baginya.” 


—atong — 
ABIS Gyawang Gl AU Sa Cya aa 5 £ £ 


144. Bab: Orang yang Berdoa kepada Allah Agar 
Lensa Aa 


dah 35 di Li aka an Aa 
MI SN, 


307- Dari Abdullah bin "Amr, bahwa Rasulullah #5 sering mengucapkan 
doa, “Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kesehatan, iffah 
(kehormatan diri), amanah, akhlak yang baik, dan ridha dengan takdir.” 


307 Albani (47): Dhaif — Takhrij al-Misykaah (2500 — tahgig kedua). du Bagi: Tidak terdapat 
dalam Kutubus Sittah. N 


188 SW Al-Adabul Mufrad 


saj du db Aas Ja das Ju saat HA GP YAA 
aa BS 3S LG S3 BE Io Ijen GE OS Uu 
S3 X3 J6 Oa ai in 5 NA aa Ga 033 
AM JAS je Ot IG Ona MEA) Il Oon Si 38) 
Baen J5 


308- Dari Yazid bin Babanis, ia berkata, “Kami pernah masuk menemui 
Aisyah, lalu kami berkata, “Wahai Ummul Mukminin! Bagaimanakah 
akhlag Rasulullah $£?' Ia menjawab, Akhlaknya adalah al-@Gur an. Apakah 
kalian pernah membaca (surah) al-Mu'minin?' Ia melanjutkan, “Bacalah 
(artinya: Telah beruntung orang-orang mukmin) (OS. al-Mu'minin:1).” 
Yazid berkata, “Lantas aku pun membaca sampai dengan: “(Artinya: 
Telah beruntung orang-orang mukmin hingga yang menjaga kemaluan 
mereka) (OS. al-Mu'minin: 1-5). Aisyah berkata, “(Seperti itulah) akhlak 
Rasulullah $£.””208 


—ntomga — 


clalalh Cya'gal Gaal ah A40 
145. Bab: Seorang Mukmin Bukanlah yang Suka Mencela 


N 


ia AEON Ia LL UAN IA “4 
Sp Ja es J ya KE JG JA SF. LL) 
OS EK gepb AN Am 


309- Dari Salim bin Abdullah, ia berkata, “Aku belum pernah mendengar 
Abdullah melaknat seorang pun kecuali satu orang (dalam kitab Syu'abul 
Imin bahwa orang yang dilaknat tersebut adalah budaknya).” Dan adalah 
Salim berkata, “Abdullah bin Umar pernah berkata, “Rasulullah $& pernah 
bersabda, “Tidak patut bagi seorang muslim menjadi tukang laknat.'” 99 


308 Albani (48): Sanadnya dhaif. Yazid tidak dikenal. Abdul Bagi: Tidak terdapat dalam 
Kutubus Sittah. Albani berkata dalam catatan kaki kitab Dhaif Adabul Mufrad (hal. 43), 
tetapi Muslim mengeluarkan hadits ini dari jalur lain redaksinya Kaana Khuluguhul Our'an 
dan lihat Shahih Adabul Mufrad (hal. 129). 

309 Albani: Hasan shahih — Takhrij as-Sunnah (1014), ash-Shahihah (2636). Abdul Bagi: Tidak 
“terdapat dalam Kutubus Sittah. 


Al-Adabul Mufrad S2 189 


3 Aan Ja Jpn DES sai Je AN 


Ai FA Y3 GA GAS Lg y 3 


310- Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, “Rasulullah & beabdni 
“Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang keji dan orang yang 
sengaja berbuat keji dan tidak juga orang yang berteriak-teriak di 
pasar.” 310 


- La 93 


dng daan Jo Ba AG gp) Mn ANA 
SE ga PA IE Ae LS Aam Ju 


d 2 SIB ANN HN 3613 3 Our Lae L Ia J6 
SAK Maa S3 KE nba 

BA SS YG aa 
311- Dari Aisyah #6, (ia berkata), “(Serombongan) orang Yahudi 
mendatangi Nabi #6, lalu berkata, Assimu Alaikum (semoga kebinasaan 
untukmu). Lantas Aisyah menjawab, “Dan juga atas kalian, semoga Allah 
melaknat dan memurkai kalian.' Nabi bersabda, “Tenanglah Aisyah! 
Hendaklah engkau bersikap lemah lembut, jauhi sikap kasar dan perkataan 
keji” Aisyah berkata, “Tidakkah engkau mendengar apa yang mereka 
ucapkan? Beliau bersabda, “Tidakkah engkau mendengar apa yang telah 


aku ucapkan? Aku telah membalas (salam) mereka, doaku dikabulkan 
atas mereka sedangkan doa mereka tidak dikabulkan atasku.'”11 


SI GI SE AS) IE Io LAN SA KE G2 YAN 
SIN YG FI Y3 OLI Y3 otalalh 
312- Dari Abdullah, dari Nabi #5, beliau bersabda, -Senjang mukesin 


bukanlah yang suka mencela, melaknat, berbuat keji dan berkata 
kotor.” 312 


310 Albani (49): Dhaif —al-Irwa' (2133). Abdul Bagi: Tidak terdapat dalam Kutubus Sittah. 

311 Albani (236): Shahih — ash-Shahihah (537 — tahgig kedua). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 78 
— Kitab al-Adab, 38 — Bab “Lam yakun an-Nabi 8 faahisya wa laa mutafahhisya.” Muslim: 
39 — Kitab as-Salam, hadits 10). 

312 Albani (237): Shahih — ash-Shahihah (320). Abdul Bagi: (at-Tirmidzi: 25 — Kitab al-Birr 
wa ash-Shilah, 48 — Bab “Maa ja-a fii al-La'nah”). 


1990 S&- Al-Adabul Mufrad 


313- Dari Abu Hurairah «&5, dari Nabi £5, beliau bersabda, “Tidak patut 
bagi orang yang mempunyai dua wajah (menjilat dan melakukan tipu daya, 
dimana ia datang kepada suatu kaum dengan satu wajah dan mendatangi 


kaum lain dengan wajah yang lain) menjadi orang yang terpercaya.” "18 


SAI Gak BIS SI IBAN AE IE AA 


314 (- 72)- Dari Abdullah, ia berkata, 2 lebak akhlak seorang 
mukmin adalah perbuatan keji.” 4 


PA IA Jb SA Gd J5 DE gi He —yio 
WI 


315 (« 73)- (Dari) Ali bin Abu Thalib berkata, “Telah dilaknat para 
pelaknat.” Marwan berkata, “Yaitu orang-orang yang suka melaknat 
orang lain.”315 


——utioma — 
Ca aa 41 
146. Bab: Tukang Laknat 


Y Gatal Ay 1 ap ap 


316- Dari Abu ad-Darda', ia Demi “Nabi & TE bersabda, 
“Sesungguhnya para tukang laknat itu tidak akan menjadi pemberi syafa'at, 
juga tidak akan mena saksi pada Hari Kiamat nanti.” 418 


- 
- 
- - 
£ s 


SEN daa and Je J JB Saga al SP YAN 


313 Albani (238): Hasan Shahih — ash-Shahihah (3197). Abdul Bagi: Tidak terdapat dalam 
Kutubus Sittah. 

314 (& 72)- Albani (239): Sanadnya shahih. 

315 (& 73)- Albani (50): Sanadnya dhaif. 

316 Albani (240): Shahih — at-Ta'lig ar-Raghiib (3/287). Abdul Bagi: (Muslim: 45 — Kitab al-Birr 
wa ash-Shilah wa al-Adab, hadits 85, 86). 


Al-Adabul Mufrad S2 191 


s aa 23 0 0? 
MI OS ol Genta 
317- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Nabi 2£ bersabda, “Tidak patut bagi 
seorang yang shiddig adalah seorang pelaknat.'” 1 
Kai ag Bini n tag ta Le (neon o- 
Kal le Ia V3 op SN LB Akal 3 —YNA 
318 (« 74)- Dari Hudzaifah, ia berkata, “Tidaklah satu kaum saling 


melaknat kecuali mereka berhak mendapatkan laknat (dari Allah 
Ta'ala).”318 


——u one — 
Abseld dang Gyad ya tata —N EV 


147. Bab: Orang yang Melaknat Budaknya Lalu 
Memerdekakannya 


In Jo Ja PARA KUDA ra 


22 


Ia Ian ap EN ae Beban SN KU Ang, 


Je 53 ban Ja bas Ba akan Ko sae 
SAS 


319- (Dari) Aisyah bahwa Abu Bakar pernah melaknat sebagian 
budaknya. Lalu Nabi $ bersabda, “Wahai Abu Bakar, para pelaknat 
dan orang-orang yang jujur, sekali-kali tidak (akan pernah bersatu), demi 
Tuhan pemilik Ka'bah (beliau mengulanginya sampai dua kali atau tiga 
kali)” Maka pada hari itu juga Abu Bakar memerdekakan sebagian 
budaknya. Kemudian ia mendatangi Nabi $$ dan berkata, “Aku tidak 
akan mengulanginya lagi.”1? 


—a In — 


317 Albani (241): Shahih —at-Talig ar- -Raghiib (3/286). Abdul Bagi: (Muslim: 45 — Kitab al-Birr 
wa ash-Shilah wa al-Adab, hadits 84). 

318 (& 74)- Albani: (242): Sanadnya shahih. 

319 Albani (243): Shahih — Takhrij at-Targhib (3/286). 


199 SW Al-Adabul Mufrad 


Shin g AI Kandat AI Alah GEN tp NA 


148. Bab: Saling Melaknat dengan Laknat Allah, 
Kemurkaan Allah, dan dengan Api Neraka 


tp... 


bl 3 aa Ak 
320- Dari Samurah, ia berkata, “Nabi #5 pernah bersabda, “Janganlah 


kalian saling melaknat dengan laknat Allah, jangan pula dengan kemurkaan 
Allah dan dengan api neraka.” 2 


—u Ing o— 
SAS Gd dala 1 44 
149. Bab: Melaknat Orang Kafir 

GIA Bh C5 Hanna ja JB yA Pi, seen 

inn Ehh al bat J6 
321- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Dikatakan, “Wahai Rasulullah, 
berdoalah kepada Allah untuk (kebinasaan) orang-orang Musyrik.' Beliau 
bersabda, “Sesungguhnya aku tidak diutus sebagai tukang laknat, akan 
tetapi aku diutus untuk (menebar) kasih sayang.” 21 


——tng— 
atasi) cal —N 0. 
150. Bab: Pengadu Domba 


Ii Sat G3 ae SKL AAN 
Lal JAN pat lag dn Jl HN At AS IS LE 


“GG 


ola 


320 Albani (51): Dhaif - at-Targhib (3/287). Abdul Bagi: (Abu Daud: 40 — Kitab al-Adab, 45 
— Bab “al-La'n.” At-Tirmidzt: 25 - Kitab al-Birr wa ash-Shilah, 48 — Bab “Maa ja-a fii al- 
La'nah”). 

321 Albani (244): Shahih — ash-Shahihah hadits no. (3220). Abdul Bagi: (Muslim: 45 — Kitab 
al-Birr wa ash-Shilah, hadits 87). 


Al-Adabul Mufrad “H2 193 


322- Dari Hammam, (ia berkata), “Kami pernah bersama Hudzaifah, 
lalu dikatakan kepadanya, “Sesungguhnya ada seorang laki-laki telah 
mengadukan satu perkara (perkara yang dapat memicu kekisruhan) 
kepada Utsman.” Lantas Hudzaifah berkata, Aku pernah mendengar 
Rasulullah £$ bersabda, “Tidak akan masuk Surga seorang gattat (orang 
yang suka mengadu domba). 2 


daa ada Ja UG Ag og asal ya -rar 
S3 St bt S3 13 5) ja J8 Lk YG (Sau SN 
Sya LAI 59 0 Amd 2 BRI J6 IG Sta 
ENI 


323- Dari Asma' binti Yazid, ia berkata, “Nabi 85 pernah bersabda, 
"Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang terbaik diantara 
kalian? Mereka menjawab, Tentu.' Beliau bersabda, “Yaitu orang-orang 
yang apabila mereka dilihat, maka mengingatkan kepada Allah. Maukah 
aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang paling buruk diantara 
kalian? Mereka menjawab, “Tentu.” Beliau bersabda, “Orang-orang 
yang berjalan kesana kemari dengan namimah (mengadu domba), yang 
membuat kerusakan diantara orang-orang yang tadinya saling mencintai, 
dan hanya ingin membeberkan aib orang-orang yang tidak bersalah.” ??3 


. 


— ama — 
Lada Adtaliy gor ya Gala 101 
151. Bab: Orang yang Mendengar Kekejian Lalu 
Bee elaggas 


£ 0. 


“2 S & Le Ha 
324 (« 75)- Dari Ali bin Abu Thalib «6, ia berkata, “Orang yang 
mengucapkan perkataan keji dan orang yang menyebarluaskannya 


322 Albani (240): Shahih — ash-Shahihah (1034). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 78 — Kitab al-Adab, 
50 — Bab “Maa yukrahu min an-Namiimah.” Muslim: na - Kitab al-Iman, hadits 168, 169, 
170). 

323 Albani (246): Hasan — Takhrij at-Targhib (3/295), pada bagian kedua ada syahid shahih yang 
dikeluarkan dalam ash-Shahihah (1646), kemudian redaksi yang lengkap menjadi hasan 
dalam at-Ta'lig ar-Raghiib (3/260, 295). 


.194 SW Al-Adabul Mufrad 


adalah sama di dalam dosa.” 24 


WIB alot kan Ga JW OS Ji ap aga H rn 
MRT NS 34 


325 (« 76)- Dari Syubail bin Auf, ia berkata, “Telah dikamar bahu 
'Barangsiapa yang mendengar perkataan keji lalu menyebarluaskannya, 
maka (kedudukannya) dalam kekejian tersebut sama dengan orang yang 
melakukannya. "325 


JA II CE ga BIS eh 3 Waka yr 


PL 


(Ar) 

AI 
326 (« 77)- Dari Atha' bahwasanya ia berpandangan bahwa hukuman 
itu diberlakukan kepada orang yang menyebarluaskan (zina. Ia berkata: 
bagi yang menyebarkan) perkataan keji.226 


—Itanm — 
Gala cal NON 
152. Bab: SN Aib 


da ana tata Le K Lai cp 25 aa ak Yes 


s3, 

(Ce ) 

327 (« 78)- Dari Abu Tihya Hukaim bin Sa'd, ia berkata, “Aku pernah 

mendengar Ali berkata, Janganlah kalian menjadi orang yang tergesa- 

gesa, yang suka menebar dan menyebarluaskan kekejian, karena 

sesungguhnya di belakang kalian ada bencana yang menyakitkan dan 

menyuramkan wajah serta beberapa perkara yang fitnahnya berkelanjutan 
dan berlangsung lama.””227 


324 (&« 75)- Albani (247): Sanadnya shahih. 
325 (w 76)- Albani (248): Sanadnya shahih. 
326 (& 77)- Albani (249): Sanadnya shahih. 
327 (» 78)- Albani (250): Sanadnya shahih. 


Al-Adabul Mufrad “#8 195 


BL BEN 
328 (« 79)- Dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Apabila engkau hendak 
membeberkan aib-aib kawanmu, maka ingatlah akan aib-aibmu 
sendiri.” 28 


Y Ju GK hal Y5 KP 3 dp In “5 A y RA 
329 (« 80)- Dari Ibnu Abbas mengenai kan Allah 3S: “(Artinya: 
Janganlah kalian mencela diri kalian sendiri) (OS. al-Hujurat: 11).” Ia 


berkata, “Janganlah sebagian diantara kalian menuduh sebagian yang 
lainnya.”229 


9 Y: 9 Ha Pb SP GBLA gi RA rr 
ja ea ata da Ip GIS ga 2JU (AI, 


4 0473 06 Gp da SEA Io LN Jasa SY 


. 


Ane Ma 


330- (Dari) Abu Jubairah bin adh-Dhahhak, ia ra “Firman Allah: 

(Artinya: Dan janganlah kalian saling memanggil dengan gelar-gelar yang 
buruk) (OS. al-Hujurat: 11), turun kepada kami :di Bani Salamah-.” Ia 
kembali berkata, “Ketika Rasulullah #& datang mengunjungi kami, tidak 
ada seorang pun diantara kami kecuali ia yang memiliki dua nama. Lalu 
Nabi £$ memanggil, “Wahai fulan” Lantas para shahabat berkata, Ya 
Rasulullah! Ia marah (dipanggil dengan nama itu).” 80 


F SE (lal ea Jan Ra Sa Ja AA 
Jaa ps Ju 4 pa ga Ja £ AS ge 


CAS 3g Oo Si JG SAN & Simi Ga & Bi 3 Oo Gas 


ag 


328 (« 79)- Albani (52): Sanadnya shahih. Abu Yahya adalah suka dusta, dhaif. 

329 (» 80)- Albani (53): Sanandnya dhaif, di dalamnya ada Abu Maudud dari Yazid maula Mais 
al-Hidza', ia tidak dikenal. 

330 Albani (251): Shahih — at-Ta'lig 'ala ibnu Majah (3741). Abdul Bagi: (Abu Daud: 40 — Kitab 
al-Adab, 63 — Bab “Fii al-Algaab.” At-Tirmidzi: 44 — Kitab at-Tafsiir, 49 — surat al- Ka 
hadits 3). 


196 SW Al-Adabul Mufrad 


YA SI JB ate II SA AK Jai Las YA II 
JET JATI Co 


331 (- 81)- (Dari) Ikrimah, (ia) berkata, “Aku tidak tahu siapakah 
diantara keduanya yang menjamu makanan kepada shahabatnya, Ibnu 
Abbas atau Ibnu Umar? Disaat seorang budak wanita tengah bekerja 
(menyiapkan makanan) di hadapan mereka, tiba-tiba salah seorang 
dari mereka berkata kepadanya, Wahai wanita pezina!” Lalu ia berkata, 
"Ungkapan apa itu? Jika engkau tidak dihukum di dunia maka engkau 
akan dihukum di akhirat.” Ia berkata, 'Apa menurutmu jika yang demikian 
itu benar? Ia berkata, “Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang 
keji dan orang yang sengaja berbuat keji.” 81 


Ibnu Abbas lah yang mengatakan, “Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang yang keji dan orang yang sengaja berbuat keji” 


SI IE AS IS do TI YEN KE IE 
SAY) AI V7 OLI Y) otak 
332- Dari Abdullah, dari Nabi #5, beliau bersabda, “Bukanlah seorang 
mukmin yang suka mencela, melaknat, berbuat keji dan berkata kotor.” 
—ntong— 
Ck Ala ah or 
153. Bab: Saling Memuji 


Pp SN AIM Bel AN Ai) —YrY 
A5 le An A5 LN IS A73 ale Fi lag den Jo 
YLSA S1 Op Wp Vk MI GS Si AL) 
Yg 5 Iis Tp 3S) AE da Ji 


ML Je ae 
333- Dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari bapaknya, bakti seseorang 


331 (& 81)- Albani (252): Sanadnya hasan. Albani berkata dalam Shahih Adabul Mufrad (hal 
135 — catatan kaki): Ini Mauguf dalam hukum marfu' dan marfu' nya menjadi shahih. 
Berikutnya pada hadits (1311). 


Al-Adabul Mufrad “&# 197 


telah disebut di hadapan Nabi #5, lalu ada seseorang yang memujinya, 
maka Nabi $$ bersabda, “Celakalah kamu, kamu telah memenggal leher 
temanmu,” beliau mengucapkannya berkali-kali, kemudian berkata, 
“Jika kalian memang harus memujinya, maka hendaklah ia mengatakan, 
“Setahuku dia itu begini dan begitu,” jika ia melihat memang demikian 
adanya. Dan Allah-lah yang menilainya, dan hendaknya ia tidak 
mendahului Allah ena memiji seseorang.” 88 


Ab dan dad Ja IS AA AA 
— Sala 3- Sh A5 SE EA 2 TER Apa 33 PP 

3 5 
334- Dari Abu Misa, ia berkata, “Nabi 85 pernah mendengar seseorang 
memuji seorang laki-laki dan berlebihan dalam memujinya. Lalu Nabi & 


bersabda, “Kalian telah membinasakan -atau kalian telah mematahkan- 
punggung laki-laki itu.” 4 


BN Da SEE AD SA 1 je —rro 
AN aras JA DS IS AN 


335 (- 82)- Dari Ibrahim at-Taimi dari bapaknya, ia berkata: “Kami 
pernah duduk di sisi Umar, lalu ada seseorang memuji seorang laki-laki di 
hadapannya. Lalu Umar berkata, “Engkau telah menyembelih orang itu, 
semoga Allah Meng ab na 


Jp 33 Chan Ie Sea yi PA GA aka GE NYA 


336 (» 83)- Dari Ubaidillah dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya, ia 
berkata, “Aku pernah mendengar Umar berkata, “Pujian itu adalah 
penyembelihan.” Muhammad berkata, “Apabila ia menerimanya.” 86 


atm — 


333 Albani (253): Shahih. Abdul Bagi: (al-Bukhari: 52 — Kitab asy-Syahaadaat, 16 — Bab “Idzaa 
dzakara rajulun rajulan?”). 

334 Albani (254): Shahih. Abdul Bagi (al-Bukhari: 78 — Kitab al-Adab, 54 — Bab “Maa yukrahu 
min an-Namimah.” Muslim: 53 — Kitab az-Zuhd, hadits 67). 

335 (& 82)- Albani (255): Sanadnya shahih. 

336 (& 83)- Albani (256): Sanadnya shahih. 


198 SW Al-Adabul Mufrad 


da Uiah GIS Gj dyalka (AS isi ya taka —N Ok 


154. Bab: Orang yang Memuji Kawannya Apabila Ia 
merasa 2 anan dengan Pujian Itu 


Ja 25 jl d3 asi 5 A5 Pe St SA Pi SA ANYV 
rani Ta (3 SRS AJA Hi Jas BP Kis 

naa aa Yana akh ai na aa 

JG H3 0 S3 53 Je Ja Se da 3 “5 


337- Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi &5 bersabda, “Sebaik-baik laki- 
laki adalah Abu Bakar, sebaik-baik laki-laki adalah Umar, sebaik-baik laki- 
laki adalah Abu “Ubaidah, sebaik-baik laki-laki adalah Usaid bin Hudhair, 
sebaik-baik laki-laki adalah Tsabit bin @ais bin Syammis, sebaik-baik 
laki-laki adalah Mu'adz bin 'Amr bin al-Jamih, dan sebaik-baik laki-laki 
adalah Mu'adz bin Jabal.” Beliau melanjutkan, “Seburuk-buruk laki-laki 
adalah si fulan dan seburuk-buruk laki-laki adalah si fulan.” Hingga beliau 
menghitung tujuh orang.” 


sisa Gta: LG La ni Lae RIS jig A5 —YYA 
dy ln dn pas Ii lay da LA da dn gas 


Sita JA GA Par Ah babi, 3 Ga jas us SpBAN 
MA ae en pai en aa 


HA Bea 


337 Albani (257): Shahih — ash-Shahihah (875). Abdul Bagi: Tidak aku dapati dalam Kutubus 
Sittah. Albani berkata, “Aku Dera benar, ia dikeluarkan oleh Tirmidzi, lihatlah ash- 
Shahihah. 


Al-Adabul Mufrad SA 199 


338- Dari Abu Yinus mantan budak Aisyah, bahwa Aisyah berkata, 
“Pernah ada seorang laki-laki meminta izin kepada Rasulullah 85 (untuk 
masuk), maka Rasulullah #£ bersabda, Ia adalah seburuk-buruk putera 
dalam kabilah(nya)' Namun ketika orang itu masuk, beliau bersikap 
lembut dan ramah kepadanya. Tatkala ia keluar, datang laki-laki lain 
meminta izin (untuk masuk), beliau bersabda, “Sebaik-baik putera dalam 
kabilah(nya),” ketika ia masuk, Nabi tidak bersikap ramah kepadanya 
sebagaimana dengan sikap ramahnya pada orang yang pertama dan 
juga tidak bersikap lembut kepadanya sebagaimana kelembutannya 
pada orang yang pertama. Ketika orang itu keluar, aku berkata, “Wahai 
Rasulullah! Engkau telah mengatakan tentang si fulan (apa yang telah 
engkau katakan) lantas engkau bersikap lembut kepadanya, dan engkau 
mengatakan tentang si fulan (apa yang telah engkau katakan) dan aku 
tidak melihat engkau melakukan hal yang serupa?" Beliau bersabda, 
Wahai Aisyah! Sesungguhnya orang yang kedudukannya paling buruk 
di sisi Allah pada Hari Kiamat kelak ialah orang yang dijauhi (orang lain) 
karena kejahatannya.” 88 


—atang — 


Oaad aa) 0 yng 3 Cabang ah —1 00 
155. Bab: Melempar Wajah Orang yang Suka Memuji 


Jb ASI Gp AA SE PB Ju Ak dara 


- 


Jayden Jo Ipa GA Se AA Sg ai Ah 


02 04 


DA GAN ag P3 ol 


339- Dari Abu Ma'mar, ia berkata, “Seorang laki-laki bangkit memuji 
salah seorang penguasa (amir). Seketika itu pula al-Migdad melempari 
wajahnya dengan debu seraya berkata, “Rasulullah #5 memerintahkan 


338 Albani (54): Dhaif, tanpa kisah orang laki-laki yang pertama, maka ia shahih dengan 
sabdanya “Ya Aisyah ....” Berikutnya dalam ash-Shahih dengan no. (1311). Abdul Bagi (al- 
Bukhari: 78 — Kitab Adab, 38 — Bab “Lam yakun an-Nabi #£ fahisyan wa laa mutafahhisya.” 
Muslim: 45 — Kitab al-Birr wa ash-Shilah wa al-Adab, hadits 73). Albani memberi ta'lig atas 
perkataan Abdul Bagi tentang penisbatan hadits ini kepada syaikhan (Bukhari-Muslim), 
maka dia (al-Bani) berkata,”Ini dan keraguannya pada “Fahisy”, ia diikuti oleh asy-Syarih, 
dia juga menisbatkannya kepada syaikhan (Bukhari-Muslim) pada keduanya tidak terdapat 
kecuali kisah orang laki-laki yang pertama sebagaimana akan ada di sana. Di dalamnya 
ada sanad Falih anak Muhammad, jujur (tapi) banyak kesalahan dan dia sendiri yang 
membawakan kisah yang lain. Lihat Dhaif Adabul Mufrad (hal. 45 — catatan kaki). 


200 SW Al-Adabul Mufrad 


kami melempari dengan debu ke arah wajah orang-orang yang suka 


memuji.” 89 


Sebab oa banya 


AA HI $ Par PALI eny 13 yag 
340- Dari Atha' bin Abu Rabah, bahwa ada seseorang yang memuji orang 
lain di hadapan Ibnu Umar. Seketika itu pula Ibnu Umar melemparkan 
debu ke arah mulutnya seraya berkata, “Rasulullah # bersabda, Jika 
kalian melihat orang-orang yang suka memuji maka lemparkanlah wajah 
mereka dengan debu.” 40 


TN 4 


N 23 gada HI AL, J6 aa gan GP TA 
Ip pd geli KG Gp. SAN JA Ama ITA 

Ko SIG Jas ama HOT J6 GIS aman AG 
De 053 2 Pale ami LL S Wap UNS MI 


- 
2. 


Jaa Saka Jah es Jah jan GI oa 


gag ASI Ang Bea Ia Ai Ip jaan Ie JB HI 
ja Jin JS Tadi Je Sr MA Tin HE ga 
pen dea dsi gt IU AS an 
In ea ES Ga Kai 
Wes JI A53 Ao S2 Jai S5 plan la dn 
1 35 GS ci SAS Oa 3 Alah de AN 


Pen AE 9 (S3 KALI Oh JUS SB NA 


- 


339 Albani (258): Shahih — ash-Shahihah 612). Abdul Bagi: (Muslim: 53 — Kitab az-Zuhd, 
hadits 68). 
340 Albani (259): Shahih — ash-Shahihah (912). 


Al-Adabul Mufrad S2 201 


CN Kepan Sup 
341- Dari Mihjan al-Aslami, Raja' berkata, “Pernah pada suatu hari aku 
pergi bersama Mihjan hingga kami sampai di masjid penduduk Bashrah. 
Kebetulan (disana) ada Buraidah al-Aslami sedang duduk di salah satu 
pintu masjid.” Ia berkata, “Sementara di dalam masjid ada seorang laki- 
laki yang biasa dipanggil dengan nama Sukbah, ia sedang memanjangkan 
shalat(nya). Ketika kami telah sampai di depan pintu masjid -dan padanya 
ada burdah.- Buraidah adalah orang yang suka bercanda. Buraidah 
berkata, Wahai Mihjan! Apakah engkau akan shalat seperti shalatnya 
Sukbah? Namun Mihjan tidak menjawabnya dan ia terus pulang.” Raja" 
melanjutkan, “Mihjan berkata, “Sesungguhnya Rasulullah & pernah 
memegang tanganku, lalu kami berjalan bersama hingga kami naik ke 
atas bukit Uhud. Beliau mengawasi kota Madinah (dari atas bukit) seraya 
bersabda, “Celakalah ibunya (dalam satu riwayat: celakalah ibumu), 
(Madinah adalah) satu kampung yang ditinggalkan oleh penduduknya 
(sedang) kampung itu berada dalam kondisinya yang makmur, kemudian 
Dajjal mendatanginya lalu ia mendapati Malaikat berada di setiap pintu- 
pintu kampung tersebut hingga ia tidak dapat memasukinya.” Kemudian 
turun, sehingga ketika kami berada di masjid, Rasulullah #& melihat 
seorang laki-laki sedang shalat, sujud dan ruku'. Lalu Rasulullah #& 
bersabda kepadaku, Siapa orang ini? Lalu aku memujinya, aku berkata, 
“Wahai Rasulullah! Ini adalah Fulan dan ini adalah Fulan.' Beliau bersabda, 
'Berhentilah, janganlah engkau memperdengarkannya, maka engkau 
akan membinasakannya.” (Raja berkata: Lalu beliau beranjak pergi 
hingga ketika beliau sampai di kamarnya, namun waktu itu beliau telah 
melepas kedua tangannya (dari tanganku), kemudian beliau bersabda, 
“Sesungguhnya sebaik-baik agama kalian adalah yang termudah,” 
sebanyak tiga kali.”)841 


—utm— 
Ba) Bun ya ah 1 
156. Bab: Orang yang Memuji Lewat Syair 


- 


A 
Naa 2 ani Kia Tn 8 a 0, On BEE 3 
His eta Ale Ao GAN ES JB mia op AI j£ EN 
Fa # pi . “ 
341 Albani (260): Hasan — ash-Shahihah (1635). 


202 SW Al-Adabul Mufrad 


P na PELAN CAP 


AS 5 Jus JA Ii 35 Sen sa MS Ini 


5 SA Gan (ian gia, dan Ja 
AA SA ia HE WE SAP Kas 


JB Lan JAS AJE A 


342- Dari al-Aswad bin Surai', ia berkata, “Aku pernah mendatangi Nabi 
#5, lalu aku berkata, Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku telah memuji 
Allah dengan beragam pujian (lewat syair), dan begitu juga kepadamu.' 
Beliau bersabda, “Adapun Tuhanmu, maka sesungguhnya Dia menyukai 
pujian” Maka aku pun mendendangkan syair memuji Allah. Lalu seorang 
laki-laki berpostur tinggi berkepala botak meminta izin masuk, maka 
Nabi #£ bersabda kepadaku, “Diamlah.' Maka orang itu pun masuk 
dan berbicara sesaat, lantas keluar. Lalu aku kembali bersenandung. 
Kemudian orang tadi datang lagi, maka Nabi kembali menyuruhku diam 
kemudian orang itu keluar. Ia melakukan hal itu sampai dua atau tiga kali, 
maka aku bertanya, “Siapakah orang tadi sehingga engkau menyuruhku 
diam karenanya? Beliau bersabda, Ja adalah seorang laki-laki yang tidak 
menyukai kebatilan.” “2 


Be Aa RA Ja NE dr AI PG .) 


le 35 S (og 5) 
(...)- Dari al-Aswad bin Surai', aku pernah berkata kepada Nabi #5, “Aku 
telah memujimu dan memuji Allah Ke 


— ia iamaa — 
dab HI el p Uas) al —1OV 


157. Bab: Memberi (Upah) kepada Penyair Lantaran 
Takut dari Keburukannya 


2 Ke lan Gea 3 Kota SU Ol aa ya SE 


342 Albani (55): Dhaif dengan redaksi yang lengkap ini - adh-Dha'ifah (2922), Mukhtshsrnya 
shahih, lihat ash-Shahih hadits no. (859). 


Al-Adabul Mufrad “A2 203 


PP IE NU NA ai 
343 (» 84)- (Dari) Abu Nujaid, bahwasanya seorang penyair pernah 
datang kepada Imran bin Hushain, lalu ia memberikan upah kepadanya. 
Maka dikatakan kepadanya, “Engkau memberi upah kepada penyair!” 
Dia menjawab, “Aku sekedar menjaga kehormatanku saja.” 43 


—Lntamga — 
Ale ig Lag dliyaua PG Y ly — GA 


158. Bab: Janganlah Engkau Memuliakan Kawanmu 
dengan Sesuatu yang Memberatkannya 


"BA, ta 5 RING MP 1 Mt an aU ang 
344 (» 85)- Dari Muhammad, ia berkata, “Dahulu mereka (para shahabat 


#b) berkata, Janganlah engkau memuliakan kawanmu dengan sesuatu 
yang memberatkannya. ” 44 


—Iang — 
BANI Ula 104 
159. Bab: Berkunjung 


4 P3 £ s -, ga 7) 5 # An PA 9. 

JP AE IP 2 Ang SAI ho GI ipa ae —rto 
BA Va AE) BU DEL S5 SM JG 335 al 

345- Dari Abu Hurairah, dari Nabi #£, beliau bersabda, “Apabila 

seseorang menjenguk saudaranya atau mengunjunginya, maka Allah 

berkata kepadanya, “Berbahagialah, dan beruntunglah perjalananmu dan 

kamu telah membangun tempat tinggal di Surga.” 45 


BU GE JI GAN Ga DAA UI 2G JAN GA —YtA 


SA BRA Kata Ong 1 MAP: 0. US dero, Oo. 
S3) AA Ca JB (ada Jala Gg JB) 2 il SLS AE) 


343 (« 84)- Albani (56): Sanadnya dhaif. Najid bin "Imran tidak dikenal. 

344 (& 85)- Albani (261): Sanadnya shahih, mauguf. 

345 Albani (262) Hasan — at-Takhrij al-Misykaah (5015), ash-Shahihah (2623). Abdul Bagi: (at- 
Tirmidzi: 25 — Kitab al-Birr wa ash-Shilah, 64 — Bab “Maa ja-a fii ziyaarah al-Ikhwan.” 
Ibnu Majah: 6 — Kitab al-Janaiz, 2 — Bab “Maa ja-a fii tsawab man 'aada maridhan,” hadits 
1443). 


204.58 Al-Adabul Mufrad 


Wa 


AN OS Ai GR 033 II AI Baba PS dah Su 


SAN AS TAM AL JG LAB EA Ja 
346 (- 86)- Dari Ummu ad-Darda', ia berkata, “Salman pernah 
mengunjungi kami dari al-Madain ke Syam sambil berjalan kaki dengan 
mengenakan kisa' (satu jenis pakaian) dan andarward (ia berkata: Yaitu 
celana yang disingsingkan).” Ibnu Syaudzab berkata, “Salman terlihat 
mengenakan kisd' (satu jenis pakaian), rambut terpangkas, serta kedua 
telinga yang jatuh- panjang dan lebar. Lalu dikatakan kepadanya, “Engkau 
telah memperburuk penampilanmu.' Salman berkata, “Sesungguhnya 
kebaikan itu adalah kebaikan akhirat.” 46 


utan — 


Mais malah Lagi 5 Uya tali 5. 
160. Bab: Orang yang Mengunjungi Suatu Kaum Lalu | 
Manan di Gn Mereka 


Dead soap Dag 


pe1 253 de Ber belang Pr 
347- Dari Anas bin Malik, bahwa Rasujillah PA bea mengunjungi 
salah satu rumah warga Anshar, lalu beliau makan di tempat mereka. 
Tatkala beliau (hendak) pulang, beliau menyuruh (tuan rumah) untuk 
menyiapkan satu tempat pada sisi rumah itu. Lalu dipercikkan air di atas 
tikar (yang hendak digunakan) oleh beliau. Kemudian Nabi shalat di 
atasnya, dan mendoakan kebaikan untuk mereka.” 


3: 


ale & al 2 ana KA JEANS EA 
Tar 5 Oo LOLA en Baar LSI HIU Pa J3 Se AG 


Dee ng Bi 


346 (xw 86)- Albani (2630: Hasan, tanpa perkataan Ibnu Syaudzab, tetapi perkataan Salman, 
“Inna al-Khair ....” Shahih marfu' — ash-Shahihah (3198). 
347 Albani (264): Sanadnya shahih. Abdul Bagi: (al-Bukhari: 78 — Kitab al-Adab, 65 — Bab 
“az-Ziyarah”). 


Al-Adabul Mufrad LA 205 


348- Dari Abu Khaldah, Abdul Karim Abu Umayyah pernah datang 
mengunjungi Abu al-'Aliyah, dengan mengenakan pakaian dari wol. 
Lalu Abu al-'Aliyah berkata, “Ini tidak lain adalah pakaian para rahib, 
apabila orang-orang Islam itu saling berkunjung, maka mereka semua 
berhias.” 48 

AG Ip SAI 3 ERA JBS Jp AI AS —AY EA 


45 1 sik HN 0 OA GA Ip Aa Ia pa Pan” 


ae 2 


ISI (23 S5 yh BS Aa CS SP & 
348m- (Dari) Abdullah, maula Asma', ia berkata, “Asma' seiaak 
mengeluarkan kepadaku jubah Thayalisah (jubah yang terbuat dari bulu 
domba termasuk dari jenis pakaian asing) yang bagian kerahnya terdapat 
tambalan sutra (seukuran) satu jengkal serta kedua belahannya (dijahit) 
dengan sutra. Lalu Asma' berkata, "Ini adalah jubah Rasulullah #5, yang 


sering beliau kenakan untuk menyambut para utusan dan pada hari 
Jum' at.” 48m 


Ap 3 Kaoa napa ar Una 
AS Go AN Te WIN sih An lag ln Ja 
BANI NS ya GAN) SN ES SPP Oa 
Ika 3 aib dia dag daan Ja lia 
da Ea nan G1 2 Jt abs Ge Jp al ui 
Pe da den In JNE bu G3 J5 alan IS 


349- (Dari) Abdullah bin “Umar berkata, “Umar pernah mendapati 
sehelai pakaian Hullah Istibrag (sutra kasar), lalu ia pun membawanya 
kepada Nabi #£ seraya berkata, 'Belilah ini dan kenakanlah ia pada hari 
Jum'at, atau ketika para utusan datang kepadamu.' Beliau bersabda, “Yang 
mengenakan pakaian ini hanyalah orang yang tidak mendapatkan bagian 


348 Albani (9265): Shahih terputus. 
348 (m) Albani (266): Hasan. 


206 SM Al-Adabul Mufrad 


di akhirat. Kemudian Rasulullah $$ dihadiahi beberapa helai pakaian 
sutra lalu beliau kirimkan sehelai kepada Umar, sehelai kepada Usamah 
dan sehelai kepada Ali. Lantas Umar berkata, Wahai Rasulullah! Engkau 
mengirimkan kain sutra ini kepadaku, padahal aku pernah mendengar 
engkau bersabda tentang pakaian sutra, sebagaimana yang telah engkau 
sabdakan.' Beliau bersabda, “(Aku memberikannya) untuk engkau jual 
atau engkau gunakan untuk memenuhi kebutuhanmu.” “9 


—utonga — 
Bu Jedad cala AN 
161. Bab: Kentamaah Berkunjung 
5 IE ai daa Ja A3 nh dero, 


Ia 


2 
Ie ni al Jus ena jas da in bad 


“ 
lt Jar 
- - - 


Ss CA SOE Ne aa 3 DD NN LAN aah 


- 
T “£ 


Kasi A 3) Ob) Al TT S8 J6 AI 


350- Dari Abu Hurairah, dari Nabi &£, bela kesana. “Ada seorang 
laki-laki mengunjungi saudaranya yang berada di suatu desa. Maka Allah 
mengutus satu malaikat yang mengawasi perjalanannya, lalu ia bertanya, 
“Hendak kemanakah engkau?” Orang itu menjawab, “(Hendak menemui) 
saudaraku di desa ini.” Ia bertanya lagi, Apakah kamu berhutang budi 
kepadanya sehingga kamu sekarang ingin membalas kebaikannya?” 
Ia menjawab, “Tidak, sesungguhnya aku mencintainya karena Allah.' 
Maka ia berkata, “Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu 
(untuk memberitahukan) bahwa Allah mencintaimu sebagaimana engkau 
mencintainya.” S0 


- 


Ea 0 f 


—aang— 


349 Albani (267): Shahih — Ghayah al-Marram (79). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 11 — Kitab al- 
Jum'ah, 7 — Bab “Yalbas ahsan maa yajidu.” Muslim: 37 —Kitab al-Libaas wa az-Zinah, hadits 
6-9. Di dalamnya, bahwa Usamah memakai suatu pakaian lalu Nabi mengingkarinya. 

350 Albani (268): Shahih — ash-Shahihah (1044). Abdul Bagi: (Muslim 45 — Kitab al-Birr wa 
ash-Shilah wa al-Adab, hadits 38). 


Al-Adabul Mufrad “#2 207 


pa dad Lala Laga tag Ja Gala NY 


162. Bab: Seseorang Mencintai Satu Kaum Tetapi Belum 
Bisa Mengejar (Amal) Mereka 


Gabe 95 Teng Ja Al J5 6 SB Gran 
Jngaig o- .. $T 


MA BE PUG Ie spg Sak 


33 IN) L Pan | Ka & Sit Je Miang 
351- Dari Abu Dzarr, aku berkata, “Wahai Rasulullah! Seseorang 
mencintai satu kaum (dari orang-orang shalih), namun ia tidak mampu 
mengejar amal mereka?” Beliau bersabda, “Engkau, wahai Abu Dzarr 
bersama orang yang engkau cintai.” Aku berkata, “Sesungguhnya aku 
mencintai Allah dan Rasul-Nya.” Beliau bersabda, “Engkau bersama 
orang yang engkau cintai, wahai Abu Dzarr.” 51 


- 


& Ia diah db At Ja ga Sl San dl il 3z ran 


AN LAS Ip SAN U JENIS 
aka SI J6 Ape DA 2 


0.9. 


AE NAS ON AYI AR 1 


2 . 
o os 
Je 


JSI L3 TE ASLI & ca 


352- Dari Anas, bahwa ada seorang laki-laki pernah bertanya kepada 
Nabi 85, ia berkata, “Wahai Nabi Allah! Kapankah kiamat itu?” Rasulullah 
bersabda, “Apa yang telah engkau siapkan untuk hal itu?” Ia menjawab, 
“Aku tidak mempersiapkan untuknya (sebuah amalan) yang besar, hanya 
saja aku mencintai Allah dan Rasul-Nya.” Beliau bersabda, “Seseorang 
itu (dikumpulkan) bersama orang yang ia cintai.” 52 


—piap— 


351 Albani (269): Shahih — at-Terlig ar-Raghiib (3/50). Abdul Bagi, tidak terdapat dalam Kutubus 
Sittah). Albani berkata, “Tetapi terdapat dalam Adab Sunan Abu Daud.” 

352 Albani (270): Shahih — ar-Raudh an-Nadzhiir (104). Abdul Bagi: (at-Tirmidzi: 37 - 
Kitab az-Zuhd, 50 — Bab “Maa ja-a anna al-Mar-a ma'a man ahabba”) dan hadits riwayat 
Bukhari dengan no. (3688, 6167, 6171, 7153) dan Muslim dengan no. (161-164/2639). 


208 SS Al-Adabul Mufrad 


JSI Jidad taka NY 
163. Bab: Keutamaan Orang Dewasa 
onar ay 0 Pe an arba o1z 9 Na 2 - Io £ 0. : 
Pn 3 HIU gelang le Al an tam gp aaja al op OP 
GG UAS 5 SA Gas 
353- Dari Abu Hurairah, dari Nabi 5, beliau bersabda, “Barangsiapa 


yang tidak mengasihi anak kecil kami dan tidak mengetahui hak orang 
dewasa kami, maka ia bukan dari kelompok kami.”8 


: 4 0 N Ata 
EA EA ko GI AA RI 3 bj ME Ja pot 
dia Jab Up GS Oh Lahan aa doa JI 
354- Dari Abdullah bin 'Amr bin'al-Ash, telah sampai kepadanya bahwa 
Nabi #5 bersabda, “Barangsiapa yang tidak mengasihi anak kecil kami dan 


tidak mengetahui hak orang dewasa kami, maka ia bukan dari kelompok 
kami.” 54 


Tg Ta ai a Ag Ps o 0. 0 0” 0 
Alay tele Go Ga ala YA 7 ayat ep Sae GET) 
. 2 . aa 
(...)- Dari Abdullah bin 'Amr bin al-Ash, telah sampai kepadanya bahwa 
Nabi 86..., serupa dengan hadits di atas. 


ba “to Aa TES aa » , SAAD sea o or 0. 
355- Dari 'Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata, 
“Rasulullah # bersabda, “Bukan dari kelompok kami orang yang tidak 
mengetahui hak orang dewasa kami dan tidak mengasihi anak kecil 


kami.” 


. 
3 £ & 


Aa ping All oo Al Iya) ol anal al je ON 


353 Albani (271): Shahih — Shahih at-Targhiib (1/117/97). Abdul Bagi, tidak terdapat dalam 
Kutubus Sittah). 

354 Albani (272): Shahih — at-Ta'lig ar-Raghib (1/66/5). Abdul Bagi: (Abu Daud: 40 — Kitab al- 
Adab, 58 — Bab “ar-Rahmah.” At-Tirmidzi: 25 - Kitab al-Birr wa ash-Shilah, 15 — Bab “Maa 
ja-a fii rahmah ash-Shibyaa»”). , 


Al-Adabul Mufrad #2 209 


ta “ha Vs Ha Un 2 
356- Dari Abu Umimah, bahwa Rasulullah, PI Berssbda: “Harangsiopa 


yang tidak mengasihi anak kecil kami, dan tidak memuliakan orang dewasa 
kami, maka ia bukan dari kelompok kami.” 56 


ang — 
MSI Ska Kala IA 

164. Bab: Memuliakan Orang Dewasa 
Da TN "5 33 & IS ae S) -JE Gas ea — YOV 
San) $$ Sr Ara Pata Yg 43 Na pr Ty) d3 | 
Ai 
357 (» 88)- Dari al-Asy'ari, ia berkata, “Sesungguhnya feimssik besian 
dari mengagungkan Allah adalah memuliakan orang muslim yang telah 


beruban (karena tua), pembawa al-Guran yang tidak berlebih-lebihan 
dan tidak mengabaikannya, dan memuliakan penguasa yang adil.” 257 


- € Naa ni Ne AZ Ps o 0 ey 0. 0. 
SAI Iko Spa JB JB AI yi yaa Al ye —YOA 
GAS P3 pan (SS elu 
358- Dari Abdullah bin 'Amr bin al-Ash, ia berkata, “Rasulullah #£ 


bersabda, “Bukan dari kelompok kami orang yang tidak mengasihi anak 
kecil kami dan tidak menghormati orang dewasa kami.” 


Oligadl 9 MSI sai) Jay cal —1 10 


165. Bab: Orang Tua yang Memulai Berbicara dan 
Bertanya 


DI MAA PUN ANA ala JG dia ih Area 
K3 Ja JAN PE or Beradik HE as 


356 Albani (273): Hasan. Shahih- ash-Shahihah (2196). 
357 (& 88)- Albani: Hasan. Takhrij al-Misykah (4972) dan at-Ta'lig ar-Raghib (1/66). 


210 2 Al-Adabul Mufrad 


e 0 


OA CI RAN KAA Ja oh AR Kes AS da 


PENA pe AG MA la tan Jaa 
J6 GS A3 dea jo dus HN YAA SE 
di Ja Jia KAG s6 PSS 
YG Gaga Kd Ji ikied Oyininih Jln 
GE Ha SA Ie nang 21 
J6 Ad nh AAA la AO AG SS Ip 


2... 


Ada PSB ip SS Jay Sl Jp Ss 


359- Dari Rafi' bin Khadij dan Sahl bin Abu Hatsmah, bahwa keduanya 
menceritakan -atau keduanya menceritakannya- bahwa Abdullah bin Sahl 
dan Muhayyishah bin Mas'ud mendatangi Khaibar, kemudian keduanya 
berpisah di kebun kurma. Lalu Abdullah bin Sahl terbunuh. Maka datanglah 
Abdurrahman bin Sahl (saudara korban), Huwayyishah dan Muhayyishah 
kedua putra Mas'ud datang kepada Nabi #£, mereka membincangkan 
mengenai perihal shahabat mereka (yang terbunuh). Maka Abdurrahman 
-dan ia adalah orang yang temuda dari rombongan tersebut- memulai 
(pembicaraan). Segera Nabi $ berkata kepadanya, “Berbicaralah orang 
yang tertua (diantara kalian)” Yahya berkata, “Hendaknya yang mulai 
bicara yang paliang tua.” Maka mereka pun membincangkan mengenai 
perihal shahabat mereka. Maka Nabi $£ pun bersabda, “Apakah salah 
seorang diantara kalian mau bersumpah sebanyak lima puluh kali untuk 
berhak (menuntut bela) atas kematian kalian (yang kalian ceritakan) 
-atau ia bersabda, atas shahabat kalian-?” Mereka menjawab, “Wahai 
Rasulullah! Ini adalah perkara yang tidak kami saksikan.” Beliau bersabda, 
“Kalau begitu, orang Yahudi (yang kalian curigai membunuh shahabat 
kalian) terbebas dari tuduhan jika salah seorang diantara mereka mau 
bersumpah lima puluh kali?” Mereka berkata, “Wahai Rasulullah! Mereka 
adalah kaum Kuffar.” Maka Rasulullah pun menebus (korban) mereka 
dari pihaknya.? 


359 Albani (275): Shahih — al-Irwa' (1646). Abdul Bagi: (al-bukhari, 78 — Kitab al-Adab, 89 
— Bab “al-Haraam al-Kabiir.” Muslim: 78 — Kitab al-Yassmah, hadits 1-6. Ada tambahan 
pada Muslim “lalu Rasulullah tidak menyukai menyia-nyiakan damnya, maka beliau 
memberinya seratus unta zakat.” 


-Al-Adabul Mufrad “& 2011 


Aisi ud Hina Id SI Alta Ad IA) ea 5 
166. Bab: Apabila Orang Dewasa Tidak Berbicara, 
Apakah na Kecil Diizinkan Berbicara? 


SD Ag da aa an DNA pa 
SSI A3 Oh aja IS YA gi $$ el JA ba 

3 KG 53 ati Si LK AAN gai PE (33 
Bagai asa di ws db Jb AN Gan 
AO ag ar Pen 
BY An IG MG in PA SS 5 


Ka Meat sa Gi Y, Ag 
360- Dari Ibnu Umar ia berkata, “Rasulullah PA pernah bersabda, 
“Beritahukan kepadaku tentang pohon yang menyerupai orang muslim, 
dimana ia memberikan buahnya pada setiap musim dengan izin Tuhannya, 
dan daun-daunnya tidak berguguran.' Lalu terbesit dalam diriku bahwa 
ia adalah pohon kurma, namun aku tidak suka berbicara lantaran disana 
(di dalam majelis) ada Abu Bakar dan Umar #&. Tatkala keduanya tidak 
berbicara, Nabi $& bersabda, “Ja adalah pohon kurma.” Ketika aku keluar 
bersama bapakku, aku berkata, “Wahai ayahku! Tadi terbesit di dalam 
diriku bahwa ia adalah pohon kurma.” Ia (Umar) berkata, “Apa yang 
menghalangimu untuk mengucapkannya? Andai engkau mengatakannya, 
niscaya ia lebih aku sukai daripada ini dan ini.” Ilonu Umar berkata, “Tidak 
ada yang menghalangiku kecuali karena aku tidak melihatmu dan Abu 
Bakar berbicara. Maka aku tidak suka (berbicara).”60 


— ang —— 


360 Albani (286): Shahih. Abdul Bagi: (al-Bukhari: 65 — Kitab ar-Tafsir, 14 — surat Ibrahim, 
1 — Haddatsana Ubaid bin Ismail. Muslim: 50 — Kitab Shifah al-Munnafigiin wa Ahkamihim, 
hadits 63, 64). 


212 SW Al-Adabul Mufrad 


ASI aga ta NAN 


167. Bab: Mengangkat Orang yang Paling Tua 
Sebagai Pemimpin 


IE TA Te AN UN pagi ia SEA 


FT 


3 SAGI Wala 2 Yayan 9 ga s6 SA ajang Iis 
Sui JUL SE ia "si S B3 $ Pa RA aa 


Loe 20 2 


Ia BB yi 2 La aa SO 
Ta Ipa BIAN Lg Ea SI 


ba aa og ya rae 
state aa es 


361- Dari Hakim bin Gais bin “Ashim, bahwa bapaknya dasi menjelang 
wafatnya pernah berwasiat kepada anak-anaknya, dimana ia berkata, 
“Bertakwalah kalian kepada Allah dan jadikanlah orang yang paling 
tua diantara kalian sebagai pemimpin. Karena sesungguhnya kaum itu 
apabila menjadikan orang yang paling tua diantara mereka sebagai 
pemimpin, maka mereka menggantikan (posisi) bapak mereka, dan 
apabila mereka menjadikan orang yang termuda diantara mereka sebagai 
pemimpin, maka mereka akan dilecehkan oleh orang-orang yang sebaya 
dengan mereka. Dan hendaklah kalian bersungguh-sungguh (mencari) 
harta dan memilihnya untuk pekerjaan yang bagus, karena harta itu akan 
menjadikannya terhormat dan dengannya pula ia tidak membutuhkan 
para pencela. Hindarilah. meminta-minta kepada orang lain, karena 
meminta-minta adalah usaha yang terakhir bagi seseorang. Jika aku mati, 
maka kalian jangan meratapi, karena Rasulullah # sendiri tidak diratapi 
(sewaktu matinya). Dan jika aku mati, maka kuburkanlah aku di bumi 
yang sekiranya penguburanku tidak diketahui oleh (kabilah) Bakr bin 
Wail, lantaran aku pernah menyerang mereka di masa jahiliyah disaat 
mereka lalai.” 61 


ang — 


361 Albani (277): Sanadnya Hasan. Abdul Bagi: “Tidak terdapat dalam Kutubus Sirtah.” Albani 
berkata, “Aku katakan benar, kata an-Nauh adalah mauguf dan marfu' menurut an-Nasa'i 
dalam al-Janaaiz, begitu juga menurut Ahmad (5/61). Lihat Shahih Adabul Mufrad (hal. 
145). 


Al-Adabul Mufrad &# 213 


Gala) Cpa ea Uya aa 5 pati) (elang Gala —NA 
168. Bab: Memberikan Buah kepada Anak yang Terkecil 
| yang Ikut Hadir 


Ag da bi Jend Sabina Ajar 


S3 La SE Ea an Un tai Dat gala JG RA 


3 


KN Ga daa Ca s5 
362- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Adalah Rasulullah apabila 
dihadiahkan kurma mengkal beliau berdoa, “Ya Allah, berkahilah kami 
di kota kami (ini), pada mudd kami, shd' kami, dengan keberkahan yang 
banyak. Kemudian kurma itu beliau berikan kepada anak yang paling 
kecil (termuda)yang berada di sampingnya.” 2 


—aIng — 
amat dam aa 114 
169. Bab: Mengasihi Anak Kecil 


4 
“.y Dp Tn) AN 3. Bi pa Pa 0-1? 0 0 0 
Ma pa an am 
AS SAI ab EL SA JG J3 
363- Dari 'Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa 
Rasulullah 8$ bersabda, “Bukan dari kelompok kami orang yang tidak 


mengasihi anak kecil kami dan' tidak mengetahui hak orang dewasa 
kami.”88 : 


—Iaa— 
ca) Alila ala —V » | 
170. Bah: Merangkul Anak Kecil 


dng ala An Ja SAN Una Sa AN Ga Pk BY 


362 Albani (278): Shahih — ar-Raudh an-Nadhir (436). Abdul Bagi: (Ibnu Majah: 29 — Kitab 
al-Ath'imah, 39 — Bab “Idzaa Utia Biawwali ats-Isamarah,” hadits 3329). 
363 Periksa hadits no. (354). 


214 SW Al-Adabul Mufrad 


abal Opo: Pt Ona Me 3 
Bina pss yi Ha jeena bada 


Lo 2. 


sip dada daan Ja Har Bah 
SG ga dat aa prana ara PA. ng 


364- Dari Ya'la bin Murrah, bahwasanya ia pernah berkata, “Kami serah 
keluar bersama Nabi #5, dan kami diundang untuk satu jamuan makan. 
Tiba-tiba Husain bermain di jalan. Maka Nabi $ segera ke hadapan 
kaum lalu membentangkan kedua tangannya sehingga membuat anak 
itu (Husain) berlari kesana kemari dan Nabi $ tertawa riang bersamanya 
lantas memegangnya. Nabi meletakkan salah satu tangannya di dagu ' 
Husain dan tangan yang lainnya di kepalanya, kemudian merangkulnya. 
Lalu Nabi $£ bersabda, “Husain bagian dariku dan aku bagian dari Husain. 
Semoga Allah mencintai orang yang mencintai Husain. Hushain adalah 
satu umat dari umat-umat (yang berada dalam kebaikan). 4 


—uangm — 


Basiuat! Alat Ja Alaih AV 
171. Bab: Laki-laki Mencium Anak Sabke an Kecil 


H5 Ji any Sh Hi PK KAA mo 


3, 0” oz pg 


AP GE gag ida de 
365 (- 89)- (Dari) Makhramah bin Bukair dari bapaknya, bahwasanya 
ia pernah melihat Abdullah bin Ja'far mencium Zaenab binti "Umar bin 
Abu Salamah, sedang Zaenab adalah anak perempuan yang berusia dua 
tahun atau dekat dari usai itu.65 


Ds SaaEL AS IE SI Sak og Ig —YU 


PJ 


Jab ana ida ate 


364 Albani (289): Hasan — ash-Shahihah (1227). 
365 (» 89)- Albani (280): Sanadnya shahih. 


Al-Adabul Mufrad S2 215 


366 (- 90)- Dari al-Hasan, ia berkata, “Jika engkau sanggup untuk tidak 
melihat rambut seorang pun dari keluargamu kecuali istrimu dan anak 
perempuan kecil, maka lakukanlah.” 66 


—aIng—— 


sa cal | Ga mala IV 
172. Bab: Han ma ta Anak Kecil 


Ob Beta Bah send, 
367- (Dari) Yasuf bin Abdullah bin Salam, ia berkata, “Rasulullah # 


menamaiku Yiisuf, mendudukkanku di atas pangkuannya serta mengusap 
' kepalaku.” &7 


Ph 4 


ia At Jia GP Ie ot wa Png LG LAS JE YAA 
dag an In Ip 5S AI Aa JOS A3 
AS Se PIA Ta GA JAS O1 


368- Dari Aisyah, ia berkata, “Dahulu, aku Bem bermain-main dengan 
boneka di sisi Rasulullah #5 dan aku memiliki beberapa orang teman 
yang biasa bermain bersamaku. Maka jika Rasulullah #5 masuk, mereka 
bersegera menutup diri dari beliau, lalu berjalan sembunyi-sembunyi ke 
arahku, lalu bermain bersamaku.” 88 


—m ama 


ceia  aiaall Ja J3 ala —NVY 
173. Bab: Seseorang Berkata kepada Anak Kecil “Wahai 
Anakku” 


Pat La Pad 0 . 20 Ga Par SE kont Ag ' 
SB RS LS AB GIA SEA at GS YAA 


366 (w 90)- Albani (281): Sanadnya shahih. 

367 Albani (282): Sanadnya shahih. 

368 Albani (283): Shahih — Adab az-Zifaf. Abdul Bagi: (al-Bukhari: 78 - Kitab al-Adab, 81 — Bab 
“al-Inbisaath Ila an-Naas.” Muslim: 44 — Kitab Fadhaail ash-Shahabah, hadits 81). 


216 SW Al-Adabul Mufrad 


Tag Pen apa abg 


2. 
25 
2 


ar .. 


Iya cai GP GAN ap GUS 2 Pu, 
Pn AN da joy dea Ah Ja 
sel aku 58 3g BER IIA TAP 


048, 


PE ih sat ep SP IS PAN 
3 SAE Jae Para Ia s5 SAN H3) Gs GI 


38”. 9 ada 
NN 
“369 (x 01): Dari Abu al-'Ajlan al-Muharibi, ia berkata, “Dahulu aku 
pernah berada di pasukan Ibnu Zubair, lalu anak pamanku meninggal 
dan ia mewasiatkan (agar) unta miliknya diperuntukkan fisabilillah. Maka 
aku berkata kepada anaknya, 'Serahkan unta itu kepadaku, karena 
sesungguhnya aku berada di pasukan Ibnu az-Zubair.' Ia berkata, Mari kita 
pergi ke ibnu Umar hingga kita (dapat) bertanya kepadanya. Maka kami 
pun mendatangi ibnu Umar, lalu ia berkata, “Wahai Abu Abdurrahman! 
Bapakku baru saja wafat dan ia mewasiatkan unta miliknya di peruntukkan 
fisabilillah. Dan ini adalah anak pamanku, ia berada di pasukan Ibnu az- 
Zubair, apakah aku serahkan unta itu kepadanya?" Ibnu Umar berkata, 
Wahai anakku! Sesungguhnya (makna) fisabilillah itu (mencakup) pada 
semua amalan shalih, namun jika bapakmu hanya mewasiatkan untanya 
“untuk fisabilillah 36 saja, sehingga apabila kamu melihat ada sekelompok 
kaum muslimin yang tengah memerangi sekelompok orang-orang musyrik, 
maka serahkanlah unta itu kepada mereka, adapun orang ini (yakni: Abu 
al-Ajlan) dan kawan-kawannya berada dalam jalan si ghilman (Abdullah 
bin Zubair), mereka adalah satu kaum (yang menginginkan) siapakah 
diantara UA yang (berhasil) memegang aa kepemimpinan.'”69 


o. 1 


beban joss 


369 (& 91)- Albani (284): Sanadnya hasan. 


Al-Adabul Mufrad #2 217 


370- (Dari) Zaid bin Wahb, ia berkata, “Aku pernah mendengar Jarir, dari 
Nabi #5, beliau bersabda, “Barangsiapa yang tidak mengasihi manusia, 
maka Allah 3 tidak akan mengasihinya.” 9 


TAG AR AAN SPI BN Ie 2 —YVA 


BEN GR, nah IIS 
371 (- 92)- (Dari) Umar berkata, “Barangsiapa yang tidak mengasihi maka 
ia tidak akan dikasihi, tidak akan diampuni orang yang tidak mengampuni 
(orang lain), tidak dimaafkan orang yang tidak memaafkan, serta tidak 
akan dijaga orang yang tidak menjaga dirinya (dari kemaksiatan).”37! 


KAI Bapa Gb VE 
174. Bab: Kasihilah Makhluk yang Ada di Bumi 


Yg GAY IS AK V9 SEN SPN IG AE IE YUN 

GET EP HAN G E LG 
372 (» 93)- Dari Umar, ia berkata, “Barangsiapa yang tidak mengasihi 
maka ia tidak akan dikasihi, tidak akan diampuni orang yang tidak 
mengampuni (orang lain), tidak dimaafkan orang yang tidak memaafkan, 
serta tidak akan dijaga orang yang tidak menjaga dirinya (dari 
kemaksiatan).” 72 


LD 90 


SN IA Ip G3 Je J8 ON SA Bo KA GA AN 


3) Aap J6 2g Si SL eN 5 NT 1 KG Gs 
Png NO Penga Pat 
373- Dari Mu awiyah bin Gurrah, dari bapaknya, ia berkata, “Seoranglaki- 


laki berkata, “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku hendak menyembelih 
kambing, maka aku mengasihinya,” (atau ia berkata: Sesungguhnya aku 


0... 


370 Albani (285): Shahih — Takhrij Misykaah al-Fagr (hal. 70). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 97 — 
Kitab at-Tauhid, 2 — Bab “Firman Allah, Yul Ud'ullaha au ud'u ar-Rahman?.” Muslim: 43 
— Kitab al-Fadhaail, hadits 66). 

371 (& 92)- Albani (286) : Hasan — ash-Shahihah (483). 

372 (« 93)- Periksa hadits sebelumnya. 


218 SW Al-Adabul Mufrad 


benar-benar: mengasihi kambing bila hendak menyembelihnya) beliau 
bersabda, "Dan kambing (sekalipun), jika engkau mengasihinya, niscaya 
Allah akan mengasihimu.' Dua kali.” 


bi aa | ui - Ta 0 yi Sp dp Ts ber le VE 
UT See GI Kesan 


Pa 0 On La Sa MN aa e1 
Maa ta naa aa ad 
374- (Dari) Abu Utsman maula Mughirah bin Syu'bah berkata, “Aku 
pernah mendengar Nabi $ orang yang jujur lagi dipercaya Abu al-@asim 
bersabda, “Rahmat (kasih sayang) itu tidak dicabut, kecuali dari orang 
yang celaka.” 4 


ut 


ke dsaa dn b Aa a gi 3 5 —YVo 

pa ae) y anu) ip 
375- (Dari) Oais, ia berkata, “Telah mengabarkan kepadaku Jarir, dari 
Nabi #£, beliau bersabda, “Barangsiapa yang tidak mengasihi manusia, 
maka Allah tidak akan mengasihinya.” 5 


— ang — 
dat Aan dls —1VO 
175. Bab: Mengasihi Anak-anak 


23 Ng 3S :J6 LIL ya GE YA 
U3 3 55 al xl AS Je aa 


dab TAS Ra Ng jp 33 - it Ka 


pa. 


370 Albani (285): Shahih — Takhrij Misykaah al-Fagr (hal. 70). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 97 - 
Kitab at-Tauhid, 2 — Bab “Firman Allah, Yul Ud'ullaha au ud'u ar-Rahman'.” Muslim: 43 
— Kitab al-Fadhaail, hadits 66). 

371 (& 92)- Albani (286) : Hasan — ash-Shahihah (483). 

372 (& 93)- Periksa hadits sebelumnya. 

373 Albani (287): Shahih — ash-Shahihah (36). . 

374 Albani (288): Hasan — Takhrij al-Misykaah (4968). Abdul Bagi: (at-Tirmidzi: 25 - Kitab 
al-Birr wa ash-Shilah, 16 — Bab “Maa Ja-a Fii Rahmah al-Muslimin”). 

375 Periksa hadits no. (370). 


Al-Adabul Mufrad S2 219 


376- Dari Anas bin Malik, ia berkata, “Adalah Nabi ££ orang yang paling 
pengasih terhadap anak-anak. Dahulu beliau mempunyai anak laki-laki 
yang disusukan di pinggiran Madinah, sedangkan suami dari wanita 
menyusui itu adalah seorang tukang besi. Pernah kami menjenguknya 
(anak beliau) -sedang rumah itu berasap lantaran rumput ilalang- lalu 
Nabi mengecup dan years su | 


25 JG patA dea Jaan KN, Tea 
Pn ea Lg dita dg 2 3G Jb 

377- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Seorang laki-laki bersama anak 
kecilnya datang menemui Nabi #£, lalu ia memeluk anaknya itu. Maka 
Nabi #£ bersabda, “Apakah engkau mengasihinya?' Orang itu menjawab, 


Ya.' Beliau bersabda, “Allah lebih mengasihimu daripada engkau 
mengasihi anakmu, dan Dia adalah Dzat yang Maha Penyayang.””37 


——ung— 
pelat Ham) ala AV 
176. Bab: Mengasihi Binatang 


pa Tana ia Para Adaa SA ANA 


pena 1g 


Pa Naa Pp EKA 
AS jg Ke ga Je pa 
Ne Pn Na en pasta 
Hai as Sl 


378- Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah #£ bersabda, “Tatkala 
seseorang berjalan di sebuah jalan, mendadak ia merasa sangat haus. 


376 Albani (289): Shahih — ash-Shahihah (2089). Abdul Bagi: (Muslim: 43 - Kitab al-Fadhaail, 
hadits 63). 


377 Albani (290): Sanadnya shahih. Abdul Bagi: (al-Bukhari: 42 — Kitab al- Musaagaah, 9 — 
Bab “Fadhil Saga al-Ma'.” Muslim: 39 — Kitab as-Salaam, hadits 153.). 


220 SW Al-Adabul Mufrad 


Ia menemukan sebuah sumur lalu ia turun ke dalamnya dan minum. 
Kemudian ia keluar, tiba-tiba ada anjing yang menjulurkan lidahnya, ia 
memakan tanah karena kehausan. Maka orang itu berkata, 'Anjing ini benar- 
benar kehausan seperti yang kurasakan tadi.” Lalu ia menuruni sumur itu 
kembali dan memenuhi sepatunya dengan air kemudian menggigitnya, 
lalu ia memberi minum kepada anjing. Maka Allah memuji perbuatannya 
itu dan memberikan ampunan kepadanya.” Mereka (para shahabat) 
bertanya, “Wahai Rasulullah! Apakah kami mendapatkan pahala dalam 
menolong binatang?” Maka beliau bersabda, “Menolong setiap makhluk 
yang mempunyai si (makhluk hidup) ada pahalanya.” 


Ara IG Ag de An Ja Anas Ui okb dn ae iya 


25 


1 Jus Han ba sg 2g at 
Na ena 


379- Dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah $$ bersabda, “Seorang 
wanita disiksa lantaran seekor kucing yang ia kurung hingga mati kelaparan. 
Maka ia pun masuk neraka karenanya. Dikatakan (kepadanya), dan Allah 
yang lebih tahu, “Engkau tidak memberinya makan dan minum disaat 
engkau mengurungnya, dan engkau tidak melepaskannya hingga ia dapat 
memakan Baki bumi.”379 


Tag da Ge ah apa MAA 
355 IA an 3 Sy MAA AAL NASI db 
DA 3 AMI IE Oa Ga Hiraal 


380- Dari Abdullah bin 'Amr bin al-Ash, dari Nabi $£, beliau bersabda, 
“Kasihilah (yang di bumi) niscaya kalian akan dikasihi, ampunkanlah niscaya 
Allah akan mengampuni kalian. Celakalah bagi orang mendengarkan suatu 
perkataan namun tidak memahami, menjaga dan mengamalkannya dan 
celaka pulalah para al-Mushirru yaitu orang-orang yang terus-menerus 
melakukan perbuatan dosa sedangkan ia mengetahuinya.” 8 


379 Albani (292): Shahih — ash-Shahihah (28), al-Irwa' (2182). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 32 — 
Kitab al-Musaagaat, 9 — Bab “Fadhl Saga al-Ma'a.” Muslim: 39 — Kitab as-Salaam, hadits 

2151). ' 

380 Albani (293): Shahih — ash-Shahihah (482). 


Al-Adabul Mufrad &# 201 


- - 
- - 
an 


da daan Jai das: Ia JP SEM 
AA 1) ia P3 


381- Dari Abu Umamah, iaberkata, “Rasulullah 8 bersabda, Barangsiapa 
yang mengasihi (sesuatu) sekalipun itu pada hewan yang disembelih, maka 
Allah akan mengasihinya pada Hari Kiamat nanti.” 81 


-—ngpng—— 


5 jamil Eye coat JSI tala —IVV 


177. Bab: Mangun Telur Burung Hummarah 


J5 BSI dng dad la gn at 32 ra 
la ena du ana 


tu 2 HN Te 3. Iv Ai 
1 — Pan ia SE 15 
382- Dari Abdullah, bahwa Nabi $£ pernah singgah di suatu tempat, lalu 
seseorang mengambil telur burung Hummarah (burung kecilseperti burung 
pipit). Lalu burung itu datang dengan mengepak-ngepakkan sayapnya 
di atas kepala Rasulullah #5, lantas beliau bersabda, “Siapakah diantara 
kalian yang membuat risau burung ini dengan mengambil telurnya?” Lalu 
seseorang berkata, “Wahai Rasulullah! Saya yang mengambil telurnya.” 
Nabi $£ bersabda, “Kembalikanlah, sebagai kasih sayang untuknya.” 2 


— aa — 
Kata (3 saat cal —NVA 
178. Bab: Burung di dalam Sangkar 


NP 


P3) KA tan Lea IS 9 HAM GOS - JB IP op elsa GE —YAY 
AAS gak Go ala disi Ja 


383 (» 94)- Dari Hisyam bin “Urwah, ia berkata, “Ibnu Zubair pernah 


381 Albani (294): Hasan — ash-Shahihah (27). 
382 Albani (295): Shahih — ash-Shahihah (25). Abdul Bagi: (Abu Daud: 15 — Kitab al-Jihaad, 
112 — Bab “Fii Karaahiyah Harg al-'Aduw bi an-Naar”). 


222 SW Al-Adabul Mufrad 


berada di Makkah sedang para shahabat Nabi £$ semuanya membawa 
Pe di dalam Kesan aa ki 


F3 


Pe Ta ae na 3 kena 


C pra ip i Te 
384- Dari Anas, ia berkata, “Nabi 85 pernah masuk lantas beliau melihat 
putera Abu Thalhah yang bernama Abu “Umair dan ia punya burung kecil 
(nughair) yang biasa ia bermain dengannya. Lalu Nabi bersabda, “Wahai 
Abu Umair, apa yang telah diperbuat -atau mana- an-Nughair?” & 


—atan— 


Kabid) Ga Da8 Gaia Gala VA 
179. Bab: Menceritakan Kebaikan Demi 
Mendamaikan Antara Sesama Manusia 
aa BA yi Pe 
SAS yes ta 355 de A P3 A Kegat De We aupad atm 


AI So 9 04 os 


aah AA 3, SIG BAN adas 
PI NY KY) Ai ya JA ra 


Kerang Ka) Be SA JI EA) 
385- (Dari) Humaid bin “Abdurrahman, bahwa ibunya -Ummu Kultsim 
puteri Ugbah bin Abu Mu'ith- telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya 
ia pernah mendengar Rasulullah # bersabda, “Tidak termasuk pendusta 
orang yang mendamaikan antara sesama manusia lalu ia berkata baik 
atau menceritakan kebaikan.” Ummu Kultsum berkata, “Aku tidak 
pernah mendengar beliau (Rasulullah £5) memberi keringanan dalam hal 
berbohong kecuali pada tiga perkara (pertama, untuk mendamaikan antar 


383 (u 94)- Albani (57): Sanadnya dhaif, karena terputus. Hisyam tidak pernah berjumpa 
dengan kakeknya Ibnu Zubair. 

384 Albani (296): Shahih — Mukhtashar asy-Syamaail (201). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 78 — 
Kitab al-Adab, 112 — Bab “al-Kunyah lish-Shabiy Oabla an Yulada Lirrajul.” Muslim: 38 
— Kitab al-Adab, hadits 30). 


Al-Adabul Mufrad “SA 223 


manusia, kedua, pembicaraan suami kepada istrinya, ketiga: pembicaraan 
istri atau suami).”$ 


180. Bab: Tidak Sepatutnya Berdusta 


Jia (SAP 206 plag dle Si oo G3 GAS X5 35 YAN 
Sa Or ea SI SA 3 S Sah Gita 56 
S Sar - Sp Las, SU Ke De K3 


& ate Kere ES Sa Je 25 Nu 3 Pet sesal 

MAS 
386- Dari Abdullah, dari Nabi #5, beliau bersabda, “Hendaklah kalian 
berlaku jujur: karena sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan (meng- 
hantarkan) pada kebaikan, dan kabaikan itu menunjukkan kepada surga. 
Dan sesungguhnya seseorang itu senantiasa berlaku jujur hingga ditulis 
di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur (shiddig). Dan jauhilah 
perbuatan dusta, karena sesungguhnya dusta itu menunjukkan: pada 
Jujur (kejelekan), dan kejelekan itu menunjukkan kepada neraka. Dan 
sesungguhnya seseorang itu senantiasa berbuat dusta hingga ditulis di sisi 
Allah sebagai sang pendusta.” & 


. 


Ai Ng Ip Vpn AL : JB A5 52 -YAV 
PI PEN ARUN: Ta 


387 (s 95)- Dari Abdullah, ia berkata, “Tidak patut berboliong baik 
dalam hal yang serius ataupun dalam hal bercanda. Dan janganlah salah 
secrang diantara kalian menjanjikan sesuatu kepada anaknya kemudian 
ia tidak menepatinya.” 8 


385 Albani (297): Shahih — ash-Shahihah (545). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 53 - Kitab ash-Shudh, 
— Bab “Laisa al-Kadzib Alladzi Yushlihu Baina an-Naas." Muslim: 45 — Kitab al-Birr wa 
ash-Shilah wa al-Adab, hadits 101). 

386 Albani (298): Shahih — adh-Dhai'fah dengan no. hadits (6323). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 
78 — Kitab al-Adab, 69 —Bab “Firman Allah 46, Yaa Ayyuhal Ladzina Amanuu ittagullah 
wa Nuunuu Ma'ash Shadigiin.” Muslim: 45 - Kitab al-Birr wa ash-Shilah wa al-Adab, hadits 
103, 104, 105). 

387 (& 95)- Albani (299): Shahih. 


2904 SW Al-Adabul Mufrad 


Gatit AS ray GI ab IM 


181. Bab: Orang yang Bersabar Atas Gangguan 
Oeang Lain 


Da Je Tie BEA ALAM 


5 Fe ke 
388- Dari Ibnu Umar, dari Nabi #5, beliau bersabda, “Orang mukmin 
yang berbaur dengan orang lain dan bersabar dengan gangguan mereka 


adalah lebih baik daripada orang yang tidak berbaur dengan orang lain 
dan tidak bersabar dengan gangguan mereka.” 8 


GIII AS aa ala NAN 


182. Bab: Denaana Atas Gangguan 


. 


8. 


Bea Ogan di Ja gap sai NA 
sana 3 IE NG EN bang yi 


Peray Hd 3 815 
389- Dari Abu Misa dari Nabi 25, beliau bersabda, “Tidak ada seorangpun 
-atau tidak ada sesuatupun- yang lebih sabar atas gangguan yang ia 
dengar daripada Allah IS, sesungguhnya mereka menuduh/menganggap 
Allah mempunyai anak, meskipun demikian Allah tetap memberi mereka 
kesehatan dan rezeki.” 89 


Uas Anta Sapa Lay ba in gn 3 A1 XS JG YA 


2 ui Ni ata gaes Jas — pai 5 


388 Albani (300): Shahih — ash-Shahihah (939). Abdul Bagi: (at-Tirmidzi: 35 -— Kitab al- 
Oiyaamaah, 55 - Bab “Haddatsana Abu Musa.” Ibnu Majah: 36 - Kitab al-Fitan, 23 — Bab 
“Ash-Shabr “Ala al-Bala',” hadits 4032). 

389 Albani (301): Shahih — ash-Shahihah (2249). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 97 - Kitab at-Tauhid, 
3 — Bab “Firman Allah, Innallaha Huwar Razzau Dzuul Ouwwatil Matiin.” Muslim: 50 — 
Kitab Shifat al-Munafigiin wa ahkamihim, hadits 49, 50). 


Al-Adabul Mufrad SA 295 


Pa 8. 


SA En dna is ya JA db Na 
4 Ta dng daan Ja dad 333 Peng ra HA 


- 
- 


An NU Men on 

mad 3 ya 
390- (Dari) Abdullah berkata, “Nabi #£ pernah membagi suatu 
pembagian (dalam riwayat Syu'bah dari al-Amasy disebutkan bahwa itu 
adalah pembagian harta rampasan Perang Hunain) -sebagaimana biasa 
beliau membagi- lalu berkatalah seorang laki-laki dari Anshar, “Demi 
Allah, sesungguhnya pembagian ini tidak dimaksudkan untuk mencari 
wajah Allah J5” Lalu aku berkata, Akan aku laporkan hal ini kepada 
Nabi 85.” Kemudian akupun mendatangi beliau, sedangkan beliau berada 
di tengah-tengah shahabatnya. Lalu aku membisikinya, maka berita itu 
menyusahkan Nabi 385 hingga membuat raut wajah beliau berubah serta 
marah sampai-sampai aku lebih suka seandainya aku tidak mengabarkan 
hal itu kepadanya, kemudian beliau bersabda, “Sungguh, Musa disakiti 
dengan yang lebih menyakitkan daripada ini, namun beliau bersabar.” 


— tong — 
Oma cd kal tau —NAY 
183. Bab: Mean Kubu yang Bertikai 


Ig gia APA Ja GAN gp Ai PAMA 
Rpa J8 6 SAY (la DAN je JA Aan 


Fera) 2 Ka 2 333 ea) 


391- Dari Abu ad-Darda', dari Nabi & beliau berahi: “Maukah aku 
kabarkan kepada kalian mengenai satu derajat yang lebih utama dari 
shalat, puasa dan sedekah?” Mereka menjawab, “Tentu.” Beliau bersabda, 
“Mendamaikan kubu yang bertikai, sebab kerusakan dari dua kubu yang 
bertikai dapat mencukur (memusnahkan).” 11 


o 

La 
3 
— » 
Oh 


390 Albani (302): Shahih — ash-Shahihah (3175). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 60 — Kitab al- 
Anbiya', 28 — Bab “Haddatsani Ishaag bin Nashr” Muslim: 12 — Kitab az-Zakaah, hadits 
140, 141). 

391 Albani (303): Shahih — al-Halaal wa al-Haraam (8/40). Abdul Bagi: (Abu Daud: 40 — Kitab 
al-Adab, 50 — Bab “Fii Ishlah Dzat al-Bain.” At-Tirmidzi: 35 — Kitab al-Oiyaamaah, 56 — 


226 SW Al-Adabul Mufrad 


to o 


AS J6 Ken S8 (AL. 3 Ia) pp ol ge YA 


H3 S3 | pala 51 3 Ya Ki Fang SE AN Ga 
392- Dari Ibnu Abbas, Allah Ta'ala berfirman, (Artinya): “Maka 
bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan diantara sesamamu.” 
(OS. al-Anfal: 1). Ibnu Abbas berkata, “Ini adalah penekanan dari Allah 
atas orang-orang mukmin untuk bertakwa kepada Allah dan memperbaiki 
hubungan diantara sesama mereka.” 22 


—utangn— 
Ciakaa Si 8 Jai SMA JA) cal —YA£ 


184. Bab: Apabila Engkau Berdusta pada Seseorang 
yang Mempercayaimu 


KA Se PEARL A3 EN KE SE —rar 


Bee: Ia de da Pa AE yaaa 


KERIS 1 Sl ea ETAP “3 Gas asi basa Of 
393- Dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair, bangsanya bapaknya 
menceritakannya, bahwa Sufyan bin Usaid al-Hadhrami telah mencerita- 
kannya, bahwasanya ia pernah mendengar Nabi 85 bersabda, “Alangkah 
besarnya pengkhianatan(mu), apabila engkau berbicara kepada saudara- 
mu dengan satu pembicaraan dimana ia sangat mempercayaimu (bahwa 
engkau tidak akan mendustainya) sedangkan engkau sendiri berdusta 
kepadanya.” 8 


—tpng — 
ABIS38 Udi SSI 3 Y ala —YA 0 


185. Bab: Janganlah Engkau Menjanjikan Sesuatu 
kepada Kawanmu Lalu Engkau Mengingkarinya 
P 
Pesat nun na 3 "5 Ya Henna Ta Ga 

ja NY Ielag date Ml lo AI dm) Je JB hbs ls ra 
. . st & 

Bab" Haddatsana Abu Yahya.”). 
392 Albani (304): Sanadnya shahih, mauguf, ada hadits serupa yang diriwayatkan secara marfu' 

dari Anas — at-Ta'lig ar-Raghiib (3/410). 
393 Albani (58): Dhaif — adh-Dha'ifah (1251). Abdul Bagi: (Abu daud: 40 - Kitab al-Adab, 71 

— Bab “Fii al-Ma'aridh”). 


Al-Adabul Mufrad SE 227 


3.1. ee 
| 


AAS Me oa Y3 ALE Era 


394- Dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah $£ bersabda, Janganlah 
engkau melecehkan saudaramu, jangan mempermainkannya, dan jangan 
pula menjanjikan sesuatu padanya lalu engkau mengingkarinya.” “8 


—mamda— 


tali! G3 Gada tata —AA 
186. mas Mencaci Maki Nasab 


Y okas IG Ag de Ja aa dp ra 


MI San LI A eta 
395- Dari Abu Hurairah, dari Nabi #5, baliadi bersabda, “Ada dua cabang 


(perbuatan) yang tidak ditinggalkan umatku, yaitu meratapi mayit dan 
mencaci maki nasab (an-Niydhah).” 


—Ia— 


dang Jml Gam Cal NAV 
187. Bab: Cinta Seseorang pada Kaumnya 


Mantep edrpa aa ora C2 PAN 
lb Isa PN Pa Poo hay di bagi Sat La Ken sa 


396- (Dari) Abbad ar-Ramli, ia berkata, “Telah menceritakan kepadaku 
seorang wanita yang biasa dipanggil dengan nama Fusailah, ia berkata, 
'Aku pernah mendengar bapakku berkata, 'Aku pernah bertanya, Wahai 
Rasulullah! Apakah termasuk dari ashabiyah (fanatisme) jika seseorang 
menolong kaumnya pada suatu kezhaliman?' Beliau bersabda, “Ya.” 


——umd— 


394 Albani (59): Dhaif — at-Takhrij al-Misykaah (4892). Adul Bagi: (at-tirmidzi: 25 — Kitab al- 
Birr wa ash-Shilah, 58 — Bab “Maa Ja-a Fii al-Miraa”). 

395 Albani (305): Shahih — ash-Shahihah (1896). Adul Bagi: (Muslim: 1 — Kitab al-Imaan, 
hadits 121). 

396 Albani (60): Dhaif — Ghayaah al-Maraam (305). Abdul Bagi: (Ibnu Majah: 36 — Kitab al- 
Fitan, 7 — Bab “al-Ashabiyah,” hadits 3949). 


228 SW Al-Adabul Mufrad 


JJ BAM Ula YAA 
188. Bab: Memboikot Seorang Laki-laki 


0. 0 


HS IA pal Ii ja JAN 9 SAN 4 SE GP YAN 
PN Dan Puna SS EA ga Kasi 
AB Ag SAN Fi LAS Ia AN is Si —tbs 
ABG BAN SEA jab ia Oi 5 6 aa J6 

- LB cu) ja IE Ga BA, AG 5 Haa sd 
85 Kinta AI sa aji 3 di Kabah 
DAA RN Oa pa A5 AN 
Hp Lae Ja A5 aus LN IS 3 AA gi ah 
IE alah AS 153 Ill J3G ga SAS ON Jaa 
& Tega AN ade pa Yks Ab da CA Latih 


PJ 0 


Hug Ka Tes YG NYESI LE IG Ja Peya 
Jas iss uli an aga ht sn, SAS 


AP Go EA Ga HE SE, AG, Pegi Ir 
Me 5 Aa EA) AS) IE OLS FG X5 
Ja gd Gn AE SUS klg dan Ja AI 
2 anpb gp aaa Noda ae 


kaan bantub sesi 3 jek 
Pa Lana Po 29 ot 2-05 kan 

MA ear j3 SS 3 gan Saat uu 
397- Dari Auf bin al-Harits bin ath-Thufail -anak saudara laki-laki Aisyah 
dari pihak ibunya-, bahwa telah disampaikan kepada Aisyah t&» bahwa 


Al-Adabul Mufrad S2 229 


Abdullah bin Zubair pernah berkata mengenai penjualan -atau pemberian- 
yang diberikan Aisyah, “Demi Allah, hendaknya Aisyah berhenti atau 
aku akan mencegahnya membelanjakan harta.” Aisyah berkata, “Apakah 
(benar) ia mengatakan seperti itu?” Mereka menjawab, “Benar.” Ia 
berkata, “Ia, demi Allah atasku nadzar untuk tidak akan berbicara 
dengan Ibnu az-Zubair selamanya.” Lalu Ibnu az-Zubair meminta syafaat 
(pertolongan) pada orang-orang al-Muhijirin ketika pemboikotan Aisyah 
kepadanya berlangsung lama. Aisyah berkata, “Demi Allah! Aku tidak 
akan pernah menerima syafaat seorang pun untuknya dan aku tidak akan 
pernah membatalkan nadzar yang telah aku nadzarkan.” Ketika keadaan 
itu telah cukup lama bagi Ibnu az-Zubair, maka ia pun membincangkan 
hal itu kepada al-Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin al-Aswad 
bin Abdi Yaghuts, keduanya dari Bani Zuhrah. Ibnu az-Zubair berkata 
kepada keduanya, “Aku memohon kepada kalian berdua (dan aku tidak 
meminta) kecuali kalian masuk menemui Aisyah, karena sesungguhnya 
tidak halal baginya bernadzar memutuskan hubungan denganku.” Maka 
al-Miswar dan Abdurrahman pun membawa Ibnu az-Zubair seraya 
menyelimutinya dengan mantel keduanya, hingga keduanya meminta 
izin kepada Aisyah dan berkata, “Keselamatan atas Nabi dan rahmat 
Allah serta keberkahannya, apakah kami boleh masuk?” Aisyah berkata, 
“Masuklah kalian.” Keduanya berkata, “Apakah kami semua, wahai 
Ummul Mukminin?” Aisyah berkata, “Ya, masuklah kalian semua.” 
Sementara Aisyah tidak tahu bahwa Ibnu az-Zubair bersama keduanya. 
Ketika keduanya telah masuk, Ibnu az-Zubair masuk ke balik hijab dan 
merangkul Aisyah dan mulai memohon kepadanya sambil menangis. 
Lalu al-Miswar dan Abdurrahman memohon kepada Aisyah agar mau 
berbicara dengan Abdullah serta menerima permintaan maafnya. 
Keduanya berkata, “Sesungguhnya seperti yang engkau ketahui bahwa 
Nabi #5 melarang mendiamkan saudaranya ketika bertemu dan bahwa 
tidak halal bagi seorang muslim memboikot (mendiamkan) saudaranya 
melebihi tiga malam.” Ketika mereka telah banyak memberikan peringatan 
dan upaya, maka Aisyah mulai menanggapi keduanya sambil menangis: 
seraya berkata, “Sungguh aku telah bernadzar, dan nadzar itu keras.” 
Namun keduanya terus-menerus mengingatkannya hingga dia mau 
berbicara dengan Ibnu az-Zubair. Lalu Aisyah memerdekakan empat 
puluh budak untuk menebus nadzarnya. Kemudian ia biasa mengingat 
nadzarnya sesudah itu, maka dia menangis hingga air matanya membasahi 
kerudungnya.”” 


397 Albani (306): Shahih — al-Irwa' (2029). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 78 - Kitab al-Adab, 62 
- Bab “al-Hijrah wa Oaul an-Nabiy #& Laa Yahillu Lirajul An Yahjura Akhahu Fauga 


230 SW Al-Adabul Mufrad 


alus! Bad cela —1AA 
' 189. Bab: Memboikot Seorang Muslim 


' IG Ale BEA doi Ip Salt op jl GE KAN 


Is Kur — »ke- Ve pat Yg AA Yg Hat 
JIE SPA AO pl 


pg 2... 


398- Dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah #& bersabda, “Janganlah 
kalian saling membenci, saling hasad, saling membelakangi, dan jadilah 
kalian -hamba Allah- yang bersaudara. Begitu pula, tidak halal bagi 
seorang muslim memboikot Hk lebih dari tiga hari.” 8 


Ol aim DE Ki ala yA ra 
Is dan jan Di da Saja 


Pa 


Ada E ia A2 oh dg 2 Gp NAN Ganga ne 


- 


Par 
0, 
Ol 


- 
1 
Si 


IL tas 3 Dear 
399- Dari Atha' bin Yazid al-Laitsi kemudian al- Junda'i i, Tana 
Abu Ayyab shahabat Rasulullah 2 berkata, “Rasulullah 85 bersabda, 
“Tidak halal bagi seorang pun memboikot saudaranya lebih dari tiga 
malam. Dimana ketika keduanya bertemu, yang ini berpaling dan yang 
itu juga berpaling. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai 
salam.” 2 


Yg as AS Y IE AA) MEA Io Al urin al Ate 
# - “ - ae Ta mat ad 
MEA BN NS KAS 


' 400- Dari Abu Hurairah, dari Nabi 85, beliau bersabda, “Janganlah 
kalian saling membenci, saling bersaing, dan jadilah kalian -hamba Allah- 


Tsalatsa.” 

398 Albani (307): Shahih — Ghayah al-Maraam (404). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 78 — Kitab al- 
Adab, 57 — Bab “Maa Yunha 'An at-Tahasudi wa at-Tadaburi.” Muslim: 45 — Kitab al-Birr 
wa ash-Shilah wa al-Adab, hadits 23). 

399. Albani (308): Shahih — ash-Shahihah (1246), al-Irwa' (2029). Adul Bagi: (al-Bukhari: 78 
— Kitab al-Adab, 62 — Bab “al-Hijrah ...” dst. Muslim: 45 — Kitab al-birr wa ash-Shilah wa 
al-Adab, hadits 25). 


Al-Adabul Mufrad “#2 231 


yang bersaudara.” 00 


HOBI SI LV 2J6 AA Ale Jade Si 2 - —£.N 

Ts Gan 253 39 Kata MY 5 Te Ia Si 
401- Dari Anas, Testis Rasulullah & bersabda, “Tidaklah dua orang 
(dikatakan) saling mencintai karena Allah 3S atau karena Islam lalu 
keduanya dipisahkan, lantaran dosa yang pertama yang diperbuat oleh 
salah satu dari keduanya.” “81 


Sa J3 665 Ap AN 3G GAN AE ip Ala —£ 


as, MPR 


Of kan Jt IG gg OA la Jen gan Wati 
Mana FE US UAS or5E KEP LA Sp CL pa 


s0. 


D Kana IE LL ee an 3 GS GIS NI 


pr #9 


55 den 5 Ja Ol Ae daa JA eat BSI ISI 
SEA AN IE 353 Tea ID LI ala 


402- (Dari) Hisyam bin “Amir al-Anshari -anak paman Anas bin Malik, 
dan adalah bapaknya terbunuh pada Perang Uhud- bahwasanya ia pernah 
mendengar Rasulullah 85 bersabda, “Tidak halal bagi seorang muslim 
mendiamkan seorang muslim lainnya lebih dari tiga (hari), karena mereka 
berdua jauh dari kebenaran selama mereka masih saling mendiamkan. 
Dan sesungguhnya yang pertama kali ruju' (kembali menyapa), maka 
hal itu menjadi tebusan untuknya. Dan apabila keduanya mati dalam 
keadaan saling mendiamkan (tidak bertegur sapa), maka keduanya tidak 
akan masuk surga selamanya. Sedang apabila (salah satu dari keduanya) 
mengucapkan salam kepada yang lainnya, lalu yang disapa enggan 
menerima salamnya itu, maka Malaikat akan menjawab salamnya, sedang 
setan Kal sista yang lainnya.” 02 


deh Jo dns db LG SD ya) LAI G3 —.Y 


400 Albani (309): Shahih — Ghayah al-Maraam (404). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 78 - Kitab al- 
Adab, 57 — Bab “Maa Yunha 'An at-Tahasudi wa at-Tadaburi.” Muslim: 45 — Kitab al-Birr 
wa ash-Shilah wa al-Adab, hadits 31). 

401 Albani (310): Shahih — ash-Shahihah (637). 

402 Albani (311): Shahih —al-Irwa' (7/95), ash-Shahihah (1246). 


232 SW Al-Adabul Murad 


AG SL ENAAA Het Sat NE REA E tea Seng Ban In nba 
103 Aa HS ola eU en AA si elang 


Basa 53 5 aa 2 Bi Or Ju 2 ip 


Yen 2 Sean Ha 053 Sai dau «3 


RA bae 


403- Dari Aisyah #6, ia berkata, “Rasulullah $&£ bersabda, “Sesungguhnya 
aku benar-benar mengetahui marah dan ridhamu.” Aisyah berkata, “Aku 
berkata, “Bagaimana engkau mengetahui hal itu wahai Rasulullah?" Beliau 
bersabda, Jika kamu dalam keadaan ridha, kamu akan berkata, “Benar, 
demi Tuhan Muhammad. ' Sedang jika kamu dalam keadaan marah, maka 
engkau akan berkata, “Tidak, derni Tuhan Ibrahim.” Aisyah berkata, “Aku 
berkata, “Tentu, aku tidak memboikot kecuali namamu. “8 


KN — 


— yong 
Alan OSN yaa ya aa NA 


190. Bab: Orang yang Memboikot Saudaranya 
Selama Setahun 


A53 HPA dn An Ip 3 AA oat GA - tt 


23 SAI yaa Kb AAN GA Ji Yen 


404- Dari Abu Khirasy al-Aslamy, bahwasanya ia pernah mendengar 
Rasulullah #$ bersabda, “Barangsiapa yang memboikot saudaranya 
selama setahun, maka seakan-akan ia telah menumpahkan darahnya.” & 


M5 LA ai OA NAD UP AGAN te 
Ane Pelat PUG AP 

sate KA Aa Tk He EN oa SA AS J6 dn da 
KS NAS Baba P3 3 
405- (Dari) al-Walid bin Abu al-Walid al-Madini, bahwa “Imran bin Anas 


403 Albani (312): Shahih. Abdul Bagi: (al-Bukhari: 78 — Kitab al-Adab, 63 — Bab “Maa Yajuuz 
Min al-Hijrah liman Asha.” Muslim: 44 — Kitab Fadhaail ash-Shahabah, hadits 80). 
404 Albani (313): Shahih — ash-Shahihah (928). 


Al-Adabul Mufrad S2 933 


telah menceritakannya, bahwa seorang laki-laki dari Aslam shahabat Nabi 
2S telah menceritakannya, dari Nabi #5, beliau bersabda, “Memboikot 
seorang mukmin selama setahun seperti (menumpahkan) darahnya.” 
(Pada Majelis tersebut terdapat Muhammad bin al-Munkadir dan Abdullah 
bin Abu 'Attab, dimana keduanya berkata, “Kami benar-benar telah 
mendengar ini darinya.” )5 


—an — 


Ooyasigat cal AA 
191. Bab: Orang-orang yang Memboikot 
IE aah AA la A1 Ie NI GAANI OI Ae —£.X 


... y 


SAR NS Ona Oh MI BP Ep AN AO ab Ia 
Pa Lag 2) Kana Jah 


406- Dari Abu Ayyiib al-Anshari, bahwa Rasulullah $£ bersabda, 
“Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari tiga 
malam. Dimana ketika keduanya bertemu, yang ini berpaling dan yang 
itu juga berpaling, dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai 
salam.” 16 


1 J3 S5 JA PE Gi Ala Ian BM - —£.V 
JI AB LL Aa pl Ja $ Lal aejajaa 
TES UI 33 KU wb yg SS GP L Lu Kb 
IE LA Op 2G Aa La T5P id Antena 

MEN ENI Cgao 


407- Dari Mu'adzah, bahwasanya ia pernah mendengar Hisyam bin “amir 
berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah $£ bersabda, “Tidak halal 
bagi seorang muslim mendiamkan seorang muslim lainnya lebih dari tiga 
malam, karena apabila keduanya saling mendiamkan lebih dari tiga malam, 
maka keduanya tetap menyimpang dari kebenaran selama keduanya masih 
saling mendiamkan. Dan sesungguhnya yang pertama kali ruju' (kembali 


405 Lihat hadits sebelumnya. 
406 Albani (314): Shahih —al-Irwa' (2029). 


234 SW Al-Adabul Mufrad 


menyapa) menjadi tebusan baginya, ia mendahuluinya dengan ruju'. Dan 
apabila keduanya mati dalam keadaan saling mendiamkan (tidak bertegur 
sapa), maka keduanya tidak akan masuk surga.” “3 


— ang —— 
Susu tala —AY 
1 Bab: Permusuhan 


PA Y Ag Ji Jas JJ GA —&.A 
Tea Ji 5s eng yana Y, 
408- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah $£ bersabda, Janganlah 


kalian saling membenci, jangan saling mendengki, dan jadilah kalian 
hamba Allah yang bersaudara.” “88 


Ya Ia dai Iga dada Ja gang Haa alot 
238 any AA a 3 KEP 1 3 as SG ap Ta 


Ay 
409- Dari Abu Hurairah, dari Nabi #&£, beliau berkata, “Engkau ukin 
menjumpai diantara orang yang paling buruk di sisi Allah pada Hari Kiamat 
nanti orang yang mempunyai dua wajah: Yaitu orang yang mendatangi 
satu kaum dengan satu wajah dan mendatangi kaum lain dengan wajah 
yang lain.” 9 


SG ea de ed oaa SA 


Y5 JAM 3 La ea Ha ne ca uan op 3) 


410- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah $ bersabda, Jauhilah 
kalian buruk sangka, karena sesungguhnya buruk sangka itu sedusta- 


407 Periksa hadits no. (402). 

408 Albani (315): Shahih Ghayah al-Maraam (404). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 67 — Kitab an- 
Nikah, 45 — Bab “Laa Yakhthubu 'ala Khitbah Akhihi.” Muslim: 45 - Kitab al-Birr wa ash- 
Shilah wa al-Adab, hadits 30). 

409 Albani (316): Shahih. Abdul Bagi: (al-Bukhari: 94 — Kitab al-Ahkaam, 27 — Bab “Yakrahu 
Min Tsanai as-Sulthani.” Muslim: 45 — Kitab al-Birr wa ash-Shilah wa al-Adab, hadits 98). 


Al-Adabul Mufrad SA 235 


dusta omongan, jangan saling najasy (menaikkan harga untuk menipu 
pembeli), saling mendengki, saling membenci, saling bersaing (yang 
tidak sehat), saling membelakangi, dan jadilah kalian hamba Allah yang 
bersaudara.” 419 


OI 33 SJ ah da “Ls SJ Ip NA GA 3-5 
Yatb dn 9 ag Ia ya PA 33 PA 


Saka ar Mu da da 33 Ka LAS J3 
411- Dari Abu Hirsirah bahwa Rasulullah # bersabda, “Pintu-pintu Surga 
dibuka pada hari Senin dan Kamis, maka akan diampuni setiap hamba 
yang tidak menyekutukan Allah sedikitpun, kecuali apabila seseorang 
yang menyimpan permusuhan antara dirinya dengan saudaranya, maka 
akan dikatakan, “Tundalah (pengampunan) dua orang ini hingga keduanya 
berdamai.” “1 

JAN SA PAN GAN g —£1Y 


- 3, 2, £ 
vi aa) 5 2 Kai Aa Ta Ta SA YI 
) 
Parah PP La ol 
412 (» 97)- Dari az-Zuhri ia berkata, “Telah mengabarkan kepadaku Abu 
Idris bahwasanya ia pernah mendengar Abu ad-Darda' berkata, "Maukah 
aku ceritakan kepada kalian mengenai suatu amalan yang ia lebih baik 
bagi kalian daripada sedekah dan puasa? Hal itu adalah mendamaikan 


dua kelompok yang bertikai, ketahuilah bahwa kebencian itu adalah 
mencukur Me Na 


Pa ul Fla HI Pe gta try 
Ka jau 3 MY Lu PE Ri Ta & 
P3 o Laka P5 

RA JJ, TAN Meakiru 


410 Albani (317): Shahih — Ghayah al-Maraam (417). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 78 — Kitab al- 
Adab, 57 — Bab “Maa Yanha Min at-Tahasuda wa at-Tadabura.” Muslim: 45 - Kitab al-Birr 
wa ash-Shilah wa al-Adab, hadits 28). 

411 Albani (318): Shahih — al-Irwa' (948, 949). Abdul Bagi: (Muslim: 45 - Kitab al-Birr wa 
ash-Shilah wa al-Adab, hadits 35). 

412 (« 97)- Albani (319): Sanadnya shahih. 


236 SW Al-Adabul Mufrad 


413- Dari Ibnu Abbas, dari Nabi #5, beliau bersabda, “Tiga perkara, 
barangsiapa yang tiga hal tersebut tidak terdapat pada diri seseorang, maka 
akan diampuni untuknya dosa selainnya bagi siapa yang dikehendakinya, 
yaitu orang yang mati tanpa menyekutukan Allah sedikitpun, bukan tukang 
sihir yang mengikuti sihir, dan tidak dengki pada saudaranya.” 3 


-—ineomp—— 


aa) pa pes ja AO Of sala —1AY 
193. Bab: Salam Itu Pelepas Pemboikotan 


2 PN LN a ar da GA og 
JAN Adji play Ao GEN Ea JOA AM 
Hat aki pai 2G Dp is Gu 2 3 Bp Ak ON JR 


oc 


Ab ai Dog Ag Eh ai Han ale 35 Ap aa 
SAS Gp ip 


414- (Dari) Abu Hurairah berkata, “Aku bemali Mer denga Nabi & 
bersabda, “Tidak halal bagi seseorang memboikot seorang mukmin lebih 
dari tiga hari. Dan apabila telah berlalu tiga hari, maka hendaklah ia 
menjumpainya serta bersalamlah kepadanya. Apabila ia menjawab salam 
tersebut, maka sungguh keduanya telah bersekutu dalam pahala, namun 
bila ia tidak mau menjawab salamnya, maka orang yang mengucapkan 
salam telah terlepas dari pemboikotan.” 4 


.— Ing —— 
BISA) Ejas AB EAN tala —YA £ 
194. Bab: Memisahkan Diantara Anak-anak Muda 


. 
04 Bana 


1 | 0 Jha KAOS BASA AE MAH —t10 


si Man st sala Nea P3 cina 2 -, ata 5 En 


413 Albani (61): Dhaif — at-Ta'lig ar-Raghib (4/52). Abdul Bagi: “Tidak ada dalam Kutubus 
Sittah.” 
414 Albani (62): Dhaif — al-Irwa' (7/94). Abdul Bagi: (Abu Daud: 40 - Kitab al-Adab, 47 — Bab 
— “Fiiman Yahjuru Akhahu al-Muslim”). Albani berkata dalam Dhaif al-Adab al-Mufrad (hal. 
48 — catatan kaki). Tetapi kalimat yang pertama telah menjadi shahih dari jalur lain dari 
Abu Hurairah dan ia terdapat dalam shahihain dari hadits Abu Ayyub al-Anshari dengan 
adanya tambahan. Telah terdapat dalam shahih dengan no. (399). 


Al-Adabul Mufrad SA 237 


415 (- 98)- Dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya, adalah Umar 
berkata kepada anak-anaknya, “Apabila kalian berada di waktu pagi 
maka berpencarlah, dan janganlah kalian berkumpul di tempat yang 
sama, lantaran aku mengkhawatirkan kalian akan saling memutuskan (tali 
silaturrahim), atau muncul kejahatan diantara sesama kalian.” 15 


—tan—— 


Oei pd lg AA ie JUS oya ala A0 
195. Bab: Orang yang Memberi Saran kepada Saudaranya 
Sekalipun Saudaranya itu Tidak Meminta Saran 
Kepadanya 


ag “0. 


SSI —B3 55, Ha sea ah Si Ah 
AS el IKA HA teh al SI PEN 
JA Ina Ea Aa. KA AR AJB Aa Jt 


453) 3 Ing cb js Ape A5 Ie 
416- Dari Ibnu 'Ajian, bahwa Wahb bin Kaisan telah mengabarkan 
kepadanya -dan adalah Wahb pernah bertemu dengan Abdullah 
bin Umar- bahwa Ibnu Umar pernah melihat seorang penggembala 
dan seekor kambing berada di tempat yang sedikit airnya dan ia juga 
melihat tempat yang lebih baik darinya. Maka berkatalah Ibnu Umar 
kepada penggembala tersebut, “Celakalah engkau wahai penggembala! 
Pindahkanlah ia (gembalaanmu), karena sesungguhnya aku pernah 
mendengar Rasulullah #5 bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin, dan 
bertanggung jawab atas rakyat (yang dipimpinnya). “16 


“—tpna—— 


pg Jah 0S Ca Kala 5 AN 


196. Bab: Orang yang Tidak Menyukai Perumpamaan 
Buruk 


Jaa Ida Ba Io DP Ep SOYY 


415 (w 98)- Albani (63): Sanadnya dhaif, di dalamnya ada al-Fadhl bin Mubasysyir, ia dhaif. 
416 Albani (320): Shahih — ash-Shahihah (1/36). Abdul Bagi: (al-Bukhari: Kitab aliIstigraadh, 
20 — Bab “al-'Abd Raa'1 Fii Maal Sayyidihi.” Muslim: 33 - Kitab al-Imaarah, hadits 20). 


238 SS Al-Adabul Mufrad 


IS ea ja 2 ad! 


417- Dari Ibnu Abbas, dari Nabi 85, beliau bersabda, “Tidak ada bagi 
kami suatu perumpamaan yang buruk, bagi orang yang menarik kembali 
pemberiannya, seperti anjing yang menelan kembali muntahnya.” 


— ang — 
AnyaS) 9 OS) G3 SI La tali —NAV 
197. Bab: Din Makar dan Tipu sg 


LB Cm an 


R9 . 209 
Be —- 2G HS £ 
418- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah #& bersabda, “Orang 
mukmin itu jujur dan juga mulia sedang orang ffjir (orang yang hanyut 
dalam kemaksiatan) itu penipu dan juga hina.” 


“anti e— 

tetua) tali —NAA 

1983. Bab: Mencaci Maki 

An Jin Jeje Je Oa JB PE Ol ye - —£14 
ah aa Ia eU S1 akash ot dl, dia Para 
JB Segi Jas lah da le SP jar GAN Agan 
KAS 53 KS LI) HR En SDI ag 
AS ag Salin sah IE 


419- Dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Pernah ada dua orang laki-laki saling 
memaki pada masa Rasulullah 85, lalu salah seorang dari keduanya 
memaki, sedang yang lainnya diam -dan (waktu itu) Nabi $ ada pada 
posisi duduk- kemudian laki-laki (yang diam tadi) balas memaki, maka 


417 Albani (321): Shahih — al-Irwa' (1622). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 51 - Kitab al-Hibah, 30 - 
Bab “Yahillu Liahadin an Yarfi'u fii Hibah wa sedekah.” Muslim: 24 — Kitab al-Hibah, hadits 
5). 

418 Albani (322): Shahih — ash-Shahihah (935). 


Al-Adabul Mufrad “SA 239 


Nabi $5 pun bangkit (berdiri). Lantas ditanyakan pada beliau, "Mengapa 
engkau bangkit? Beliau menjawab, “Para Malaikat bangkit, maka aku 
ikut bangkit bersama mereka. Sesungguhnya orang ini selagi ia diam 
(tidak membalas), maka Malaikatlah yang membalas makian orang 
yang memakinya, namun ketika ia balas memaki maka Malaikat pun 
bangkit.” 49 


KE 3 aa JB | JB udi Mb Si BN 3 —£Y. 


GE IT ab B4 GP POT) 


420 (« 99)- Dari Ummu ad-Darda', bahwa pernah ada seorang aki- 
laki datang padanya lalu berkata, “Sesungguhnya ada seseorang 
yang mencacimu di hadapan Abdul Malik. Ummu ad-Dardaa berkata, 
“Sesungguhnya tuduhan terhadap sesuatu yang tidak ada pada kita, maka 
selama itu juga kita dipuji (oleh orang-orang) dengan sesuatu yang tidak 
ada pada kita.” 40 


0 


AA aga See JI IU La 
5 gp 33 Jb Helo Ga 3 


Lc. 
5 Kanak TedNN NK N 


Ka ai 


421 (s 100)- Dari @ais, ia berkata, “Abdullah berkata, Apabila seseorang 
berkata kepada kawannya: Engkau adalah musuhku,' maka salah 
seorang dari keduanya benar-benar telah keluar dari Islam, atau ia telah 
terlepas dari kawannya.” @Wais berkata, “Telah mengabarkan kepadaku 
-setelah- Abu Juhaifah, bahwa Abdullah berkata, “Kecuali orang yang 
bertaubat.” 421 


"— ang —— 
# Lal Gatka al 144 
199. Ba: Memberi Minuman Air 
Oya 23 AS -JE Bea » AI yo or —£NN 


2 an 


An Gi JP dan IS Ia yak Pele SL AS 


419 Albani (64): Sanadnya dhaif, di dalamnya ada Abdullah bin Kisan dan dia dhaif. 
420 (« 99)- Albani (323): Sanadnya hasan. 
421 (» 100)- Albani (324): Sanadnya dhaif. 


240 SM Al-Adabul Mufrad 


- 83 


KRL SN Gp Ne AA Na 


422 (» 101)- Dari Ibnu Abbas (aku Mendusalr ia merafa' mn Laits 
ragu) ia berkata, “Pada anak Adam terdapat tiga ratus ruas -atau tulang 
atau persendian- yang mana pada tiap-tiap persendian tersebut mesti 
disedekahkan pada setiap harinya. Setiap kalimat thayyibah adalah 
sedekah, pertolongan seseorang kepada saudaranya adalah sedekah, 
minuman dari air yang ia berikan adalah sedekah, dan menyingkirkan 
gangguan dari jalan adalah sedekah.” 2 


—— ia oa— 
Ss) Celah YG La Giaa) tali —Y 0. 


200. Bab: Dosa Memaki yang Terjadi pada Dua Orang 
Ada pada Orang yang Memulai 


EL Iu gag daan Ja B3 HA —£Y 
AE ag TU si IS IG 


423- Dari Abu-Hurairah, dari Nabi #5, beliau bersabda, “Dosa memaki 
yang terjadi pada dua orang (yang bertikai), ada pada orang yang memulai, 
selama yang dizhalimi tidak mana batas.”“2 


YEL Ten gia MEA Ja Go ol Ga —eYt 
Kata) SN 3 


424- Dari Anas, dari Nabi #£, beliau bersabda, “Dosa memaki yang terjadi 
pada dua orang ada pada orang yang memulai, hingga yang dizhalimi 
Sk ta batas.” 4 


Bu JG Sid LO! ag day ea "NN JG—LYO 
2 sa 2 2 


Petang, Ma Uki JL AI aki Ip dash JE J6 ar 


422 (& 101)- Albani (325): Shahih Lighairihi — ash-Shahihah (576, 573 -577). 

423 Albani (326): Shahih — ash-shahihah (570). Abdul Bagi: (Muslim: 45 — Kitab al-Birr wa 
ash-Shilah wa al-Adab, hadits 68). 

424 Albani (327): Hasan shahih — ash-Shahihah (570). 


Al-Adabul Mufrad C2 2041 


425- Nabi # bersabda, “Tahukah kalian apakah al-Adhah itu?” Mereka 
menjawab, “Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu.” Beliau bersabda, 
“Yaitu memindahkan perkataan sebagian orang kepada sebagian yang 
lain, dengan tujuan merusak (hubungan) Sera mereka.” 25 


5 


al PN Bag dpan Ja Hasan 
AR Ie KN SN AG 


426- Nabi $£ bersabda, “Sesungguhnya Allah I& telah mewahyukan 


kepadaku agar kalian saling merendah, dan janganlah sebagian dari kalian 
membeli barang yang telah dibeli orang lain.” “25 


“—au— 
Olnslsing Ala OiUas Olitawa Cal —Y AA 
201. Bab: Dua Orang yang Saling Memaki Adalah Dua 
Syetan yang Saling Memburukkan dan Mendustakan 
IE SE RI da J5 6 , Ge JB gi PGA - EYV 
SK Oa OLU: nend) Ah Ce Io P3) 


427- Dari 'Iyyadh bin Himar, ia berkala YAku. berkata, “Wahai 
Rasulullah! Seseorang memakiku?' Nabi $$ bersabda, "Dua orang yang 
saling memaki (ibarat) dua syetan yang saling memburukkan dan saling 
mendustakan.'”427 


3) ag le ola J5 J6 JB pkn gi PI &YA 

Dea gal pabaak Puenara - AI 

.. Y 0 . - u AA 4 

ag okas Nan J8 SAW 5 5 ge 1. ale 233 

SA, 

428- Dari Iyyadh bin Himar, ia berkata, “Rasulullah #8 bersabda, 
425 Albani (328): Shahih — ash-Shahihah (84). 


426 Albani (329): Shahih — ash-shahihah (570). 
427 Lihat hadits berikutnya. 


242 NS. Al-Adabul Mufrad 


“Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendah, 
hingga tidak ada seorang pun yang melampaui batas atas yang lainnya 
dan tidak ada pula yang berlaku sombong atas yang lainnya.' Lalu aku 
berkata, Wahai Rasulullah! Apa pendapatmu jika sekiranya ada orang 
yang memakiku di depan umum sekaligus mengurangi (hak)ku, lalu aku 
membalas perbuatannya, apakah aku berdosa dengan perbuatan itu? 
Beliau bersabda, "Dua orang yang saling memaki adalah dua syetan yang 
saling Maba kan dan saling mendustakan.”” 28 


4 0027 


Sa la dp Jom Jp Nag # PE JE-PEYA 
SAI NA A33 adab aa 3 Bo) 


428- -Sanadnya berulang- 'Iyyadh berkata, “Aku pernah berperang 
untuk Rasulullah #, lalu aku memberikan hadiah unta untuknya 
sebelum aku masuk Islam, namun beliau tidak menerimanya seraya 
berkata, “Sesungguhnya aku tidak suka dengan pemberian orang-orang 
Musyrik.” 


—ntam— 


cigad pluit) Ulat Gala —Y AN 
202. Bab: Memaki Orang Islam (Merupakan) Kefasikan 


B3 3 


APA Ja DP PM Ah LAI ANA 
Hp pi bad Ia Aa JB ala 


Pd 


429- Dari Muhammad bin Sa'ad bin Malik, dari bapaknya, dai Nabi $£, 
beliau bersabda, Kai orang Islam itu (merupakan) kefasikan.” 


1 En ag aa Ja Ia JB aja —£Y 


8 @ 


AE MEA Ke da OS K ea Op PA 


428 Albani (330): Shahih — ash-Shahihah (570). Abdul Bagi: (Muslim: 51 — Kitab al-Jannah, 
hadits 94). 

428 -Sanadnya berulang- Albani (331): Shahih - Shahih Abu Daud. Abdul Bagi: (Abu Daud: 
19 — Kitab al-Kharaj, 35 — Bab “Fii al-Imam Yagbalu Hadaya al-Mugyrikin.” At-Tirmidzi : 
19 - Kitab as-Siir, 24 — Bab “Fii Karahiyah Hadaya al-Musyrikin”). | 

429 Albani (332): Shahih — Takhrij al-Hilal (442). Abdul Bagi: (an-Nasa'i, 37 — Kitab Tahrim 
ad-Dam, 27 — Bab “Oitaal al-Muslim.” Ibnu Majah: 36 — Kitab al-Fitan, 4 — Bab “Sibab al- 
Muslim Fusuug,” hadits 3914). 


Al-Adabul Mufrad SA 243 


430- Dari Anas, ia berkata, “Rasulullah 8 tidak pernah berkata keji, 
melaknat dan memaki. Adapun jika beliau marah, beliau akan berkata, 
Apa urusannya? Berdebulah keningnya.” 80 


Iya eka He AP IE Io GI PL AS 2 YA 
Pa 2 2 TS PE Ipa 

SS S3, 

431- Dari Abdullah, dari Nabi 85, beliau bersabda, “Memaki orang 


Islam itu (merupakan) kefasikan, sedang memeranginya itu (merupakan) 
kekafiran.” 1 


Dahan Peak na kana un on Es ayu 
Kb aa 2 SY IL JSI AG Yg 5: AN Nang 


432- Dari Abdullah bin Buraidah, ia berkata, “Telah menceritakan 
kepada kami Yahya bin Ya'mur, bahwa Abu al-Aswad ad-Du'li telah 
. menceritakannya, bahwasanya ia pernah mendengar Abu Dzarr berkata, 
Aku pernah mendengar Nabi #& bersabda, “Seseorang tidak boleh 
menuduh orang lain dengan kefasikan dan tidak boleh pula menuduhnya 
dengan kekafiran, karena tuduhan itu dapat berbalik kepadanya, jika 
ternyata orang yang dituduh sabar tidak seperti itu.” “2 


AA Ga Fa An Ja Gn CT 
ga din Te ana nan AB an 
SY ON JI jas JG Vj Ji See aan 3 


- 
Pd 


433- Dari Abu Dzarr, bahwa ia pernah mendengar Nabi #& bersabda, 


430 Albani (333): Shahih — ash-Shahihah (286). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 78 — Kitab al-Adah, 
38 — Bab “Lam Yakun an-Nabi #£ Faahisyan.” 

431 Albani (334): Shahih — Takhrij al-Hilal (442). Abdul Bagi: (al-bukhari: 2 Kitab al-Iman, 36 
— Bab “Khauf al-Mu'min Min an Yahbatha 'Amaluhu.” Muslim: 1 — Kitab al-Imaan, hadits 
116). 

432 Albani (335): Shahih — ash-Shahihah (2891). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 78 — Kitab al-Adab, 
38 — Bab “Lam Yakun an-Nabi $£ Fahisyan”). 


244 SW Al-Adabul Mufrad 


“Barangsiapa yang mengaku-ngaku (bernasab kepada orang lain) selain 
bapaknya dan ia tahu (bahwa itu bukan bapaknya), maka ia telah kafir. 
Barangsiapa yang mengaku-ngaku dari suatu kaum sedang ia bukan bagian 
dari mereka, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dari 
neraka. Dan barangsiapa yang memanggil seseorang dengan (gelar) kafir, 
atau ia berkata: “musuh Allah,” sedang ia tidak seperti itu, maka tuduhan 
itu akan berbalik kepadanya.” 8 G 


Pa Pa 


Aa ja an Sa Gi DA Eat JB ca H Gak — tr 
SE Io GA Te Sa) LL IG ey daan Ja 3 
SA JS 3 35 BB AS b3 Tb Maa Sak la 


..9y.. 


SIRI La god E5 LAS IG Iis Play lada Ja 
j4 2 da Aa la Iya Taat KPS di 
Pet NA Ul ge J6 AI ATA 


434- (Dari) Adi bin Tsabit, ia berkata, “Aku pernah mendengar Sulaiman 
bin Shurad salah seorang shahabat Nabi 3&, ia berkata, "Dua laki-laki 
saling memaki di sisi Nabi 85, lalu salah seorang dari keduanya marah, 
amarahnya memuncak hingga menggembung dan berubah (roman) 
wajahnya. Kemudian Nabi $£ bersabda, “Sesungguhnya aku benar-benar 
mengetahui satu kalimat yang jika ia mengucapkannya niscaya akan 
berlalu darinya apa yang ia rasakan." Lalu pergilah seseorang kepadanya 
(kepada orang yang marah tadi) lantas mengabarkannya perihal sabda 
Nabi #5 dan berkata, “Berlindunglah kepada Allah dari godaan syetan 
yang terkutuk.' Orang itu berkata, “Kamu fikir aku ini gila? Pergilah!” 84 


JA PA Ga AYI YALA Ga LiJB dl ae SE —tro 


Pan 


J8 513 A9 js GR AI Ah AS ol UR JG 3 Ga 


red 
- 


kei pas oat Si 3 uas 


433 Albani (336): Shahih — Ghayah al-Maraam (266, 267). Abdul Bagi: (al-bukhari: 61 — Kitab 
al-Mnaagib, 5 — Bab “Haddatsana Abu Mw'ammar.” Muslim: 1 — Kitab al-Imaan, hadits 
112). 

434 Albani (337): Shahih. Abdul Bagi: (al-Bukhari: 78 — Kitab al-Adab, 44 — Bab “Maa Yunha 
Min as-Sibab wa al-La'an.” Muslim: 45 — Kitab al-Birr wa ash-Shilah wa al-Adab, hadits 
109). 


Al-Adabul Mufrad ““&# 245 


435 (« 102)- Dari Abdullah, ia berkata, “Tidak ada dari dua orang 
muslim kecuali diantara keduanya terdapat tirai dari Allah 35. Maka 
apabila salah seorang dari keduanya berkata kepada kawannya dengan 
perkataan yang buruk, maka ia telah menyobek tirai Allah. Dan apabila 
salah seorang dari keduanya berkata: kamu kafir, maka kafirlah salah 
seorang dari keduanya.” $$ 


AAS, (pall) dal gg Ad Uya tata NY 


203. Bab: Orang yang Tidak Pernah Menyudutkan Orang 
Lain dengan Perkataannya 


he  dao LI C0 LE CG J6 NN Sat, 
AA s 2 Mo do. La. 


dng dn ja pa ka La 


jab sa Ag PM ia 
436- Dari Masrig, ia berkata, “Aisyah berkata, “Nabi # pernah 
mengerjakan sesuatu, lalu beliau memberi keringanan di dalamnya, 
namun hal itu diremehkan oleh suatu kaum hingga (berita itu) sampai pada 
Nabi X5, lantas beliau berkhutbah lalu memuji Allah kemudian bersabda, 
'Apa urusan para kaum yang meremehkan sesuatu yang aku perbuat? 
Demi Allah! Sesungguhnya aku adalah orang yang paling mengenal Allah 
daripada mereka dan yang paling takut kepada-Nya daripada mereka.” 86 


IE 4 Bing dpan da gan IE —£YV 
JB GB LL anis Fi ale, Jas Up la Ja Ta HA 
BAN A8 AI EP AKAN 


437- Dari Anas, ia berkata, “Nabi #$ adalah orang yang paling sedikit 
menyudutkan orang lain dengan sesuatu yang ia tidak sukai. Pernah, pada 


435 (w 102)- Albani (65): Sanadnya dhaif, di dalamnya ada perawi Yazid bin Abi Ziyad dan 
dia dhaif, tetapi kalimat yang terakhir shahih, karena diriwayatkan lebih dari satu sahabat 
diantaranya Abu Dzarr (periksa hadits no. 432). 

436 Albani (338): Shahih. Abdul Bagi: (al-Bukhari: 78 — Kitab al-Adab, 72 — Bab “Man Lam 
Yuwaji an-Nasa Bil'itaab.” Muslim: 43 — Kitab al-Fadhaail, hadits 127). 


246 SW Al-Adabul Mufrad 


suatu hari seorang laki-laki masuk menemui beliau dengan mengenakan 
(pakaian) yang ada bekas shufrah (warna kuning dari bahan tertentu). 
Tatkala orang itu beranjak pergi, beliau bersabda kepada shahabat- 
shahabatnya, “Andai ia merubah -atau melepas- bekas shufrah ini!” 87 


——uonpo— 
Alas Jaga G3 Gili UAN JB ya ea 


204. Bab: Orang yang Berkata kepada Orang 
Lain, “Wahai Munafik!” Menurut Interpretasi yang 


Dilakukannya 
ara et sada opa hai 
- Jne SS dag ABG dah ae aa Pa Ra 


x LS Lgu Tan G3 Pia (4 155 IA SE Asa. 1 
Iri Aa IE ai BSI Ia ae Sa I bt 
L CB aa si 2 d3 pa NO en 2 S2 
Dis uas PAP di Mega MBR Nan aa 
Sat Ap s1 asa obat Si By sate se & Pte 
Hen, EA Sy NN la Bas I Uaag 
J6 Like aa TA 83 AS ie js an 
IK St 033 AL baja 53 St Y & UJI MLS 
: ah la JO Aa He an Ju SB 
A 63 AP BS TI ISI CR AS -3 NN PN 
AT 
438- Dari “25. Abdurrahman as-Sulami, ia berkata, “Aku pernah 
mendengar Ali «5 berkata, “Nabi # pernah mengutusku bersama az- 


437 Albani (66): Dahif — Mukhtahsar asy-Syamaail (297). Abdul Bagi: (Abu Daud: 32 — Kitab 
at-Tarajjul, 8 — Bab “Fii al-Khulug Lirrijal”). 


Al-Adabul Mufrad “#8 247 


Zubair bin al-Awwam -dan kami berdua sama-sama prajurit berkuda- 
lalu beliau bersabda, "Pergilah hingga kalian sampai ke Raudhah ini dan 
itu (dalam satu riwayat: Raudhah Khakh), disana ada seorang wanita 
yang membawa sepucuk surat dari Hithib (bin Abu Balta'ah) untuk 
orang-orang musyrik, maka datangkanlah ia kepadaku." Maka kami pun 
menemukan wanita itu mengendarai untanya seperti yang disifatkan 
Nabi 85 kepada kami. Lalu kami berkata, (Tunjukkan) surat yang kamu 
bawa!” Sang wanita berkata, “Tidak ada surat bersamaku.' Maka kami pun 
memeriksanya berikut untanya. Kemudian shahabatku berkata, “Aku tidak 
melihatnya.' Aku berkata, Nabi #5 tidak berdusta, demi Dzat yang jiwaku 
berada di tangan-Nya, kami akan telanjangi kau atau kau keluarkan surat 
itu.” Maka wanita itu pun mengarahkan tangannya ke ikat pinggangnya 
dimana (waktu itu) ia mengenakan sarung dari wol, lantas mengeluarkan 
(surat tersebut). Kemudian kami menghadap Nabi #5. Tiba-tiba Umar 
berkata, 'Ia (Hathib), telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya beserta 
orang-orang mukmin, biarkan aku menebas batang lehernya.” Nabi 
bersabda (kepada Hathib), “Apa yang mendorongmu (berbuat seperti 
itu?),” ia menjawab, “Bukan apa-apa. Aku tetaplah seorang yang beriman 
kepada Allah dan aku ingin punya andil terhadap kaum tersebut (yakni 
kaum @uraisy, lantaran ia punya kepentingan untuk menyelamatkan 
keluarga dan hartanya yang ada di Makkah).' Nabi bersabda, Ia benar, 
wahai Umar! Bukankah ia pernah ikut dalam Perang Badar? Mudah- 
mudahan Allah telah mengetahui perihal mereka,” lalu beliau bersabda, 
'Berbuatlah apa yang kalian kehendaki, sungguh aku telah memastikan 
surga untuk kalian.” Maka mengalirlah air mata Umar seraya berkata, 
Allah dan Rasul-Nya lebih tahu.” 8 


—nomn— 
AS U ASN JB ga ga 10 


205. Bab: Orang yang Berkata kepada Saudaranya, 
“Wahai Kafir!” 


Ps 
Lt 


Lol: gia daa In Apa Iri aa 3A LA 
ea gag A3 PAN JB 


439- Dari Abdullah bin “Umar, bahwa Rasulullah 3£ bersabda, “Siapa 
saja yang berkata “kafir” kepada saudaranya: maka sungguh akan kembali 


438 Albani (339): Shahih — ash-Shahih Abu Daud (2381). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 56 - Kitab 
al-Jihaad, 141 — Bab “al-Jaasus.” Muslim: 44 — Kitab Fadhaail ash-Shahabah, hadits 161). 


248 SW Al-Adabul Mufrad 


sebutan kekafiran tersebut kepada salah seorang dari keduanya.” 8 


4 PP P s7 
BP ag Ae AN ka Al ah Ol meal pan gi SL AG Ol tt 
Sab JENAS S JB gal € s8 MAA SIB AS AN J6 


0 39” 


Ai II sai KAB SIS KIS 
440- Bahwa Abdullah bin Umar pernah mengabarkannya bahwa 
Rasulullah #& pernah bersabda, “Apabila seseorang berkata kepada orang 
lain, “Kafir,” maka kafirlah salah satu dari keduanya. Apabila orang yang 
dikatakan kafir itu (memang) kafir keadaannya, maka ia telah (berucap) 
benar, namun apabila orang itu keadaannya tidak seperti yang ia katakan, 
maka ucapan kafir yang ia katakan kepada orang tersebut kembali 
kepadanya.” “0 
—iyetnaga— 
las) Atlas tata —Y AM 
206. Bab: Menpan Musuh 


ab Ia Sana ds da Io IA Aa —$£ NA 
SEN BS ea 


441- Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi $$ sering berdsa meminta 
perlindungan dari buruknya putusan takdir dan kegembiraan para musuh 
(di atas kesengsaraan lawannya).“! 


—— an — 


Ulat G3 Ui yaa Cala —1 AV 
207. sang Memboroskan Harta 


S0) IG da dad Jo Ades OA al YA —££4Y 
Rp ai en PERAN NA 


439 Albani (340): Shahih — ash-Shahihah (2891). Abdul Baai: (al-Bukhari: 78 — Kitab al-Adab, 
73 — Bab “Man Kaffara Akhahu Bighairi Ta'wil.” Muslim: 1 — Kitab al-Imaan, hadits 111). 

440 Albani (341): Shahih — ash-Shahihah (2891). 

441 Albani (342): Shahih — azh-Zhilal (382, 282). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 80 — Kitab ad- 
Da'awat, 28 — Bab “at-Ta'awwudz Min Jahd al-Bala'.” Muslim: 48 — Kitab adz-Dxikr. 


Al-Adabul Mufrad SA 249 


4 


2 »? TA PRA eh Unas Al Ja asi 1, 3 


Ja SI, Ja 2, Jus Ja IS 23 


442- Dari Abu Horalrah bahwa Rasulullah #& bersabda, “Sesungguhnya 
Allah meridhai atas kamu sekalian tiga perkara dan membenci atas kamu 
sekalian tiga perkara. Allah ridha atas kalian agar kalian menyembah- 
Nya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, agar kalian 
seluruhnya berpegang teguh dengan agama Allah, dan hendaklah kalian 
saling memberi nasehat kepada orang-orang yang mengurusi urusan 
kalian (yakni penguasa kaum muslimin). Dan Allah benci atas kalian: 
mengatakan 'katanya dan katanya', banyak meminta dan menyia-nyiakan 
harta.” “2 


HA YA seh Ga KAN DIA EA ttr 

op Y3 Sa) Pa S Je (SENI IS ya 
443 (» 103)- Dari Ibnu Abbas tentang firman Allah J5, “Artinya: “Sesuatu 
apapun yang kamu nafkahkan/dermakan, maka Allah akan menggantinya 


dan Dia-lah sebaik-baik pemberi rezeki” (OS. Saba': 39). Ia berkata, 
“Tidak menghambur-hamburkan dan tidak juga pelit. 413 


—netomen— 
Ko Ganti GL NA 


208. Bab: Orang-orang yang Berbuat Boros 
SU JB Panu u & Ag Lt 9G HA Pi 5 —££t 


Hrd Ih 
444 (» 104)- Dari Abu al- Ubaidain, ia berkata, “Aku pernah bertanya 


kepada Abdullah mengenai al-Mubadzdzirin, ia menjawab, “(Yaitu) orang- 
orang membelanjakan (hartanya) bukan pada kebenaran.” 4 


Pa ate IE (GK) AE ol gp — (to 
445 (- 105)- Dari Ibnu Abbas (al- Mubedudzirin). ia benak “Al- 


442 Albani (343): Shahih — ash-Shahihah (685). 
443 (& 103)- Albani (344): Sanadnya shahih. 
444 (x& 104)- Albani (345): Sanadnya shahih. 


250 SW Al-Adabul Mufrad 


Mubadzdzirin itu adalah (membelanjakan harta) bukan pada 
kebenaran.” “5 


—etaa — 


Jilial FIkal tali —Y 4 
209. Bab: Memperbaiki Kumah 


tel L Aa IE IA AS IE si BAN Pa —£ 1 
- AS ON J3 SE oa Wa 3 AA 


01. 


RE Sa SANA UI, An jaka aga aa 
446 (& 106)- Dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya, ia berkata, “Suatu 
ketika Umar berkata di atas mimbar, Wahai sekalian manusia, perbaikilah 
rumah-rumah kalian dan takut-takutilah ular-ular kecil ini sebelum 
membuat kalian takut. Sesungguhnya kalian takkan mendapati ular 
bersahabat dan sesungguhnya -demi Allah- kita tidak pernah berdamai 
dengan ular semenjak kita memusuhinya.” 46 


—etonga— 
puisi GA AKAAN cala YA 
210. Bab: Nafkah dalam Membangun 
ANN 3 IS SAB JSI Ol JB SEE IE 4 AV 
447 (& 107)- Dari Khabbab, ia berkata, “Sesungguhnya seseorang 


akan diberi pahala pada segala sesuatu (yang diperbuatnya) kecuali 
membangun bangunan (yang tidak diperlukan).” 


—etaa — 


Allas goa Jaa Jas Gaal YAN 
211. Bab: Seseorang Bekerja Bersama Karyawannya 


Aek S5 DS CAS Ie AI PS £ —£&£N 


445 (& 105)- Albani (346): Sanadnya hasan. 

446 (& 106)- Albani (347): Sanadnya hasan. Kalimat terakhir shahih, marfu' — al-Misykaah / 
Tahgig Tsani (4139). 

441 (& 107)- Albani (348): Shahih — ash-Shahihah (2831, nanti akan diulang pada hadits no. 
(455). 


Al-Adabul Mufrad “SA 251 


PEP SEO JB apa HN TS NA ae 
au Sa bs Ls Pul Ja SAN IE SANGE JA bag 
Ia 2 BALE Ie 1 Jap Is 3 Banua 


Ja EN JUS ja LE OS AU ih Le 
448 (- 108)- (Dari) Amr bin Wahb ath-Thaifi, ia berkata, “Telah 
menceritakan kepada kami Ghuthaif bin Abu Sufyan, bahwa Nafi” bin 
'Ashim telah mengabarkannya, bahwasanya ia pernah mendengar 
Abdullah bin 'Amr berkata kepada anak saudara laki-lakinya yang baru 
saja keluar dari Wahth (nama tempat di Thaif), Apakah para karyawanmu 
sedang bekerja? Ia menjawab, 'Aku tidak tahu.” Abdullah berkata, 
“Adapun jika engkau orang yang cerdas, niscaya engkau mengerjakan 
(pemilik kitab Fadhlush Shamad berkata: Boleh jadi yang benar adalah 
niscaya engkau mengetahui) apa yang dikerjakan oleh para karyawanmu.” 
Kemudian Abdullah menoleh ke arah kami lantas berkata, “Sesungguhnya 
seseorang itu apabila ia bekerja bersama-sama karyawannya di rumahnya, 
(Abu “Ashim berkata pada satu kesempatan: pada hartanya) niscaya ia 
termasuk dari pekerja-pekerja Allah I5.”48 


— utang — 
bada AA JgUSN una YA Y 
212. Bab: Berlomba-lomba Meninggikan Bangunan 


# ai S5 Y JB A5 AS AN Ip BI Ja) SP IA BA 
0 SSI JUS AI 
449- Dari Abu Hurairah dari Rasulullah #5, beliau bersabda, “Tidak terjadi 


Hari Kiamat hingga orang-orang berlomba-lomba dalam meninggikan 
bangunan.” 49 


448 (w 108)- Albani (349): Shahih — ash-Shahihah (191). 

449 Albani (350): Shahih — al-Irwa' (1/32/3). Adul Bagi: (al-Bukhari: 92 — Kitab al-Fitan, 25 — 
Bab “Haddatsana Musaddad”). Albani memberi ta'lig pada takhrij Abdul Bagi, dia berkara, 
“Hadits ini tidak diriwayatkan oleh penulis dari Musadda sebagaimana yang telah terekam 
dalam ingatan, tetapi ia berasal dari syaikh lain dengan sanadnya dari Abu Hurairah secara 
marfu' laa taguumu as-Sa'ah ...' disebutkan beberapa tanda-tanda diantaranya yang 
disebutkan disini, penulis meringkas darinya sebagai kebiasaannya dalam kitab ini. Dan dia 
meriwayatkannya dari jalur lain dari hadits Jibril «8. Dan ini telah dilakukan oleh muslim 
dalam riwayatnya, oleh karena disandarkan kepada keduanya.” Lihat Shahih Adabul Mufrad 


252 SW Al-Adabul Mufrad 


PA 3 0 


Sp JNE Jk 5 JA Chat JB AM H LA £0. 


is JJGG SUS 3 MA As dah de Io NG ar) 
kena 


- 
2... 


450- (Dari) Huraits bin as-Saib, ia berkata, “Aku pernah mendengar 
al-Hasan berkata, Aku pernah masuk rumah-rumah para istri Nabi $8 
pada masa khalifah Utsman bin Affan, maka aku dapat menggapai langit- 
langitnya (atapnya) dengan tanganku.” 0 


aa JI Ip ora Sh, JB 3 33 ho 
— sa PA yA og HA SA AA ea 
Ha Aja jas pas Jati 2 Pia aa 2 ip IS 
LA is Las LG Ke E On ter AN 5 PENA LE 


AA Ad Jd 
451- (Dari) Dawud bin Mais, ia berkata, “Aku pernah melihat kamar- 
kamar (terbuat) dari pelepah kurma, dari arah luar ditutup dengan 
tenunan-tenunan kasar dari bulu, dan aku menduga lebar rumah tersebut 
dari pintu kamar hingga pintu rumah sekitar enam atau tujuh hasta. Dan 
aku memperkirakan luas bagian dalam rumah tersebut sekitar sepuluh 
hasta. Dan aku menduga tingginya antara delapan dan tujuh hasta, sekitar 
seukuran itu, dan aku berhenti di depan pintu Aisyah dan aku dapatkan 
pintu tersebut menghadap ke barat.” 51 


as 2 iB gi Ja eas JB IA AL AE SA ton 
S1 gay wAbAN 5 K sa GA) ya HB dia ME Hi 


si u 


Sa 35 Ia Tp Hanya Yeh Is 
452 (« 109)- Dari Abdullah ar-Rimi, ia berkata, “Aku pernah masuk 
ke rumah Ummu Thalg, lalu aku berkata, Alangkah pendeknya atap 
rumahmu ini! Ummu Thalg berkata, Wahai anakku! Sesungguhnya 


(hal. 173 — catatan kaki). 
450 Albani (351): Sanadnya shahih. 
45 1 Albani (302): Sanadnya shahih. 


Al-Adabul Mufrad A2 253 


Amirul Mukminin Umar bin al-Khaththab &$ pernah menulis kepada para 
pekerja-pekerjanya agar kalian tidak meninggikan bangunan kalian, karena 
sesungguhnya ia merupakan hari-hari kalian yang paling buruk.'”452 


—oa— 


oa ab tar 
213. Bab: Orang yang Membangun 


TS IBU yap) Je j Kia tor 
1tet 3 5 ji Was Ae P3 Aa) 


453- Dari Habbah bin Khalid dan Sawa' bin Khalid, bahwa keduanya 
pernah mendatangi Nabi $& yang waktu itu beliau sedang memperbaiki 
pagar tembok -atau bangunan- miliknya lalu kami pun membantunya.'58 


SA ay 3 MS IE 3 Spy PS 4 


Ly, Aa pa Sp pa an una IE 2 Ga 


- 


Ang le IS AS TKnYa DAN Kep di Yu Bai 

4 aan Ea pa 5 UG 
454- Dari Wais bin Abu Hazim, ia berkata, “Kami pernah masuk ke rumah 
Khabbab untuk menjenguknya -dan ia telah berobat dengan cara kay 
(mengecos yang sakit dengan besi panas) sebanyak tujuh kali- ia berkata, 
“Sesungguhnya shahabat-shahabat kami yang telah mati, mereka telah 
meninggalkan dunia, (derajat mereka) tidak dikurangi dengan dunia. 
Sedangkan kami , kami telah mendapatkan apa yang tidak memiliki tempat 
menyimpan selain tanah (harta yang disimpan dalam tanah karena takut 


pencurian). Seandainya Nabi $$ tidak melarang kami berdoa meminta 
mati tentu aku telah berdoa memintanya.” 54 


452 (& 109)- Albani (67): Sanadnya dhaif. Abdullah dan Ummu Thalg tidak dikenal. 

453 Albani (68): Dhaif — adh-Dhaifah (4798). 

454 Albani (353): Shahih — Shahih Abu Daud (2721). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 75 -— Kitab 
al-Mardha, 19 — Bab “Tamanni al-Maridh al-Maut.” Muslim: 48 — Kitab adz-Dgikr wa ad- 
Dwa, hadits 21). Albani berkata, “Tidak terdapat pada Muslim: “Inna Ashhabana .... 
Sampai Tila at-Turaab' dan asy-Syarih juga tidak memperhatikannya, lalu dia menetapkan 
sandarannya kepada Muslim. Lihat Shahih Adabul Mufrad (hal. 174 — Catatan kaki).” 


254 SS Al-Adabul Mufrad 


Ink 


AB JLN IG Dls gp Ap CAN AG -toe 


.». 
455- Kemudian kami mendatanginya pada waktu yang lain, ketika 
itu ia sedang membangun pagar tembok miliknya, maka dia berkata, 
“Sesungguhnya muslim itu diberi pahala pada setiap apa yang ia infakkan 
kecuali sesuatu yang ia infakkan di tanah ini.” $ 


in das daa ian JB sj gi AN A5 GA KO 
SSI js AI 6 Gta Abi Oi lu Ie San 


456- Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, “Nabi $$ pernah melintas -dan 
aku ketika itu tengah memperbaiki rumah dari kayu dan bambu milik 
kami- lalu beliau bertanya, “Apa ini? Aku menjawab, Aku memperbaiki 
rumah kami!" Maka beliau bersabda, “Ajal itu lebih cepat daripada ini.” “$$ 


—ntan— 


mal Gamal ta YA £ 


214. man, Tempat Tinggal yang Luas 


ae da EA dn GAP OjA KE jae ia LoVv 
#5 tega Jl Aap HI Kena al alas 


457- Dari Nafi' bin Abdul Harits, dari Nabi #5, beliau bersabda, “Diantara 


kebahagiaan seseorang adalah tempat tinggal yang luas, tetangga yang 
shaleh, dan kendaraan yang meriangkan.” 5! 


— tang — 


455 Albani (353): Shahih — ash- Shahihah (2831). Sudah ada yang sepertinya pada sebelumnya 
dengan no. (447). 

456 Albani (354): Shahih — at-Telig ar-Raghib (4/132). Abdul Bagi: (Abu Daud: 41 -— Kitab al- 
Adab, 157 — Bab “Maa Ja-a Fii al-Bina.” At-Tirmidzi: 34 — Kitab az-Zuhd, 25 — Bab “Maa 
Ja-a Fit Oisar al-Amal.” 

457 Albani (355): Shahih — ash-Shahihah (282). 


Al-Adabul Mufrad SA 255 


HA ASI (ja aa —Y NO 
215. Bab: Orang yang Membuat Loteng 


Ala 2 LN Aur Ne Zi 2 &0A 


ML ETAN DNA ME NAK 
#53 JG BA Gang an bl aah Ea ph J5 Chal ad 


Pan 


SAN — $ nina SAS 


458- Dari Tsabit, bahwasanya ia pernah basara Anas di pojok -bagian 
atas kamarnya- kemudian ia mendengar suara adzan. Lalu turunlah ia 
(Anas) dan aku pun ikut turun. Ia (Anas) berjalan dengan mendekatkan 
langkah-langkah (kakinya), dan berkata, “Aku (Anas) pernah bersama 
Zaid bin Tsabit lalu ia berjalan denganku dengan cara jalan seperti ini 
dan berkata, “Tahukah kamu mengapa aku melakukan hal ini kepadamu? 
Lantaran Nabi $& pernah berjalan denganku dengan cara jalan seperti ini 
dan berkata, “Tahukah kamu mengapa aku berjalan denganmu (seperti 
ini)? Aku (Anas) menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. 
Beliau bersabda, (Adalah) untuk memperbanyak bilangan langkah kita 
saat menuju shalat.”458 


4 


—g— 
ada hi Gala —Y AA 
216. Bab: Menghias Bangunan dengan Aneka Warna 


Hadang deh Ja DP BA di ton 
LE je JA Wi jemas fa AI SN 


3 » - 3 
459- Dari Abu Hurairah, dari Nabi $£, beliau bersabda, “Tidak terjadi 
Hari Kiamat hingga manusia membangun rumah-rumah yang mereka 


serupakan dengan al-Marijil (sejenis pakaian dari negeri Yaman atau 


458 Albani (69): Dhaif —at-Ta'lig ar-Raghib (1/127). Abdul Bagi, “Tidak terdapat dalam Kutubus 
Sittah.” 


256 SS Al-Adabul Mufrad 


pakaian yang terdapat lukisan manusia atau hewan di dalamnya). Ibrahim 
berkata, “Yaitu pakaian yang bergaris-garis.” 5? 


3 SEN 3 IE SIB AI LAS 3G) AAN 
3 0) ana aah le TP II Ipa Ja an U 


2... 
- @ 2... 
4” 0 Ps 


na 


- “ 03 


Ly Bo BIOS da dai Ja 
Aan) ja ep Je jap KAN Op dil Il dh, 


IE Ya SA gai Y Shah 


Pena JI ALI JA 55 Je) Jp 3 sai OA) 


at Ton, - 153 AI dy 33 


460- Dari Warrad sekretaris al- Mughirah, ia berkata, “Mu'Awiyah pernah 
menulis surat kepada al-Mughirah, “Tuliskan kepadaku apa yang pernah 
engkau dengar dari Rasulullah $£.' Maka Mughirah pun menulis surat 
kepadanya, “Sesungguhnya Nabi #£ setiap selesai melaksanakan shalat, 
beliau membaca: 


jae IP EA LNG ANA AA (Yi 
Ab dia Te RE laa gn SA wu 


“Tidak ada Ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah semata, tidak ada 
sekutu bagi-Nya, bagi-Nya-lah segala kerajaan, dan bagi-Nya segala puji, 
dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat 
mencegah apa yang Engkau beri, dan tidak ada yang dapat memberi apa 
yang Engkau cegah, dan tidak berguna kemuliaan bagi pemiliknya (selain 
iman dan amal shalih). Hanya dari-Mu segala kemuliaan.” 


3 


AT 


Dan ia menulis kepadanya, “Bahwasanya beliau melarang mengatakan 
'katanya dan katanya', banyak meminta dan menyia-nyiakan harta. 
Dan beliau juga melarang mendurhakai para ibu, membunuh anak-anak 
perempuan, dan kikir tapi Tu meminta.'”460 


Aa gm dag dah la ya de JB A al PAN 


459 Albani (356): S Albani (356): Shahih — ash-Shahihah (279). 

460 Albani (357): Shahih — ash-Shahihah (196). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 81 — Kitab ar-Rigag, 
22 — Bab “Maa Yukrahu Min Oiila wa Oaala.” Muslim: 30 - Kitab al- Bada, hadits 12, 
13, 5 — Kitab al-Masaajid, hadits 137). 


Al-Adabul Mufrad SAE 257 


AI Ga O ap ON ea ana 


461- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Nabi & bersabda, “Tidak ada 
seorang pun diantara kalian yang diselamatkan lantaran amalan (baik) 
nya. Mereka bertanya, Tidak juga engkau, wahai Rasulullah?” Beliau 
bersabda, “Tidak juga aku, kecuali jika Allah melimpahkan kasih sayang- 
Nya kepadaku. Maka dari itu, berlaku benarlah kalian (dengan mengikuti 
ajaran Allah dan Rasul-Nya), mendekatlah (untuk mencari ridha-Nya), 
(beribadalah) waktu pagi, sore, dan sedikit dari akhir malam. Bersedang- 
sedanglah, bersedang-sedanglah kamu pasti sampai.” “1 


— nam — 


GEA AV 
217. mani Lemah Lembut 


bas JAS : EN ag di Jo Doi ae ya -£NY 
ar AE ps Ja ala ale AA ia Ip J3 Gp 


Pee ad 


Jb Ijah da La Aly Ata Ae Sl Ang Has 
La AS AI GB Land Any Ane Cp lo, le Ah 


Sa EA IN 5 SES IN dn 


gia, SB 


2 


462- Dari Aisyah, istri Nabi #5, ia berkata, “Sekelompok orang Yahudi 
masuk menemui Rasulullah #5, lalu berucap, As-Simu Alaikum (semoga 
kebinasaan untukmu).” Aisyah berkata, “Aku memahami kata yang 
diucapkan itu, maka aku berkata (membalasnya), Juga atas kalian, 
semoga kebinasaan dan laknat untuk kalian." Rasulullah $$ bersabda, 
“Tenanglah, wahai Aisyah! Sesungguhnya Allah menyukai bersikap lemah 
lembut dalam segala urusan." Lalu aku berkata, Apakah engkau tidak 


461 Albani (358): Shahih — ash-Shahihah (2602). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 81 - Kitab ar- 


Rigaag, 18 — Bab “al-Gashd wa al-Murawahah “Ala al-Amal.” Muslim: 50 — Kitab Shifat 
al-Munafigiin wa Ahkamihim, hadits 71 — 76). 


258 SW- Al-Adabul Mufrad 


mendengar apa yang mereka ucapkan? Rasulullah ££ bersabda, “Aku 
sudah balas dengan berkata: Wa Alaikum (dan juga atas kalian). 62 


ka dada Ja Ind nee Kan 
463- Dari Jarir bin Abdullah, ia berkata, “Rasulullah #£ bersabda, 


“Barangsiapa terhalang mendapatkan sifat lemah lembut, maka ia terhalang 
kebaikan.” 458 


“9 Pa Pan Ag Au mn 0 #'g- PP 
Ala 1 SENI GP AS GA JB AS YA ia —£ 1 
463m- Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, ia berkata, 
“Syu'bah menceritakan Ki kami dari al-A masy: Sama dengannya.” 


23 0 


Te ds Pe ja Pu a— 


.y. 


Dag ag | ge Oa 8. Pai Jai aa Ig At PF 
al GAS 3 AT 23 aa 


464- Dari Abi ad-Darda', dari Nabi PA (beliau) bersabda, “Barangsiapa 
yang diberi bagiannya dari sifat lemah lembut, maka ia telah diberi 
bagiannya dari kebaikan. Dan barangsiapa yang tidak diberi bagiannya 
dari sifat lemah lembut, maka ia tidak diberi bagiannya dari kebaikan. 
Sesuatu yang terberat di dalam timbangan orang mukmin -pada Hari 
Kiamat- adalah akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah amat membenci 
orang yang keji lagi kotor.” “8 


MG S3 INN 1 dl AN AS LAN JB AE5G CS to 


465- (Dari) Aisyah, (ia) berkata, “Nabi #5 bersabda, “Tinggalkanlah 
keterge-linciran (dosa) orang yang baik perangainya.””“ 


462 Albani (359): Shahih — ash-Shahihah (537). 

463 Albani (360): Shahih — at-Ta'ligat al-Hasan (549). Abdul Bagi: (Muslim: 45 — - Kitab al-Birr 
wa ash-Shilah wa al-Adab, hadits 74, 85). 

464 Albani (361): Shahih — ash-Shahihah (519, 876). 

465 Albani (362): Shahih —ash-Shahihah (638). Abdul Bagi: (Abu Daud: 37 — Kitab al-Huduud, 


Al-Adabul Mufrad LA 259 


SAI OR Y 2JE AA ALE AI Io LAN 53 sat GE AM 
BN au G3) Op BY) 2 
466- Dari Anas, dari Nabi &£, beliau bersabda, “Tidaklah kebodohan ada 


pada sesuatu, kecuali ia memperburuknya. Dan sesungguhnya Allah itu 
Maha lembut, Dia mencintai kelemahlembutan.”456 


2 On ae “ane Om RO aa Keras 

ALI SBB EA AS II OS UYAS dea Ga set AS 
467- Dari Abu Sa'id al-Khudri, ia berkata, “Adalah Rasulullah #$ lebih 
pemalu daripada gadis yang berada di dalam pingitannya. Dan apabila 


beliau tidak menyukai sesuatu, maka kami mengetahuinya dari raut 
wajahnya.” 457 


MN SAI JG Anh ale Ai 2 2 £ Na 3 £ — MA 

Peta Ig 32x ana Ia 2 2, ia 
468- Dari Ibnu Abbas, dari Nabi #£, beliau bersabda, “Kelakuan yang 
baik, bersikap tenang dan berlaku sederhana adalah satu bagian dari tujuh 
puluh (sifat) kenabian.” 58 


ana pe 


ai GIRS Hana aa Gara 


ye. “. 201 


Ri Da Y) (3 tea ye 3 rs 
469- Dari Aisyah t&6, ia berkata, “Aku pernah Henasndarai unta yang 
sulit berjalan, lalu Nabi $£ bersabda, Hendaklah engkau berlaku lemah 
lembut, karena sesungguhnya kelemahlembutan itu tidak pernah ada pada 
sesuatu, melainkan ia akan menghiasinya dan tidak dicabut dari sesuatu, 


- 
Ra 


5 — Bab “as-Satr Ala Ahli al-Huduud”). 

466 Albani: Shahih — at-Ta'lig ar-Raghib (3/262). Abdul Bagi: (at-Tirmidzi: 25 - Kitab al-Birr 
wa ash-Shilah, 47 — Bab “Maa Ja-a Fii al-Fahsy wa al-Tafaahasy.” Ibnu Majah: 37 - Kitab 
az-Zuhd, 17 — Bab “al-Haya',” hadits 4185). 

467 Albani (364): Shahih — Mukhtashar asy-Syamaail. Abdul Bagi: (al Bukhari: 78 — Kitab al- 
Adab, 72 — Bab “Man Laam Yuwajih an-Nas BiPitab.” Muslim: 43 — Kitab al-Fadhaail, 
hadits 67). 

468 Albani (70): Dhaif — at-Ta'lig (3/7). Abdul Bagi: (Abu Daud: 40 — Kitab al-Adab, 2 - Bab 
“Fii al-Wagaar”). 


260 SW Al-Adabul Mufrad 


2469 


kecuali ia yak abrpalii 
Pan ang Ale 3 AW dhe5 JB JB IA ale Aa 
DAS Par ana Ka na 2s ulat Eh LAN, 
Rn 5. 03 
aa an C3 001» Ali, 
470- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah 1 bersabda, Jauhilah 
sifat kikir dan tamak, karena kikir dan tamak telah membinasakan 
orang-orang sebelum kamu: mereka saling menumpahkan darah, saling 
memutuskan tali silaturrahim dan kezhaliman itu adalah kegelapan- 
kegelapan pada Hari Kiamat.” 


— an — 


Asad GB GAB YAA 
218. Bab: Sederhana dalam kesan 


esa api bai oa Para Ea ad 
mal SG Sh OBAT PG SAI gaga AU v Slas 
BA IE 33 Kan VI) IL 


471 (&« 110)- (Dari) Sa'id bin Katsir bin “Ubaid, ia berkata, “Telah 
menceritakan kepadaku, bapakku, ia berkata, 'Aku pernah masuk 
(menemui) Aisyah, Ummul Mukminin 45, lalu ia berkata, “Tunggulah 
hingga aku menjahit rokku.' Maka akupun menunggu. Lalu aku berkata, 
Wahai Ummul Mukminin! Sekiranya aku keluar lalu aku kabarkan (hal 
ini) kepada mereka, niscaya mereka akan menganggapmu orang bakhil.' 
la berkata, “Lihatlah dirimu, sesungguhnya tidak ada yang baru bagi orang 
yang tidak mengenakan pakaian yang telah usang.” 1 


——bepn— 


469 Albani (365): Shahih — ash-Shahihah (524). Abdul Bagi: (Muslim: Kitab al-Birr wa ash- 
Shilah wa al-Adab, hadits 79). 

470 Albani (366): Shahih — ash-Shahihah (858). Abdul Bagi, “Tidak terdapat dalam Kutubus 
Sittah, tetapi dari Jabir” Muslim: 45 — Kitab al-Birr wa ash-Shilah wa al-Adab, hadits 56). 

471 (& 110)- Albani (367): Sanadnya hasan. 


Al-Adabul Mufrad “Z2 261 


GA de ai any La cala —Y NA 
219. Bab: Sesuatu yang Diberikan kepada Seorang 
Hamba Da Sikap Lemah Lembutnya 


Mod Ie ay EA Ja YP oa Ji ja IA £VY 
AA ole at YG dia Jan BN ea gp 


472- Dari Abdullah bin Mughaffal, dari Nabi 85, beliau bersabda, 
“Sesungguhnya Allah itu Maha lembut, Dia mencintai kelemahlembutan. 
Dia memberikan atas dasar kelemahlembutan apa yang tidak diberikan 
atas dasar kekerasan.” 72 


— tang — 


CS) taka NY 
220. Bab: Menenangkan 


Kla Wang Ae dota £VY 


2 
Pd 


. aa 2 - e P g Pa 2. 
473- Dari Abu at-Tayyah, ia berkata, “Aku pernah mendengar Anas 'bin 


Malik berkata, Nabi 8£ bersabda, 'Permudahlah dan janganlah kalian 
mempersulit, tenangkanlah dan jangan kalian menakut-nakuti.” 3 


s 


Ha inna Ape NE df da 
Whglnale La jga 


474 (- 111)- Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, “Seorang tamu singgah 
di (rumah) Bani Israil dan di dalam rumah itu terdapat anjing milik mereka, 
lalu mereka berkata, Wahai anjing! Jangan menyalak pada tamu kita.” 


472 Albani (368): Shahih — ar-Raudh an-Nadhir' (36, 764). Abdul Bagi: (Abu Daud: 40 — Kitab 
.al-Adab, 50 — Bab “Fii ar-Rifg”). 

473 Albani (369): Shahih — ash-Shahihah (1151). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 78 — Kitab al-Adab, 
80 — Bab “Gaul an-Nabi Yassiru wa Laa Tw'assiruu.” Muslim: 72 - Kitab al-Jihaad wa al-Siir, 
hadits 8). 


262 SW Al-Adabul Mufrad 


Maka anak-anak anjing itu berkerumun di (sekitar) perutnya. Kemudian 
— mereka menceritakan hal itu kepada Nabi mereka. Maka sang Nabi pun 
berkata, “Sesungguhnya perumpamaan ini seperti umat yang akan datang 
setelah kalian, orang-orang bodohnya mengalahkan para ulamanya. 11 


—L ng — 


GUSI ab 1 YA 


221. Bab: Kebodohan 


Bsd joni cast jidat 


Vi PNG 35 y SP BI Ob Gal as 

Pri 
475- Dari al-Migdam bin Syuraih, ia berkata, “Aku pernah mendengar 
bapakku, ia berkata, Aku pernah mendengar Aisyah berkata, “Aku pernah 
mengendarai unta yang sulit berjalan, lantas aku memukulinya. Maka 
Nabi & bersabda, “Hendaklah engkau berlaku lemah lembut, karena 
sesungguhnya kelemahlembutan itu tidak pernah ada pada sesuatu 
melainkan ia akan menghiasinya dan tidak dicabut dari sesuatu kecuali ia 
memperburuknya.” "5 


S5 Bapa 3 5 SB ba jan SA Jia mn 
Ip ale bai Si Ha S ELANG IE 
SA Bp Gd g SL ma Je ji ia ih Ssi 
WB 3 AA BN yan J3 la We 
BAN Us Ja CN 3 23 PI an Os Si IS 
aa P3 Busi (9 TANI Kl —6315 Ju ji EM G3 GUI ) 
mi Ss aa BELA J5 Gg SSL Ju SAN la 


474 (& 111)- Albani @j: Dhaif mauguf dan diriwayatkan secara marfu' — adh-Dha'ifah 
(3812). 
475 Periksa hadits no. (469). 


Al-Adabul Mufrad SA 263 


- 


PARA ORA Jo KEL AN Je idaa Ya SEA 
476 (» 112)- Dari Abu an-Nadhrah, salah seorang laki-laki dari kami 
yang biasa disebut dengan Jabir atau Juwaibir berkata, “Aku pernah 
memohon suatu keperluan kepada Umar pada masa kekhalifahannya. 
Aku tiba di Madinah pada malam hari, lalu mendatangi beliau di pagi 
hari. (Ketika di hadapan Umar.aku berkata), Aku dikaruniakan (oleh 
Allah) kecerdasan berfikir dan lisan -atau ia berkata ucapan (yang fasih)- 
lalu aku mengambil (bagianku) di dunia lantas aku kecilkan ia, bahkan 
aku meninggalkannya tanpa menyisakan sedikitpun.' Di sisi Umar waktu 
itu ada seorang laki-laki yang berambut putih dan berpakaian putih. 
Kemudian ia (yang berada di sisi Umar) berkata tatkala aku telah selesai 
(menyampaikan hajatku), “Semua perkataanmu sudah hampir mengena, 
kecuali engkau (sendiri) telah terjatuh dalam dunia (pengakuan benci 
terhadap kemewahan dunia namun selalu membawanya di dalam 
percakapan, hal itu menunjukkan adanya cinta yang tersembunyi pada 
dunia.' Setidaknya itulah yang ditangkap oleh orang yang berambut putih 
tadi hingga ia mengungkapkan kata tersebut kepada Jabir atau Juwaibir). 
Tahukah engkau apakah dunia itu? Sesungguhnya dunia itu padanya 
penghantar -atau ia berkata: bekal kita- menuju akhirat, padanya terdapat 
amalan-amalan kita yang dengannya kita mendapat ganjaran di akhirat.” 
Ia (Jabir atau Juwaibir) berkata, “Seseorang telah mengambil (bagiannya) 
di dunia padahal ia lebih mengerti tentang dunia daripadaku. Lalu aku 
bertanya, Wahai Amirul Mukminin! Siapakah laki-laki tadi yang ada di 
sampingmu? Umar menjawab, “Sayyidul Muslimin, Ubay bin Ka'ab.'”45 


ne bag, ale Ol do Dl Iya) JB JB DE SI ye —£VV 

Tea na 

“H3 SSI 

477- Dari al-Bar3' bin 'Azib, ia berkata, “Rasulullah # bersabda, “Berlaku 

sombong dan mengkufuri nikmat adalah kelakuan buruk (pada semua 
ajaran agama).” 7 


—om — 


416 (& 112)- Albani (72): Sanadnya dhaif, karena ketidaktahuan Jabir atau Juwaibir, tetapi 
sabdanya, “Sayyid al-Muslimiin ...” kuat dari salaf yang terkenal diantara mereka, lihat 
Ibnu Sa'ad (3/501) dan al-Mustadrak (3/304, 305. 

417 Albani (604): Hasan — al-Irwa' (769), ash-Shahihah (1493). 


264 SW Al-Adabul Mufrad 


Jilat #lilaai tali —1YY 
222. Bab: Memproduktifkan Harta 


SP Bu MR IE SAS gi AS AVA 
saat ta LAS C3 NAS SI AKA JS MAS 


AG AI Pa Par SU 

478 (2 113)- (Dari) Hanasy bin al-Harits dari bapaknya, ia berkata, “Salah 
seorang laki-laki dari kami kudanya melahirkan, lalu ia menyembelihnya 
(anak kuda tersebut), kemudian ia berkata, 'Apakah aku masih ada hidup 
hingga (kelak) aku dapat menunggangi hewan ini? Maka datanglah surat 
Umar kepada kami (yang berisi), “Hendaklah kalian memperbaiki apa 
yang Allah anugerahkan kepada kalian, karena sesungguhnya perkara itu 
(Hari Kiamat) luas dan lapang (masih jauh). 8 


al Jeda dm da Pe SE EVA 
LA SBN af AL op ALS (Sai Mg & AI 
NA 


479- Dari Anas bin Malik, dari Nabi #5, beliau bersabda, “Apabila Hari 
Kiamat itu terjadi, sedang di tangan salah seorang diantara kalian ada 
fasilah (anak pohon kurma/bibit), maka apabila ia mampu menanamnya 
sebelum ia Kla benar-benar HA maka arah: LA 
de Dag - 8. - . 
Sp das ia 
480 (» 114)- Dari Dawud bin Abu Dawud, ia berkata, “Abdullah bin 
Salam pernah berkata kepadaku, Apabila terdengar olehmu bahwa Dajj al 
telah keluar, sedang engkau masih menanam wadiyyah (anak pohon 
kurma), maka kamu jangan 'buru-buru memperbaikinya, karena masih 
ada kehidupan bagi manusia setelah itu.” 480 


478 (& 113)- Albani (370): Shahih — ash-Shahihah (9). 

479 Albani (371): Shahih — ash-Shahihah (9). 

480 (& 114)- Albani (73): Sanadnya dhaif. Daud ini tidak dikenal dan dari sisinya pada bab 
hadits marfu' yang semakna dengannya, lalu diperolehnya dari ash-Shahih. 


Al-Adabul Mufrad “YA 265 


@ Ku) d SA ala —YYY 
223. Bab: Doa Orang yang Terzhalimi 


A3 LE JG Ha de Ia GA IA BE LEM 


al, Par) 333 ALA 6 NA Perak 253 Hlaala 


481- Dari Abu Hurairah, dari Nabi $£, beliau “bersabda, “Ada tiga doa 
yang mustajab: Doa orang yang terzhalimi, doa seorang musafir, dan doa 
orang tua kepada anaknya.” 


——anga — 


Ad gal Jang 3S AI Ea Aoi aan Jiya ala NY 
224. Bab: Permohonan Rezeki oleh Hamba kepada Allah 


J$ Berdasarkan pada Firman-Nya, “Karuniakanlah rezeki 
kepada kami, karena Engkau jualah sebaik-baik pemberi 
rezeki." ban al-Maidah: 114) 


- 


BBI bed daa Jo gaga ps ga &AY 
3 OF Ie Sal 33 J3, mela Ja ad IE 
263 AN AG Ia BI AT) J8 3 ja JB SA 3 

Ceng Uh 


482- Dari Jabir, bahwasanya ia pernah mendengar Nabi #5 berkhutbah di 
atas mimbar, dimana ketika itu beliau memandang ke arah al-Yaman, lantas 
berdoa, “Ya Allah! Terimalah dengan hati-hati mereka.” Dan memandang 
ke arah al-Irag dan berdoa seperti tadi. Kemudian memandang ke segala 
penjuru dan berdoa seperti itu juga. Lalu beliau (susul) dengan doa, “Ya 
Allah! Karuniakanlah rezeki kepada kami dari peninggalan bumi ini dan 
berkahilah kami pada mudd dan shd' kami.” 


—Iatang — 
Siah all cal —1 YO 
225. Bab: Kezhaliman itu Adalah Beberapa Kegelapan 


Dena RA aa 0” 0, « 2.0 PK Yan sa oh Pi . 
Oa) JB Ii DL XS pa Canada JB pelak Cp Bl AG — NY 


266 SW Al-Adabul Mufrad 


0. 


5 aa ea Es pain Abas 25 2 13 An at IN 


TAU Ran 3 da 2 ya SA LN 
gan Pes 


483- (Dari) “Ubaidillah bin Migsam, ia berkata, “Aku pernah mendengar 
Jabir bin Abdullah berkata, “Rasulullah #£ pernah bersabda, “Takutlah 
pada kezhaliman karena kezhaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada 
Hari Kiamat. Dan takutlah pada sikap kikir, karena kikir itulah yang telah 
membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ia menyebabkan mereka 
saling menumpahkan darah dan menghalalkan yang diharamkan atas 
mereka.” 


Pa LL. 


Ai (A5) la do dp aa tAt 

Je JA ja PER 2334 ja A 
484- Dari Jabir, ia berkata, “Rasulullah #5 bersabda, “Akan terjadi pada 
akhir umatku maskhun (pengubahan bentuk/wajah), gadzfun (pelemparan 
dengan batu dari langit) dan khasfun (penenggelaman ke dalam bumi). 
Dan (bencana-bencana itu) pertama kali akan ditimpakan pada para 
pelaku kezhaliman.” “8 


ga 03 £ (3 -, Aa (4 si s 5: p 5 & 
SAB ABI IE 3 MEA lo DP AE de otAo 
Haa an 
485- Dari Ibnu Umar, dari Nabi #5, beliau bersabda, “Kezhaliman itu 
adalah kegelapan-kegelapan pada Hari Kiamat.” 8 


AA JB Ang EA ISA J5 GP ata gl GE EA 
43 ES gala Opal Bur LA 2 jala Pa JS Opal 


483 Albani (373): Shahih — ash-Shahihah (858). Abdul Bagi: (Muslim: 45 — Kitab 'al-Birr wa 
ash-Shilah wa al-Adab, hadits 56). 

484 Albani (75): Dhaif — adh-Dha'ifah di bawah no. (1787). Abdul Bagi, “Tidak terdapat dalam 
Kutus Sittah.” Albani berkata, “Kalimat pertama dari hadits shahihah adalah kuat, karena 
ia mempunyai banyak sekali syahid dan sebagaiannya telah dishahihkan oleh Tirmidzi dan 
Ibnu Hibban. Lihat Dha'if Adabul Mufrad (hal. 54 — catatan kaki). 

485 Albani (374): Shahih — ash-Shahihah (858). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 46 - Kitab al- 
Mazhaalim, 8 — Bab “azh-Zhulm Zhulummat Yaum al-Oiyaamah.” Muslim: 45 — Kitab al- 
Birr wa ash-Shilah wa al-Adab, hadits 57). 


Al-Adabul Mufrad ““&# 267 


Bara Bp: TA Ipa & ssi pay 3 sj - Aa & 
MEA aa aja 29 TN ga 


Pad 0... g 


486- Dari Abu Sa'id, dari Rasulullah #£, beliau bersabda, “Ketika orang- 
orang mukmin selamat dari neraka, mereka ditahan di suatu jembatan 
(@antharah) yang melintang antara surga dan neraka. (Maka disitulah) 
mereka saling mendapat pembalasan. atas kezhaliman yang mereka 
lakukan di dunia. Apabila mereka sudah dibersihkan dan disucikan (dari 
dosa dan noda), maka mereka diizinkan masuk surga. Demi Allah, yang 
jiwa Muhammad berada ditangan-Nya! Penghuni surga lebih mengenal 
tempat ss di surga Spa? tempat tinggalnya di dunia.” 


AN UI It dag dai lo DA AA SE EAN 
Ga Sa Ap GA pg ah F3 Sa ln 
TAN par Ma Sta cb LN Sp (EK 


Ha JI tu NY 
487- Dari Abu Hurairah, dari Nabi #, beliau bersabda, “Jauhilah 
kezhaliman, karena kezhaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada Hari 
Kiamat. Jauhi perbuatan keji, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang yang keji dan orang yang sengaja berbuat keji. Dan jauhi pula sikap 
kikir, karena sesungguhnya sifat kikir telah mengajak orang-orang sebelum 
kalian untuk saling memutuskan tali silaturrahim diantara mereka dan 
mengajak pula untuk saling menghalalkan apa yang diharamkan (oleh) 
Allah atas mereka.” 8! 


any Pari JG ang, se FI de A 4 AS 5 “DAA 
Pat Ta Kar Salat s6 Ka 1, Aa | (3 Zul Abas sg 
ee Ha Prana : Alas Kata 3 Pr : Abas 


488- Dari Jabir, Pa Nabi £, beliau bersabda “Jauhilah kezhaliman 
karena kezhaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada Hari Kiamat. 
Dan takutlah pada sikap kikir, karena kikir itulah yang telah membinasakan 
orang-orangsebelum kalian. Iamenyebabkan merekasalingmenumpahkan 


487 Periksa hadits no. (470). 


268 SW Al-Adabul Mufrad 


darah dan suk Hangus yang diharamkan atas mereka.” “8 


Pad 
- 


ra pa Aa Ind Na La 
au 


PA 


Pa ditahan yi SI Hop aa Luk 


| 
£ £ 
. 


& 


- 
. IN ” 


Sian Ja Jb At PAN Pa ar sei Ai Ae jp SS 
Sila a35 SA SG OA 0G OKI Iya An X3 
Ga SG bln JA SG Es UI RIBU da 


2 “ 


PA ae ol) S1 Aa ip P3 A3 ea IX HA oa 3 
J6 Mn any Je (B s ve 6 SY JAS 


40 3 


ta 0g "4 


eh da oa w3 £ ya 


« 
o - 
tbk 21 


| 3 al jab Sole 8 Sp Ia Lai Jl z1 oa & u Kp 


dana Ui JB 3 mes 1 JB (RR ja IEEN Ag J6 
489 (» 115)- Dari Abu adh-Dhuha, ia berkata, “Masrig dan Syutair bin 
Syakl pernah berkumpul di masjid. Lalu orang-orang di sekeliling masjid 
datang silih berganti menemui keduanya. Masrig berkata, Aku tidak 
melihat orang-orang itu berkumpul mengerumuni kita, melainkan mereka 
hendak mendengar dari kita suatu kebaikan. Maka jika bukan kamu 
yang menceritakan dari Abdullah lalu aku meng-iyakan perkataanmu, 
atau aku yang menceritakan dari Abdullah lalu engkau meng-iyakan 
perkataanku.' Syutair berkata, “Ceritakanlah, wahai Abu Aisyah! Masrig 
berkata, Apakah engkau pernah mendengar Abdullah berkata, “Kedua 
mata itu berzina, kedua tangan juga berzina, kedua kaki berzina dan 
kemaluan membenarkan hal itu atau mendustakannya? Syutair berkata, 
“Ya.' Masrig berkata, “Dan aku juga pernah mendengarnya. Masrig 
melanjutkan, “Apakah engkau pernah mendengar Abdullah berkata, 
“Tidak ada satu ayat pun di dalam al-@Mur'an yang lebih mencakup untuk 


s5 S 


488 Albani (373): Shahih — ash-Shahihah (858). Abdul Bagi: (Muslim: 45 -— Kitab al-Birr wa 
ash-Shilah wa al-Adab, hadits 56). Periksa hadits (483). 


Al-Adabul Mufrad SA 269 


perkara yang halal dan haram, daripada perintah dan larangan dari ayat 
ini, “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat.' (OS. an-Nahl: 90). Syutair 
berkata, Ya.” Masrig berkata, "Dan aku pun pernah mendengarnya. 
Masrig kembali bertanya, 'Apakah engkau pernah mendengar Abdullah 
berkata, Tidak ada satu ayat pun di dalam al-Guran yang lebih cepat 
memberi kelapangan daripada firman Allah, "Dan barangsiapa yang 
bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan 
keluar (OS. ath-Thalag: 2)” Syutair berkata, “Ya.” Masrig berkata, 
'Dan saya pun pernah mendengarnya." Ia melanjutkan, Apakah engkau 
pernah mendengar Abdullah berkata, Tidak ada satu ayat pun di dalam 
al-Guran yang lebih kuat dalam pemberian kuasa daripada firman Allah, 
“Wahai hamba-hamba-Ku yang berlebih-lebihan (melewati batas) kepada 
diri mereka janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. (@S. az- 
Zumar: 53) Syutair menjawab, “Ya.” Masrig berkata, "Dan aku pun 
pernah mendengarnya.” 89 


IE Sgp an da Ja Aa BN —4A 
3, . Pera aa BEAN AU lenteU .JG 


in P3 et, A3 Ke dasi ja Si so Uu Ps 
bip pas SE ontel S3 SPN yi Ya 

ng an Kah Raba 
A. KEB ai JENIS Er ter Aang SN Si sate 
Sa J5 Ai padi JAE, A3 Sl pa aa Jas 
$ Sal SI an aan NA SR B3 SU 3 
PAI Jai Bur ME SE na pi Jalu ooh 
Ga SITI Gp Wi sate Hana bab G3 
KA GS 6 3 3 Amd aa An 3 sae 


oa 


Peg 3) 3 elas ip SAS ASI Gaya 1 58 


SEN 


489 (« 115)- Albani (376): Sanadnya hasan. 


270 SW Al-Adabul Mufrad 


490- Dari Abi Dzarr, dari Nabi &, dari Allah Tabairak wa Ta'ala 
berfirman, “Wahai hamba-hamba-Ku! Sesungguhnya Aku mengharamkan 
kezhaliman itu atas diri-Ku, dan Aku jadikannya hal yang diharamkan atas 
kalian, maka janganlah kalian saling menzhalimi. Wahai hamba-hamba- 
Ku! Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang senantiasa berbuat 
dosa di waktu malam dan siang, sedangkan Aku mengampuni dosa, dan 
Aku tidak peduli (sebanyak apapun dosanya), maka mintalah ampunan 
kepada-Ku, niscaya Aku berikan ampunan. Wahai hamba-hamba-Ku! 
Kalian seluruhnya adalah orang-orang yang lapar kecuali orang yang Aku 
berikan makan, maka mintalah makan kepada-Ku, niscaya Aku berikan 
makan. (Wahai hamba-hamba-Ku)! Kalian seluruhnya adalah orang-orang 
yang telanjang kecuali orang yang Aku berikan pakaian, maka mintalah 
pakaian kepada-Ku, niscaya Aku berikan pakaian. Wahai hamba-hamba- 
Ku! Andaikan kalian semua dari yang awal dan yang akhir, baik dari bangsa 
manusia maupun jin, kesemuanya orang-orang yang bertakwa, lalu seluruh 
ketakwaan itu terdapat pada hati salah seorang diantara kalian, niscaya hal 
itu tidak menambah sedikitpun dalam kerajaan-Ku, dan sekiranya seluruh 
kesemuanya orang-orang durhaka, lalu seluruh kedurhakaan itu terdapat 
pada hati salah seorang diantara kalian, niscaya hal itu tidak mengurangi 
sedikitpun dari kerajaan-Ku. Dan sekiranya mereka berkumpul di atas satu 
dataran, lalu kesemuanya meminta kepada-Ku, kemudian aku berikan 
tiap-tiap orang dari mereka apa yang mereka minta, niscaya hal itu tidak 
mengurangi sedikitpun dari kerajaan-Ku kecuali seperti berkurangnya 
air samudera ketika dicelupkan sebatang jarum padanya dengan sekali 
celupan. Wahai hamba-hamba-Ku! Semua itu tidak lain adalah perbuatan 
kalian yang Aku akan persiapkan balasannya atas kalian: maka barangsiapa 
yang memperoleh balasan kebaikan maka hendaklah ia memiji Allah, 
dan barangsiapa yang mendapatkan selain itu, maka hendaklah ia tidak 
mencela kecuali dirinya sendiri.” 


—— tg — 
was ya) 5 JUS cal —Y YM 
226. Bab: Kaffarah bagi Orang Sakit 
Shan AS Pala Gas JG SEN ATA HAN 


0... 


SE Ji SI Ad Ani SE oa 


490 Albani (877): Shahih — at-Ta'ligaat abilasan (2/8/618). Abdul Bagi: (Muslim: 45 — Kitab 
al-Birr wa ash-Shilah wa al-Adab, hadits 55). 


Al-Adabul Mufrad “A& 271 


LA Ulah UG JUS Sg SPA LO Ja JUS SSI AA Lai 

BA PS gen An Ja AA Oya Jus Ts 

BK GB Un Sa ae ba Sat YE 
SBS Ia AN AKG SALA 


491 (- 116)- Dari Muhammad bin az-Zubaidi, ia berkata, “Telah 
menceritakan kepada kami Sulaim bin “Amir bahwa Ghuthaif bin al-Harits 
mengabarkannya, bahwa ada seorang laki-laki mendatangi Abu “Ubaidah 
bin al-Jarrah yang sedang menderita sakit. Orang itu berkata, “Bagaimana 
dengan ganjaran (pahala) amir sore ini? Abu “Ubaidah menjawab, 
“Tahukah kamu dengan apa Allah memberikan ganjaran kepada kalian? 
Orang itu berkata, “Dengan apa-apa yang menimpa kita dari hal yang 
tidak kita sukai” Abu “Ubaidah berkata, “Sesungguhnya kalian diberi 
ganjaran tidak lain dengan apa-apa yang telah kalian infakkan fisabilillah 
dan apa-apa yang telah diinfakkan kepadamu lalu kamu persiapkan alat 
pelana seluruhnya hingga (kamu telah memegang) tali kekang kuda, 
namun penyakit ini yang menimpa pada jasad-jasad kalian, Allah akan 
menebus sengannga dari kesalahan-kesalahan kalian. EA 


. 


H3 SN AA TA Aa AGAN 
SIG ON AV 3 Ng Kei Jp AAN La) LG 


SUS Ip MS) data A3 
492- Dari Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah, dari Nabi #£, beliau 
bersabda, “Seorang muslim tidak ditimpa oleh rasa letih (payah), 
penyakit, gelisah, sedih, gangguan ataupun kegundahan, hingga duri yang 
tertancap padanya, melainkan Allah menebus dengannya dari kesalahan- 
kesalahannya.” ””2 


Pe Pa Pata 


se buk Gs IE aah IP ab Gp PAN AE GE LAT 
S1 data Gak ra Op gali Je de oU IN BLN 


491 (& 116)- Albani (76): Sanadnya shahih. Di dalamnya ada Ishag bin "Ala dan dia adalah 
Ibnu Ibrahim bin “Ala guru penulis — dhaif. 

492 Albani (378): Shahih — ash-Shahihah (2503). Adul Bagi: (al-Bukhari: 75 — Kitab al-Mardha, 
1 — Bab “Maa Ja-a Fii Kaffarah al-Maradh.” Muslim: 45 - Kitab al-Birr wa ash-Shilah wa 
al-Adab, hadits 52). 


272 SW Al-Adabul Mufrad 


Pa aa o4- 


Tn MAL AAS PAS al 3 MERELAY BUSA 


23 & ya d Sa 


493 (& 117)- Dari Abdurrahman bin Sa'id, dari bapaknya, ia berkata, 
“Aku pernah bersama Salman -dan (ketika itu) ia tengah mengunjungi 
orang sakit yang ada di Kindah- tatkala ia masuk menemui orang sakit 
tersebut, ia berkata, “Bergembiralah, karena sakitnya orang mukmin itu 
Allah jadikan baginya sebagai penebus dosanya dan sebagai peringatan 
untuk masa yang akan datang. Sedangkan sakitnya orang fajir itu laksana 
unta yang diikat pemiliknya, kemudian ia melepaskannya kembali, namun 
unta itu tidak tahu mengapa ia Sula dan mengapa ia dilepas.” 


Sd IG ala da Ja SEA AAA 
Te an BA Al Se uj aah orah LI eka 


ag PP 
494- Dari Abu Hurairah, dari Nabi #5, beliau bersabda, “Cobaan itu selai 
ada pada orang mukmin dan mukminah pada jasadnya, keluarganya, dan 
hartanya hingga ia bertemu dengan Allah J5 tanpa membawa dosa.” “ 

P3 Ka PS aa PA ) 
(...)- Dari Muhammad bin Amr, .... serupa e denda matan hadits di atas, 
dan ia Lana “pada anaknya.' 


Ba Pama daa Ja 2 pa JG Sena A3 -£40 
Y jg S3 Pra Na 2 db Seal LP Je bea aj SESI 3 
Lai Ja gs & IG KAN ud seba JA J6 


MI JA GA J3 SAS ON 55 AJE la Je NgG.G Ea) 
358 ut 


495- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Seorang Arab dusun datang menemui 


493 (« 117)- Albani (379): Sanadnya shahih. 
494 Albani (380): Shahih — ash-Shahihah (2280). Abdul Bagi: (at-Tirmidzi: 34 — kitab az-Zuhd, 
57 -— Bab “Maa Ja-a Fii ash-Shabr Ala al-Bala”). 


Al-Adabul Mufrad LA 273 


Nabi, lalu Nabi ££ bersabda, “Apakah engkau pernah mengalami ummu 
mildan (demam)? Arab dusun itu berkata, Apakah ummu mildam itu? 
Beliau menjawab, “Rasa panas (yang terasa) diantara kulit dan daging: 
Ia berkata, “Tidak Beliau kembali bertanya, “Apakah kamu pernah 
mengalami Shuda' (pusing)? Ia menjawab, 'Apakah shuda' itu? Beliau 
menjawab, “Angin yang menimpa kepala dan memukul urat. Ia berkata, 
Tidak.” Abu Hurairah berkata, “Tatkala orang itu pergi, Rasulullah 
bersabda, 'Barangsiapa yang mau melihat salah seorang penghuni neraka. 
Maksudnya maka lihatiah orang itu.”95 


—ntamk—— 
Jati Kiga Balai sala —YYV 
227. Bab: Membesuk an Malam 


db saia EN & ji gan Pa on sip AS, 
En NN ee de 3 1 J6 TA Ie YP ak 


an 1 


Ke JK IP AU LN J6 Pa real 


- - 
0 # 
. 


Ab Laga Pan bab st Ap Ha 3 Hah TS 


Ja Yana S 3 ayal 
496 (s« 118)- Dari Khalid bin ar-Rabi', ia berkata, “Saat Hudzaifah 
mengalami rasa sakit yang serius (dengan datangnya sakaratul maut), 
berita itu terdengar oleh sukunya dan orang-orang Anshar. Maka 
mereka pun datang membesuknya di tengah malam atau ketika shubuh. 
Hudzaifah bertanya, Jam berapakah sekarang?” Kami menjawab, “Tengah 
malam atau waktu shubuh.' Ia berkata, “Aku berlindung kepada Allah dari 
paginya neraka.” Kemudian ia kembali bertanya, 'Apakah kalian datang 
dengan membawa sesuatu untuk mengkafaniku?' Kami berkata, Ya. 
la berkata, Jangan berlebih-lebihan dengan kain kafan, karena jika aku 
memiliki kebaikan di sisi Allah, niscaya akan digantikan lebih baik darinya 
sedangkan jika yang lainnya (bukan kebaikan), maka ia akan diusangkan 
secepat mungkin (kain itu akan usang dan segera menjadi tanah).'”496 


495 Albani (381): Hasan shahih — at-Tg'ligat al-Hasan 'ala al-Ihsan (2905). Abdul Bagi, “Tidak 
terdapat dalam Kutubus Sittah.” 
496 (& 118)- Albani (77): Sanadnya dhaif. 


274 SS Al-Adabul Mufrad 


(SI Sdn HA GA GEA yan LE YAAA 

| Po NA eat Sasa Ll 
497- Dari Aisyah t&5, dari Nabi 25, beliau bersabda, “Apabila seorang 
mukmin sakit, maka Allah akan membersihkannya dari dosa-dosa, seperti 
ubub osibestab jak karat besi.” 


Jay db Ja BEN gs LAI 5 — —£ AA 
SE Ye dd San da M5 
Sa up 


498- Dari Aisyah to, dari Nabi 5, beliau bersabda, “Tidak ada seorang 
muslim pun yang ditimpa dengan satu musibah -atau sakit- kecuali sakitnya 
itu menjadi penebus bagi dosa-dosanya, hingga duri yang tertancap 
padanya, atau satu bencana (apapun yang menimpa). 


diah ea SE IBU aka ob Kas 52 —£44 
IDA An Gen Jah dab ida Yaa 
J6 AJE KE 3 in Ja saji Ae ANA 35 
Gi dh el AS SIG Am DI, HAN yi 
Pl adan Pp Da 
oa 37 Ia Ly KG Haag Dea Koni 
— AAN SIS US gas 


499- Dari Aisyah binti Sa'ad, balibasanya bapaknya pernah berkata, 
“Aku pernah menderita sakit keras di Makkah, lalu Nabi X$ datang 
membesukku. Aku berkata, “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku 
meninggalkan harta (yang banyak) dan aku tidak meninggalkan kecuali 
seorang putri, apakah aku berwasiat dengan dua pertiga hartaku dan 
aku sisakan sepertiga?” Beliau menjawab, “Tidak. Sa'ad berkata, "Aku 
497 Albani (382): Shahih — ash-Shahihah (1257). 

498 Albani (383): Shahih — ar-Raudh an-Nadhiir (819). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 75 — Kitab 


al-Mardha, 1 —Bab “Maa Ja-a Fii Kaffarah al-Maradh.” Muslim: 45 - Kitab al-Birr wa ash- 
Shilah wa al-Adab, hadits 49). 


Al-Adabul Mufrad S2 275 


berwasiat dengan separuhnya dan aku sisakan separuhnya untuknya? 
Beliau menjawab, Tidak.” Aku berkata, Maka aku berwasiat dengan 
sepertiga dan aku sisakan dua pertiga untuknya?" Beliau menjawab, 
'Sepertiga, dan sepertiga itu banyak” Kemudian beliau meletakkan 
tangannya di atas dahiku, lalu mengusap wajah dan perutku dan berdoa, 
Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad dan sempurnakanlah hijrahnya.” Maka 
aku senantiasa merasakan dinginnya tangan beliau di hatiku -menurut 
perasaanku- hingga Hari Kiamat.” 99 


utang — 
Ga gA3 Jang US La clay pall tas Cala —Y YA 


228. Bab: Ditulis untuk Orang Sakit Apa yang Biasa 
#tumalkannya Sewaktu Sehat 


U JB gl) el “Is Ii JG ah Ab gi MAS a00 


Beban Rs aja basi 


500- Dari Abdullah bin 'Amr, dari Nabi #&, beliau bersabda, “Tidak 
ada seorang pun yang sakit, kecuali ditulis untuknya seperti apa yang 
diamalkannya dalam keadaan sehat.” & 


JA Ip Cie dj alba lo Ap ata A0. 


- 


Wp OP eng BNSP LA Yuta ga 


. sera 


20 pa PJ 


73 133 9 Ar Bar 2 Ind BB 0 


ME. 


499 Albani (384): Shahih — Shahih Abi Daud (2718). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 55 Kitab al- 
Washaya, 2 — Bab “An Yatruka wa Ratsatahu Aghniya' Khairan ...” dst. Muslim: 25 — Kitab 
al-Hajj, hadits 5 — 9). Albani memberi ta'lig pada Shahih Adabul Mufrad (hal. 187 — catatan 
kaki 2) atas takhrij asy-Syarih dan Abdul Bagi, maka dia berkata, “Takhrij ini salah karena 
beberap masalah: pertama, menisbatan kepada Muslim salah sekali, karena dia tidak 
meriwayatkannya secara mutlak dari jalur Aisyah binti Sa'ad. Sesungguhnya ia diriwayatkan 
dari jalur 'Amir bin Sa'ad dan lainnya dan bukan dengan redaksi ini. Ia dikeluarkan 
dalam al-Irwa' (3/416.8990 dan “Shahih Abu Daud” (2500) dan yang juga jatuh dalam 
kesalahan ini adalah asy-Syarih (1/590). Kedua: Muslim tidak mengeluarkannya dari jalur 
yang tadi disyaratkan kepadanya dalam 'al-Hajj tetapi dalam al-Washiyah. Ketiga: Bukhari 
mengeluarkannya dalam al-Washaya dari jalur 'Amir yang redaksinya berbeda dengan 
redaksi saudarinya Aisyah. Ada tambahan dan pengurangan padanya. Sesungguhnya kedua 
hadits itu sanad dan matannya pada (75 — Kitab al-Mardha, 13 — Bab “Wadh'a al-Yad "Ala 
al-Maridh,” no. 5659) dan diriwayatkan oleh Abu Daud secara ringkas dalam al-Janaaiz. 

500 Albani (385): Shahih — al-Irwa' (2/346), at-Tulig ar-Raghib (4/150). Abdul Bagi: “Tidak 
terdapat dalam Kutubus Sittah”). 


276 SW& Al-Adabul Mufrad 


501- (Dari) Anas bin Malik, dari Nabi #5, beliau bersabda, “Tidak ada 
seorang muslim pun yang diuji oleh Allah pada jasadnya selama ia dalam 
kondisi sakit, kecuali ditulis untuknya seperti apa yang diamalkannya 
dalam keadaan sehatnya. Dan apabila Allah menyembuhkannya, -aku 
kira beliau bersabda- maka Allah mensucikannya. Dan apabila Allah 
mewafatkannya, maka Allah mengampuni kesalahannya.” 


Ls Op Ju 253 Ala tata ala dl .dko AI EH) 
(...)- Dari Anas, dari Nabi #5, ... seperti dengan hadits di atas, dan ia 
menambahkan, beliau bersabda, “Apabila Allah menyembuhkannya, 
maka Allah mensucikannya.” 


dn Ale Jin AN JAR SA JB EA AA 
al Hi ASN Jl 3 Ike SSI AB 
IN SS aj ALb aa 2 SA S0 Ki 
Hy 9 Jan JA GS 
IA IA Ah IE ae TA 3 33 sd, 
Lu J6 AN ana AAN Gal 5 
AT TAN NI) opo ia Hah 5 Ol Sala TAN 533 Eta 23 Ol) Ela 


s 
- - 


Jab tah ya Seo Ji 
502- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Demam pernah dang kepada Nabi 
3£ dan (Iyayasy bin Abu Tamimah) berkata, “Kirimlah aku pada keluargamu 
yang paling engkau utamakan (cintai). Maka beliau mengirimnya ke 
orang-orang Anshar lalu menetap di tempat mereka selama enam hari 
enam malam sampai panas itu menjadi-jadi. Kemudian Nabi mendatangi 
rumah-rumah mereka, lalu mereka mengadukan hal itu kepadanya, maka 
Nabi 85 masuk dari rumah ke rumah sambil mendoakan kesembuhan 
untuk mereka. Ketika beliau kembali, beliau diikuti oleh seorang wanita dari 
mereka, lalu ia berkata, “Demi Dzat yang mengutusmu pada kebenaran! 


501 Albani (386): Hasan shahih — al-Irwa' (2/346), at-Ta'lig ar-Raghib (4/150). Abdul Bagi, 
“Tidak terdapat dalam Kutubus Sittah.” 


Al-Adabul Mufrad SA 277 


Sesungguhnya aku termasuk dari golongan Anshar, dan sesungguhnya 
bapakku benar-benar orang Anshar, maka mohonkanlah untukku kepada 
Allah sebagaimana engkau telah memohonkan (kesembuhan) untuk 
orang-orang Anshar.' Beliau bersabda, (Terserah) apa yang engkau mau: 
jika engkau mau aku akan berdoa kepada Allah agar menyembuhkanmu 
dan jika engkau mau bersabarlah maka bagimu Surga. Ia berkata, 
"Bahkan aku (memilih) untuk bersabar, dan aku tidak ingin menjadikan 
Surga sebagai taruhan.” 02 | 


en ta Aja pap JS RIA dl GA -0er 


3 yes 3 jak IS D5 Pi SBI 


: Pa 
503 (&« 119)- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Tidak ada satu sakit pun 
yang menimpaku, yang lebih aku sukai dibanding demam, lantaran ia 
masuk pada setiap organ tubuhku. Dan sesungguhnya Allah Jr& memberi 
pada setiap bagian organnya Kal pahala.” 508 


YP ip gai Hb IU ga ja Abi doa 0st 
GAS Ga Aa HI ds £3 Na PA Ga jai 
SA Jab ga Jang 


504 (« 120)- Dari Abu Nuhailah, dikatakan kepadanya, “Berdoalah 
kepada Allah.” Ia berkata, “Ya Allah! Kurangilah sebagian sakit itu dan 
jangan engkau kurangi pahalanya.” Dikatakan lagi padanya, “Berdoalah, 
berdoalah.” Ia berkata, “Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang 
yang dekat padamu (Mugarribin), dan jadikanlah ibuku termasuk bidadari- 
bidadari Surga.” 4 


3 AA 
2. 2 gg” Lo 


Hip aan, Yi WES JEJE ln Ad Aki 010 
dag daa da yg Hi ea oa Je ai ra 


3 - 
S5 3 Jb 13 & 38 SA 3 pet 5 SE 
SG Aam GET Stotn- ash-Shahihah (2502). Abdul Bagi, “Tidak terdapat dalam Kutubus 
503 Cup Albani (388): Sanadnya shahih. Begitu juga yang dikatakan oleh al-Hafizh 
504 Ci 20). 'Albani (389): Sanadnya shahih. 


278 WS Al-Adabul Mufrad 


- 


S! ia aa 2 SA af 3 S3 ih ol Taat og 


NAN PAT SESI Bg dn ga EK 


505- (Dari) Atha' bin Abu Rabah, ia berkata, “Ibnu Abbas pernah 
berkata kepadaku, "Maukah engkau aku perlihatkan seorang wanita 
penghuni Surga? Aku berkata, “Tentu. Ia berkata, Wanita hitam ini, 
pernah mendatangi Nabi # dan berkata, “Sesungguhnya aku kesurupan 
(tidak sadarkan diri, karena tertimpa semacam gangguan jiwa) dan aku 
tersingkap, maka berdoalah untukku kepada Allah.” Beliau bersabda, 
Jika engkau mau bersabarlah dan bagimu Surga, dan jika engkau mau 
aku akan berdoa kepada Allah agar menyembuhkanmu.' Ia berkata, “Aku 
bersabar. Lalu ia berkata lagi, “Sesungguhnya aku tersingkap, doakanlah 
agar aku tidak Maen, maka beliau berdoa untuknya.”505 


“Ad db APD Obi GR EA AA 
Oa Jaa ae Sar hetal 
aa Pt Sae SA abi 
Bni Lb adu 


506 (»- 121)- Dari Ibnu 2 ia berkata, “Telah mengabarkan kepadaku 
Atha', bahwasanya ia pernah melihat Ummu Zufar -wanita itu- tinggi 
lagi hitam berada di atas tangga Ka'bah.” Ibnu Juraij berkata, “Telah 
mengabarkan kepadaku Abdullah bin Abi Mulaikah bahwa al-Gasim 
mengabarkan kepadanya bahwa Aisyah mengabarkan kepadanya, 
'Sesungguhnya Nabi $£ pernah bersabda, “Sesuatu yang menimpa orang 
mukmin berupa (tertusuk) duri atau lebih dari itu, maka hal itu sebagai 
kaffarat (penghapus dosa).'” 86 


- 
o £ 
A3 


505 Albani (390): Shahih — al-Hijab (hal. 33), ash-Shahihah (2502). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 
75- Kitab al-Marda, 6- Bab “Fadhl Man Yusra'u Min ar-Rih.” Muslim: 45- Kitab al-Birr wa 
as-Shilah wa al-Adab, hadits no. 43). 

506 (w 121)- Albani (391): Sanadnya shahih. Abdul Bagi: (Muslim: 45 — Kitab al-Birr wa 
ash-Shilah wa al-Adab, hadits 46, 47, 48). Albani memberi ta'lig atas takhrij ini, maka dia 
berkata dalam catatan kaki Shahih Adabul Mufrad (hal. 190). Aku katakan, “Dalam takhrij 
ini ada keraguan yang berbeda dengan kenyataan dan pemendekan dalam takhrij. Adapun 
tentang keraguannya, bahwa ia disandarkan kepada Muslim dengan keraguan bahwa dia 
mengeluarkannya dengan lengkap artinya bersama perkataan 'Atha tersebut padahal tidak 
terdapat padanya sebagaimana keraguan bahwa hadits Aisyah yang ada padanya berasal 
dari jalur al-Gasim padahala tidak demikian. Sesungguhnya yang ada padanya berasal dari 
jalur lain yang telah disyaratkan dengan beberapa nomer. Semuanya tidak terdapat lafazh 
Fa Huwa Haffarah atau yang semakna dengannya. Oleh karena itu ia disandarkan kepada 


Al-Adabul Mufrad “#2 279 


. 309 


SESI DE EN KAA 2-0 


- 
z 


£ 8 0 


1 Ip5 JB IA BA Lan JS aa ME NS 
Ay Gi EA ip dala Jo 


AAA aa suls £ o La 
507- (Dari) “Ubaidillah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mauhib, 
ia berkata, “Telah menceritakan kepadaku pamanku “Ubaidillah bin 
Abdullah bin Mauhib, ia berkata, Aku pernah mendengar Abu Hurairah 
berkata, “Rasulullah 8 bersabda, Tidak ada seorang muslim pun yang 
tertusuk duri, lalu ia mengharapkan pahalanya, kecuali akan (dipangkas) 
dengannya kesalahan-kesalahannya pada Hari Kiamat.” “ 


- 


PH " (3 Pa 2, s Pem ap “ag anna 
AG ba dna Gal OP gp 


Pi aah ce 


508- Dari Jabir, ia berkata, “Aku pernah mendengar Nabi & bersabda, 
“Tiada seorang mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah yang 
menderita sakit, kecuali Allah memangkas dengannya kesalahan-kesalahan 
yang dimilikinya.” 8 


—Lna mk 


LAS (tang Gi) UAN JB CasS3 Ja Kala YA 


229. Bab: Apakah Perkataan Orang Sakit "Sesungguhnya 
Aku Sakit' Merupakan Keluhan? 


TER op BI Ah Uh Uas OB dl Gp ain f0 


pada nomer-nomer berikutnya yaitu (49, 50, 51). Yang pertama dan yang kedua dari makna 
ini mengisyarakan kepadanya. Ath-Thahawi dalam al-Musykil mengeluarkannya dari jalur 
al-Oasim (3/69) dan Ahmad (6/203, 257) dari jalur Ibnu Juraij dari Ibnu Abi Mulaikahdari 
al-Oasim. Asy-Syarih menetapkan sesuatu dari hadits ini. Adapun pemendekannya, maka 
ia tidak meriwayatkan perkataan “Atha tersebut. Bukhari mengeluarkan hadits ini dalam 
Shahihnya setelah hadits Ibnu Abbas berikutnya tadi. Dikeluarkan dengan no. (2652) 
mengikuti atsar Atha sanad dan matannya." 

507 Albani (392): Shahih — ash-Shahihah (2503). Abdul Bagi, “Tidak terdapat dalam Kutubus 
Sittah.” 

508 Albani (393): Shahih — ash-Shahihah (2503). Abdul Bagi, “Tidak terdapat dalam Kutubus 
Sistah.” 


280 SW Al-Adabul Mufrad 


200 A5 Of. 


SS ME Aang An Ia An AJE SN 
LN SR AKAN Ne, Ne J6 R3 LG tekan 
Ae 5 al 5 SA SG Ja 6 aah 


PI 3 S1 BCp Ke BAB Uh, It YAI dh 
JS AA SL oi Ga AS ang 6 A3 Oa 


A3 G3 
509 (« 122)- Dari Hisyam, dari bapaknya, ia berkata, “Aku dan 
Abdullah bin az-Zubair pernah masuk menemui Asma', sepuluh hari 
sebelum terbunuhnya Abdullah. Sedang Asma' (ketika itu) menderita 
sakit. Abdullah berkata kepadanya, 'Apa yang engkau rasakan saat ini? Ia 
menjawab, Merasa sakit. Abdullah berkata, “Sesungguhnya aku (sudah 
dekat) pada kematian." Ia berkata, “Boleh jadi engkau menginginkan 
kematianku, karenanya kamu mengharap kematian? Maka jangan 
kamu lakukan, demi Allah aku tidak berselera untuk mati hingga datang 
kepadaku salah satu (penglihatan)mu atau kamu terbunuh lalu aku 
mengharap pahala (dari kematian)mu. Atau kamu beruntung sehingga 
hal itu menyenangkan hatiku. Hindarilah langkah-langkah yang diajukan 
kepadamu, lalu langkah itu tidak mencocokimu, tapi langkah itu kamu 
terima karena takut mati." (Ibnu az-Zubair hanya bermaksud agar dia 
terbunuh, lalu peristiwa itu menyusahkan dia (Asma)).”509 


Pa PT 


iba Ja topan JS HA aan lion 
BP UI ASP Ah $ Abi de SEA 3 Ta 


hang ar ara Bip 2 0. 0 are o 
Jika SIS UI Ju AI 6 CI Can ds an 


- 


1 


s 3-43 


Leg a 2 Ka 
Pa as al dl J3 CJ Aid ban Bb bt : 
Asy Va SE AA H3 BA 3 33, OA 2: SI JB 
Ae ha A5 SJ Bar Kb ra 

MB SAS Ih Su 5 


NX 


. 
Koma 
2-5 
2! 


Jam 


1. 


509 (& 122)- Albani (394): Sanadnya shahih. 


Al-Adabul Mufrad “ 281 


510- Dari Abu Sa'id al-Khudri, bahwasanya ia pernah masuk menemui 
Rasulullah £$ yang saat itu dalam kondisi menahan sakit dengan 
berselimutkan kain beludru. Lalu Abu Sa'id meletakkan tangannya di 
atasnya, lantas ia mendapatkan panasnya menembus selimut beludru 
tersebut. Maka Abu Sa'id pun berkata, “Alangkah beratnya demammu, 
wahai Rasulullah!” Beliau bersabda, “Kami memang begitu, cobaan kami 
berat tetapi pahala kami berlipat.” Abu Sa'id bertanya, “Wahai Rasulullah! 
Siapa manusia yang paling berat cobaannya?” Nabi menjawab, “Para 
Nabi, kemudian orang-orang shalih. Sungguh salah seorang diantara 
mereka pernah diuji dengan kefakiran, sehingga ia tidak mendapatkan 
kecuali sejenis mantel yang terbuka di depannya ('Aba'ah) yang sobek 
dan terpotong lalu ia memakainya. Lalu diuji dengan kutu sampai kutu itu 
membunuhnya. Sungguh salah seorang diantara mereka sangat gembira 
dengan adanya musibah melebihi kebahagian salah seorang diantara 
kalian apabila diberi (nikmat).” 


—nttoma — 
AS akal Saus ola —1Y 
,230. Bab: Membesuk Orang Pingsan 


Je baeb JAN AAS PSA YA 0 


Ba coba Ka, an ni Tea da, se Su sa 3) 


to Bi ea pa Dae 
CE SAS MI bcl Nae 


ANN IP Setu Ham Ab UI 
511- Dari Ibnu al-Munkadir, ia pernah mendengar Jabir bin Abdullah 
berkata, “Aku pernah menderita sakit, lalu Nabi £$ beserta Abu Bakar 
datang menjengukku dengan berjalan kaki, maka keduanya mendapatiku 
dalam keadaan pingsan. Nabi & lantas berwudhu kemudian menuangkan 
air wudhunya kepadaku, aku pun sadar dan mendapati Nabi & 
(didekatku), maka aku berkata, “Wahai Rasulullah! Apa yang seharusnya 
aku perbuat terhadap hartaku? Bagaimana aku memutuskan (warisan) 
hartaku?' Namun beliau tidak menjawabku dengan satu kata pun hingga 


510 Albani (395): Shahih — ash-Shahihah (144). Abdul Bagi: (Ibnu Majah: 36 - Kitab al-Fitan, 
23 — Bab “Ash-Shabr “Ala al-Bala”). 


282 SW& Al-Adabul Mufrad 


turun ayat miras (ayat tentang warisan).” 1 


——a ima — 
Olawal) Sale cal —YYA 
231. Bab: Membesuk Anak Kecil 


Ann Jp ON ES ai ai BELA 6 


@£ 0 


JW Mag Ana bp gang 
Hen Kab at ae 
HM Ia pda dna Ja ha Ja 


. 


Ag AA gam Gl da GA Make 3 da2 
ata Ma aan 
Yg 4 GA SN) JS SA Is SA As 


Pap ad 


Tana 


2 


512- Dari Usamah bin Zaid, (ia berkata), “Bahwa salah seorang anak 
kecil dari anak putri Rasulullah tengah mengalami sakit keras, lalu ibunya 
mengutus seseorang untuk menemui Nabi 8 (untuk menyampaikan 
pesan, yang berisi), “Sesungguhnya anakku berada diambang kematian. 
Kemudian Nabi berkata kepada utusan tersebut, “Sesungguhnya 
kepunyaan Allah apa yang diambil-Nya dan apa yang diberikan-Nya, 
dan segala sesuatu bergantung pada ajal yang berada di sisi-Nya, karena 
itu hendaklah ia bersabar dan berharap pahala.' Maka utusan itu pun 
kembali dan mengabarkannya. Lalu sang ibu mengirim utusan lagi 
kepada beliau sambil bersumpah agar beliau datang (kepadanya). Lalu 
pergilah Nabi bersama beberapa shahabatnya diantaranya adalah Sa'ad 
bin “Ubadah. Lalu Nabi 8 mengambil anak kecil itu kemudian beliau 
meletakkannya ia di atas pangkuannya sedang dada beliau bergemuruh 
seperti bergemuruhnya geriba, maka meneteslah air mata Rasulullah 


511 Albani (396): Shahih — Shahih Abi Daud (2578). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 75 — Kitab 
al-Mardha, 21 — Bab “Wudhu' al-'Aid Lilmaridh.” Muslim: 23 — Kitab al-Faraidh, hadits 
5-8). 


Al-Adabul Mufrad LA 283 


rasul Allah? Beliau bersabda, 'Aku menangis tidak lain sebagai rahmat 
untuknya, sesungguhnya Allah tidak akan mengasihi hamba-hamba-Nya 
kecuali yang pengasih.” 512 


— tong —— 


en aa SN YY 
232. Bab: .... 


SA ea ep Jaa yi GS 
SU aa IA SA Ip KA SS SS ja 


X0. .. PEN an, 


AAS SB 13 SI Ga Ea A5 HA SP 


- oz 3 0 


sub en HAM 3 Uki SIS) al Oi Si EU 


! 


(- 
tr 


513 (» 123)- Dari Ibrahim bin Abu 'Ablah, ia berkata, “Istriku sakit, 
lalu aku pernah berkunjung ke rumah Ummu ad-Darda. Ummu Darda' 
bertanya kepadaku, “Bagaimana keadaan istrimu? Aku jawab, Sakit. 
Lantas ia mengundangku makan, maka aku pun makan. Kemudian aku 
kembali (di hari yang lain) dan ia melakukan hal yang sama. Pernah 
satu kali aku mendatanginya, lalu ia bertanya, “Bagaimana? Aku 
jawab, Mereka sudah mendekati kesembuhan.' Ia berkata, "Dahulu aku 
mengundangmu makan tidak lain lantaran engkau kabarkan kepada kami 
tentang keluargamu bahwa mereka jatuh sakit, adapun jika mereka telah 
mendekati pada kesembuhan, maka kami tidak mengundangmu lagi 
untuk satu makanan pun.” 


—nom — 
Ul 3) dala Uu —YY 


#£. Sa'd berkata, Apakah engkau menangis sedang engkau adalah 
233. Bab: Membesuk Arab Dusun 


5: 
Ne an au nana , up bs oa $$ - 9 - 
KJ Hg dals al de Wi dm) ol bps oal ye —ON 
- - s - - 

512 Albani (397): Shahih — Ahkam al-Janaaiz. Abdul Bagi: (al-Bukhari: 23 — Kitab al-Janaaiz, 
32 — Bab “Gaul an-Nabi #8 Ywadzdzab al-Mayyit.” Muslim: 11 — Kitab al-Janaaiz, hadits 

1) | | 

513 (w 123)- Albani (398): Sanadnya shahih. 


284 SW Al-Adabul Mufrad 


| Ti 


BA JB 2JE ANA Oo pyAS Ikla SE Yuan SP 

AS 33 JU BEA PE ph 
514- Dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah € pernah masuk menemui 
seorang Arab dusun dalam rangka membesuknya. Beliau berkata, 
“Tidak mengapa atasmu, Insya Allah penyakit ini akan menyucikan/ 
membersihkan (dosa).” Arab dusun itu berkata, “Sebaliknya, ia adalah 
demam yang ditakuti atas orang tua renta, yang membuatnya diusung ke 
kubur.” Beliau bersabda, “Alangkah baiknya jikalau begitu.” 4 


—a png —— 
naat Salas tab —1Y £ 
234. nan Membesuk Orang Sakit 


- - 
- AS 
Loro. Se ra 


Wang Sasa di Shaw bai 
2 an OK NATA aga aja Aga Ia JG OK 
Bm IA Ak Sn J6 GR de sasa ab 


TE 3S IA ih MU JB Ala 
515- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah 85 bersabda, “Siapakah 
diantara kalian yang pagi ini berpuasa?" Abu Bakr menjawab, 'Aku.' Beliau 
bertanya, “Siapakah diantara kalian yang hari ini membesuk orang sakit?" 
Abu Bakr menjawab, 'Aku.' Beliau kembali bertanya, “Siapakah diantara 
kalian yang hari ini mengiringi jenazah? Abu Bakr menjawab, 'Aku.' 
Beliau bertanya lagi, “Siapakah diantara kalian yang hari ini memberi 
makan aa orang miskin? Ali Bakr menjawab, Aku.” 515 


una beta ana Ba Oa 


514 Albani (399): Shahih. Abdul Bagi: (al-Bukhari: 61 — Kitab al-Manaagib, 25 — Bab “Alaamat 
an-Nubuwah Fii al-Islaam”). 

515 Albani (400): Shahih — ash-Shahihah (88). Abdul Bagi: (Muslim: 44 — Kitab Fadhaail ash- 
Shaabah, hadits 12). 


Al-Adabul Mufrad “#2 285 


. Pa Pad 210 ai Pap 8 an Dua 211 AA 
SSI SAI US ya ll Ulas Kaali UB elahas Y aa Anh la 
DN ES 


Pd 


516- Dari Jabir, ia berkata, “Nabi #5 Demah masuk menemui Ummu 
as-Saib yang sedang menggigil. Lalu beliau bertanya, “Mengapa 
engkau (menggigil)? Ummu as-Saib menjawab, “Demam, semoga 
Allah menghinakannya.' Maka Nabi 85 bersabda, "Mah! Jangan kamu 
mencacinya, karena sesungguhnya ia dapat menghapus kesalahan- 
kesalahan orang mukmin sebagaimana ubub besi melenyapkan karat 
yang Ae pada si ds 


5 aka Ss su “ab Ga rak 
3 SIALE US ea SI au ISS S5 Sp daki 


as 3 gass 23 EA AAN ena pl BG cala ui #ilabi 


- ox, 


SIS 25 Hp SALA SS DG JUS pa ian 
Gin 2 POR etek vas ji Ditatn USb gate 31 IS 


Ss L Ju Kb OA BN Ne 


S3 pa USG Sa SI Sale Ui J6 CSI Ag SI aa 
Las AR Pi Gas 25 SAI GIS -5 
517- Dari Abu Horsirah. dari Rasulullah "3 bakat bersabda, “Allah 
berfirman, 'Aku meminta makan kepadamu tapi engkau tidak memberi-Ku 
makan.” Beliau bersabda, “Lalu (sang hamba) bertanya, “Wahai Tuhanku, 
bagaimana Engkau meminta makan kepadaku dan aku tidak memberi- 
Mu makan, sedang Engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah berfirman, 
Tidakkah kau tahu bahwa hamba-Ku, si fulan meminta makan kepadamu 
tapi engkau tidak memberinya makan? Tidakkah engkau tahu bahwa jika 
kau memberinya makan, niscaya engkau akan menemukan itu di sisi-Ku? 
(Wahai) Anak Adam! Aku meminta minum kepadamu tapi engkau tidak 
memberi-Ku minum.' Sang hamba bertanya, “Wahai Tuhanku, bagaimana 


516 Albani (401): Shahih — ash-Shahihah Oa 22) Abdul Bagi: (Muslim: 45 - Kitab al-Birr 
wa ash-Shilah wa al-Adab, hadits 53). 


286 KN At-Adabul Mutrad Tata 


aku memberi-Mu minum, sedang Engkau adalah Tuhan semesta alam? 
Allah berfirman, “Sesungguhnya hamba-Ku, si fulan meminta minum 
kepadamu tapi engkau tidak memberinya minum, Tidakkah engkau tahu 
bahwa jika kau memberinya minum, niscaya engkau akan menemukan itu 
di sisi-Ku? Wahai anak Adam! Aku sakit tapi engkau tidak membesuk-Ku.' 
Sang hamba bertanya, “Wahai Tuhanku, bagaimana aku membesuk-Mu, 
sedang Engkau adalah Tuhan semesta alam?” Allah berfirman, “Tidakkah 
kau tahu bahwa hamba-Ku si fulan sakit, jika engkau membesuknya, 
niscaya engkau akan menemukan itu di sisi-Ku, atau engkau menemukan 


Aku di sisinya.” 17 


BAM alta 2 Manga 


Pa :5 ag i ea | Pa Y 
518- Dari Abu Sa'id, dari Nabi #5, beliau berapas “Besuklah orang 
sakit, iringilah jenazah, nanya! akan mengingatkan kalian pada akhirat.” 


5 Sa dg dd la Lina de 0NA 
B Pa 23 Pal 2 BA Sa mh IS da 

. 13 SEA Ia 
519- Dari Abu Hurairah, dari Nabi $, beliau bersabda, “Tiga hal Sang 
kesemuanya adalah hak yang dibebankan pada setiap muslim: Membesuk 


orang sakit, menghadiri jenazah, tasymiyatul “Gthis (mengucapkan, 
yarhamukallah) pada orang yang bersin apabila ia memuji Allah Ir3.” 519 


—a man 
Sid Gian jali lal plea uu — YO 


235. Bab: Doa Kesembuhan Oleh Pembesuk kepada 
Orang yang Sakit 


8. 
04 
HIS A5 Gi Ia ISP AS JB yA IE op AKA GA ON 
AS IE JAS dag db ISA Ijen II al Ya SI 
517 Albani (402): Shahih — at-Telig ar-Raghib (4/48). Abdul Bagi: (Muslim: 45 - Kitab al-Birr 
wa ash-Shilah wa al-Adab, hadits 43). 


518 Albani (403): Shahih — ash-Shahihah (1981), Ahkam al-Janaaiz (66, 67). 
519 Albani (404): Shahih — ash-Shahihah (1800). 


Al-Adabul Mufrad SA 287 


2 AU SA On Ju koncegr AN 3 Fe a. 
Je gd Bb alas abadi da aa AS Ya bk 


Je Kar HAB Ju Lil ga ee D3 23 
Ia VISA 3 aa LN SI J6 CSJIG J6 Y J6 aa 
Bath jp Siksa It up BAL MUG Ia SAS) An 


Pan 


KAS Ia SS aa Jb yA My ah IS 
Long J0 AN Ona 


520- Dari Humaid bin Abdurrahman, ia Meng “Telah menceritakan 
kepadaku tiga orang dari Bani Sa'ad -mereka semuanya menceritakan 
dari bapaknya- bahwa Rasulullah #5 pernah masuk menemui Sa'ad 
dalam rangka membesuknya di Makkah. Maka Sa'ad pun menangis. 
Rasulullah bertanya, “Apa yang membuatmu menangis? Sa'ad berkata, 
'Aku khawatir, jika aku sampai mati di negeri yang aku telah berhijrah 
darinya, sebagaimana Sa'ad mati (disini). Beliau bersabda, “Ya Allah, 
sembuhkanlah Sa'ad.' Sebanyak tiga kali. Sa'ad berkata, 'Aku punya 
banyak harta dan yang mewarisi hartaku (hanya) anak perempuanku 
seorang, apakah aku berwasiat dengan seluruh hartaku?' Nabi menjawab, 
Tidak” Sa'ad berkata, “Dua pertiganya?' Beliau menjawab, “Tidak. 
Sa'ad berkata, Separuhnya?' Beliau menjawab, “Tidak. Sa'ad berkata, 
“Sepertiganya? Beliau menjawab, “Sepertiga, dan sepertiga itu banyak, 
sesungguhnya sedekahmu dari hartamu adalah sedekah, nafkahmu 
kepada anak-anakmu adalah sedekah, dan apa yang dimakan oleh istrimu 
dari makananmu maka itu terhitung sedekah untukmu. Sesungguhnya jika 
kamu meninggalkan keluargamu dalam keadaan memiliki harta benda 
(atau beliau bersabda: memberi bekal hidup) adalah lebih bail: daripada 
kamu tinggalkan mereka dalam keadaan mereka meminta-minta kepada 
manusia.” Dan beliau bersabda, '(Meminta-minta) dengan tangannya.'”"2 


—Ite— 


520 Albani (405): Shahih. 


288 SW& Al-Adabul Mufrad 


Giaa jati Balas Jua cal — YM 
236. Bab: Keutamaan Membesuk Orang Sakit 


ET ea) dp S 3S AI s6 ja - JB Aa Pu 2 —0Y1 
Aing ge MRES JB II BAU IS 

ah Ja da) 5S 5633 3S JB Ci 
521- Dari Abu Asm3', ia berkata, “Barangsiapa yang membesuk 
saudaranya (yang sakit), maka ia berada di khurfatul Jannah.” Aku 
bertanya kepada Abu @ilabah, “Apa yang dimaksud dengan khurfatul 
jannah?” Ia menjawab, “Taman buah surga.” Aku bertanya kepada Abu 


@ilabah, “Dari siapakah Abu Asma' meriwayatkannya?” Abu Asma' 
menjawab, “Dari Tsauban, dari Rasulullah #5.” 521 


——nong— 
Sila) 9 codas pal Lusati ta —YYV 
237. Bab: Hadits bagi Orang Sakit dan yang Membesuk 


AG ATI ga JB AS Hj AKAD A2 —61Y 

SE 5 AE mom JA Sai AKA Gi ai 
JB ANA AS Ea JB SAS at GUE GS 
LL PA Lah AS YA Ga Peak ada yaaa 


A3 EL 33 sj S 
522- (Dari) Abdul Hamid bin Ja'far, ia berkata, “Telah mengabarkan 
kepadaku bapakku, bahwa Abu Bakr bin Juz' dan Muhammad bin al- 
Munkadir -bersama orang-orang dari ahli masjid- semuanya membesuk 
Umar bin al-Hakam bin Rafi' al-Anshari. Mereka berkata, Wahai Abu Hafsh! 
Sampaikan (hadits) kepada kami.' “Umar berkata, 'Aku pernah mendengar 
Jabir bin “Abdullah berkata, 'Aku pernah mendengar Nabi $ bersabda, 
“Barangsiapa yang membesuk orang sakit berarti menyelam dalam rahmat 


521 Albani (406): Shahih — Shahih Abi Daud (2714). Abdul Bagi: (Muslim: 45 — Kitab al-Birr 
wa ash-Shilah wa al-Adab, hadits 40). 


Al-Adabul Mufrad SE 289 


hingga ketika ia duduk berarti ia tetap disitu (di dalam rahmat).”"2 


—ntmg— 


uas padi sie Jaa Cya cala —YYA 
238. Bab: Orang yang Shalat di Sisi Orang Sakit 
823 an Ni gi Ne 02 LP 0. 
ad MI Da OA Oil GAS JA SE JB slas SE ON 
jam ul J83 CAS 5 pt ca & 
523 (« 124)- Dari Atha', ia berkata, “Ibnu “Umar pernah membesuk 


Ibnu Shafwan, hingga tiba waktu shalat, lalu Ibnu “Umar mengimami 
mereka dua rakaat dan berkata, Sesungguhnya kami (ini) musafir.” "23 


—Itan — 
Spiral) Balas una —Y YA 
239. Bab: Membesuk Orang Musyrik 


da ap PARI IS saka Ga VISI GA 1 


J3 te SA Bi A5 deh Ayla G3 b PP A5 


Pad 


Ja ANIS cah Tol PS 2 
SN LAN Iya par da SA napi Nate 

LA Ga sll 
524- Dari Anas bahwa seorang anak kecil dari bangsa Yahudi yang pernah 
menjadi pelayan Nabi 5, jatuh sakit. Maka Nabi 85 mendatanginya dalam 
rangka membesuknya, lalu beliau duduk di sisi kepalanya lantas berkata, 
“Masuk Islamlah!” Anak kecil itu pun memandang ke arah bapaknya 
-dan ia juga berada di sisi kepalanya-. Sang bapak berkata kepadanya, 
“Ta'atilah Abul @asim.” Maka ia pun masuk Islam. Kemudian Nabi 


keluar seraya bersabda, kn puji bagi Allah yang telah menyelamatkan 
ia dari neraka.” 4 


522 Albani (407): Shahih — ash-Shahihah (1929), Shahih Abi Daud (2714). Abdul Bagi, “Tidak 
terdapat dalam Kutubus Sitt 

523 (« 124)- Albani (407): Ssnadriya shahih. 

524 Albani (409): Shahih — al-Irwa' (1272). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 23 — Kitab al-Janaaiz, 
80 — Bab “Idzaa Aslama ash-Shabi Famaatza”). 


290 SW Al-Adabul Mufrad 


an jali Jigia La —1 th 
240. aa Apa yang Diucapkan untuk Orang Sakit 


dan aa ja nasa bb WI AL J£ —oyo 
HS ENG ea SB degle SIS Eu Ie KO Gal 
SAN GA YK 3 HB (dani 35 JK 43 (dini 


JD OS (AS BN pi Ga GI EA alat daan JS) 
Jyid Ope dp es dil BI 


ip 2 An ek Tak O. Ain 
(Ig A3 dg an AD oral Ja sah VI) 
Jaa Sg Op Jap jg BR eh s3 Jap 
Hal dag da Ja Jpn Sa Cm BG An gan Lae ea 


Bg or 


G3 Many SI Isa Gal EH 2 an J3 


RESI Welas 5 LL KP Wa lerlo 

525- Dari Aisyah, bahwasanya ia berkata, “Tatkala Rasulullah F- tiba 
di Madinah, Abu Bakr dan Bilal jatuh sakit. Lalu aku masuk membesuk 
keduanya. Aku berkata, “Wahai ayahanda! Bagaimana keadaanmu? 
Wahai Bilal! Bagaimana keadaanmu?” Aisyah berkata, “Abu Bakr 
apabila terserang penyakit demam, beliau berkata, (Semua orang berada 
di tengah keluarganya, sedang kematian itu lebih dekat daripada tali 
sendalnya.' Dan adalah Bilal apabila telah sembuh dari demamnya, ia 
berkata, 

“Wahai, merinding bulu romaku apakah aku akan Kemala 

Di suatu lembah dan di sekitarku rumput-rumput idzkhir dan jalil 


Apakah pada suatu hari aku menginginkan air Mijanah 


Apakah mereka akan menampakkan kebagusan dan kekeruhanku. 
“Aisyah t&b berkata, “Lalu aku datang kepada Rasulullah # dan 


Al-Adabul Mufrad A2 291 


memberitahukan hal itu, lantas beliau berdo'a, “Ya Allah, jadikanlah kami 
mencintai Madinah seperti kami mencintai Makkah atau melebihinya, 
sehatkan ia, berkahilah kami pada sh&' dan muddnya dan pindahkan 
demamnya dan letakkanlah ia 2 Juhfah.”).2 


BA IS JS dn daa Jaga Si CAP oil gp TON 


23 yag JA de S3 ISI Pala dn 35 Ju 23 
SA ya PS Wah Ja BASA Ia HN Is 
Aa le Aa ln LA JG BE AS 3 ee 

Kran 


526- Dari Ibnu 'Abbas, bahwa Nabi #5 pernah masuk menemui seorang 
Arab dusun dalam rangka membesuknya. Ibnu Abbas berkata, “Dan 
adalah kebiasaan Nabi #5 apabila masuk menemui orang sakit dalam 
rangka membesuknya, berkata, “Tidak mengapa, Insya Allah penyakit ini 
akan menyucikan/membersihkan (dosa).' Arab dusun itu berkata, “Penyakit 
itu menyucikan/membersihkan! Sekali-kali tidak, bahkan sebaliknya ia 
adalah demam yang ditakuti (atau bergejolak) atas orang tua renta, yang 
membuatnya diusung ke kubur.' Beliau bersabda, “Alangkah baiknya 
jikalau begitu.” 


Ga SSI ja Je JE E GA O 1JB adi GE -6NV 


Abe 3 BIAN JG sale ja H3 
527 (w 125)- Dari Nafi', ia berkata, “Adalah Ibnu “Umar apabila ia 
masuk menemui orang sakit, ia akan bertanya kepadanya, “Bagaimana 
keadaannya? Dan apabila ia pergi dari sisinya, ia berkata, “Semoga 
Allah menjadikan baik bagimu.' Dan ia tidak menambahkannya (dengan 
ungkapan lain).” 27 


—Tang— 


525 Albani (410): Shahih — Takhrij Figh as-siirah cetakan baru (173). Abddul Bagi: (al-Bukhari: 
29 — Kitab Fadhaail al-Madinah, 12 — Bab “Haddatsana Musaddad.” Muslim: 15 - Kitab al- 
Hajj, hadits 470). 

527 (w 125)- Albani (78): Sanadnya lemah, karena Ourasyi ini tidak tahu. 


292 SW Al-Adabul Mufrad 


G2 pall erna La Cal — aa) 


.... 


241. Bab: Basa 1. Mesti Dijawab oleh Bas Sakit 


in J6 ea —oXis ad Lp da 


2 


- AS 3 TN yL Ap gas J6 


Pa Kena 


528 (» 126)- (Dari) Ishag bin Sa'id bin Amr bin Sa'id, dari bapaknya, ia 
berkata, “Al-Hajjaj masuk menemui Ibnu Umar -dan saya ada di sisinya- 
lalu ia berkata, “Bagaimana keadaanmu?' Ibnu Umar menjawab, 'Shalih 
(baik). Hajjaj berkata, “Siapa yang melukaimu?' Ibnu “Umar menjawab, 
“Yang melukaiku adalah orang yang memerintahkan membawa senjata di 
hari yang tidak boleh membawa senjata pada hari itu.' Yaitu Hajjaj.”528 


— ame o— 
Gala) balas au —1 £Y 
242. Bab: Membesuk Orang Fasik 
2. Pa DENN SE JO sed Hit Pr 0 0 0 Y ar 
BP KA ISS 33 Y IE RI Da3 3 Il as J2 —0A 
529 (» 127)- Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash, ia berkata, “Kalian 
tidak boleh membesuk para penenggak khamer apabila mereka sakit.”529 


inn — 


vas pat Jan jl suit Balas sala —Y £Y 
243. Bab: Wanita Membesuk Laki-laki yang Sakit 


. 
8 3 os, 


II Je en eh, “JG GAS Al AE yi SI —0ya 


528 (»& 126)- Albani (411): Sanadnya shahih. Abdul Bagi: (al-Bukhari : 13 - Kitab al-Idain, 
9 — Bab “Maa Yukrahu Man Hamala as-Silah Fii a?'ld wa al-Haram.” 

529 (& 127)- Albani (79): Sanadnya dhaif. Ada perawi bernama Ubaidillah bin Zahr dan dia 
dhaif. 


Al-Adabul Mufrad “#2 293 


az. 


AAN an amin Ja ea 33 se Pa ka Lala Ket Sial 


530 (« 128)- (Dari) al-Harits bin “Ubaidillah al-Anshari, ia berkata, 
“Aku pernah melihat Ummu Darda' berada di atas kendaraannya yang 
bertiang namun tidak bertutup, membesuk seorang laki-laki Anshar dari 
ahli masjid.” 0 


—tan— 


dasall Uya desak Gi) Big Co Sila OS Uja NA 


244. Bab: Orang yang tidak Menyukai Pembesuk Melihat 
Seisi Rumah (Orang Sakit) 


Ja ajak aU AN IG gk ud gi Mae if on 


Ja Ga Ge Ia IS AN & Ap Ka 1 Pp 
NN ara ae dea SEA Pn SIS 


531 (» 129)- Dari Abdullah Abu al-Huzail, ia berkata, “Abdullah bin 
Mas'tid pernah masuk membesuk orang sakit -dan bersama beliau ada 
kaum (yang menyertai), sedang di dalam rumah (si sakit) ada seorang 
wanita- maka salah seorang dari kaum itu memandang ke arah wanita 
tadi, lantas Abdullah berkata kepadanya, “Andai kedua matamu tercungkil 
maka itu jauh lebih baik bagimu.” 1 


— ag — 
Saji Ca Salad) tata —1 £O 
245. Bab: Membesuk Orang yang Terkena Sakit Mata 


3 San) ska 3 85 Ehan Je Sl) AON 
SE wb NUSA bin Ja 


22 y 


- - 0 3 2 0 
PWI Ie LEG HA SS AE 
Esa Ong Hn La CAS Oya 
530 («& 128)- Albani (80): Sanadnya dhaif. Al-Harits ini tidak tahu keadaan. 
531 (& 129)- Albani (412): Sanadnya shahih. 


294 SW Al-Adabul Mufrad 


Aa ea 


532- Dari Abu Ishag, ia berkata, “Aku pernah mendengar Zaid bin 
Argam berkata, “Kedua mataku pernah sakit, lalu Nabi 88 membesukku 
kemudian berkata, “Wahai Zaid! Andai kedua matamu buta, maka apa 
yang engkau perbuat? Zaid berkata, 'Aku bersabar dan mengharapkan 
pahala.' Rasulullah bersabda, “Andai kedua matamu buta, kemudian 


kamu bersabar dan mengharapkan pahala, maka ganjaranmu adalah 
Surga.” 32 


Iyo 2. 


HN 3 SAN AKA Ip IE) ISA Gi ati gg OP 
Ga Dea ak kaka HN sa es an 


us 


3G 


533- Dari al-Gasim bin Muhammad, bahwa salah seorang dari 
shahabat Muhammad kehilangan penglihatannya (buta) lalu mereka 
membesuknya. Kemudian (si sakit) berkata, “Dahulu aku menginginkan 
keduanya (kembali) agar aku dapat melihat Nabi 85, adapun ketika Nabi 
#5 telah wafat, maka demi Allah! Keduanya tetap buta tidaklah lebih 
menyenangkanku dibanding (melihat) kijang dari kijang-kijang tabalah 
(nama kampung di negeri Yaman).”8 
4 


“5 A1 JB Oak aya da GM eta J3 12 -016 


TE 5 KI eta 2 
534- Dari Anas, ia berkata, “Aku pernah mendengar Nabi $5 bersabda, 
“Allah 355 berfirman, Jika Aku mengujinya (hamba-Ku) dengan dua yang 
dicintainya (yang ia maksudkan dengan dua matanya), lalu ia bersabar, 
maka Aku Sia menggantinya Ss Surga.” 84 


an HJ lan dna GA GAJI ore 


532 Albani (81): Dhaif dengan redaksi yang lengkap ini — Shahih Abi Daud (2716). Abdul 
Bagi, “Sebagaian darinya menurut Abu Daud: 20 - Kitab al-Janaaiz, 5 — Bab “Fii al-Ibadah 
Min ar-Ramad.” 

533 Albani (82): Sanadnya dhaif. Ada perawi Ali bin Zaid, ia adalah Ibnu Jad'an, ia lemah. 

534 Albani (414): Shahih — ar-Raudh an-Nadhir (151). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 75 — Kitab 
al-Mardha, 7 — Bab “Fadhl Man Dzhaba Basharuhu”). 


Al-Adabul Mufrad SA 295 


£. Para “a43 
KI 0 


535- Dari Abu Um3mah, dari Nabi #&£, beliau bersabda, “Allah berfirman, 
Wahai anak Adam, jika Aku mengambil dua yang mulia milikmu (dua 
mata), lalu engkau bersabar pada saat datangnya musibah dan engkau 
berharap pahala, maka Aku tidak ridha memberi ganjaran kepadamu 
selain Surga.” 85 


— ama —— 
Gaia) andy Cal cala —Y 41 
2146. Mal: Dimanakah Pembesuk Duduk? 


5 Bi ab ale 3 Ba Pa) 5 JG tg e 3 —0YY 


. . 
#0 


HA Sp ana dn di - NP San Jab il gala AA 
kb ip BEA AN HS SAS : Jaa 


236- Dari Ibnu “Abbas, ia berkata, “Apabila Nabi #£ membesuk Gang 
yang sakit beliau duduk di sisi Sealanya, kemudian beliau mengucapkan- 


201 


sebanyak tujuh kali-: Oak St dasi HA S5 ke & ju (Aku memohon 
kepada Allah Yang Maha Gaung, “Rabb pemilik Arsy yang agung, agar Dia 
menyembuhkanmu). Apabila belum tiba saat kematiannya, maka ia akan 
disembuhkan dari sakitnya.” 86 


enak PEN ud 2 


M3 oi 06 3 CA 253 206 Al KE PB TUY 
1 ab Gb ada sn js Ts Ea va is 


537 (« 130)- (Dari) ar-Rabi' bin Abdullah, ia berkata, “Aku pernah pergi 
bersama al-Hasan membesuk @atadah, lalu ia duduk di sisi kepalanya dan 
bertanya kepadanya, kemudian mendoakannya dengan doa, “Allahumma 
isyfi @albahu, wasyfi sagamahu (Ya Allah, sembuhkanlah hatinya dan 
sembuhkan pula sakitnya).” 7 
— ang —— 
535 Albani (415): Hasan shahih — al-Musykilah (1757). Abdul Bagi: (Abu Daud: Kitab al- 
Janaaiz, 8 — Bab “Maa Ja-a Fii ash-Shabr “Ala al-Ma'shiat”). 
536 Albani (416): Shahih — Shahih Abi Daud (2719). Abdul Bagi: (Abu Daud: 2 — Kitab al- 
Janaaiz, 8 — Bab “ad-Dua Lilmaridh inda al-'Ibadah.” At-Tirmidzi: 26 — Kitab ath-Thibb, 
32 — Bab “Haddatsana Muhammad bin Mutsanna.” 
537 (& 130)- Albani (417): Sanadnya shahih. 


296 SW Al-Adabul Mufrad 


oa Www Oem — oo 


Aap uh Jaa Jang La aka NN 


247. Bab: Apa yang Dikerjakan Seorang Suami di dalam 
Rumahnya 


LI dh 05 GEA 33 Le LL JSI ye -6YA 


- 


GAB os UP aa Th KS SS Ag 


538- Dari al-Aswad, ia berkata, “Aku pernah bertanya kepada Aisyah 
1, Apa yang biasa diperbuat oleh Nabi 85 (saat berada) di keluarganya?' 
Aisyah menjawab, “Beliau biasanya suka membantu urusan keluarganya, 
lalu apabila tiba waktu shalat, beliau keluar (menuju masjid untuk 
shalat).” 88 

Bag AN ga Hae Oi JB SI SARA gi gta JA ey 


- 


JA Sam Hi tip Ja la PA GOS 
ed BU 


539- Dari Hisyam bin “Urwah, dari bapaknya ia berkata, “Aku pernah 
bertanya kepada 'Aisyah t$e mengenai apa yang biasa dilakukan oleh Nabi 
2 (saat berada) di rumahnya?" Aisyah menjawab, “Beliau menambal 
kasutnya dan mengerjakan apa yang biasa dikerjakan oleh laki-laki di 
Menu: Wi 


de Ja ga asu Has IL JIE GA Aa Ao 


aa aa tak me: 
an SA 


540- Dari Hisyam, dari bapaknya, ia berkata, “Aku pernah Nan 
kepada Aisyah, Apa yang biasa diperbuat oleh Nabi $£ (saat berada) di 
rumahnya? Aisyah menjawab, “Seperti apa yang diperbuat oleh salah 
seorang diantara kalian saat berada di rumahnya: beliau menambal 
kasutnya, menambal baju dan menjahitnya.'” 


538 Albani (418): Shahih — Adab az-Zifaf (290). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 78 — Kitab al-Adab, 
40 — Bab “Kaifa Yakunu ar-Rajulu Fii ahlihi”). 

539, 540 Albani (419: Shahih — al-Misykaah (5822). Abdul Bagi, “Tidak terdapat dalam 
Kutubus Sittah.” 


Al-Adabul Mufrad S2 297 


ts tata AGS ya) LE JB cas 32 0 
ASI AP da AS Ga AAS SE sena jak da da 


KT Oo 


541- Dari “Umrah, dikatakan kepada Aisyah t&b, “Apa yang biasa 
dilakukan oleh Rasulullah $£ (saat berada) di rumahnya?” Ia menjawab, 
“Ia adalah manusia biasa: beliau membersihkan kutu pada pakaiannya, 
dan memerah susu kambingnya.” “1 


—Ia ng — 
dalah olah Janji Gaal 13 uala —Y LA 
248. Bab: Jika Seseorang Mencintai Saudaranya Maka 
Hendaklah Ia memberitahukannya? 
Ae LI JB JB EN SO aa Ma EA 


Se sd 5 


St AR asi Sax ear BS) laga aa II 


542- Dari SN bi bin Ma' dikarib -dan ia beras Menjunik 
ia berkata, “Nabi 8 bersabda, “Apabila salah seorang diantara kalian 
mencintai saudaranya, maka hendaklah ia memberitahukannya bahwa ia 
Menang, Ki 


ba Ip ea 3 JB sala 5 —otr 
s3 Jai JG aa PP ul JG S5 ip Sa SE ih 


23 1S) J8 ag le : BA In Si Yp Is SAN 
daa de ep Aa : J6 Jegeg: sea Jaan JAN 


#00 


SS Lg) ut Te Vai 9 ut J6 
543- Dari Mujahid, ia berkata, “Seorang laki-laki dari dhahsbat Nabi € 


datang menemuiku lalu ia merangkul pundakku dari belakangku seraya 


541 Albani (420): Shahih — ash-Shahihah (671), Mukhtahsar asy-Syamaail (293). 

542 Albani (421): Shahih — ash-Shahihah (417, 2515). Abdul Bagi: (Abu Daud: 40 — Kitab al- 
Adab, 113 — Bab “Ikhbar ar-Rajuli ar-Rajula Bimahabbatihi lahu.” At-Tirmidzi: 34 - Kitab 
az-Zuhd, 54 — Bab “Maa Ja-a Fii Plam al-Hubb”). 


298 SW Al-Adabul Mufrad 


3 ar ee 


berkata, “Ketahuilah sesungguhnya aku mencintaimu.” Mujahid berkata, 
“Semoga engkau dicintai oleh Allah yang engkau telah mencintaiku karena- 
Nya.” Laki-laki itu berkata, “Andai Rasulullah #& tidak bersabda, “Apabila 
seseorang mencintai orang lain, maka hendaklah ia mengabarkannya 
bahwa ia mencintainya," niscaya tidak aku kabarkan kepadamu.” Mujahid 
berkata, “Kemudian ia menawarkan kepadaku pinangan, ia berkata, 
“Ketahuilah, bahwa di tempat kami ada jariyah (gadis), namun ia adalah 
wanita yang berakhlak buruk.” 


) - 2 8, Lan ng 27. Pa Ng: 
VON GS UAS SEA oo Gi JUJE al GA Ot 
Aam UI UDA Kelanl OS 
544- Dari Anas, ia berkata, “Nabi #5 bersabda, “Tidaklah dua orang 
saling mencintai kecuali yang paling utama dari keduanya adalah yang 
paling besar kecintaannya kepada shahabatnya.” 4 


— an o——— 


dis Jing Yg Bag YG Ika caad NI —1 44 


249. Bab: Apabila Seseorang Mencintai Saudaranya, 
Maka Ia tidak Boleh Mendebatnya dan Tidak Boleh 
Bertanya Tentangnya 


Lag, Pa Gu $$ 9... c 18 Pa TAP: 0 
(ES YG yA SG EL EL aj sIW AI Jk up Sa GS —0tO 


Nita te CL 0. .. - 5 2x 3. pda 25 pet doc Tana 
WE BI 3 jai Die Nae Ap Ol ea La JUS NY) 
| S Ingoe 


49 
545 (& 131)- Dari Mu'adz bin Jabal, bahwasanya ia berkata, “Apabila 
engkau mencintai seseorang, maka janganlah engkau mendebatnya, 
jangan mempergaulinya dengan buruk, dan jangan bertanya tentangnya. 
Sebab boleh jadi engkau mendatangi musuh orang itu lalu ia mengabarkan 
kepadamu tentang sesuatu yang tidak ada padanya, lalu ia memisahkan 


543 Albani (422): Hasan shahih — ash-Shahihah (418). Abdul Bagi, “Riwayat dari yang 
tidak diketahui.” Albani memberi ta'lig atas perkataan Abdul Bagi, “Riwayat yang tidak 
diketahui,” maka dia (Albani) berkata, “Demikian yang dia katakan dan itu mengisyaratkan 
kepada sahabat yang tidak disebutkan namanya, seakan-akan dia tidak diketahui atau 
kurang meyakini, padahal asalnya sahabat itu adalah adil. Lihat Shahih Adabul Mufrad 
(hal. 205 — catatan kaki 2). 

544 Albani (423: Shahih — ash-Shahihah (450). Abdul Bagi, “Tidak terdapat dalam Kutubus 
Sittah.”). 


Al-Adabul Mufrad #2 299 


antara dirimu dan dinya data! 


Y 6 abg db Ja speda ja ata 
SI 5 KAN LS IN & Ol 5 Je Lage, a tag tg 


3 AN HN Naa 
546- Dari Abdullah bin Amr, dari Nabi #£, beliau bersabda, “Barangsiapa 
yang mencintai seseorang atas dasar Lillah (ikhlas karena Allah, tidak 
bercampur aduk dengan riya' dan nafsu) dan atas dasar Fillah (karena 
keimanannya kepada Allah dan ketaatan kepada-Nya) lalu ia berkata: 
sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah, maka keduanya masuk 
surga. Dan orang yang mencintai atas dasar Fillah lebih tinggi derajat 
cintanya dibandingkan dengan orang yang mencintai atas dasar Lillah.” 48 


—sptionnga— 


Kulit (3 dial cala —Y 0. 
250. Dan Akal Itu Letaknya di Jantung 


& Jo. Pa 


segenap. Anak io AN 
SEN Jb s Siar, NG P3 eny -) Ara) Id 

“5 - » 
547 (» 132)- Dari Iyadh bin Khalifah, dari 'Ali 4&», bahwasanya ia pernah 
mendengarnya di Shiffin berkata, “Sesungguhnya akal itu letaknya di 


jantung, kasih sayang di hati, belas kasihan di limpa, dan nafas di paru- 
paru.”547 


—uanapo— 


545 (& 131)- Albani (424): Sanadnya shahih dan mauguf dan diriwayatkan darinya secara 
marfu' — ash-Sha'ifah (1420). 

546 Albani (83): Sanadnya dhaif. Ada perawi Abdurrahman dan dia adalah Ibnu Ziyad bin 
An'am al-Ifrigi — dhaif. 

547 (w 132)- Albani (425): Sanadnya hasan. 


300 SW Al-Adabul Mufrad 


ASI ab 101 


251. Bab: Sombong 
Sada Jis Te Ca S JB ajib gi SAE IE —0EA 
Pr 16 ES (Obat Ted Papa Pan Hi 3 AE F3 ls 


AP 33 Ka Jis Menata ea 
WS ist Fay Pe HN Ps 


- 


Tr JAN aa Sa SAI eh makan dl, de 
Ah HAN JUS Eos Olah dl "1s Na nan: 
8 


2... 


Y Aa Pa rip HE AA in WE 


| 
TAN Ban US IS) PC AN SA GL 
Png ga ore 3, An SA 


PA yg. 4 - 


S5 ep ag SS AN 
Gp j- 2S JI IA ye IG 
Ie bg eta en aa B3 Pa dn 
ASN Aap DAS OI Vas SD 


- o 
- 


Ol 3 Ju NE EU UI 533 


- 
Pig - 


SAS IS C JB. Y JB Se) OA DRS CASN SG 


aa Tan ar TIA Je 


548- Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, “Kami pernah duduk di sisi 
Rasulullah #8, kemudian datang seorang laki-laki dari penduduk 
pedalaman (dusun) yang mengenakan jubah sijan (kain yang terbuat 
dari bahan wol berwarna hijau, yang biasa dipakai oleh pembesar persia) 
hingga ia berdiri di atas kepala Nabi 85 seraya berkata, “Sesungguhnya 
teman kalian ini (yaitu Muhammad) telah memecat semua prajurit 
berkuda (atau ia berkata: hendak memecat semua prajurit berkuda) dan 


1 


Ai-Adabul Mufrad #2 301 


mengangkat semua penggembala.' Lalu Nabi $& menggenggam ujung 
jubah orang itu dan bersabda, “Ketahuilah, aku berpandangan hendaknya 
engkau tidak mengenakan pakaian orang yang tidak berakal.” Kemudian 
beliau melanjutkan sabdanya, “Sesungguhnya Nabi Allah, Nuh Sa 
tatkala menjelang wafat, ia berkata kepada anaknya, “Sesungguhnya aku 
akan sampaikan wasiat kepadamu: aku perintahkan kepada engkau dari 
dua perkara dan aku larang engkau dari dua perkara. Aku perintahkan 
engkau dengan La iliha Illallah (tidak ada Ilah yang berhak diibadahi 
melainkan Allah) (yaitu mengucapkannya, memahami dan mengamalkan 
isinya), karena sesungguhnya langit yang tujuh berikut dengan bumi yang 
tujuh jika kesemuanya diletakkan pada suatu piringan neraca dan La 
Ilaha Illallah diletakkan pada piringan neraca yang lain, maka La Ilaha 
Illallah niscaya mengunggulinya. Dan sekiranya langit yang tujuh dan 
bumi yang tujuh tertimbun dalam satu lingkaran, maka La Iliha Illallah 
memecahkannya. Dan Subhinallah wa Bihamdihi (Maha Suci Allah dan 
dengan memiji-Nya), karena sesungguhnya ia adalah shalatnya tiap- 
tiap makhluk dan dengannya tiap-tiap makhluk diberi rezeki. Dan aku 
melarangmu dari syirik dan sombong.” Lalu aku berkata -atau dikatakan 
kepada beliau-, Wahai Rasulullah! Mengenai syirik maka kami telah 
mengetahuinya, lalu apakah sombong itu? Apakah sombong itu jika 
salah seorang diantara kami mengenakan perhiasan? Nabi bersabda, 
Tidak." Ia berkata, “Apakah sombong itu jika salah seorang diantara kami 
ada yang memiliki dua sandal yang bagus yang memiliki dua tali yang 
bagus pula?" Nabi bersabda, “Tidak. Ia berkata, Apakah sombong itu jika 
salah seorang diantara kami memiliki binatang yang ia tunggangi?” Nabi 
menjawab, “Tidak. Ia berkata, 'Apakah sombong itu jika salah seorang 
diantara kami memiliki beberapa kawan yang mendampinginya?” Nabi 
bersabda, “Tidak. Ia berkata, Wahai Rasulullah! Lalu apakah sombong 
itu? Nabi bersabda, "Masa bodoh pada kebenaran dan merendahkan 
manusia.” 548 


. 


.. ng dina an ON ea 
0 A La IA WK idE AN Si AN ae 33 HL 


(...)- Dari Abdullah bin “Amr, bahwasanya ia berkata, “Wahai Rasulullah! 
Apakah yang dimaksud dengan sombong itu?...” serupa dengan hadits di 
atas. 


548 Albani (426): Shahih — ash-Shahihah (134). 


302 SW Al-Adabul Mufrad 


HPA Ja GIA REG Li Ih te He ot 
AP ak GI Pai gs da Gt 


2... 


SA dls 


549- (Dari) “Ikrimah bin Khalid, ja berkata, “Aku pernah mendengar 
Ibnu Umar, dari Nabi $£, beliau bersabda, "Barangsiapa yang berlaku 
sombong atau congkak dalam berjalannya, maka ia akan bertemu dengan 
Allah dalam keadaan asa marah kepadanya.” “4? 


Gagap daa Is JG Jatgph  GA mao» 
KAL LN YES, Iya A4 KI S3 dn aa Na 


550- Dari Abu Hurairah, ia ben. “Rasulullah #& bersabar “Tidaklah 
sombong orang yang makan dengan pelayannya, mengendarai keledai di 
pasar-pasar, dan mengikat kambing lalu ia perah susunya.'”50 

4 » 09 


ae loan 1G GAS PSN 25 JL 00 
JA G5 Does Mana BUS ha GA sja 5 


Jd Gde AS Ju Graha Ags 
551 (« 133)- (Dari) Shalih, , pedagang pakaian dari neneknya, ia berkata, 
“Aku pernah melihat 'Ali 8» membeli kurma dengan satu dirham, lalu 
ia membawanya di selimutnya. Kemudian aku berkata kepadanya 
(atau seseorang berkata kepadanya), “Wahai Amirul Mukminin! 
Maukah aku bawakan (kurmamu)?' 'Ali berkata, “Abul “Iyal lebih berhak 
membawanya. 551 


da de la GA ali GA In al GA 00N 


"ai hi ae TE SU 3) 5 pi 333 SM JE Ju 

IE Uagin 

552- Dari Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah dari Nabi $&£, dari Allah 
519 Albani @2T). Shahih — ash-Shahihah (543). 
550 Albani (428): Hasan — ash-Shahihah (2218). 


551 (& 133)- Albani (83): Sanadnya dhaif. Shalih dan kakeknya tidak diketahui. Artinya bahwa 
ini adalah hadits marfu' tetapi maudhu' — adh-Dha'ifah (89). 


Al-Adabul Mufrad SE 303 


&, Dia berkata, “Kemuliaan adalah sarung-Ku sedangkan kebesaran 
adalah selendang-Ku, maka barangsiapa yang menyaingi-Ku dalam salah 
satu dari keduanya, niscaya Aku akan menyiksanya.” "22 


Ne Jae 253 SI BU EL JU ABI ML ead je 00 
Pp NN 


ap Olasadl des Or Mayer “sa Ba 3) -JG Ad 
SI aer AM ss pra HA PN Sila Pang ca 2 al 

| A3 SG 
553 (» 134)- Dari al-Haitsam bin Malik ath-Tha'i, ia berkata, “Aku 
pernah mendengar an-Nu'man bin Basyir berkata di atas mimbar, 
“Sesungguhnya syetan itu memiliki jaring dan jerat, dan sesungguhnya 
jaring dan jerat syetan itu adalah kufur pada nikmat-nikmat Allah, angkuh 


dengan pemberian Allah, berlaku sombong atas hamba-hamba Allah, 
dan mengikuti hawa nafsu pada selain Dzat Allah.'”558 | 


| JB A3 le 3 Pre AD PA Yng d3 -004 
2 2 ar Ca, La ena Last IL pas da 
Pa RAN AA La H3 Kanya ai) Aya 
ea AS 5 OSN aa Hi IG 4 236 A1 Je 2 
Aagla Ku 2d j3, lal Ya LD SAE gl Ji Su J6 


554- Dari Abu Hurairah, dari Nabi # beliau bar aba “Singo dan 
Neraka berdebat (dan Sufyin juga berkata: Surga dan Neraka berbantah- 
bantahan). Neraka berkata, “Yang akan memasukiku adalah orang-orang 
besar yang berkuasa dan orang-orang sombong.' Surga berkata, “Yang 
akan memasukiku adalah orang-orang yang lemah dan orang-orang yang 
miskin. ' Allah Tabarak wa Ta'ala berfirman kepada Surga, “Engkau adalah 
rahmat-Ku, denganmu Aku merahmati siapapun yang Aku kehendaki. 
Kemudian Dia berfirman kepada Neraka, “Engkau adalah adzab-Ku, 


552 Albani (429): Shahih — ash-Shahihah (541). Abdul Bagi: (Muslim: 45 — Kitab al-Birr wa 
ash-Shilah wa al-Adab, hadits 136). 

553 (& 134)- Albani menyebutkan hadits ini pada Shahih Adabul Mufrad (hal. 280) dengan no. 
(430) dan tidak menetapkan hukumnya. Dan mencantumkannya pada Silsilah adh-Dha'ifah 
(2463) Mauguf dan marfu' dan dia berkata, “Secara global, maka ia hadits dhaif marfu' dan 
mengandung kelayakan sebagai mauguf.” 


304 S&- Al-Adabul Mufrad 


denganmu Aku menyiksa siapa pun yang Aku kehendaki." Dan untuk 
ka Sa satu dari kalian pasa Aku penuhkan.” 4 


Tea Ja ops MAKS J6 PEN KE 3 000 


Bd 


(dl 8 pt Ya Pa Sa Y, oa Pa A3 
S3 At Aneh KH AT 


Ogah (en 2 GI 
555- Dari Abdurrahman, ia berkata, “Para shahabat Rasulullah P3 
bukanlah mutahazzig (orang yang bakhil serta jelek akhlagnya) dan bukan 
pula mutam&wit (orang yang memperlihatkan kelemahannya), (namun) 
mereka biasa saling menyenandungkan syair, dan menyebut-nyebut 
kenangan jahiliyah mereka. Tetapi jika salah seorang diantara mereka 
dikehendaki untuk suatu urusan dari perintah Allah, maka berputarlah 
sebelah dalam kedua kelopak matanya seolah-olah mereka adalah orang 
gila (menunjukkan Sana gak mereka dalam beribadah).”s5 


asn da da Ja ya A35 Sf EKA gl GA 001 
af AA Yaa SP u Sar Naa D Buat BN 


Ja K3 2 Ga : 1 aan JB ja BV pg jsup nd Sa 


- 
4 


GB br Sah Ia Ja IS 
556- Dari Abu Hurairah, bahwa seseorang pernah mendatangi Nabi € 
.dan'ia adalah orang yang berpenampilan yang indah- lalu ia berkata, 
“Aku (adalah lelaki) yang diciptakan menyukai pada hal-hal yang bersifat 
indah, dan aku dikaruniakan (keindahan itu) sebagaimana yang engkau 
lihat, sampai-sampai aku tidak suka ada orang lain yang mengungguliku 
“ika ia bukan berkata, (mengungguliku) dalam syirik an-Na'i (tali sendal 
berbahan kulit yang menutupi kaki), maka ia berkata, (mengungguliku) 
dalam Syis'u Ahmar (tali kulit yang diikatkan pada jepitan sandal yang 
berada diantara dua jari kaki berwarna merah)- apakah itu bentuk 
kesombongan?” Nabi bersabda, “Tidak, sombong itu adalah menolak 


. 


554 Albani (431): Shahih — Zhilal al-Jannah (528). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 65 - Kitab at 
Tafsir, 50 — Surah gaf, 1 — Bab “Wa Taguulu Hal Min Mazid,” Muslim: 51 — Kitab al-Jannah 
wa Shifat Na'imiha wa Ahliha, hadits 22, 35, 36). 

555 Albani (4320: Hasan — ash-Shahihah (435). 


Al-Adabul Mufrad SA 305 


kebenaran dan merendahkan manusia.” 56 


Be Ao AP In pel jp cab ap Ah di mao 
Je 0 “I Just aa A3 IKAN ri J6 Ag 
8.3 8 5 

BI AA Ha In ga JA OS JS In Jan AE 

JI 2 Bu) Ji Pas Ip ag es “6 Sa 
557- Dari Ain bin Syu' aib, dari bapaknya, dari kakaknya, dari Nabi #&, 
beliau bersabda, “Orang-orang yang sombong akan dikumpulkan pada 
Hari Kiamat nanti seperti semut kecil namun dalam bentuk manusia, 
kehinaan akan meliputi mereka dari berbagai sisi. Mereka akan digiring 
menuju sebuah penjara di dalam Jahannam yang namanya Bulas. Api 
Neraka yang sangat panas akan membakar mereka dan mereka akan 


diberi minum dari nanah penduduk Neraka: yaitu thinatul khabdl (lumpur 
kebinasaan).” 57 


—ang— 
daadla Uya atif Uya tau —YOY 
252. Bab: Orang yang Membela Diri dari Orang yang 


Menzhaliminya 
2, @ -, « en 8. 9. : Pan ae 0... 
WI JB Alah MISA Ola GAN TU AI oo5 LESE G2 —00A 


DL ng 


TP ai Org 


558- Dari Aisyah t&», bahwa Nabi $$ pernah bersabda kepadanya, 
“Silahkan, maka belalah dirimu.” 558 


£0 02...» 03 - 
GG EP 25 HA GAN Na anak 
ata 


- 


- 
ud 0 


SA d3 SAI IS LA aa JS DE las 


- 


556 Albani (433): Shahih — ash-Shahihah (4/168). Abdul Bagi: (Abu Daud: 31 - Kitab al-Libas, 
26 — Bab “Maa Ja-a Fii al-Kibr.” Dari Ibnu Mas'ud dalam at-Tirmidzi: 25 — Kitab al-Birr, 
60 -— Bab “Maa Ja-a Fiial-Kibr.”). 

557 Albani (434): Hasan — at-Targhib (4/18), al-Misykaah (5112). Abdul Bagi: (at-Tirmidzi: 35 
— Kitab Shifah al-Oiyaamah, 47 — Bab “Haddatsana Hanad.”). 

558 Albani (435): Shahih — ash-Shahihah (1862). Abdul Bagi , “Nyata bagi saya bahwa ia 


merupakan bagian dari hadits berikutnya dengan lafazh lain.” 


306 SW Al-Adabul Mufrad 


Pn ee www“ ——wWAHA3 ——w— 


Gan da Ja Sit ds ds Ie 3 
Asa 3) SIB CN Gb Lab BA Kas 


u pai aa & JB peka S La 8 Jaa It As 


Lu 35 HA Cah Ds ain JG Is adi SEE 


2 #9. 


(3 js Ae AN Aa SS Aa. Gi 
an 3 ia s6 PEN ar ap ParapT P3) 2 
deh Ja Sa ya Sa A3 5g ah 


Te ATU S6 Kang 


220 co. 83 


de Ip 3 BILA SI NE 3 Hp ra 
KSAU ay da bi 


559- Dari az-Zuhri, ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Mubamimsi 
bin Abdurrahman bin al-Harits bin Hisyam, bahwa Aisyah pernah 
berkata, “Istri-istri Nabi # mengutus Fathimah (putri beliau) kepada 
Nabi #. Lalu Fathimah meminta izin (masuk), sedangkan Nabi Pd 
bersama “Aisyah t&s ada di dalam selimut dari bulu miliknya (Aisyah). 
Lalu beliau mengizinkannya. Maka Fathimah pun masuk dan berkata, 
“Sesungguhnya istri-istrimu (yang lain) mengutusku, mereka menuntut 
keadilan (cinta) berkenaan dengan putri Abu @uhafah (Aisyah 186). 

Beliau bersabda, “Wahai putriku! Apakah kamu menyukai apa yang aku 
sukai?" Fathimah menjawab, 'Benar.' Beliau bersabda, "Maka cintailah dia 
(Aisyah) Maka Fathimah pun berdiri dan pulang lalu menceritakan hal 
itu kepada mereka (para istri beliau yang lain). Mereka berkata, “Engkau 
tidak memuaskan kami sedikit pun. Kembalilah menghadap Rasulullah.' 
Fathimah berkata, “Demi Allah aku tidak akan membicarakan kepadanya 
(Rasulullah) tentang dia (Aisyah) lagi.” Istri-istri Rasulullah kemudian 
mengutus Zainab -istri Nabi #8-. Kemudian Zainab minta izin untuk masuk 
dan beliau mengizinkannya. Lalu ia menyampaikan kepadanya tentang 
(tuntutan keadilan) itu. Zainab mulai menyerangku dengan mengata- 
ngataiku. Maka aku melihat (ke arah Nabi) apakah beliau mengizinkan 
aku (untuk membela diri). Aku terus melihat sampai aku ketahui bahwa 
Nabi # sudah tidak merasa keberatan kalau aku membela diri. Aku pun 


Al-Adabul Mufrad &# 307 


membentak Zainab, dan terus tidak memberi kesempatan sedikitpun 
padanya sampai aku selesai membalasnya. Kemudian Rasulullah & 
tersenyum dan berkata, Ja memang benar-benar putri Abu Bakar. ”559 


——isan—— 
As aratl 9 Anal! (53 Seal goal) tau —Yor 


253. Bab: Persamaan dalam Bencana Kemarau dan 
Kelaparan 


ee Ia RA - 


SE SA ja Haa OLI AT KG J6 53 AAL 


00 


Kena AL Jas v 


560 (» 136)- Dari Abu Hurairah, ia bertali “Pada akhir zaman 
nanti akan terjadi bencana kelaparan. Sehingga barangsiapa yang 
menjumpainya, maka jangan sampai ia tidak berlaku adil pada orang- 
orang yang menderita kelaparan.” 60 


gan An Ja US pa BA NN 


S3 333 NYA re 1s IA gg Na) BI Ga Can 
LAN G3 


561- Dari Abu Hurairah, bahwa orang-orang Anshar berkata kepada 
Nabi #£, “Bagikanlah antara kami dan saudara-saudara kami (orang- 
orang Muhijirin) pohon-pohon kurma (yang kami miliki).” Nabi bersabda, 
“Tidak.” Mereka (orang-orang Anshar) berkata, “Kalian mengurusi pohon- 
pohon kami dan kami akan membagikan buahnya kepada kalian?” 
Orang-orang Muhajirin menjawab, “Kami dengar dan kami taati.”561 


KENA GAS NA US af Tega on 
cah Saja aa CS, GUI ae - JB 25 #2 Ab 5 


70 
02, 


ag: AG air Ju AI MAL SAS AN 


559 Albani (436): Shahih. Abdul Bagi: (Muslim: 44 — Kitab, hadits 83). 

560 (« 136)- Albani (85): Sanadnya dhaif. Ada perawi Hammad bin Basyir al-Juhdhami dan ia 
tidak dikenal. : 

561 Albani (437): Shahih. Abdul Bagi: (al-Bukhari: 45 - Kitab asy-Syuruth, 5 — Bab “asy- 
Syuruth Fii allMw'amalah.”). 


308 SW Al-Adabul Mufrad 


Ah pa. Peubah ea #33 
NATA atu na ma nas Yeh AS AS 


JL 


U Galaan VAN OsalG Ja eh der Ja ab 
es UwAadasjag SAN SE IG Go 


tata 


BB Ab Ia BSA yaaa Clash Ya Oa 


Il Ha Lu PP Can £ oa JK Te £ 
562 (« 137)- Dari Ibnu Syihab, bahwa Salim Hi eRuaba ikan kenadanya: 
bahwa “Abdullah bin “Umar mengabarkan kepadanya, bahwa “Umar bin 
al-Khaththab «&& pernah berdoa pada tahun ramadah (dinamakan dengan 
tahun ramidah disebabkan permukaan bumi menjadi hitam kering karena 
sedikitnya turun hujan, hingga warnanya sama dengan ramad (debu), 
ada yang mengatakan bahwa sebab dinamakan tahun ramadah karena 
angin selalu membawa debu seolah-olah ramad (abu), dan mungkin pula 
dinamakan dengan tahun ramadah karena dua hal ini), dimana tahun 
itu adalah tahun yang sangat membinasakan. (Ia berdo'a) setelah Umar 
berupaya keras menyuplai bantuan kepada orang-orang Arab pedalaman 
dengan unta, gandum dan minyak dari seluruh wilayah-wilayah pertanian. 
Hingga menyebabkan wilayah-wilayah pertanian tersebut menjadi 
kering keruntang akibat usaha keras Umar itu. Lalu Umar berdiri untuk 
berdoa, ia berucap, “Ya Allah! Jadikanlah rezeki-rezeki mereka ada di atas 
puncak-puncak gunung.” Maka Allah pun mengabulkan permintaannya 
dan permintaan kaum muslimin. Umar berkata ketika hujan turun, 
“Alhamdulillah, sekiranya Allah tidak menghilangkan musibah ini, aku 
tidak akan pernah membiarkan satu keluarga pun dari kalangan kaum 
muslimin yang memiliki kelapangan (rezeki), melainkan aku masukkan 
orang-orang fakir bersama mereka sebanyak bilangan mereka (para 
penghuni rumah). Maka tidak akan ada dua orang yang mati kelaparan 
selama masih aga makanan yang mencukupi satu orang.”562 


oo 
La 


a33 ale 3 EP Pu) J8 J6 SN Ll 15 —01Y 
Ka Ig Tn en gn Ban AA AA US 


na 


WS d6 EGA Ad as us Ja Ai Iya PENA Ja 


Si Ol Sbb IS Adi S3 SB 1722313 


- - 


562 (& 137)- Albani (437): Sanandnya shahih. 


Al-Adabul Mufrad #2 309 


563- Dari Salamah bin al-Akw3', ia berkata, “Nabi 25 bersabda, “Kurban- 
kurban kalian. Jangan sampai salah seorang diantara kalian di rumahnya 
ada daging yang tersisa hingga tiga hari. Pada tahun berikutnya (ketika 
saat kurban tiba) orang-orang bertanya, Wahai Rasulullah, apakah 
sekarang kita melakukan seperti apa yang telah kita lakukan tahun lalu?" 
Beliau bersabda, "Makan dan simpanlah, karena tahun yang lalu itu 
banyak orang yang berada dalam kesengsaraan, maka aku ingin kalian 
membantu mereka.” 


— ang —— 
mulas ab —Yot 
254. Bab: Cobaan-cobaan 


Kan ear, PHK As re Lu es IG SI SAYA oi ba JA OM 
Ui uattal BAN AN JB 


564 (» 138)- Dari Hisyam bin “Yrwah. dari bapaknya, ia berkata, “Aku 
pernah duduk di sisi Mu'awiyah kemudian ia bergumam seorang diri 
lalu tersadar dan berkata, “Tidak ada kesabaran kecuali dengan cobaan.' 
Beliau mengulanginya sampai tiga kali. 


et SPA KUA Sate LK | wa 
BSE Ip PO IE IU ahh Gl Ga —010 
565 (& 139)- Dari Abu Sa'id, ia berkata, “Tidak ada kesabaran 


kecuali pemilik kesalahan dan tidak ada kebijaksanaan kecuali pemilik 
cobaan.” 565 


(...)- Dari Abu Sa'i id, dari Nabi 35 ... serupa “dngan hadits di atas. 


563 Albani (439): Shahih — al-Irwa' (4/370). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 73 — Kitab al-Adhahi, 
16 — Bab “Maa Ya'kulu Min Luhum al-Adhahi.” Muslim: 35 — Kitab al-Adhahi, hadits 34). 

564 (& 138)- Albani (440): Shahih mauguf — Takhrij al-Misykaah (6056 — Tahgig Tsani). 

565 (& 139)- Albani (86, 87): Sanadnya dhaif. Ada perawi Ibnu Zamr dan namanya Ubaidillah, 
ia dhaif. Pada bab dari Mu'awiyah pada bagian kedua dalam kitab yang lain dan sanad yang 
kedua dari Darraj ... dhaif — al-Misykaah (5056). 


310 SS Al-Adabul Mufrad 


aa aa 


LAN GI anal ya gala —Y 00 


255. Bab: Orang yang Memberi Makan pada Saudaranya 
Karena Allah 


Pe EA NN ni 39 JG ga AOA 
163 jet Aan IA Si Ia LA ab Ip 
566 (« 140)- Dari 'Ali, ia berkata, “Aku kumpulkan beberapa orang dari 
saudaraku-saudaraku untuk makan bersama dengan satu sha' atau dua 
sha', lebih aku sukai daripada aku pergi ke pasar kalian (untuk membeli 
budak) lalu memerdekakannya.” 66 


—iundo— 
Agalat cila cala —Y OM 
256. Bab: Hilful (Perjanjian) Jahiliyah 


Ig BEA Jo DP SE APE ON 
AE IN Aa Lah Sp la ARE Sai 


Tea) 
567- Dari Abdurrahman bin 'Auf, dari Nabi 15, beliau bersabda, “Aku 
pernah menyaksikan hilful al-Muthayyibin (nama lain dari Hilful Fudhul). 
Hilful Muthayyibin -sebagaimana dalam an-Nihayah-: Banu Hasyim, 
Banu Zahra dan Taim berkumpul di rumah Ibnu Ju'dan di zaman 
jahiliyah, mereka menuangkan minyak wangi di nampannya dan mereka 
mencelupkan tangan-tangan mereka ke dalamnya, serta mereka saling 
berjanji untuk saling tolong menolong dan mengambilkan hak orang yang 
dizhalimi dari yang zhalim, maka mereka menamakannya muthayyibin 
(orang-orang yang memakai minyak wangi)) bersama paman-pamanku. 
Maka aku tidak suka melanggarnya, sekalipun aku memiliki unta yang 
merah.” 67 


— ang — 


566 (& 140)- Albani (88): Sanadnya dhaif. Ada perawi Laits dan dia adalah Ibnu Abi Sulaim — 
dia dhaif. 
567 Albani (441): Shahih — ash-Shahihah (1900). 


Al-Adabul Mufrad “2 311 


SUYI ala —YOV 
257. Bab: Persaudaraan 
Ba Sena SN ea Tuan TA SE URE 
IN 


568- Dari Anas, ia berkata, “Nabi $$ mempersaudarakan Ibnu Mas'ud 
2 Pe aa: sya 


569- Dari Anas bin Malik, ia NT “Rasulullah PA mensadakan hilf 
(perjanjian atau kesepakatan) antara kaum @uraisy dengan kaum Anshar 
di rumahku di Madinah.” 89 


——u am 
Okay) PL tekla Y ulu —YOA 
258. Bab: Tidak Ada Perjanjian di dalam Islam 


LP His IG Aha GP del Ie Hah ap ajib YP ON) 
JS ala ALAN SN 23 de Ae ah de 
Ag Boa V3 ia SENI Aj D ANA Sl D5 


| 
570- Dari 'Amrbin Syu' aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, “Nabi 
3S pernah duduk di atas tangga Ka'bah pada tahun al-Fath (pembebasan 
kota Makkah), lalu ia memuji dan menyanjung Allah, kemudian beliau 
bersabda, “Barangsiapa yang punya perjanjian di masa jahiliyah, maka 
Islam tidak menambahkannya kecuali semakin mengokohkannya, dan 


568 Hadits ini tidak dicantumkan oleh Albani dalam Kitab Shahih Adabul Mufrad dan tidak 
pula dalam Dhaif Adabul Mufrad. 

569 Albani (442): Shahih — Shahih Abi Daud (2597). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 97 - Kitab al- 
Ptisham, 16 — Bab “Maa Dzaka an-Nabi 8 wa Hadhdha Ala ittifag Ahli al-'Ilmi.” Muslim: 
44 — Kitab Fadhaail ash-Shahabah, hadits 205). 


: 312 SS Al-Adabul Mufrad 


tidak ada hijrah setelah al-Fath (Fathul Makkah).”"7 


—a om 


Jaa Ja Fian Uya tata —Y OA 
259. Bab: Orang yang Mandi Hujan di Awal Turun 
Hujan 


- pd 
- 


pd da da akan J3 yng Ol J8 ya GE -6VI 


AL 2.t 8, So Seo 2... 


IE Us GEN AS EP Ia Ae Io 


571- Dari Anas, ia berkata, “Kami bersama Nabi #5 pernah kehujanan: 
Lalu Nabi #£ menyingkap bajunya hingga terguyur hujan. Kemudian 
keimi berkata, "Mengapa engkau melakukan demikian? Beliau bersabda, 
“Karena ia baru saja Allah ciptakan.” 7! 


—ag— 


AS Aa) Pa MA Hana HN 
260. Bab: Bahwa Kambing Itu Adalah Berkah 


SP au es SER A3 gi ML oi IKA HE -6V1 
ALS IG 3 AP GA YA Ga 3 Kur PA 25 
Ap DI SA On SI ad P3 Pi S CI sa S1 J8 


- 
Pan 


de 5 ip Eh pb Ip PA Si Sing Ju G3 Cab 


Fe rae NO 


ea PAN. ' IA age KAS Taha 
Sad ba Ah ga sh Na 


570 Albani (443): Shahih — Shahih Abi Daud (2597). Abdul Bagi, “Tidak terdapat dalam 
Kutubus Sittah.” Adul Bagi berkata pula, ia menurut at-Tirmidzi dalam as-Siir bab 29 (hadits 
1585) dari 'Amr bin Sywaib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah #& bersabda 
dalam khutbahnya, “Laksanakanlah persekutuan di masa jahiliyah, karena ia tidak 
akan menambahnya -yaitu Islam— kecuali semakin kuat dan janganlah memperbaharui 
persekutuan di dalam Islam.” Abu Isa berkata, “Hadits ini hasan shahih.” 

571 Albani (444): Shahih — azh-Zhilal (622), Mukhtashar al-“Uluw (93, 93). Abdul Bagi: 
(Muslim: 9 — Kitab Shalah al-Istisga', hadits 13). 


Al-Adabul Mufrad SA 313 


UB 3 Aa £ Ga 3 H6 AA pel) 05) y Ed 


- 


NN « 


e 1. 


- 


Lp Ga PEN : IE IA KG IE 


2 aa HE Ia EP KR GIA 


P3 ip ealo 3 La 3 S5 AI 3G ol 


Ola 5) " 
572 (» 141)- Dari Humaid bin Malik bin Khutsaim, bahwasanya ia 
berkata, “Dahulu aku pernah duduk bersama Abu Hurairah di tanah 
miliknya yang berada di wilayah Agig. Lalu satu kaum dari penduduk 
Madinah datang membawakannya hewan (peliharaan), lantas mereka 
singgah.” Humaid berkata, “Abu Hurairah berkata, “Pergilah temui ibuku 
dan katakan kepadanya, “Sesungguhnya anakmu menitipkan salam 
untukmu dan berkata, “Berilah kami makan seadanya.' Lalu sang ibu 
pun meletakkan tiga bulatan roti dari gandum, sedikit minyak, dan garam 
di dalam mangkuk besar. Kemudian aku letakkan mangkuk itu di atas 
kepalaku, lalu aku membawanya untuk mereka. Ketika aku hidangkan 
(makanan itu) di hadapan mereka, Abu Hurairah bertakbir dan berkata, 
'Segala puji bagi Allah yang mengenyangkan kami dengan roti, yang 
sebelumnya makanan kami hanyalah dua yang hitam yaitu kurma dan 
anggur. Namun para tamu tersebut tidak menyentuh sedikitpun makanan 
yang dihidangkan. Tatkala mereka pulang, Abu Hurairah berkata kepada 
Humaid, Wahai anak saudaraku! Berlaku baiklah terhadap kambingmu, 
usaplah debu dari (tubuh)nya, perbagusi kandangnya, dan shalatiah di 
penambatannya, karena sesungguhnya ia termasuk dari hewan Surga. 
Demi jiwaku yang berada di tangan-Nya! Hampir saja tiba satu waktu 
bagi manusia, bahwa sekawanan kambing lebih dicintai oleh pemiliknya 
daripada rumah (istana) Marwan. 72 


BAN JB AS) IS A3 d3 Ol ee Si “3 YA 01 
2 ON TE OGAN Laga aa 


573- Dari 'Ali «5, Bina Nabi #5 bersabda, “Satu ekor kambing yang 
berada di rumah adalah satu berkah, dua ekor kambing adalah dua 


572 (& 141)- Albani (445): Sanadnya shahih. Kalimat “shalat di tempat pengembalaan kambing 
dan membersihkan debunya, karena ia termasuk binatang surga” shahih marfu' — ash- 


Shahihah (1128). Abdul Bagi, “Tidak terdapat dalam Kutubus Sittah.” 


314 SS Al-Adabul Mufrad 


Ma Ma 


berkah, dan tiga ekor kambing adalah banyak berkah.” 573 


——a In —— 


Lela 3S JA aa YA 
261. Bab: Unta Adalah Kemuliaan bagi Pemiliknya 


a 0 2 - - 

ae SNN Aoa naa ia dan Maa Been ar 
AI Ga :JU PAP ko Al Siah Odia ale ONE 
PS SP ita 8-3 0 Ga 55 Nee NP: Santa 2 ea 
2 dal Geo Ya JI Jai » SNI al (kira Pan 
AJ gp ESAN, 
$574- Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah "A bersabda, “Puncak 
kekufuran berada di arah timur, kebanggaan dan kesombongan ada pada 
pemilik kuda dan unta, yaitu pemilik ratusan ekor unta dari orang-orang 


badui (yang hidup tidak menetap) dan ketenangan ada pada pemilik 
kambing.” 74 


z8 ga Bin NA Aga LA AS An: 
Lita BA DAN DAN PASI Emb 1JG Uakit Il PT OVO 


IS Baal ASIN LA CASN MAS NS SA) JAS AS EN 


Aga TENANG MAS 
575 (» 142)- Dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Aku takjub dengan perihal 
anjing dan kambing. Sesungguhnya sebagian dari kambing-kambing 
itu dalam setahunnya disembelih sekian dan sekian (banyaknya) dan 
dihadiahkan sekian dan sekian (banyaknya). Sedangkan anjing, pada 
setiap satu anjing betina dapat melahirkan sekian dan sekian (banyaknya), 
namun (populasi) kambing lebih banyak dari anjing.” 75 


Sob KUA G KAI JL JB IlGb gl GP —OVA 
SAN Ga JAR SGB UU IG BALAS) OS cas Saja 


. . 


573 Albani (89): Dhaif sekali —adh-Dha'ifah (3751). Abdul Bagi, “Tidak terdapat dalam Kutubus 
Sittah.” Albani berkata, “Cukuplah apa yang menurut Ibnu Majah dari Ummi Hani' secara 
marfu': Ambillah kambing karena ia berkah dan ia dikeluarkan dalam ash-Shahihah (173). 
Lihat Dhaif Adabul Mufrad (hal. 58 — catatan kaki).” : 

574 Albani (446): Shahih — ar-Raudh an-Nadhir (1045). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 59 - Kitab 
Bada-a al-Khalg, 15 — Bab “Khair Maal al-Muslim.” Muslim: 1 — Kitab al-Iman, hadits 79). 

575 (& 142)- Albani (447): Sanadnya shahih. 


Al-Adabul Mufrad S8 315 


NE Ha MET CAP TA KE OT J3 Ia AL 
576 (« 143)- Dari Abu Zhabyan, ia berkata, “Umar bin al-Khaththab 
berkata kepadaku, WahaiAbuZhabyan! Adaberapabanyaktabunganmu? 
Aku menjawab, “Dua ribu lima ratus.” Umar berkata kepadanya, Wahai 
Abu Zhabyan! Investasikanlah (hartamu itu) pada tanaman dan hewan 
ternak sebelum anak-anak kecil Guraisy menyusulimu, dimana mereka 
tidak ata menganggap tabungan itu sebagai harta.””576 


. 
0.2 Pa Na fad 


Aa da daa Ja yana an Serah pi 


has 


PES La ti Hp uf 213 3 ea pYy 5415 TT “ 3 

ear 
577- (Dari) Syu'bah, (ia berkata), “Aku pernah mendengar Abu Ishag 
(berkata), Aku pernah mendengar 'Abdah bin Hazn berkata, “Pemilik 
Unta dan pemilik kambing saling berbangga. Lalu Nabi # bersabda, 
'Musa diutus, ia penggembala kambing. Daud diutus, ia penggembala 


kambing. Dan aku diutus juga penggembala kambing-kambing keluargaku 
di Ajyad.””57 


——atong— 
Ag S3 cal 5 
262. Bab: Al-A'rabiyah 


ea 333 S4 Say SAI Aa Aa As: J6 3 ap S3 S£ —0VA 

SA Jaa ta, MELAN 2335 
578 (» 144)- Dari Abu Hurairah, ia berkata, ANesadosa besar itu ada 
tujuh: Yang pertama adalah menyekutukan Allah, lalu membunuh jiwa, 
menuduh zina kepada wanita yang terhormat, dan pindah ke lingkungan 


orang-orang badui (yang hidupnya berpindah-pindah serta memiliki 
karakter kasar dan ganas) setelah hijrah.”578 


' 576 (& 143)- Albani (448): Sanadnya hasan. 

577 Albani (449): Shahih — ash-Shahihah (3167). Abdul Bagi, “Tidak terdapat dalam Kutubus 
Sittah.” 

578 (w 144)- Albani (450): Shahih mauguf. Dan ia dalam hukum marfu', dan yang sepertinya 


316 SW Al-Adabul Mufrad 


SAI CSlu cal —YNY 
263. Bab: Penduduk Desa Terpencil 


4 
50 o Kn 9” 


San Aha BAB San JG A2 AS VE K, api 


Ip Ga KAN dy anta nine ESA Ai 
SA ASN LA IU 3 es 


579- (Dari) Bagiyah, ia berkata, “Telah Menesilakan kepadaku Shafwan, 
ia berkata, Aku pernah mendengar Rasyid bin Sa'ad berkata, Aku 
pernah mendengar Tsauban berkata, “Rasulullah $£ bersabda kepadaku, 
“Janganlah kamu tinggal di al-Kufar, karena penduduk al-Kufar tidak 
ubahnya penduduk kuburan.” Ahmad berkata, “Al-Kufiir adalah al-Gura 
(desa-desa terpencil).” 7? 


- 
. 
0 


Bata Ip aka GIS Sia JO pin AS JK ») 


- - 
Pd P . nd 


JAN SY up U Ag aa da DI Ie KP 

HN Ne aa 56 
(...)- (Dari) Bagiyah, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Shafwan, 
ia berkata: Aku pernah mendengar Rasyid bin Sa'ad berkata: Aku pernah 
mendengar Tsauban berkata, “Nabi $& bersabda kepadaku, “Wahai 


Tsauban! Janganlah kamu tinggal di pedesaan, karena penduduk pedesaan 
tidak ubahnya penduduk kuburan.” 


— ang —— 


PSSI (al said onta —11 £ 


264. Bab: Keluar Menuju Pedalaman (Pegunungan 
atau lembah) 


LEE gp Has IL Merr 
Ap HIS ai Se tyag Terate de AN ho LAOS Jah 
Fa) 


diriwayatkan secara marfu' — ash-Shahihah (2244). 
579 Albani (451): Hasan — adh-Dha'ifah dengan no. (4783). 


Al-Adabul Mufrad S2 317 


580- Dari al-Migdam bin Syuraih, dari bapaknya, ia berkata, “Aku pernah 
bertanya kepada 'Aisyah tentang (keluar) menuju pedalaman, aku berkata, 
'Apakah Nabi &£ pernah ke pedalaman? Aisyah menjawab, Ya, Nabi 
pernah keluar menemui mereka-mereka yang berada di pedalaman.” 


Ba ap ae AA JB S3 oi yA ON 


- 


pa . Ae Ia - -. DRA 2 
IA as JA ES OA 
AKA Jl Jak dn AS II, Jb 


581 (« 145)- Dari Amr bin Wahb, ia berkata, “Aku pernah melihat 
Muhammad bin Abdullah bin Usaid apabila ia berada di atas kendaraan 
dalam keadaan berihram, ia letakkan pakaiannya di atas kedua pundaknya 
dan juga ia letakkan di atas kedua pahanya. Lalu aku bertanya, “(Model) 
apa ini?” Ia berkata, 'Aku pernah melihat Abdullah melakukan seperti 


ini.””581 
——utionepn — 
pebbat Kisah ph JS Callag Olly au Ola Gaal ya Kal YA 


265. Bab: Orang yang Suka Menyembunyikan Rahasia 
dan Duduk Bersama dengan Semua Kaum Lalu Ia pun 
Mengenal Akhlak Mereka 


SAB A5 PSI A6 ANE AKSI pSNJU SAMA OAT 
IR AI JAM OS ASN Ga 3853 ABANG HE ce 33 
Si ja SA Una 7s As J3 KI AS SIB KE oi YAI 
Je ing Ga ku adi AE yA FE AS JB as 
Sp JG un Y5 Ky Ia HS kana 
Up LAGI ja VE y6 JI na Ka Nana Te Sa Gi 
Dn PAS TA ss NA Jas Mera 

SI Wb JS ak Ol | ale AS 


580 Albani (452): Shahih — ash-Shahihah (544). 
581 (& 145)- Albani (90): Sanadnya dhaif. Ibnu Usaid ini tidak dikenal. 


318 SW Al-Adabul Mufrad 


582 (146 «-)- (Dari) Ma'mar, ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku 
Muhammad bin 'Abdullah bin Abdurrahman bin 'Abdil @ari, dari 
bapaknya, bahwa “Umar bin al-Khaththab dan seorang laki-laki dari Anshar 
pernah duduk bersama. Kemudian datanglah Abdurrahman bin “Abdul 
ari lalu ikut duduk bersama keduanya. Umar berkata, “Sesungguhnya 
kami tidak suka orang yang menyebarkan perbincangan kami.” Maka 
Abdurrahman berkata kepada “Umar, “Aku tidak akan duduk bersama 
dengan mereka, wahai Amirul Mukminin.” Umar berkata, “Betul, duduk 
bersamalah dengan ini dan itu, tapi jangan menyebarkan perbincangan 
kami.” Kemudian “Umar berkata kepada orang Anshar (yang duduk 
bersamanya), “Siapakah yang dipandang oleh orang-orang yang (layak) 
menjabat khalifah setelahku?” Lalu orang Anshar itu menghitung beberapa 
orang dari kalangan al-Muhajirin, dan tidak menyebutkan nama Ali. 
Umar pun berkata, “Apa yang mereka katakan tentang Abu al-Hasan? 
Demi Allah, sesungguhnya dialah orang yang lebih layak dari yang ada 
-sekalipun kelayakan itu juga ada pada mereka- untuk meluruskan mereka 
pada jalan kebenaran.” 


— uang — 


AGAIN Bas aa YA 
266. Bab: Tidak Tergesa-gesa dalam Segala Perkara 


OI ai SNP ANA PAN 
Kn aa abi HA JA A3 at Dir 
ds SA gb EN S3 U) J3 A3 De 
Iis IA J6 das Y, ay 5 JL Ai GA 
Ip Aa At Ul ON ja Pn nanta YA AS 
SA 83 IA PA Jaa ANN Ip adl IS 
kb tetu ea IS Ka BN GNU : JB ROG 
J8 te JB US Jas V3 Sang An di LE LI 
3 Kana Ie Si avar ba LAS ip JSI 
582 (& 146). Albani (91): Sanadnya dhaif. Muhammad tidak dikenal. 


Al-Adabul Mufrad LA 319 


A53 BS) 5) 1) UB BP BER SA PARA MT 


» Sa 
cal AS NS MS AG A1 Eat Je esa) Ea La JB 
mela ea Kesan Pre PN NA 
GP Inah anang : aa aa, 
Ly)” 00 2 
583 (»- 147)- (Dari) al-Hasan, bahwa ada seorang laki-laki wafat dan 
ia meninggalkan seorang putra dan seorang maula (mantan budak yang 
ia merdekakan). Maka laki-laki tersebut mewasiatkan maula-nya untuk 
(menjaga dan mendidik) putranya. Dan sang maula pun tidak alpa dalam 
menunaikan kewajibannya hingga anak itu dewasa dan ia menikahkannya. 
(Suatu hari) sang anak berkata kepadanya (maula bapaknya), “Siapkanlah 
(perbekalanku), aku akan pergi menuntut ilmu.” Kemudian maula itu 
menyiapkannya. Lalu sang anak mendatangi seorang 'Alim dan bertanya 
kepadanya. Orang Alim itu berkata, “Jika engkau hendak pergi maka 
beritahukanlah kepadaku, niscaya aku akan mengajarimu.” Sang anak 
berkata, “Telah tiba saatnya aku keluar, maka ajarilah aku.” Orang Alim 
itu pun berkata, “Bertakwalah kepada Allah, bersabar, dan jangan tergesa- 
gesa.” Al-Hasan berkata, “Pada (tiga pesan) ini, semuanya mengandung 
kebaikan, lalu anak itu pun menghafalnya dan hampir tidak melupakannya, 
ia hanyalah tiga (pesan). Tatkala ia datang (menemui) istrinya, ia turun 
dari tunggangannya. Namun, ketika ia masuk ke dalam rumah, tiba-tiba 
ia melihat seorang laki-laki yang sedang tidur yang jauh dari seorang 
wanita. Dan ternyata wanita itu adalah istrinya yang (juga) sedang tidur. 
Ia berkata, “Demi Allah, aku tidak ingin menunda urusan ini.' Maka ia pun 
segera kembali ketunggangannya. Ketika ia hendak mengambil pedang 
(miliknya), ia berkata (pada dirinya sendiri), “Bertakwalah kepada Allah, 
bersabar, dan jangan tergesa-gesa,” lantas ia pun kembali. Tatkala ia berdiri 
di atas kepala (laki-laki) tadi, ia berkata, Aku tidak akan menunda urusan 
ini, barang sebentar pun.” Maka ia (segera) kembali ketunggangannya. 
Tatkala ia hendak mengambil pedangnya ia mengingat (kembali) pesan 
itu. Lalu ia pun kembali kepadanya. Ketika ia berdiri di atas kepalanya, 
laki-laki itu terbangun. Saat ia melihatnya, ia segera melompat ke arahnya, 
lalu merangkulnya, menciumnya dan bertanya (berbagai hal) kepadanya. 
Maula itu bertanya, Apa yang engkau dapatkan setelahku?' Sang anak 
menjawab, “Demi Allah, setelah (meninggalkan)mu, aku mendapatkan 
kebaikan yang melimpah. Demi Allah, setelahmu aku mendapatkan bahwa 
malam ini aku berjalan diantara pedang dan kepalamu tiga kali, lalu ilmu 


320 SW Al-Adabul Mufrad 


yang aku dapatkan (berhasil) menghalangiku dari membunuhmu.” 


—a Ing o—— 


SI AGAN Kala AV 
267. Bab: Hina Tergesa-gesa dalam Segala Perkara 


o| Aas dpan Ja GA 9 OSIS AE EA —ont 
AE dl J6 HA J3 G Wu, Oh ad gila Ot 
IE Ah KAI LB AG bd IU Sat YSS Kia Es 


A Barat 3 jala 
584- Dari Asyajj Abdul Mais, ia berkata, “Telah berkata kesadau Nabi 
#£, beliau bersabda, “Sesungguhnya pada dirimu terdapat dua akhlak 
yang dicintai oleh Allah.” Aku berkata, Apakah kedua akhlak itu, wahai 
Rasulullah?” Beliau bersabda, “Sabar dan malu.' Aku berkata, “(Apakah 
kedua sifat itu) sudah ada sejak dulu atau baru ada?' Beliau bersabda, 
“Sejak dulu." Aku berkata, “Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku 
berwatak (dengan) dua akhlak yang dicintai oleh-Nya.” 4 


Ida ya Tapa ga Eh A3 PAGAS JB 36 JA —0A0 
HAN Gal IP Fs UG SS oa AE Ip ph ra 


# 
- 


GEN DO) mbl Pn ap 
SESI, dlm A1 ega Ku 


585- Dari Gatadah, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Siang 
yang berjumpa dengan utusan yang pernah mendatangi Nabi $ dari 
Abdul @ais -dan @atadah Abu Nadhrah, menyebutkan dari Abu Sa'id 
al-Khudri- ia berkata, “Nabi #5 bersabda kepada Asyajj Abdul @ais-, 
“Sesungguhnya pada dirimu terdapat dua hal yang dicintai oleh Allah: 
Sabar dan tenang (tidak tergesa-gesa). 8 


583 (& 147)- Albani (453): Sanadnya hasan. 

584 Albani (454): Shahih — azh-Zhilal (1/84/190). Abdul Bagi, “Tidak terdapat dalam Kutubus 
Sittah.” 

585 Albani (455): Shahih — azh-Zhilal (1/84/190), al-Misykaah (2/625/5054) at-Tahgig Tsani). 
Abdul Bagi: (Muslim: 1 — Kitab al-Imaan, haits 26). 


Al-Adabul Mufrad TE 321 


5i- 1 in da ga: Je JB AE PAN 

, Hi AN kb 25 DI — ain te 
586- Dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Nabi 25 bersabda kepada al-Asyajj 
-Asyajj Abdul @ais-, “Sesungguhnya pada dirimu terdapat dua hal yang 
dicintai oleh Allah: Sabar dan tenang (tidak tergesa-gesa). "8 


30 394 


ae IE GA SA AS ab aka HAN AE HA ON 
Jd Jus Ae dag dh Io Dn AS an 
Tee Lebak oa IU Gi eag da An Ja ai 
KAI J6 EN Jp NI Sai Ea Pe LI 


Pa ggn KeeN an Pa 3 

587- (Dari) Hid bin Abdullah bin Sa'ad, ia Kanak mendengar kakeknya 
Mazidah al-Abdi, ia berkata, “Al-Asyajj datang dengan berjalan hingga ia 
menggapai tangan Nabi #& lalu menciuminya. Maka bersabdalah Nabi 
2 kepadanya, “Ketahuilah, sesungguhnya pada dirimu terdapat dua 
akhlak yang dicintai oleh Allah dan rasul-Nya.' Al-Asyajj berkata, '(Dua 
akhlak) yang aku dijadikan berwatak demikian atau keduanya (Allah) 
ciptakan (ada) bersamaku.” (Nash ini mengandung kesamaran lantaran 
dua kata tersebut bermakna satu) beliau bersabda, “Tidak, bahkan engkau 
dijadikan berwatak demikian." Al-Asyajj berkata, “Segala puji bagi Allah 
yang telah menjadikanku berwatak pada apa yang dicintai oleh Allah dan 
Rasul-Nya. 58 


——a Ing o—— 
al IV 


268. Bab: an karsa 


588 (- 148)- Dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Andai ada sebuah Gunung 
586 Albani (456): Shahih — azh-Zhilal (1/84/190). Abdul Bagi: 1 — Kitab al-Imaan, hadits 25). 
587 Albani (92): Sanadnya dhaif. Albani berkata dalam Dhaif Adabul Mufrad (hal. 60 — catatan 


kaki).” Dalam sanadnya ada yang tidak dikenal.dan dalam matannya ada yang berlawanan 
dan adalam bab shahih apa yang memadainya, maka periksalah ia. 


329 SS Al-Adabul Mufrad 


yang berlaku aniaya kepada gunung (yang lain), niscaya pelaku aniaya 
itu dirobohkan.” 88 


mas adala ba abad SI GA dl jp —onn 
aa IE, TA, Ne Ah ak 21 Ls Ah 5) 
ja eh Ha 2 ii uu Is sn AA y 2. 


Daan 2 aan dah yang Si al di Lis 

589- Dari Abu Hisirah: bahwa Rasulullah #$ bersabda, “Surga Jan 
Neraka berdebat. Neraka berkata, “Yang akan memasukiku adalah orang- 
orang yang sombong dan orang-orang besar yang berkuasa.” Surga 
berkata, “Tidak ada yang memasukiku kecuali orang-orang yang lemah 
dan orang-orang yang miskin.” Maka (Allah Tabarak wa Ta'ala) berfirman 
kepada Neraka, “Engkau adalah adzab-Ku, denganmu Aku menyiksa 
siapa saja yang Aku kehendaki,” dan Dia (Allah) berfirman kepada Surga, 
Engkau adalah rahmat-Ku, denganmu Aku merahmati siapa saja yang 
Aku kehendaki.” 


YS : Sing dpan da gap sg Wan 


jt LS date SA LA se BAN G5 IR HS dia 


19 - 3ey, 0 - YP Ny 40. 


3 0 
Gal ad Ak sea SE Pa menga 25 A5 


Pe eka ka Bat 


2 ba Sa jp an he o313) 
AA 


590- Dari Fadhilah bin “Ubaid, dari Nabi &, beliau bersabda, “Ada 
tiga golongan yang tidak akan ditanya (tentang kebinasaannya), yaitu: 
Seseorang yang meninggalkan jamaah kaum muslimin dan mendurhakai 
imamnya (penguasa) serta meninggal dalam keadaan durhaka, maka ia 
tidak akan ditanya (kebinasaannya), seorang budak wanita atau laki-laki 
yang melarikan diri dari tuannya. Serta seorang wanita yang ditinggal oleh 
suaminya, padahal suaminya telah mencukupi keperluan duniawinya, 


588 (& 148)- Albani (457): Shahih — ash-Shahihah dengan no. hadits (1948). 


Al-Adabul Mufrad SA 323 


namun setelah itu ia bertabarruj (tabarruj adalah perilaku wanita yang 
menampakkan perhiasan dan kecantikannya serta segala sesuatu yang 
wajib ditutup karena dapat membangkitkan syahwat laki-laki.) dan berbuat 
kerusakan setelahnya. Dan tiga golongan yang tidak akan ditanya, yaitu: 
Seseorang yang menyaingi Allah (dalam kesombongan dan kemuliaan) 
padahal selendang-Nya adalah kesombongan dan sarung-Nya adalah 
kemuliaannya, seseorang yang ragu tentang Allah, dan berputus asa dari 
rahmat Allah.” 


KM EP APA EK —041 


84 g 
Lah “5. Dm Pan Haag 2 


591- (Dari) Bakkar bin Abdul Azte, dari bapaknya: dari kakeknya" dari 
Nabi 25, beliau bersabda, “Setiap dosa akan Allah tangguhkan sebagian 
(hukuman)nya sesuai dengan apa. yang Dia kehendaki hingga Hari Kiamat 
kecuali (dosa) aniaya, durhaka kepada kedua orang tua, atau memutuskan 
tali silaturrahim, akan disegerakan (hukumannya) kepada pelakunya di 
dunia sebelum ia meninggal.” 41 


Sa aa ti Bana dna J8 KAA gi Up dp -BAN 


Fa 
Pig. ...9 


pi Jk “dai aa €3 HIS “- JII san ea gs - SIA 
aa ai Tata Jadi Ba 
592 (» 149)- Dari Yazid bin al-Asham, ia berkata, “Aku pernah mendengar 


Abu Hurairah berkata, “Salah seorang diantara kalian melihat kotoran di 
mata saudaranya, dan ia melupakan potongan kayu -atau batang pohon- 
di mata sendiri.” Abu “Ubaidah berkata, “Al-Jidzl adalah potongan kayu 
yang tinggi si besar.”5?2 


Bd ja kes: 23 


2 


- 
Lo 


aib Pa si Op Aa glaa — DAY 


590 Albani (458): Shahih — al-Ahadits ash-Shahihah (5420. Abdul Bagi, “Tidak terdapat dalam 
Kutubus Sittah.” 

591 Albani (459): Shahih — ash-Shahihah (918). Abdul Bagi: (Abu Daud: 40 — Kitab al-Adab, 
43 — Bab “Fii an-Nahy (An al-Bagha.” At-Tirmidzi: 35 — Kitab Shifah al-Oiyaamah, 57 — Bab 
“Haddatsana Ali bin Hajr.”). 

592 (« 149)- Albani (460): Shahih mauguf — ash-Shahihah (33). 


324 SW Al-Adabul Mufrad 


CA Gen u Baku GI Ea eh LI SI 
G3 Lana ai AU ara jk Hn ea Us Sah, Io 
SS Kepae db PE Li H5 Al lag dd Ja 

TS S3 ELSA Nee 


593- (Dari) Mu'awiyah bin Ourrah, ia berkata, “Dahulu aku pernah 
bersama Ma'gil al-Muzani, lalu ia menyingkirkan gangguan dari jalan, 
kemudian aku melihat sesuatu, maka aku segera mendahuluinya. Ma'gil 
lantas berkata, 'Apa yang mendorongmu melakukan hal itu, wahai anak 
saudaraku?' Mu'awiyah berkata, Aku melihatmu melakukan sesuatu, maka 
aku ikut melakukannya.' Ma'gil berkata, “Ahsanta wahai anak saudaraku, 
aku pernah mendengar Rasulullah & bersabda, “Barangsiapa yang 
menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin, maka ditulis baginya 
satu kebaikan dan barangsiapa yang diterima satu amal kebaikannya, 
niscaya masuk surga.” 


—a mkn — 


yag sah ala —Y 1 
269. Bab: Menerima Hadiah 


aa Se 3 PE a Haa 4 8, (4) - Lo, : o- 
Ly TENYT dag le Ai lo Gl 0P BnA al o —01 
AAS 


594- Dari Abu Hurairah, dari Nabi $&£, beliau bersabda, “Saling memberi 
hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencinta.” 4 


K5 rab Ren 3G 3 an dea ai ss - JB 6 pra -040 
595 (&« 150)- Dari Tsabit, ia berkata, “Dahulu Anas pernah berkata, 
Wahai anak-anakku saling memberilah diantara kalian, karena hal itu 
akan semakin menguatkan cinta yang ada diantara kalian.'””$ 


593 Albani (461): Hasan — ash-Shahihah (230). 

594 Albani (462): Hasan — al-Irwa' (1601). Abdul Bagi, “Tidak terdapat dalam. Kutubus 
Sittah.” 

595 (& 150)- Albani (463): Sanadnya shahih. 


Al-Adabul Mufrad SA 325 


Cm Gb Giaa Jaa Lal Ayag Jika al Ca taka Vo 


270. Bab: Orang yang Tidak Menerima Hadiah Tatkala 
Kebencian Masuk pada Orang Lain ' 


ja gu SP ai da Jan SAN JG EA Pan 


daa inn Ja GI Lha Haw AS AG Plh da 


s 102. Td 


Aa Abon PP ea Lp AA ah Ji Ab 
s et 433 3g 2 
GE MAY PPA Ta HA Ga Nia Se JAN 
ap 3 
596- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Seorang laki-laki dari Bani Fazarah 
menghadiahkan seekor unta kepada Nabi $£ lalu beliau menggantinya, 
namun hal itu membuatnya marah. Kemudian aku pernah mendengar 
Nabi € bersabda di atas mimbar, “Salah seorang dari mereka 
memberikan hadiah lalu aku menggantinya dengan sekedar apa yang aku 
miliki, kemudian hal itu membuatnya marah. Demi Allah! Aku tidak akan 
menerima satu hadiah pun dari orang Arab setelah tahunku ini kecuali 
dari orang @uraisy, Anshar, Tsagif, dan Daus.” 


—— utama 
pam Gala —YVA 
271. Bab: Malu 


B3 Un Sl (Anh ala ara Ii Jo GA JIE sasa ji oa 
HE sni DAN IS ip AS 
597- (Dari) Abu Mas'id “Ugbah, ia berkata, “Nabi # bersabda, “Salah 


satu dari perkara yang telah diketahui manusia dari ucapan Nabi terdahulu: 
Jika kamu tidak malu, maka lakukanlah apa yang kamu suka.” 7 


596 Albani (464): Shahih — ash-Shahihah (1684). Abdul Bagi: (at-Tirmidzi: 46 — Kitab al- 
Manaagib, 73 — Bab “Fii Tsagif wa Bana Hanifah.”). 

597 Albani (465): Shahih — ash-Shahihah (683), al-Irwa' (2673). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 60 — 
Kitab al-Anbiya', 54 — Bab “Haddatsana Abu al-Yaman.”). 


326 SW Al-Adabul Mufrad 


Ag 


LAN IY da Fan A Gani 25 


598- DariwAbu Hurairah, desi Nabi $£, beliau berabas: “Iman itu 
sebanyak enam puluh cabang lebih (atau tujuh puluh cabang lebih), 
cabang yang paling utama adalah L6 Ilaha Illallah dan yang paling rendah 
adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu itu salah satu cabang 
dari iman.” "8 


Lha IG Ip Ba Ne ME GA —0AA 
SAS ip day ban Ia as IG alas Ui 


14) $ Kya 2s (SI G3 prana 
599- Dari Abdullah bin “Ubaidillah bin Abu “Utbah maula Anas, ia 
berkata, “Aku pernah mendengar Abu Sa'id berkata, Adalah Nabi &£ 
sangat pemalu dari gadis perawan yang berada dalam pingitannya. Dan 
adalah beliau, jika tidak menyukai (sesuatu), maka kami mengetahuinya 
dari wajahnya.” 


kada NP MU yi ai Ip dg Ae SH) 

A. Kena 
(...)- Dari Abdullah bin Abu “Utbah maula Anas bin Malik, asi Abu Sa'id 
al-Khudri... serupa kata hadits di atas. 


- 
AN 
Aa - 


bg Jasa gd si eat RI) sie Si sa Asi 
HE boa LN ALA pp Je do lo, ale da 


PP 2s 
£- 0 


Gis 2 Kajal 5 ae Sai BIS R3 KN osL- 


598 Albani (466): Shahih — ash-Shahihah (169). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 2 — Kitab al-Iman, 
3 — Bab “Umur al-Iman.” Muslim: 1 — Kitab al-Iman, hadits 57, 58). 

599 Albani (467): Shahih — Mukhtaasha asy-Syamail (307). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 61 — Kitab 
al-Managib, 23 — Bab “Shifah an-Nabii 8.” Muslim: 43 Kitab al-Fadhaail, hadits 67). 


Al-Adabul Mufrad SA 327 


3-1 


Sepah BSA oa DS P3 3 Ab Gan 


IE Lela SI PA LI II gai da SN Iki Ju 


2... 


ai Ape Asas Su Je Sea Pe 
J545 JB SALI Bap Suga DS RN Sp 
SLR Ap Enes A5 G3 Ia beb dah daan Ia 


AE IRI JS ds JG Li, 
600- Dari Ibnu Syihab, ia berkata, “Telah mengabarkan kepadaku Yahya 
bin Sa'id bin al-'Ash, bahwasanya Sa'id bin al-'Ash telah mengabarkannya, 
bahwa “Utsman dan 'Aisyah keduanya menceritakan kepadanya, 
bahwa Abu Bakar meminta, izin untuk masuk menemui Rasulullah #£ 
-dan beliau waktu itu sedang berbaring di atas kasur Aisyah dengan 
mengenakan selimut 'Aisyah- lalu beliau mengizinkan Abu Bakar, dalam 
keadaan beliau tetap pada keadaannya seperti itu, kemudian Abu Bakar 
menyelesaikan keperluannya pada Nabi lalu pergi. Kemudian Umar 33 
meminta izin untuk masuk: lalu beliau mengizinkannya dalam keadaan 
beliau tetap pada keadaannya seperti itu, kemudian Umar menyelesaikan 
keperluannya kepada Rasulullah lalu pergi. “Utsman berkata, “Kemudian 
aku meminta izin kepadanya, lalu beliau duduk dan berkata kepada 
Aisyah, “Kumpulkan untukku kain yang engkau miliki.” “Utsman berkata, 
“Lalu aku selesaikan keperluanku kepada beliau kemudian aku pergi.” 
Sa'id berkata, “Aisyah berkata, “Wahai Rasulullah! Aku tidak melihat reaksi 
terkejutmu pada Abu Bakar dan “Umar 4 sebagaimana terkejutmu pada 
“Utsman?” Rasulullah & bersabda, “Sesungguhnya “Utsman itu laki-laki 
pemalu, dan aku khawatir, jika sampai aku mengizinkannya masuk -dan 
aku masih tetap dalam kondisi seperti itu- ia tidak akan jadi menyampaikan 
keperluannya kepadaku.” 0: 


4 - 
OS WIB Ag dls hn soal sara 
Aa Y he Ea) 3 Y, S5 Y! beta al 
601- Dari Anas bin Malik, dari Nabi &£, beliau Peabaa. “Tidaklah rasa 
malu itu terdapat pada sesuatu, melainkan ia akan menghiasinya dan 


600 Albani (468): Shahih — ash-Shahihah (1687). Abdul Bagi: (Muslim: 44 — Kitab Fadhail ash- 
Shahabah, hadits 26, 27). 


328 SW» Al-Adabul Mufrad 


tidaklah kekejian maeapah pada sesuatu, kecuali ia memperburuknya.” 1 


Jaa 2 TA Lg dn G3 Hal ya ye AN “Y 
DI Tes bp 453 J3 Aa J3 da 


602- Dari Salim, aa babak banana Rasulullah 1 pernah melewati 
seseorang yang tengah menasehati saudaranya karena malu. Beliau 
bersabda, “Biarkanlah ia, karena sesungguhnya malu itu adalah bagian 
dari iman.” 2 


baya adan dan Ja gn BA PH) 


aa Dp «43 JW ek A Ne & SS aa 2 a51 


Kes 


(...)- Dari Ibnu “Umar, ia berkata, “Nabi #8 pernah melewati seseorang 
yang tengah mencela saudaranya karena malu, hingga seakan-akan ia 
berkata: Rasa malu itu telah memudharatkanmu. Beliau pun bersabda, 
“Biarkanlah ia, karena sesungguhnya malu itu adalah bagian dari iman.” 


. & . 


AN AE y Gi 2 gp AI FA DA) abs HA NY 
UBS Ugi d Uebh Kah pa Aa Jia GAN: 1 Ae 


Wis d Ken 5 & yi Oa EaU sat Palas 52 


2... 


Pa 


3. Sai PA Da en gan jab Sta panen 


#2 
Teng 


SG ga da JA la GAN Gi AI G5 SLS GS 
He Jep Ab Pen Gp Pepek 


Na 


-. 


Ajeng Hana ea 1g AG 
2 yan oa. 


601 Albani (469): Shahih — Takhrij al-Misykaah (4854). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 25 — Kitab 
al-Birr, 47 — Bab “Maa Ja-a Fii al-Fahsy wa al-Tafahhasy.” Ibnu Majah: 37 - Kitab az-Zuhd, 
17 — Bab “al-Haya',” hadits 4185). 

602 Albani (470): Shahih — ar-Raudh an-Nadhir (513). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 2 - Kitab al- 
Iman, 16 — Bab “al-Haya'.” Muslim: 1 — Kitab al-Iman, hadits 59). 


Al-Adabul Mufrad A2 329 


603- Dari Atha', Sulaiman bin Yasar, dan Abu Salamah bi Abdunahman: 

bahwa Aisyah berkata, “Suatu ketika Nabi 85 pernah berbaring di 
rumahku dalam keadaan tersingkap pahanya -atau kedua betisnya- 
kemudian Abu Bakr «85 meminta izin lalu beliau mengizinkannya sedang 
beliau tetap pada keadaannya seperti itu. Lalu Abu Bakr bercakap-cakap 
dengan beliau. Kemudian “Umar «5 datang meminta izin untuk masuk. 
Beliau mengizinkan masuk sedang beliau tetap pada keadaannya seperti 
itu. Maka keduanya pun berbincang-bincang. Kemudian “Utsman &&& 
datang meminta izin untuk masuk. Maka beliau pun langsung duduk 
dan membenahi pakaiannya (Muhammad berkata: Dan aku tidak 
mengatakan bahwa hal ini terjadi dalam satu hari) “Utsman pun masuk 
dan berbincang-bincang. Ketika “Utsman pulang, ia (Aisyah) berkata: Aku 
berkata, Wahai Rasulullah! Abu Bakr masuk menemuimu namun engkau 
tidak bersiap menyambut dan tidak memperdulikannya. Begitu pula 
“Umar masuk menemuimu namun engkau tidak siap menyambut dan 
tidak memperdulikannya. Kemudian ketika “Utsman masuk engkau segera 
duduk dan membenahi pakaianmu!' Beliau bersabda, “Tidak aku merasa 
malu kepada seseorang yang malaikat pun merasa malu kepadanya?” 88 


—Sutang— 
Kawal 13 Jgia La tata —YVY 
272. Bab: Do'a yang Diucapkan di Waktu Pagi Hari 

Tea Bean da gp JG 3 KA NP .£ 
San N A0 0 PN PAN 
Von Na PENA UI Pena an 
N 2, 5 et -9 . PAN NTP 40 ot. 
AP La ea Hola eat ah JB AN SI) 
PA Sp VA Y d3 Y 
604- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Adalah Nabi # ketika berada 
di waktu pagi membaca, “Kami telah berada di waktu pagi hari, dan di 
waktu pagi hari segala kekuasaan adalah milik Allah dan segala pujian 


adalah milik Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Tidak ada Ilah (yang berhak 
diibadahi) melainkan Allah, dan hanya kepada-Nya kebangkitan itu.' Dan 


603 Albani (471): Shahih — ash-Shahihah (1687). 


330 SW Al-Adabul Mufrad 


ketika berada di sore hari beliau membaca, “Kami telah berada di waktu 
sore hari, dan di waktu sore hari segala kekuasaan adalah milik Allah dan 
segala pujian adalah milik Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Tidak ada Ilah 
(yang berhak diibadahi) melainkan Allah, dan hanya kepada-Nya tempat 
kembali.” 08 


—taang — 
sai Ca ob Ala ya tala —YVY 
273. Bab: Orang yang Berdoa untuk Orang Lain 


Oa 


S3 dag ban Jar SS A dp 
mala Sh & gan SA BG 5 S3 9 S3 9 
Aa dea Jaa ds 3 Ju “NI IG AAN Jas 
5 JETAY ca ASP ag Hu Lag 
abal Gas JW 3522 JG TN St NN IE IK 2 
Ia MA at 3 Sea ai Tedi, 
PR AN aa SENI 
an sed SI Ban ISA JG aa Ca 


605- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah 1 bersabda, 
“Sesungguhnya al-Karim ibnu al-Karim ibnu al-Karim ibnu al-Karim 
(orang yang mulia putra dari orang yang mulia, cucu dari orang yang 
mulia dan cicit dari orang yang mulia) adalah Yasuf bin Ya'gab bin Ishag 
bin Ibrahim Khdlilur Rahman Tabirak wa Ta'ala.” Abu Hurairah berkata, 
“Rasulullah # bersabda, “Andaikan aku tinggal di penjara seperti yang 
di alami Yisuf, kemudian datang kepadaku seorang penyeru niscaya aku 
penuhi seruan itu. Tatkala utusan itu datang kepadanya, Yusuf berkata, 
Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakanlah kepadanya bagaimana 
halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Sesungguhnya 
Tuhanku, Maha Mengetahui tipu daya mereka.' (OS. Yusuf: 50). Dan 
semoga rahmat Allah kepada Luth jika saja ia benar-benar berlindung 


604 Albani (93): Dhaif dengan lafazh ini. Ada perawi Umar dan dia adalah Ibnu Abi Salamah 
az-Zuhri al-Gadhi, dia lemah. 


Al-Adabul Mufrad YA? 331 


pada keluarga yang kuat, ketika ia berkata kepada kaumnya, “Seandainya 
aku ada mempunyai kekuatan (untuk menolakmu) atau kalau aku dapat 
berlindung kepada keluarga yang kuat (tentu aku lakukan.) (OS. Had: 
80). Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi setelah Luth melainkan ia 
berada di dalam kekuatan kaumnya.” Muhammad berkata: Ats-Tsarwah: 
Banyak dan kekuatan. 


Na Se 2 MSN 
Aa ya AISI ala —NV £ 
274. Bab: Ikhlash dalam Berdoa 
ae ba del naa —T1 
1 vg EN Par us F3 J6 G kg 4 Al 55 3 
y S3 EM Ga Na Ne 5 Si 253 fanta 
BN na J6 NK CE G3: JB KAI XS SUS JG 


TAN 


PON AN 


S8 JB wa Ia € Na: Mean 
15 Ie tia 


606 (- 151)- Dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata, Da biasa 
mendatangi “algamah pada hari Jum'at. Apabila aku tidak hadir (dalam 
pertemuan itu), mereka akan mengirimkan (utusan) kepadaku. Pernah 
sekali waktu ar-Rabi' datang sedang aku tidak hadir disana. Maka algamah 
datang menemuiku dan berkata, “Tidakkah kamu memperhatikan apa 
yang dibawa oleh ar-Rabi'?' Ia berkata, “Tidakkah kamu memperhatikan 
betapa banyaknya yang dipinta oleh manusia dalam doa, dan alangkah 
sedikitnya doa mereka yang dikabulkan? Hal itu terjadi, lantaran Allah 3 
tidak menerima kecuali dari do'a yang ikhlash.' Aku berkata, “Bukankah 
Abdullah sudah pernah menyinggung hal itu?' Algamah berkata, Apa 
yang ia katakan? Ia berkata, “Abdullah berkata, “lah tidak akan mendengar 
doa dari orang yang sum'ah (menceritakan kebaikannya), orang yang 
riya dan dari orang yang bermain-main. (Yang dikabulkan) hanyalah dari 


605 Albani (472): Hasan Shahih — ash-Shahihah (1617). 


332 SW Al-Adabul Mufrad 


orang yang berdo'a dengan keteguhan hatinya.” “Abdurrahman berkata, 
“Lalu algamah ingat dan berkata, “Ya (Abdullah pernah menyinggung hal 
itu).'” 506 


——etoa— 


Ado Sa Al OB sleali ajaa —YVO 


275. Bab: Hendaklah Bersungguh-sungguh Saat Berdo'a 
Karena Sesungguhnya Tidak Ada Keterpaksaan bagi 
Allah 


C3 ISI: IG da San In SA gl V 
Y Si 98 KA CN Bea SA td, (ab ol Oh ada S6 SAS 


“ - 


- 
o£, 


Susel 2 oa ala Hak 
607- Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah $ bersabda, “Apabila salah 
seorang diantara kalian berdoa, maka janganlah ia berkata, Jika Engkau 
kehendaki (ya Allah), namun hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam 
memohon dan membesarkan keinginannya (untuk mendapatkan yang 
diminta). Sebab tidak ada satu pemberian pun yang berat bagi Allah.” Y 


Ca dag dba Ja AI JESE AE AAN 


- 


ga 
SKA N SB ag Ls Tb NI SEN pp 
P Si 


608- Dari Anas, ia berkata, “Rasulullah 85 bersabda, Apabila salah 
seorang diantara kalian berdoa, maka bersungguh-sungguhlah dalam 
berdoa. Dan janganlah ia berkata, Ya Allah, jika Engkau kehendaki, 
maka berikanlah, sebab tidak ada keterpaksaan bagi Allah.'” 08 


——ipong— 


606 (& 151)- Albani (473): Sanadnya shahih. 

607 Albani (474): Shahih — Shahih Abi Daud (1333). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 8 — Kitab ad- 
Da'awaat, 21 — Bab “Liyaz'uma al-Mas'alah.” Muslim: 48 — Kitab adz-Dzikr wa ad-Dwa, 
hadits 8 dan 9). 

608 Albani (475): Shahih — Shahih Abi Daud (1334). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 80 — Kitab 
ad-Da'awaat, 21 — Bab “Liyaz'uma al-Mas'alah.” Muslim: 48 — Kitab adz-Dzikr wa ad-Dw'a, 

" hadits 7). 


Al-Adabul Mufrad SA 333 


seat —a SAI Sh Kala VI 
276. Bab: aa Kedua Tangan Saat Berdoa 


Loyo t 20 


. m0. LI. 0! AA o- 
Olga HP GA KE Lp J8 LA AS IS AA 
API IE AI Olga 
609 (- 152)- Dari Abu Nu'aim -dan beliau adalah Wahb- ia berkata, 


“Aku pernah melihat Ibnu “Umar dan Ibnu az-Zubair berdo'a, keduanya 
Ha Laan kedua telapak Pa ke MAAN bsa 


Yg AS maen daan dan daa 


A3 JAE WE PEN Sa Ip J5 
610- Dari Aisyah t&6 -ia menyangka bahwa ia mendengar darinya- 
bahwasanya ia pernah melihat Nabi $$ berdoa dengan mengangkat 
kedua tangannya seraya berkata, “Sesungguhnya aku hanyalah manusia 
biasa, maka janganlah Engkau (ya Allah) menghukumku. Siapa saja yang 
aku sakiti dari kaum mukminin atau yang aku caci maki, maka janganlah 
Engkau menghukumku karenanya.” 519 


- 
. £ 
01 40 . 


B5 IP yen oya Gi AAN pa JERIA Gl GA TAN 
Ab Ep ee BEP ISU JS An de Ia 
Jb ai San aa daan dn dn Ji Jitu GSM 


- 0340, TA 


AN Ma HD JS Pe Na al as 


611- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Ath-Thufail bin Amr bin ad-Dadsi 
datang menghadap Rasulullah #5 dan berkata, “Wahai Rasulullah! 
Sesungguhnya kabilah Daus telah durhaka dan membangkang, maka 


609 (& 152)- Albani (94): Sanadnya dhaif. Ada perawi Muhammad bin Fulaih dari ayahnya dan 
keduanya lemah. 

610 Albani (476): Shahih Lighairihi — ash-Shahihah (72, 73). Abdul Bagi: (Muslim: 45 — Kitab 
al-Birr wa ash-Shilah wa al-Adab, hadits 88). Albani berkata, “Tetapi menurut Muslim 
tanpa mengangkat tangan dan al-Hafizh menyebutkanya dalam al-Fath (11/142) dari jalur 


pengarang (Bukhari) dan dia berkata, “Dan ia adalah hadits yang sanadnya shahih." Lihat 
Shahih Adabul Mufrad (hal. 228 — catatan kaki).” 


334 SS Al-Adabul Mufrad 


do'akanlah atasnya (agar mereka ditimpa bencana). Lalu Rasulullah #5 
menghadap ke kiblat dan mengangkat kedua tangannya. Orang-orang 
menduga bahwa beliau akan mendoakan keburukan atas mereka. 
(Namun) beliau berdoa, “Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kabilah 
Daus dan datangkanlah mereka (dalam keadaan berserah diri -masuk 
Islam-).” 1 


GI Ga Ca 5 KA AA Ia ANN 


HA eh 533 AI 6 dekan ega lea Ja 
1 Mama aa dsn Uh en JI SS SN 


TAX OA 


As aa AN sa eh PG SS Ah 
Pena Per Dea BERAT ai el PPI HA 3 


aa SE an Lb HA AI 325 6 Arr aa P1 
penis CE Or 4 DI tong JG, KA HE TA, 


612- Dari Anas, ia berkata, “Hujan tidak turun selama setahun, lalu 
bangkitlah sebagian kaum muslimin menghadap Nabi ££ pada hari Jum'at 
dan berkata, “Ya Rasulullah! Hujan tidak turun-turun, tanah mengering, dan 
harta semuanya binasa.” Maka beliau pun mengangkat kedua tangannya 
dan (pada waktu itu) di langit tidak terlihat awan (mendung). Beliau terus 
mengangkat kedua tangannya hingga aku melihat putih ketiaknya, beliau 
meminta hujan kepada Allah. Kami belum melaksanakan shalat Jum'at 
(hujan sudah turun dengan lebatnya) sehingga salah seorang pemuda 
yang dekat rumahnya (dari masjid) berkehendak untuk pulang menemui 
keluarganya. Maka (hujan) terus berlangsung hingga satu Jum'at. Ketika 
datang Jum'at berikutnya, orang itu berkata, “Wahai Rasulullah! Rumah- 
rumah pada roboh, hewan-hewan tunggangan menjadi tertahan." Maka 
beliau pun tersenyum lantaran cepatnya rasa bosan itu (menyerang) anak 
Adam. Lalu beliau berdoa seraya (mengangkat) kedua tangannya, Ya 
Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan bukan di atas kami.' Maka 


611 Albani (477): Shahih — ash-Shahihah (2941). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 56 — Kitab al-Jihad, 
100 — Bab “ad-Dw'a Lilmusyrikina Filhode ” Muslim: 44 — Kitab Fadhail ash-Shahabah, 
hadits 197). . 


Al-Adabul Mufrad “SA 335 


aan pun berpencar dari Madinah.” 12 
Sd Ga din gn Gn kn YAAA 


Nu Pa NUN Pe Pata z Aa tan jaka da 

An Asa 2 Re | ST ana Gp 
613- Dari Aisyah t&s Banana ia pernah mendengar sebagian darinya: 
bahwasanya Aisyah pernah melihat Nabi & berdo'a dengan mengangkat 
kedua tangannya seraya berkata, “Sesungguhnya aku hanyalah manusia 
biasa, maka janganlah Engkau (ya Allah) menghukumku. Siapa saja yang 
aku sakiti dari kaum mukminin atau yang aku caci maki, maka janganlah 
Engkau menghukumku karenanya.” 


Te 4 8, 0. 09 na 2, » or o AN 
SA lo GAN opa 5 Jika OA AP oi ae GP AM 


Je -Jb 3 ir Kla ian dB Taly 
Sa das ia ya Jala ag JAS nas aa da 
io Si B3 A3 B0 Mani 
jg teh JS J6 Mg Haag Sa gn ob Lai 

JB RL SU JG Ta ba AI Hd pe 


P 


Je aras du Si sae ba did Jaa 


2 


AN nh APU KAI) II Tag EA SD 
614- Dari Jabir bin Abdullah, bahwa ath-Thufail bin 'Amr berkata 
kepada Nabi $£, “Apakah engkau mau berada dalam benteng yang 
kokoh dan kuat, benteng milik kabilah Daus?” Jabir berkata, “Rasulullah 
3 menolaknya, mengingat hal itu dipersiapkan Allah untuk orang-orang 
Anshar. Maka berhijrahlah ath-Thufail bersama seorang laki-laki dari 
kaumnya. (Di Madinah) laki-laki itu jatuh sakit hingga merasa cemas (atau 
kalimat yang senada dengannya). Lalu ia berjalan merangkak menuju 
tabung tempat anak panah dan mengambil satu anak panah bermata 
lebar lantas ia memotong kedua urat nadi (tangan)nya hingga mati. 


612 Albani (478): Shahih — al-Irwa' (2/144, 145), ta'lig atas “Shahih ibnu Khuzaimah” (1789). 


336 SW Al-Adabul Mufrad 


(Suatu hari) Thufail bermimpi melihatnya. Thufail bertanya, Apa yang 
diperlakukan (Tuhanmu) kepadamu? Ia menjawab, Dia mengampuniku 
lantaran hijrahku kepada Nabi #. Thufail kembali bertanya, “Lalu 
bagaimana dengan urusan kedua tanganmu? Ia berkata, “Dikatakan 
(kepadaku), “Kami tidak akan memperbaiki darimu apa yang telah 
engkau rusak dari dua tanganmu.” Jabir berkata, “Kemudian ath-Thufail 
menceritakan mimpinya kepada Nabi #&, lalu beliau bersabda, “Ya Allah, 
untuk kedua tangannya, maka ampunilah ia.” Dan beliau mengangkat 
kedua tngeanya gulai 


Bang Lay nda In 58 JM jo ANN 
Ge ak ga in JS ga an SA Jk 


S3 SA Ap 
615- Dari Anas bin Malik, ia berkata, “Adalah Rasulullah m bisan 
berta'awwudz, beliau mengucapkan, “Ya Allah, sesungguhnya aku 
berlindung kepada-Mu dari sifat malas, aku berlindung kepada-Mu dari 
sifat pengecut, aku berlindung kepada-Mu dari kepikunan, dan aku 
berlindung kepada-Mu dari sifat bakhil.'” 815 | 


4 


AJB: Ida Aa At IA Opi GIA AAN 


BELA Up eat Gb Ke Ui ja 


616- Dari Abu Hurairah dari Rasulullah #5, beliau bersabda, “Allah 
3 berfirman, Aku ada pada sangkaan hamba-Ku dan Aku senantiasa 
bersamanya apabila ia memohon kepada-Ku.'” 16 


—iang— 


614 Albani (95): Dhaif — ta'lig atas Mukhtashar Muslim Lil Mundziri (hal. 35). 

615 Albani (479): Shahih — Shahih Abu Dawud (1377). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 8 — Kitab ad- 
Da'awaat, 36 — Bab “ath-Ta'awwudz Min Naulatati ar-Rijal.” Muslim: 48 - Kitab adz- Dzikr 
wa ad-Dw'a, hadits 50). 

616 Albani (480): Shahih - ash-Shahihah (2942). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 97 - Kitab at- 
Ta'awwudz, 15 — Bab “Daulillahi Ta'ala, “Wa Yuhadzdzirukumullah Nafsahu.” Muslim: 48 
— Kitab adz-Drikr wa ad-Dwa, hadits 2, 19). 
Albani memberi ta'lig atas takhrij ini dalam Shahih Adabul Mufrad (hal. 230 — catatan 
kaki), dia berkata, “Dalam takhrij ini tampak berkaitan dengan Shahih Bukhari, dia 
tidak mengeluarkannya dengan lafazh yang seperti di sini, tetapi dengan lafazh 'Wa Ana 
Ma'ahu Idza Dzakarani' dan ia merupakan riwayat Muslim dalam adz-Dzikr dengan nomer 
pertama (2) dan nomer yang lain (19), maka menurutnya dengan lafazh al-Kitab, maka 
seharusnya diperinci atau diringkas menurut Muslim dalam penisbatan. Ini juga asy-Syarih 


Al-Adabul Mufrad “SA 337 


Jua) ama au —YVV 
2a: Bab: Sayyidul Istighfar 


-JG abg de 2 PA MAS GS NN 
ik ut, Ea ui, as ei Y 4 y 2 si PAT) HN 


- 
Da S3 t 03 8 0g. 


A2U ak Bar dea S5 maa ah La Bas Bagi 


38 SA Ian GI YP Kg 


X 
x 


Gi B3 aah YAN Ia SE Ji HS SS SA gadi gp 


aro o- 9 ta “ad & 9 4 


617- Dari Syaddad bin Aus, dari Nabi 3£, beli bersabda, “Sayyidul 
Istighfar (istighfar yang paling utama) yaitu: Ya Allah, Engkau adalah 
Rabb-ku, tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) melainkan Engkau, 
Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hamba-Mu, aku berada 
pada ikrar dan janji-Mu menurut kemampuanku, aku mengakui nikmat 
yang Engkau (berikan kepadaku) dan aku mengakui dosa-dosa yang telah 
aku perbuat. Maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tidak ada yang 
dapat mengampuni dosa melainkan Engkau. Aku berlindung kepada- 
Mu dari kejahatan apa yang telah aku perbuat." Apabila do'a tersebut 
diucapkan di sore hari lalu ia meninggal dunia, maka ia pasti masuk 
Surga -atau ia termasuk dari penduduk Surga-. Dan apabila diucapkan di 
waktu pagi, lalu ia meninggal dunia pada hari tersebut...” sama dengan 
kalimat sebelumnya. 
-, “ 8 P o. 8... 
OA K5 AAS da SI) PJB GE AAA 


- 
- 


SA L PI Et PE Jaa 23 “ala 
618- Dari Ibnu "Umar, ia berkata, “Sesungguhnya kami pernah 


menghitung di majelis milik Nabi #5, “Wahai Rabbku, ampunilah aku 
dan berilah taubat kepadaku, karena sesungguhnya Engkau adalah Maha 


menyelisihinya maka dia menyebutkan secara umum dalam takhrij dan tidak memerinci. 
Lafazh yang muttafag 'alaih telah dikeluarkan dalam Mukhtashar al-Uluw (95/19) dan 
dalam ash-Shahihah (2011).” 

617 Albani (483): Shahih — ash-Shahihah (1747). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 80 — Kitab ad- 
Da'awaat, 16 — Bab “Maa Yaguulu Idzaa Ashbaha.”). 


338 SW Al-Adabul Mufrad 


Penerima taubat lagi Maha Penyayang," seratus kali.” 8 


4 
“ 
.. - 


BEA IS MI IE SAI o3 LE HENNA 
MR ea RN AE AU 
JA cl wu) (de 3 SA JB PAI lag 

3 BU 
619- Dari Aisyah #5, ia berkata, “Rasulullah #£ pernah mengerjakan 
shalat Dhuha kemudian berdo'a, “Wahai Rabbku, ampunilah aku dan 
berilah taubat kepadaku, karena sesungguhnya Engkau adalah Maha 


Penerima taubat lagi Maha Penyayang," hingga beliau megucapkannya 
sebanyak seratus kali.” 81? 


Maa IG A5 de Ai SB PA MAS AN 
Jep as ip PE UNI HL ab IAI 
5 ga d6 NY Onih PRA IP ad PE ari D3 


£ - 
og o PIA 


0. Kai 3 04 24 Oa o- 0 Dana 0 Pa ITN 
Ig BII Jl Sa Gem Ol JB da Ga DS aa Uya old Ga 


- 


A or... y. 8 Tn ag e Boy 209 ARE ren 
OT CAS Ip eh el) cabin La Bas) age 


on 2 Sr. D P s - 

KE JA Ip 3 ata 3 DK Ag Hip j0) JI Gp Ju 
620- (Dari) Syaddad bin Aus, dari Nabi #£, beliau bersabda, “Sayyidul 
Istighfar adalah jika seseorang mengucapkan: “Ya Allah, Engkau adalah 
Rabb-ku, tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) melainkan Engkau, Engkau 
telah menciptakanku, dan aku berada pada ikrar dan janji-Mu menurut 
kemampuanku, aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan apa yang telah 
aku perbuat. Aku mengakui nikmat yang Engkau ( berikan kepadaku) dan 
aku mengakui dosa-dosa yang telah aku perbuat. Maka ampunilah aku, 
karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa melainkan 
Engkau.” Beliau bersabda, “Barangsiapa yang mengucapkannya di siang 
hari dengan meyakininya, lalu ia meninggal dunia pada hari tersebut 
sebelum ia masuk di waktu sore, maka ia termasuk dari penduduk 
Surga. Dan barangsiapa yang mengucapkannya di malam hari dengan 


618. Albani (4810: Shahih — ash-Shahihah (556). Abdul Bagi: (Abu Daud: 8 - Kitab a I-Witr, 
26 — Bab “Fi al-Istighfaar.” At-Tirmidzi: 45 — Kitab ad-Da'awaat, 38 — Bab “Maa Yaguulu 
Idza @aama Fii al-Majlis”). 

619. Albani (482) : Sanadnya shahih. 


Al-Adabul Mufrad SA 339 


meyakininya, lalu ia meninggal dunia sebelum ia masuk di waktu shubuh, 
maka ia termasuk dari penduduk Surga.” 


en Tag 


ag 


sanga 


2... 


621- Dari Abu Burdah, aku pernah mendengar al-Aghar (seorang laki- 
laki dari Juhainah), ia menceritakan dari Abdullah bin Umar, ia berkata, 
“Aku pernah mendengar Nabi $£ bersabda, “Bertaubatlah kalian kepada 
Allah, karena sesungguhnya aku bertaubat kepada-Nya setiap hari 
sebanyak seratus kali.'”521 


A1 os Pucang Na 


4 


a47 


622 (» 153)- Dari Ka'ab bin “Urah, ia berkata, “Beberapa dzikir yang 
tidak membuat kecewa orang yang mengucapkannya, 'Maha suci Allah, 
segala puji bagi Allah, tiada ilah selain Allah, Allah Maha Besar,” (sebanyak) 
seratus kali.” Ibnu Abu Unaisah dan 'Amr bin Gais merafa'kannya.8?2 


—ua on 
Gasal oglis FYI elo Cal —NVA. 


278. Bab: Mendo'akan Saudara Tanpa 
Sepengetahuannya 


Ca. d0. - 240 


DIA Sina IA ANE Jb aj gi GARA KE —YY 


- . 


As ska aa SIB ag le lo ye oat 
Ke 


Pa nd 


623- (Dari) Abdurrahman bin Ziyad, Abdullah bin Yazid berkata 
kepadaku, “Aku pernah mendengar 'Abdullah bin 'Amr, dari Nabi #£, 


621 Albani (484): Shahih — ash-Shahihah (1452). 


622 (& 153)- Albani (485): Shahih — ash-Shahihah (102). Abdul Bagi: (Muslim: 5 - Kitab al- 
Masaajid, hadits 144). 


310 SN Al-Adabul Mufrad 


beliau bersabda, “Do'a yang paling cepat terijabahi (terkabulkan) adalah 
do'a orang yang ghaib (yang jauh) kepada orang yang ghaib (yang 
jauh)” 8 


KAS AGAN ES IA IS Sa aah 
SI G3 SAN Ma aa : sa 
Pan Tenan aa 285 Ol: 


624 (- 154)- (Dari) Haiwah, ia berkata, “Telah mengabarkan 
kepadaku Syurahbil al-Ma'afiri, (bahwasanya ia pernah mendengar Abu 
Abdurrahman al-Habli) (berkata), “Bahwasanya ia pernah mendengar 
ash-Shunabahi (berkata), “Bahwasanya ia pernah mendengar Abu Bakar 
ash-Shiddig #4 (berkata), “Sesungguhnya do'a saudara fillah (bersaudara 
karena Allah) itu dikabulkan.” 524 


4 9 3.8 


KI » ala yall an Sy dian g & as g Naa na —1Y oo 
d5 23 e AA :i TN raga Aa dai Ea . JB — 55 d 
On ge SE ai S 3 LA LG RAN Gl 2 


“ 


- 


Ha gn 3 3 Near Aan 
pai Ne ERA 


ANA 0. 


2 2, 

&£ , de A1 re AB 2 & 
625- Dari Shafwan bin Abdullah bin Shafwan -dan dahulu ia berada di 
bawah (pengawasan) ad-Darda' binti Abu ad-Darda'- ia berkata, “Aku 
pernah mendatangi mereka di Syam, kemudian aku dapati Ummu ad- 
Darda' berada di rumah sedang Abu ad-Darda' tidak aku dapati. Ummu 
ad-Darda' berkata, Apakah engkau hendak berhaji tahun ini? Aku 
menjawab, Ya. Ia berkata, “Berdoalah kepada Allah (dengan) memohon 
kebaikan untuk kami, karena Nabi $$ pernah bersabda, “Sesungguhnya 
do'a seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya adalah 


623 Albani (96): Dhaif — Takhrij al-Misykaah (2247), Dhaif Abi Daud (269). Abdul Bagi: (Abu 
Daud: Kitab al-Witr, 29 — Bab “ad-Dw'a Bizhahri al-Ghaib”). 
624 (& 154)- Albani (486): Sanadnya shahih. 


Al-Adabul Mufrad S2 341 


mustajabah (terkabulkan). Di kepalanya ada malaikat yang ditugaskan 
di sana, setiap ia berdo'a kebaikan untuk saudaranya, maka ia berkata, 
Amin, dan bagimu seperti yang engkau pinta.” Ia berkata, “Kemudian 
aku berjumpa dengan Abu ad-Darda' di pasar, lalu ia berkata seperti 
itu (seperti yang diucapkan Ummu ad-Darda'), dan dia meriwayatkan 
perkataan ini dari Nabi #5.” 


KAN HA Ja ds JB ppi oi DI AE ENYA 


AS Pi PES AS saing Ie jo AS GAS 


626- Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, “Seseorang berdo'a, Ya Allah, 
ampunilah aku dan untuk Muhammad saja.” Maka Nabi $$ bersabda, 
'Sungguh engkau telah menghalang-halanginya (do'a) dari orang 
banyak.” 926 


An jateng nge Sa jelas JB AS Gl yg LYV 
Sp PNG IE hd AA S5 SA AN, 


40 @ 
Tg DI 
627- Dari Ibnu “Umar, ia berkata, “Aku pernah mendengar Nabi 
memohon ampun kepada Allah di dalam majelis (tempat duduk)nya 
sebanyak seratus kali. (Beliau mengucapkan), “Wahai Rabbku, ampunilah 
aku, dan berilah taubat kepadaku dan kasihanilah aku, karenasesungguhnya 
Engkau adalah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.” “! 


— aan — 
2 Oa STVA 
279. Bab: ... 


N Sena Pe s! kaan mah 
Ba 


628 (-. 155)- DariIbnu Umar, ia Abe ANA 2 benar-benar 

625 Albani (478): Shahih — ash-Shahihah (1399). Abdul Bagi: (Muslim: 48 — Kitab adz-Dxikr 
wa ad-Dw'a, hadits 88). 

626 Albani (488): Shahih — al-Irwa' (171). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 78 — Kitab al-Adab, 27 -— 


Bab “Rahmah an-Nas Lilbahaim,” dari Abu Hurairah). 
627 Periksa hadits no. (618). 


342 SW Al-Adabul Mufrad 


2 


memohon (kepada Allah) pada segala sesuatu dari urusanku, sampai- 
sampai (aku berdo'a) agar Allah melapangkan perjalanan hewanku, 


hingga aku melihat dari hal itu apa-apa yang menyenangkanku.” 28 


5 Y, Para Pa Al) AT Ls as zi 2. - 4 
£ Keaa 


629 (- 156)- Dari “Umar, bahwa dana hal yang berahi ia na 
(adalah), “Ya Allah, wafatkanlah aku bersama orang-orang yang berbakti, 
dan janganlah Engkau tinggalkan aku bersama orang-orang yang buruk, 
serta satukanlah aku dengan orang-orang yang baik.” 


Eng SAN Ne pa Ii ASI An X3 3S IG yah —are 


3,3 up 3 AN Ga (IS JS Uap gl 
Lai, CL $ W IN Ta Cg Lgi Pa u SANG Ls 
Maa. (PI sa Ra SE) A33 6533 Cagit, 38, 


Ea YA Ga AL ag AA ee 
630 (- 157)- (Dari) Syagig, ia berkata, “Adalah Abdullah memperbanyak 
do'a dengan permohonan-permohonan berikut ini, “Wahai Rabb kami, 
perbaikilah (urusan) diantara kami, tunjukkanlah kepada kami (pada) jalan 
Islam, selamatkanlah kami dari berbagai kegelapan menuju pada cahaya, 
palingkanlah keburukan-keburukan itu dari kami baik yang tampak 
darinya ataupun yang tersembunyi, berkahilah kami pada pendengaran- 
pendengaran kami, penglihatan-penglihatan kami, hati-hati kami, istri- 
istri kami dan keturunan-keturunan kami. Berilah taubat kepada kami, 
karena sesungguhnya Engkau adalah Maha Penerima taubat lagi Maha 
Penyayang. Jadikanlah kami orang-orang yang mensyukuri nikmat-Mu, 
memujinya, dan menyebut-nyebutnya serta sempurnakanlah nikmat itu 
kepada Kami "629 


YM dea jas syaa AI 3 1S II 3 . JB —e 2 
AS Oya jaan ft san OA Y3 ab Hen OA 3 


628 4s 155)- Albani (97): Sanadnya dhaif. Ada 'an'anah Ibnu Ishag. 
629 (& 156)- Albani (489): Sanadnya shahih. 
630 (w 157)- Albani (490): Sanadnya shahih. 


Al-Adabul Mufrad SA 343 


631 (- 158)- Dari Tsabit, ia berkata, “Adalah Anas, apabila ia berdoa 
untuk saudaranya, ia mengucapkan, “Semoga Allah menjadikan atasnya 
doa orang-orang yang berbakti, bukan (do'a) orang-orang yang zhalim 
dan orang-orang yang durhaka, mereka (adalah orang yang melakukan) 
giyamul lail di malam hari dan berpuasa di siang hari.” 1 


EPA SEA Gi yAS El JP ang A3 Je —NYY 


Pe na Mn MA 
SI 


632- (Dari) Isms'il bin Abu Khalid, ia berkata, “Aku pernah mendengar 
Amr bin Huraits berkata, buku pernah pergi (membawa)ku ke hadapan 
Nabi #£, lalu beliau mengusap kepalaku dan mendoakan rezeki 
untukku. '”632 


Da pi ar AAS 4 J3 
Gp KA Gg KL ah ET US Usa Ga -JG 


- - 
0.7 Pad TC 203 29 7 


3 as Ab NA S3 Oo 2 JL chan JUS 2 AG J3 LAS 
2G Lai 


633 (- 159)- (Dari) Amr bin Abdullah ar-Rumi, ia berkata, “Ayahku 
memberitahu (hadits) dari Anas bin Malik, ayahku berkata, “Dikatakan 
kepada Anas, “Sesungguhnya saudara-saudaramu telah datang kepadamu 
dari kota Bashrah -dan Anas ketika itu berada di Zawiyah- agar engkau 
berkenan berdoa kepada Allah untuk kebaikan mereka.” (Lantas) ia 
berdoa, Ya Allah, ampunilah kami dan rahmatilah kami, berilah kami 
kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari 
adzab Neraka.” Kemudian mereka meminta tambahan do'a kepadanya, 
lalu ia (kembali) berdo'a seperti dengan do'a sebelumnya. Ia (Anas bin 
Malik) lalu berkata, Jika kalian diberi semua ini, maka kalian telah diberi 
kebaikan dunia dan akhirat.” 8 


631 (& 158)- Albani (491): Shahih mauguf dan menjadi shahih marfu' — ash-Shahihah (1810). 
Abdul Bagi, “Tidak terdapat dalam Kutubus Sittah.” 

632 Albani 9492): Shahih — ash-Shahihah (2943). Abdul Bagi, “Tidak terdapat dalam Kutubus 
Sittah.”). 

633 (& 159)- Albani (493): Sanadnya shahih. 


344 SS Al-Adabul Mufrad 


KA Lah dian da Ja ga isl JB M gi oril Ah 


£2 | 2. na 


S1 OA) -JG ak Ab LP ya Ia KAP aa 


Fa 


A3 SAN aksi Ls Gua Saat 3 Y! AT Y, 5 AN, 
634- (Dari) Anas bin Malik, ia berkata, “Nabi $$ pernah mengambil 
dahan pohon lalu beliau mengibas-ngibaskannya namun (dedaunan 
yang ada di dahan tersebut) tidak rontok, kemudian beliau kembali 
mengibas-ngibaskannya dan juga belum rontok, lalu kembali mengibas- 
ngibaskannya (maka rontoklah dedaunan tersebut), dan beliau bersabda, 
Sesungguhnya (ucapan) Subhinallah, wal Hamdulillah, wa La Ilaha Illah, 
Neon dosa-dosa sebagaimana pohon merontokkan daunnya.” 4 


..... 


da ida Jaga 38 Hen Ie —1 Yo 
tel ya ja Hai Is “2 an Te tara Pa ae 
GMT Ken Un Ke Kanan Da 33 Ke FN 2g 


Jera Gan Sa RS AG Olla 5363 ea 
635- (Dari) Salamah, ia berkata, “Aku pernah mendengar Anas berkata, 
“Seorang wanita mendatangi Nabi #$ mengadukan hajatnya kepada 
beliau -atau sebagian hajat(nya)- lalu beliau bersabda, “Maukah aku 
tunjukkan kepadamu (sesuatu) yang lebih daripada itu? Engkau bertahlil 
(mengucapkan: La Ilaha Illallah) tiga puluh tiga kali ketika engkau hendak 
tidur, bertasbih (mengucapkan: Subhinallah) tiga puluh tiga kali, dan 
bertahmid (mengucapkan: Al-Hamdulillah) tiga puluh empat kali. Maka 
yang demikan itu genap seratus, adalah lebih baik daripada dunia dan 
isinya.” 535 
#- 8. #- OB Si APN Sae 8 Ba Ka 
BLS) Ula may UU Ja ya ai 
AAN SEL En RR Iy bia UYA 
634 Albani (494): Hasan — Takhrij al-Misykaah (2318). Abdul Bagi: (at-Tirmidzi: 45 — Kitab 
ad-Da'awaat, 97 — Bab “Haddatsana Muhammad bin Hamid.” 
635 Albani 998): Sanadnya dhaif. Ada perawi Salamah dan dia adalah Ibnu Wardan, dia lemah. 
Abdul Bagi, “Tidak terdapat dalam Kutubus Sittah.” 
Albani berkata dalam Dhaif Adabul Mufrad (hal. 63 — catatn kaki).” Namun hadits ini 
shahih dalam riwayat yang lain dari hadits Ali 4 dalam Shahih Bukhari (3113) dan Muslim 


(8/84), at-Tirmidzi (4005) dan dishahihkannya, hadits Ahmad (1/136) dan hadits Ibnu 
Umar dan terdapat dalam kitab yang lain 91216). 


Al-Adabul Mufrad SA 345 


636- Nabi ££ bersabda, “Barangsiapa yang bertahlil seratus kali, 
bertasbih seratus kali, bertakbir seratus kali, adalah lebih baik baginya 
daripada sepuluh budak yang ia merdekakan, dan tujuh ekor sapi yang ia 
sembelih.” 86 


- 


A Jan ses 3 da da te A S- —AYV 


- 


ag ai ai AN Ga s5 Bd ad Ai An JG Si XI 
Ga an ta Pa by JB Si XI & 8 2 Ie 
SIB BAN, Ga 53 AAA) East Be SA 


637- Seseorang mendatangi Nabi #5, lalu berkats: “Wahai “Rosulullah: 
doa apakah yang paling utama?” Beliau bersabda, “Mintalah kepada 
Allah pengampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Jika engkau 
diberi keselamatan di dunia dan akhirat, maka engkau benar-benar 
beruntung.” 8 


IU IE 2U giaa BESI IS GI R33 SE LAYA 
(PI Ian AG SI BELA Aa 21 


saia) BG NB V9 IE) G3 


! 


3 
S 


638- Dari Abu Dzarr, dari Nabi £5, beliau bersabda, “Ucapan yang paling 
disukai oleh Allah adalah: "Mahasuci Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya, 
bagi-Nya kerajaan, bagi-Nya segala puji dan Dia Mahakuasa atas segala 
sesuatu, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan 
Allah, Mahasuci Allah dan segala puji Mena daa 


- 


SA A5 GA Ge IS AG 5 AA 


BIS LIS UB —als LBG LE OI - Isi ui, At 


Ya vg & Je GO mel ANAA Anal Ta Jam 


636 Albani (99): Dhaif —at-Talig ar-Raghib (2/245). Abdul Bagi, “Tidak terdapat dalam Kutubus 
Sittah.” 

637 Albani (495): Shahih — ash-Shahihah (1523). Abdul Bagi: (at-Tirmidzi: 45 — Kitab ad- 
Da'awat, 84 — Bab “Haddatsana Yusuf bin Isa.” Ibnu Majah: 34 — Kitab ad-Du'a, 5 — Bab 
“ad-Dw'a Bil'afw wa al-'Afiyah,” hadits 3848). 

638 Albani (496): Sanadnya shahih. 


346 SW Al-Adabul Mufrad 


daa 


selorl dee is Pak r OT: 2 2) 33 Je Kanal pe XI 


Ga de la TAN ge da A5 SA Ju dau 


SEN IP ja) DA 3 RA SN, PA 


dngan 


dia Sah, HE Jp Ie) SI 5 OA 
JA ti dd HB Up TAN 3 Un SA LA 


#0 Ie, 


Se) 23 


639- Dari Aisyah t&5, ia berkata, “Nabi £5 pernah masuk Mekah 
sedang aku (pada waktu itu) tengah mengerjakan shalat -beliau ada 
hajat, namun aku melambatkan (shalatku)- beliau bersabda, “Wahai 
“Aisyah! Hendaklah engkau berdo'a dengan do'a global dan yang jami'ah 
(ringkas namun luas cakupannya).' Ketika selesai shalat, aku bertanya, 
Wahai Rasulullah! Apakah do'a yang global dan yang jami'ah itu?' Beliau 
menjawab, “Ucapkanlah: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada- 
Mu kebaikan seluruhnya di dunia dan di akhirat, baik yang telah aku 
ketahui maupun yang belum aku ketahui. Dan aku berlindung kepada- 
Mu dari kejahatan seluruhnya di dunia dan di akhirat, baik yang telah aku 
ketahui maupun yang belum aku ketahui. Dan aku memohon kepada-Mu 
Surga, dan apa-apa yang mendekatkan aku kepadanya, berupa perkataan 
dan perbuatan. Dan aku berlindung kepada-Mu dari Neraka dan apa- 
apa yang mendekatkan aku kepadanya, berupa perkataan dan perbuatan. 
Dan aku memohon kepada-Mu dari kebaikan yang dimohonkan kepada- 
Mu oleh hamba-Mu, Muhammad. Dan aku berlindung kepada-Mu dari 
kejahatan yang dimohonkan perlindungannya dari-Mu oleh Muhammad. 
Dan aku memohon kepada-Mu agar Engkau menjadikan akibat suatu 
perkara yang telah Engkau putuskan bagiku itu baik bagiku.” 39 


—ang— 


alang Ale AI Gala Gesit (iis Bola) Cala — YA. 


280. Bab: Membara Shalawat kena Nabi 


aa Ja Tua MERE AD 


639 Albani (497): Shahih — P3 Shahihah 052. 


Al-Adabul Mufrad SA 347 


o (3 0g ag og Len Na an Sa Sen NN 

IG BB 

640- Dari Abu Sa'id al-Khudri, dari Nabi #£, beliau bersabda, “Seorang 
muslim mana saja yang tidak memiliki sedekah di sisinya, maka hendaklah 
ia mengucapkan di dalam do'anya, Ya Allah, limpahkanlah shalawat 
kepada Muhammad, hamba-Mu dan Rasul-Mu. Dan limpahkan pula 


shalawat kepada kaum mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, 
karena sesungguhnya do'a itu (terhitung) satu zakat baginya.” 80 


JG YA JG 2 ara IN SA LAH 
J5 Sa se asin at al ag aj ea 
all Je ES es si Jl 383 naa KE 2 en 
SE SAS US MS IT JEh AAA IE EP) GA dh 


Ad nih BILA, RI ad Dag Ke JT, Ha 
641- Dari Abu Hurairah, dari Nabi #5, beliau bersabda, “Barangsiapa yang 
mengucapkan: “Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan 
kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah melimpahkan 
shalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, berkahilah Muhammad 
dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan 
berkah kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim dan berilah rahmat kepada 
Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau 
telah memberi rahmat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim,” maka aku 
bersaksi kepadanya pada Hari Kiamat nanti dengan satu persaksian dan 
memberi syafaat untuknya.” “1 

WCASI G3 oil Gp SIA UST Can JB 01533 Ip AS 
- - PA sa NN 5 8. "3 1 8. “ ag 
PAS AAA Jami G3 SA GA ag AA lo GA OI 


Pa et an 0. Ps # - Ip G3 Pe 08 ec ag Pan 
tosl)) Gmdemd PE Lana Plan Odbr 43 Cglan jl dot Anu 
P4 . . P4 P3 Pd 


640 Albani (100): Sanadnya dhaif. Ada perawi Darraj Abu Samh dan dia lemah.... Abul Bagi, 
“Tidak terdapat dalam Kutubus Sittah.” 

641 Albani (101): Sanadnya dhaif. Ada perawi Sa'id bin Abdurrahman maula Sa'id bin Ash 
dan dia tidak dikenal.. Abdul Bagi : Tidak terdapat dalam Kutubus Sittah. 


348 SW Al-Adabul Mufrad 


. 4 
P3 - 0. Pa 2 - as Pa Kan 1 8, FI Th 8. 
o” Gp Yi LJUS eta) peka dala ko Ga M9 
NP NE aa 2 pc Pa nia # Pe nya, La era 
Ole eko ep ida Sele Jajar ol TE na Kat S1) mika "nina, 


ME EA B1) SAS USA on SA 
642- (Dari) Salamah bin Wardan, ia berkata, “Aku pernah mendengar 
Anas dan Malik bin Aus bin al-Hadatsan, bahwa Nabi $£ pernah keluar 
untuk keperluan buang hajat dan beliau tidak mendapatkan seorang 
pun yang mengikutinya. Kemudian “Umar keluar, lalu menyusuli Nabi 
dengan membawa tembikar atau alat penyuci. (Disana) Umar mendapati 
beliau sedang sujud di saluran air, maka ia segera menyingkir dan duduk 
di belakang beliau, hingga Nabi & bangkit dari sujudnya dan berkata, 
'“Ahsanta (bagus engkau) wahai “Umar! Ketika engkau mendapatiku 
sedang sujud lalu engkau menyingkir dariku. Sesungguhnya Jibril telah 
mendatangiku dan berkata, “Barangsiapa yang bershalawat kepadamu 
satu kali, maka Allah bershalawat untuknya sepuluh kali, dan Allah 
mengangkat baginya sepuluh derajat.” 42 


Io IP MU TA Ela BP ap AN 

0, 23 Peran Nk B5 Pa 5) Hi 8. ey ng ea 
PAS AS IN US SISA ep Soni) IE dan Ga 1 plg AE 
643- Dari Buraid bin Abu Maryam, aku pernah mendengar Anas bin 
Malik, dari Nabi #£, beliau bersabda, “Barangsiapa yang bershalawat 
kepadaku satu kali, maka Allah bershalawat untuknya sepuluh kali dan 
menghapus darinya sepuluh kesalahan.” $ 


—an— 


642 Albani (498): Hasan — ash-Shahihah (829), Fadhl ash-Shalah 'Ala an-Nabi & (4, 5, 10, 
12. 

643 Albani (499): Shahih — ash-Shahihah (829), Fadhl ash-Shalah 'ala an-Nabi #£ (12), Takhrij 
al-Misykaah (922). 
Abdul Bagi: Tidak terdapat dalam Kutubus Sittah. Albani berkata: “Demikian yang dia 
katakan dan itu menurut an-Nasa'i, lihat al-Misykaah dan Shahih Adabul Mufrad (hal. 239 
— catatan kaki 2).” 


Al-Adabul Mufrad LX 349 


Anie Jay Ali alug dnle AI Gelam Ceai Ode JSI Cya Gila —YAN 


281. Bab: Orang yang Menyebut Nama Nabi & di 
Sisinya Namun Ana Bershalawat kepada Beliau 


SS ga la dan Ja GO ae yi me YP “et 
naa da Ha J6 IN Raga G3 ee 
Pe Ap: 5 IS NI 6 6 NS oa JB 
BEE SAS ja gas JIN ba de 
AN SB dak Sh ea Gu sua Si 


AS SES ga "AB TK Sa 35 bean 3 A5 as 
oa Ca ITE Yi Sp Ke 53 IE 
644- Dari Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi $£ naik ke atas mimbar. Ketika 
beliau menginjak anak tangga yang pertama, beliau berkata, “Amin.” 
Kemudian saat sampai di anak tangga kedua beliau berkata, “Amin.” Lalu, 
. pada anak tangga yang ketiga, beliau berkata lagi, “Amin.” Mereka (para 
shahabat) pun bertanya, “Wahai Rasulullah! Kami mendengar engkau 
mengucapkan, 'Amin' tiga kali.” Beliau bersabda, “Pada waktu aku naik 
anak tangga pertama, Jibril Sl mendatangiku dan berkata, “Celakalah 
seorang hamba yang mendapatkan Ramadhan tetapi ia tergelincir darinya 
dan tidak diampuni dosanya.” Aku pun berkata, Amin.” Kemudian, Jibril 
berkata, “Celaka seorang hamba yang mendapatkan kedua orang tuanya 
(masih hidup) atau salah satu dari keduanya, tetapi tidak membuatnya 
masuk Surga.” Aku pun berkata, Amin." Lalu, Jibril berkata, “Celaka 
seorang hamba yang disebut namamu (Nabi) di sisinya, namun ia tidak 
bershalawat kepadamu.” Aku pun berkata, Amin.” 4 


- 


3 # “ 
Ik Ia SE lag ale do AI Ja Ol ina Al je TA KO 
NAS IA do 2A—- AE 
645- Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah 8$ bersabda, “Barangsiapa 


644 Albani (500): Shahih Lighairihi — at- Talig ar-Raghib (2/283). Abdul Bagi: Tidak terdapat 
dalam Kutubus Sittah. 


350 SW Al-Adabul Mufrad 


bershalawat kepadaku satu kali, maka Allah bershalawat untuknya sepuluh 
kali.” 5 


JB AS Ada db an Ja Ip PPA 
II da gai Ud IS DJ ak op to 
SB Kh Jak Pe Aan as IN 33 Jha 


- 


al Ta DA oat da Jasa AN 3 Ng pal 
. cal EX BAE Jas Bina DM Si k23 JUS 
646- Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi & naik ke atas mimbar, lalu berkata, 
“Amin. Amin. Amin.” Dikatakan kepada beliau, “Wahai Rasulullah! 
Engkau tidak pernah berbuat seperti ini?” Beliau bersabda, “Jibril berkata 
kepadaku, “Terhina (celaka)lah seorang hamba yang mendapatkan kedua 
orang tuanya atau salah satu dari keduanya lalu ia tidak dapat masuk 
Surga.” Aku pun berkata, Amin.” Kemudian Jibril berkata, “Terhina (celaka) 
lah seorang hamba yang mendapatkan Ramadhan namun (ia tergelincir 
darinya) dan tidak diampuni dosanya.” Aku pun berkata, 'Amin.' Lalu, Jibril 
berkata, “Terhina (celaka)lah seseorang yang disebut namamu di sisinya 
namun ia tidak bershalawat kepadamu." Aku pun berkata, Amin.” 4$ 


“, 0, 0 


db jap No as PSI Ea PAN 
Han Ja AN Jas ag ga 38 - ale EA d5, 


2. 5 6 Lal Jaa af 283 AS Lag bata Mat Me 


na 2d Hem PPA ISU LN 5 
SAK 25 oa SA cat Gd LI sea 


PN 


SI na 5) ta Wang aa Se oh) A Olstn CT 
LAS SI 


645 Albani (501): Shahih — Shahih Abi Daud (1368). Abdul Bagi: (Muslim: 8 - Kitab al-Witr, 
26 — Bab “Fii al-Isrghfaar,” hadits 1530). 

646 Albani 9502): Hasan shahih — at-Ta'lig Ala Fadhl ash-Shalah (9/18), at-Ta'lig ar-Raghib 
(27283). Abdul Bagi: (Muslim: 45 — Kitab al-Birr wa ash- Shilah wa al-Adab, hadits 9, 100. 
Albani berkata: “Dikeluarkan oleh Muslim dalam shahihnya yang hanya menyebutkan 
kalimat kedua orang tuanya saja... lihat Shahih Adabul Mufrad (hal. 241 — catatan kaki).” 


Al-Adabul Mufrad SA 351 


647- Dari Juwairiyah binti al-Harits bin Abu Dhirar, bahwa Nabi & 
pernah keluar dari sisinya -dan sebelumnya ia bernama Barrah (artinya 
kebaikan, yakni yang terbaik)- lalu Nabi # mengganti namanya dengan 
Juwairiyah. Beliau keluar dari (sisinya) dan tidak suka masuk menemuinya 
saat namanya masih bernama Barrah. Kemudian Nabi kembali 
kepadanya setelah matahari meninggi -sedang Juwairiyah berada di 
tempat duduknya- Beliau bersabda, “Engkau masih saja berada di tempat 
dudukmu? Sungguh aku telah mengucapkan setelahmu empat kalimat 
sebanyak tiga kali yang seandainya ditimbang dengan kalimat-kalimat 
(yang engkau ucapkan hari ini), niscaya ia lebih berat darinya. (Yaitu): 
“Mahasuci Allah dan segala puji bagi-Nya sebanyak jumlah ciptaan-Nya, 
sesuai keridhaan-Nya, seberat Arsyi-Nya dan sebanyak kalimat-Nya.'” 4 


“ P $ 
Tip aa Ia GP Ang ME Io BN AE 

Asa aa Sa NU Aa 
BAN Range are Ja d3 
(...)- Dari Ibnu “Abbas, bahwa Nabi $$ pernah keluar dari sisi Juwairiyah 
(dan ia tidak mengatakan Juwairiyah kecuali satu kali). 


OP 


5 @ SA Oa Sergai an Ne: 
AE 1S MISA lo Al J2) JB JB iga al GEA EA 
0 £ » FS 25 l Te 0 Y ata Sa 2 8 p 
A29 0 UI gebatual (al is CP A6 Dada AT ya au 
. “ “ . “ ag PN ng 1 EG - £ 3 Sha 8 “ NI 

II Kei Z8 Oa DL Seikatal lea b 
648- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah $$ bersabda, 
“Berlindunglah kalian kepada Allah dari adzab Neraka Jahannam, 
berlindunglah kalian kepada Allah dari Adzab kubur, berlindunglah kalian 


kepada Allah dari fitnah al-Masih ad-Dajjal, berlindunglah kalian kepada 
Allah dari fitnah hidup dan mati.” 48 


—ang— 


647 Albani (503 ): Shahih — ash-Shahihah (212, 2156), Shahih Abi Daud (1347). 

648 Albani (504): Shahih — al-Irwa' (2/ 66, 350). Abdul Bagi: (at-Tirmidzi, 45 — Kitab ad- 
Daawaat, 132 — Bab “Fii al-Isti'anah.” An-Nasa'i: 50 — Kitab al-Isti'anah, 47 — Bab “al- 
Ist'anah Min “Adzab Jahannam wa Syarr al-Masih ad-Dajjal,” 53 — Bab “al-Ist'anah Min 
“Adzabillah”). 


352 SW Al-Adabul Mufrad 


dala Cya Gale Jani elsa cala —YAY 


282. Bab: Doa Seseorang kepada Orang yang 
Menzhaliminya 


PAT ap ma ba Sa Mata, AS AKA 


SA de SANG ga SPI Ka, 633 2 "3 aa 
sh sa Ken, Pi 


649- Dari Jabir, ia berkata, “Adalah Rasulullah $& Penuaan Ya 
Allah, perbaikilah untukku penglihatanku dan pendengaranku, jadikanlah 
keduanya mewarisi dariku dan “tolonglah aku atas orang yang men- 


zhalimiku serta perlihatkanlah kepadaku pembalasan terhadap orang 
yang menzhalimiku.” 9 


2) Sa da db Ja Gp at JGA dj 
ANN SIA IE ga Ja SB ALAN sel akta ak 


o, 
£, 30 


(SJ Ma 


650- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Adalah Nabi £5 pernah berdoa, 
“Ya Allah, jadikanlah aku senang dengan pendengaran dan penglihatanku, 
jadikanlah keduanya mewarisi dariku dan tolonglah aku atas musuhku 
serta perlihatkanlah kepadaku pembalasan pink musuhku.'”550 


aa IG PI IP AS IBL GA NO 
ja Hat ta Jaa an 3 le Ai aa AI 3 
5. s aa AN) - j6 Apa Ela sj Ja SS Al Je 
BEAN SES ON Gas AB BI AA 

651- (Dari) Sa'ad bin Tharig bin Usyaim -al-Asyja'i berkata, “Telah 
menceritakan kepadaku bapakku, ia berkata, “Kami pernah datang kepada 


Nabi $£, lalu datanglah seorang laki-laki dan datang pula seorang wanita. 
Lalu laki-laki itu bertanya, Wahai Rasulullah, apa yang (sebaiknya) aku 


649 Albani (505): Shahih —ash-Shahihah (3170), ar-Raudh an-Nadhir (690). Abdul Bagi: Tidak 


terdapat dalam Kutubus Sittah . 
650 Albani (506): Shahih — ash-Shahihah (3170). 


Al-Adabul Mufrad SA 353 


ucapkan ketika aku selesai shalat? Beliau bersabda, “Ucapkanlah: “Ya 
Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, berilah petunjuk kepadaku, dan 
karuniakan rezeki kepadaku." Maka doa-doa itu telah mengumpulkan 
bagimu duniamu dan akhiratmu.” S1 


INN KE AE) LI SSI Jual Ea 2G wu pH) 
a. 5 i S A9 . 
Su CA dajag 
(...)- (Dari) Abu Malik, ia berkata, “Aku pernah mendengar bapakku, dan 
ia tidak menyebut (lafazh), “Ketika aku selesai shalat (dan hal ini diikuti 
oleh Abdul Wahid dan Yazid bin Harin).” 
Oa diglag 3 Ga aka YAY 


283. Bab: Orang yang Berdo'a Panjang Umur 


It dan dada Ja AS AG —on 

NAS Ca L SA AAA, Anis 
652- Dari Ummu @ais, bahwa Nabi 2 pernah bersabda kepadanya, 
“Wanita yang berumur panjang.” Dan kami tidak pernah mengetahui 
seorang perempuan yang lebih Panjang dari umurnya.5s2 


Yat- Ge JL 3 de J5 P3) SS JB A ME LAN 
La aa 


JB PAI Sah ya na uan dusun El -3 


- 


2 Hans 3 de San S3 13 DA aa 


C-x 
:. 


.... 
PN 8, Na 


EM PE IL, LAN ga Ir er BL 
Sa san AI Ga 


653- (Dari) Anas, ia berkata, “Nabi 8 biasa masuk menemui kami -ahlul 


bait-. Pernah suatu hari beliau masuk lalu mendoakan kami. Ummu 
Sulaim berkata, “Pelayan kecilmu ini, tidakkah engkau mau mendo'akan 


651 Albani (507): Shahih — ash-Shahihah (1318). Abdul Bagi: (Muslim: 48 — Kitab adz-Dxzikr 
wa ad-Dw'a wa at-Taubah wa al-istigfaar, hadits 34, 35). 

652 Albani (102): Sanadnya dhaif, karena Abi Hasan tidak dikenal. Abdul Bagi: (an-Nasa'i: 
21 — Kitab al-Janaaiz, 29 — Bab “Ghasl al-Mayyit Bilhamim”). 


354 SW Al-Adabul Mufrad 


kebaikan untuknya? Beliau berdoa, Ya Allah perbanyak harta dan 
anaknya, panjangkan umurnya serta ampunilah ia.” Lalu beliau berdoa 
untukku dengan tiga kebaikan: Maka Ummu Sulaim dimakamkan ketika 
berumur seratus tiga tahun, dan sesungguhnya buah (hasil ladangku) 
panen dua kali dalam setahun, usiaku panjang hingga aku malu Kepada 
orang lain serta aku senantiasa memohon pengampunan.” 8 


—nteyaa— 
Ja ad La dadi Cnlaiu JB Gya Gala —YA 


284. Bab: Orang yang Berkata Akan Dikabulkan Doa 
Seorang Hamba Selama Ia Tidak Terburu-buru 


NN da 7.8 oz Tor 001 20 ni LK 03 2: 
GA OS oa AP ya Ia Cl SA JB aj 3 NO 


Kg ale MI MI AHA aa ea JA sa 


AS abih OPS 1 JAN SU SUN Sail LI 
654- Dari az-Zuhri, ia berkata, “Telah mengabarkan kepadaku Ibnu 
'Ubaid maula “Abdurrahman -dan ia termasuk ahli gira'ah dan ahli figh- 
bahwasanya ia pernah mendengar Abu Hurairah, bahwa Rasulullah 3, 
bersabda, “Akan dikabulkan do'a salah seorang dari kalian selama ia 
tidak terburu-buru, dimana ia berkata: Aku telah berdo'a tapi belum juga 
dikabulkan untukku.” 


SAS JB Ing IE lo GA 32 SA al j4 100 
Tai dot. SN KTA of Dan Sa Ft seat had 2 .. 
NM Dasa HIS Jonathan Y Gabe SU SAN 
: ai | Ka Nan 2 0 aa 7 
) aa S —ninng SJ 

655- Dari Abu Hurairah, dari Nabi #5, beliau bersabda, “Akan dikabulkan 


653 Albani (508): Shahih — ash-Shahihah (2241, 2541). Abdul Bagi: (Muslim: 5 — Kitab al- 
Masajid, hadits 268). Albani berkata dalam Shahih Adabul Mufrad (hal. 244 — catatan kaki), 
“Takhrij ini dapat dilihat dari dua segi, Pertama, bahwa ia pendek, karena menurut Muslim 
tidak ada kalimat Wa Athalla Hayatihi waghfirlahu ... dst' dan kedua bahwa al-Xadr yang 
ada pada Muslim itu juga yang ada pada Bukhari dalam ad-Daawaat no. (6344), maka 
seharusnya juga menisbatkan kepadanya. Sebelumnya sudah ada lafazh Muslim dalam 
Kitab ini dengan no. (88) dengan takhrij yang di sini dengan perbedaan yang jelas diantara 
dua lafazh." 

654 Albani (509): Shahih — Shahih Abi Daud (1334). Abdul Bagi: (80 — Kitab ad-Da'awaat, 
22 — Bab “Yastajaba Lil'abdi Maa Lam Ya'jil.” Muslim: 48 — Kitab adz-Dzikr wa as-Su'a wa 
at-Taubah wa al-Isstighfar, hadits 91, 92). 


Al-Adabul Mufrad SA 355 


do'a salah seorang dari kalian selama ia tidak berdo'a dengan dosa atau 
memutuskan tali silaturahim, atau terburu-buru, dimana ia berkata: Aku 
telah berdo'a, tetapi aku tidak melihat ada yang mengabulkannya untukku 
lalu akhirnya meninggalkan do'a.” 55 


—nang— 
Jk Cya dil Agay Ca ala —YAO 
285. Bab: Orang yang Berlindung kepada Allah dari 
Sifat Malas 


A1 Ja GB Eh It ahk al P okh di yk GE NON 
Ia en 33, (AG JS Ia an PA Aa Ipa dah dls 
JI AAS Ia dl 31, JI aah er 


656- Dari 'Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, 
“Aku pernah mendengar Nabi $£ berucap, Ya Allah, sesungguhnya 
aku berlindung kepada-Mu dari sifat malas dan hutang, aku berlindung 
kepada-Mu dari fitnah al-Masih ad-Dajjal, serta aku: berlindung kepada- 
Mu dari adzab Neraka.” 56 


ad day aa Ja SE IA dl Na 
JI SA "3 AI SAE) ae see NO 


657- Dari Abu Husiah ia berkata, “Adalah Nabi # biasa berlindung 
kepada Allah dari kejelekan hidup dan mati, adzab kubur, serta kejelekan 
al-Masih ad-Dajjal.” 57 


—yntonga— 
dala Casdahy AI Jluag pd Ga Kala YAN 


286. Bab: Barangsiapa yang Tidak Meminta kepada 
Allah, Maka Allah Akan Murka Kepadanya 


SES BIA IE Ae AAA lo GI ye IIA gi AAA 


655 Periksa hadits no. (654). 

656 Albani (510): Hasan shahih. Abdul Bagi: (an-Nasa'i: 50 Kitab al-Isti'anah, 33 — Bab “al- 
” Isti'anah Min al-Harm”). 

657 Albani (511): Shahih. 


356 SW Al-Adabul Mufrad 


Sah ni 


658- Dari Abu Hurairah, dari Nabi #&, beliau beranda “Barangsiapa 
yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya.” 588 


Jade aa HA Eat SE GA de 9 
A3 Ih Wi Sya Kla en Job 


(...)- Dari Abu Shalih al-Khauzi, ia berkata, “Aku pernah mendengar 
Abu Hurairah berkata, “Rasulullah 8£ bersabda, “Barangsiapa yang tidak 
meminta Kan ai Dia pb akan murka Ki si 


yA - sak na La 33 SE AS 


Han 
659- Dari Anas, ia berkata, “Rasulullah $& bersabda, Apabila kalian 
berdoa kepada Allah, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Dan 
janganlah salah seorang diantara kalian berkata, “Ya Allah, jika Engkau 
kehendaki, maka berikanlah kepadaku,' sebab tidak ada keterpaksaan 
2ggi Allah.” 559 


& 0 


Sa gan ban YA Una ABG LOL Ss —NT 


P5 AE 


ea SA AD IP Aa J3 ca SIA JA ala da 

Aj AN GI Pp HP Head ea 
S3 JS II Ga IIA SS bb eh I Ke 
naas 3 KG SES ut bh Ipa 


0 08 


1 


660- Dari Aban bin “Utsman, ia berkata: Aku pernah mendengar “Utsman 
berkata, “Aku pernah mendengar Nabi &5 bersabda, “Barangsiapa di waktu 
pagi setiap hari dan waktu sore setiap malam mengucapkan (yang artinya): 
Dengan Nama Allah yang tidak ada yang dapat memudharatkan bersama 


658 Albani (512): Hasan — ash-Shahihah (2654). 
659 Periksa hadits (608). 


Al-Adabul Mufrad SA 357 


Nama-Nya sesuatu pun di bumi dan juga di langit, dan Dia (Allah) Maha 
mendengar lagi Maha mengetahui,' sebanyak tiga kali-tiga kali, maka tidak 
akan ada sesuatupun yang dapat membahayakannya.” 8 


— utang — 
Ml Jasa (3 binal) Sie elo Lala — YAV 


287. Bab: Berdoa Saat Berada di Barisan Perang di Jalan 
Allah 


ea Pa ena ah 
661 (- 160)- Dari Sahi bin Sa'ad, ia berkata, “Ada dua saku yang saat 
itu pintu-pintu langit dibuka dan doa orang yang berdoa jarang ditolak, 
yaitu: pada saat adzan dan pada saat di barisan perang di jalan Allah.” 


Le. 


35 selai Oa 


umk — 


ala g dala AT aa Sgsa ala —YAN 
288. Bab: Doa-doa Nabi #£ 
Tea Ha ana an Mala Ta, te 

Ja ag as al de al Ka 5 Je da 7 INUL —11Y 
- - e 2 In 3 sa ja : a 5 P3 

Gp Eh CE UI Pai 

662- Dari Abu Shirmah, ia berkata, “Rasulullah 88 pernah berdoa, “Ya 
Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu kekayaan dan kekayaan 


(untuk) wali-waliku.” (Az-Zamakhsyari berkata: “Yaitu semua wali seperti 
bapak, saudara, keponakan, paman, anak dil.)582 


P 5 
Kan Tag EA In Bi ro SH) 
(...)- Dari Abu Shirmah, dari Nabi 8 .... serupa dengan hadits di atas. 


660 Albani (513): Hasan Shahih — Takhrij al-Kalam ath-Thayyib (no. 23), at-Ta'lig ar-Raghib 
(1/227), Takhrij al-Mukhtarat (291, 292). Abdul Bagi: (Abu Daud: 40 — Kitab al-Adab, 101 
— Bab “Maa Yaguulu Idzaa Ashbaha,” hadits 5088. At-Tirmidzi: 45 — Kitab ad-Da'awaat, 
13 — Bab “Maa Ja-a Fii ad-Dw'a Idzaa Ashbaha wa Idza Amsa”). 

661 (5 160)- Albani (514: Shahih mauguf dan itu dalam hukum marfu' dan ditetapkan sebagai 
hadits marfu' — Shahih Abi Daud (2290). | 

662 Albani (103): Dhaif — adh-Dhaifah (2912). 


358 SW Al-Adabul Mufrad 


KA MAT Ab eh PAS PI P3 Ni 


2. 


se ga Ian Se aA | - 3 . JB aa gal 
SPI GPS JB A3 ab AN 


663- Dari Syutair bin Syakl bin Humaid, dari bapaknya, ia berkata, “Aku 
berkata, Wahai Rasulullah! Ajarkan kepadaku satu doa yang aku dapat 
mengambil manfaat dengannya. Beliau bersabda, “Ucapkanlah: “Ya 
Allah! Selamatkanlah aku dari keburukan pendengaranku, penglihatanku, 
lisanku, dan hatiku serta keburukan air maniku.” Waki' berkata, “Maniyyi 
yaitu zina dan Memakan ia 


dk daan da ga ul ea gi MAA G2 NA 


te. sad 33 IS Ira3 V9 Gp! EV) P3 en) 
664- Dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, “Adalah Nabi 25 biasa 
berdoa (dengan), “Ya Allah! Bantulah aku dan jangan Engkau bantu orang 
yang akan menyusahkanku. Berilah kemenangan kepadaku dan jangan 
Engkau menangkan musuh-musuhku, serta mudahkan petunjuk itu 
kepadaku.” 6 


# 04 TAN 2. 


Aga Ja da da ala GA Linn IU AB oh ga AN 
KE I (IE 3 Y, SA aa Y5 Pake 5) 
ISA At D5 ga IA IE da si Tang ge 
sap Ia Ga wi Ea Clan na ta, TG: aa 


Ad 33 Pt aa, ag BY tera Lal, CA JA 
ag ka kat 


665- Dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Aku pernah mendengar Nabi 2 
berdoa dengan ini, “Ya Allah, bantulah aku dan jangan Engkau bantu 


663 Albani (515): Shahih — Shahih Abi Daud (1387). Abdul Bagi: (Abu Daud: 8 - Kitab al 
Witr, 32 —Bab “Fii al-Isti'adzah.” At-Tirmidzi: 50 — Kitab al-Isti'adzah, 4 — Bab “al-Isti'adzah 
Min Syarr as-Sam'.”). 

664 Albani (516): Shahih — Takhrij al-Misykaah (2488 — at-Tahgig Tsani), azh-Zhilal (384). 
Abdul Bagi: (at-Tirmidzi: 45 — Kitab ad-Da'awaat, 102 — Bab “Fii Dw'a an-Nabi #£. Ibnu 
Majah: 3 — Kitab ad-Dw'a, 2 — Bab “Dw'a Rasulullah 36,” hadits 3830). 


Al-Adabul Mufrad S2 359 


orang yang akan menyusahkanku. Berilah kemenangan kepadaku dan 
jangan Engkau menangkan musuh-musuhku. Buatlah makar untuk 
menolongku dan jangan Engkau membuat makar untuk mencelakakanku. 
Mudahkanlah petunjuk kepadaku, berilah kemenangan kepadaku pada 
orang yang melampaui batas kepadaku. Ya Allah, jadikanlah aku orang 
.yang bersyukur kepada-Mu, gemar mengingat-Mu, takut kepada-Mu, 
patuh kepada-Mu, tawadhu kepada-Mu, dan gemar mengembalikan 
urusan kepada-Mu. (Ya Allah) terimalah taubatku, cucilah dosa-dosaku, 
kabulkan doaku, kokohkan hujjahku, berilah petunjuk untuk hatiku, 
jagalah lisanku, dan hilangkanlah dendam dan dengki dari hatiku.” 65 


Jah Je Ii gl BRA JB BEAN AS ap JA Ann 2 UAN 
TE ga bug San ye) 


0. 


CA ia MA Aj Li aa ah KAN GA BG 


ul 13 oa ar 53 ale Sula 
666- Dari Muhammad bin Ka'ab al Ouehi: 'Mu'awiyah bin Abu Sufyan 
pernah berkata di atas mimbar, “Sesungguhnya tidak ada yang dapat 
mencegah apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang dapat memberi 
apa yang Allah cegah, serta tidak bermanfaat kekayaan bagi orang yang 
memilikinya (kecuali iman dan amal shalih), hanya dari-Nya kekayaan 
itu. Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah 
akan memberikan pemahaman yang dalam terhadap agamanya.' Aku 
pernah mendengar kalimat-kalimat itu dari Nabi $$, di atas potongan- 
potongan kayu ini (mimbar).” 566 


4, 0” 


BPS an. Tenah Eka JB AS MA Hn) 
(...)- (Dari) Muhammad bin Ka'ab, ia berkata, “Aku pernah mendengar 
Mu'awiyah ...,” serupa dengan hadits di atas. 


3-0” 


In 3 R90. o 0 8-3 0 
0... Ag yaa Sana R5 Gp daona GP He) 


” » Dari Muhammad bin Ka'ab, “Aku Darah mendengar Mu'awiyah 
” serupa dengan hadits di Hr 


aa Fi ol :Ju ate de ska De 2 SEA 


665 Periksa hadits sebelumnya. 
666 Albani (517): Shahih — Shahih Abi Daud (1349), ash-Shahihah (1194, 1195). 


360 SW» Al-Adabul Mufrad 


y Pat SAN, gadi ala Bas ut, 5 si aa 


SA Tah) ia 


”.667- Dari Abu Hurairah, dari Nabi #5, beliau bersabda, #Ssemagiknyja 
“doa yang paling kokoh adalah engkau mengucapkan, Ya Allah, Engkau 
adalah Rabbku sedang aku adalah hamba-Mu. Aku telah menzhalimi 
diriku sendiri dan aku mengakui dosa-dosaku, tidak ada yang dapat 
mengampuni dosa me dankan Engkau. Wahai Rabbku ampunilah aku.” 67 


ru dag Ie 1 & Aya OS SEA AN SE AUA 
3 53 alan sin ps 3 Ja 23 
Gus Ha Ind ban Oh JS bla 
668- Dari Abu buana. ia berkata, “Adalah Rasulullah 88 pernah 
berdoa, Ya Allah, perbaikilah agamaku yang ia merupakan benteng segala 


urusanku, dan perbaikilah duniaku yang di sana ada kehidupanku, dan 
jadikanlah kematian sebaga rahmat bagiku dari segala keburukan.” 8 


3S ap an Jia Ya JB EA al GA ANA 
Sd SL J6 Pia Bah Aa $ yan SEN Tah ID ag 


s 1 Jar 


“ea S3 y 33 KG S3) PN T LAS 


669- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Adalah Nabi # biasa bemindung 
dari susahnya malapetaka, beratnya kesengsaraan, buruknya takdir 
dan gembiranya para musuh (di atas kesengsaraan lawannya).” Sufyan 
berkata, “Di dalam hadits tersebut hanya menyebut tiga perkara, aku telah 
menambahkan satu dan aku Bui tahu yang manakah tambahan itu.” 69 


AA Gp aa dng db Ja ya 3S SIB AE IE AV 
ae SAE) pa 2 II 5 JAS JS 


SN 


667 Albani (104): Dhaif — adh-Dhaifah (3339). 

668 Albani (518): Shahih — ar-Raudh an-Nadhir (1112). Abdul Bagi: (Muslim: 48 — Kitab adz- 
Drikr wa ad-Du'a wa at-Taubah wa al-Istighfar, hadits 71). 

669 Albani (519): Shahih — Takhrij as-Sunnah (382, 383). Abdul Bagi: (al-Bukhari, 82 - Kitab 
al-Oadr, 103 — Bab “Man Ta'awwadz Min Darak asy-Syiga'.” Muslim: 48 — Kitab adz-Dzikr 
wa ad-Dwa, hadits 53). 


Al-Adabul Mufrad SA 361 


670- Dari Umar, ia berkata, “Adalah Nabi $£ biasa berlindung dari lima 
perkara: Dari sifat malas, bakhil, buruknya masa tua, fitnah (dari) dajjal, 
dan adzab kubur.” 570 


sat IA day aa 3 TIA NG Ii gal —1VA 
jae pa pa JS AA Ga en s! 
aa AE Ipa eh Tap au 


671- (Dari) Anas bin Malik berkata “Adalah Nabi #& biasa berdoa, Ya 
Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari ketidak berdayaan, 
sifat malas, sifat pengecut, serta pikun. Aku berlindung kepada-Mu 
dari fitnah hidup dan mati dan aku berlindung kepada-Mu dari Adzab 
kubur.” 71 


BAU da Ang ale de GI nm Ju Pe AI 
YG JS ad OA dn it 
SEP SE, 


672- Dari Anas, iaberkata, “Akupernah mendengarNabi & mengucapkan, 
“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kesusahan dan 
kesedihan, ketidak berdayaan dan sifat malas, sifat pengecut dan sifat 
bakhil, (dan matah! hutang dan.dominasi (tekanan) orang-orang.” 72 


Bada Ia A63 Ia OS SJ Baa SAT 


0: 
3 os 2. 
Kl 


C3 et u Se ea SB AG Wi 
Pe YA SEN pa Eh ad AI 


673- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Diantara doa Nabi $$ yang biasa 
beliau panjatkan adalah, “Ya Allah, ampunilah aku terhadap apa yang 
telah lalu maupun yang akan aku lakukan, apa yang aku sembunyikan dan 
apa yang kulakukan dengan terang-terangan, dan apa yang Engkau lebih 


670 Albani (105): Dhaif — Takhrij al-Misykaah (2466), Dhaif Abi Daud (271). 

671 Albani (520): Shahih — al-Irwa' (3/357, 358), Shahih Abi Daud (1377). Abdul Bagi: (al- 
Bukhari: 80 — Kitab ad-Da'awaat, 38 — Bab “at-Ta'awwadz Min Fitnah al-Mahya wa al- 
Mamat.” Muslim: 48 — Kitab adz-Dzikr wa ad-Dw'a, hadits 50). 

672 Albani (521): Shahih — Ghayah al-Maraam (347). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 56 — . Kitab al- 
Jihad, 74 — Bab “Man Ghaza Bishabi Lilkhidmak”). 


362 SW Al-Adabul Mufrad 


mengetahuinya daripada aku. Engkau adalah Yang Maha mendahulukan 
dan Yang Maha mengaku, tidak ada Ilah yang berhak diibadahi 
melainkan Engkau.” 


JB Badan de Ja aah IG Aa SPAN 
AN, Ipa PAS IG AG SS sa DA 


674- Dari Abdullah, ia berkata, “Adalah Nabi #5 mengucapkan, Ya 
Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu petunjuk, kesucian diri, 
dan kekayaan.” Dan berkata shahabat-shahabat kami dari Umar, “Dan 
ketakwaan.” 574 


PA TO Jb ot yk Haa 


sat J3 TEAM Wa Ob 3 BA 5 3 

2133 
675 (» 161)- Dari Tsumimah bin Hazn, ia berkata, “Aku pernah 
mendengar seorang bapak tua berseru dengan meninggikan suaranya, 
Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari keburukan yang 


tidak sedikitpun bercampur dengan sesuatu." Aku bertanya, “Siapakah 
bapak tua itu? Daan 'Abu ad-Darda'.”675 


5 dn aan Ja Ni Ea | gi Si ah ga AAA 
" SAN Sila US ol AN Ba au Bana | Ne 
His Ca Hiho ah Lab sg Ke 


5 0 

hay aa 
676- Dari Abdullah bin Abu Aufa, bahwa Nabi #5 pernah mengucapkan, 
“Ya Allah, sucikanlah aku dengan salju, embun, dan air dingin sebagaimana 
disucikannya baju kotor dari kotoran. Ya Allah Rabb kami, bagi-Mulah 
segala puji, yaitu pujian sepenuh langit, sepenuh bumi, sepenuh apa yang 
terdapat di antara keduanya dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki 


673 Albani (522): Shahih — ash-Shahihah (2944). 

674 Albani (523): Shahih — Takhrij Figh as-Sirah (481). Abdul Bagi: (Muslim: 48 — Kitab adz- 
Drikr wa ad-Dwa, hadits 72). 

675 (& 161)- Albani (524): Sanadnya shahih. 


Al-Adabul Mufrad SA 363 


sesudahnya.” 76 


an AN SAS dag db anda ya 2 
TG JI SANA Gp ES GAN aj as Eh GE ah LEAN 


A3 ja ahh Na) 35 ITE Sa SAI Ka 


677- Dari Anas, bahwa Nabi $& paling sering membaca asa ini, “Ya Allah, 
berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah 
kami dari adzab Neraka.” (OS. al-Bagarah: 201). 


Syu'bah berkata, “Lalu aku mengatakan hadits ini kepada @atadah, 
maka Gatadah berkata, “Dulu Anas berdoa dengan doa tersebut, namun 
dia tidak menyandarkannya henna Nabi 25).”677 


Akan) Panen ang sanak 


678- Dari Abu Hiurarak: “Adalah Nabi P4 Kemah bagan Ya Allah, 
sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kefakiran, kekurangan 
serta kehinaan. Dan aku berlindung kepada-Mu dari berlaku zhalim atau 
dizhalimi.'”578 


£ 


TA .. 


SEP mana gn "JB Anlal AAA 
Ket JL ABE ah S3 as M9 
Tas dn des Sa Ga 2 as 


£ 
. 


P3 


SEL S3 ika Bada Ja Rn 5 Sa 
Ana BV GS HID OS, 


679- Dari Abu Umamah, ia berkata, “Kami pernah. berada di sisi 
Nabi #£, lalu beliau berdoa dengan doa yang banyak yang kami tidak 


676 Lihat hadits no. (684). 

677 Albani (525): Shahih — Shahih Abu Daud (1359). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 80 - Kitab ad- 
Da'awaat, 55 — Bab “Saul an-Nabi # Rabbana Atana.” Muslim: 48 - Kitab adz-Dzikr wa 
ad-Dw'a, hadits 26, 27). 

678 Albani (526): Shahih —al-Irwa' (860), Takhrij Figh as-Sirah (481), Shahih Abi Daud (1381). 
Abdul Bagi: (Abu Daud: 8 -— Kitab al-Witr, 32 — Bab “Fii al-Isti'anah,” hadits 1544. An- 
Nasa'i: 50 — Kirab al-Isti'anah, 14 — Bab “al-Isti'anah Min adz-Dzillah”). 


364 SW Al-Adabul Mufrad 


menghafalnya. Lalu kami berkata, “Engkau berdoa dengan doa yang 
kami tidak menghafalnya.' Beliau bersabda, “Akan aku beritahukan 
kepada kalian dengan sesuatu yang menghimpun semua itu untuk kalian, 
(yaitu): Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepada-Mu pada apa- 
apa yang diminta oleh Nabi-Mu, Muhammad #5. Dan kami berlindung 
kepada-Mu dari apa-apa yang Nabi-Mu, Muhammad #& berlindung 
daripadanya kepada-Mu. Ya Allah, Engkaulah tempat meminta tolong, 
dan atas-Mu segala kecukupan, tidak ada daya dan upaya melainkan 
“ pertolongan-Mu.””"? 


Jo GI Lena IE AG NIA shi PAN 
Tar JI an A3 ja eh sa 5 sal) Ren dng de 
mui 133 ep & 

680- Dari 'Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, 
“Aku pernah mendengar Nabi #& berdoa, Ya Allah, sesungguhnya aku 


berlindung kepada-Mu dari fitnah al-Masih ad-Dajjal, dan aku berlindung 
kepada-Mu dari fitnah sa Neraka.” 


mang a32 


PAN 


681 (- 162)- Dari Sa'id, ia belt: “Adalah Ibnu “Abbas biasa berdoa, 
Ya Allah, cukupkan bagiku pada apa yang telah Engkau karuniakan 
kepadaku, berkahilah aku pada apa yang ada padanya, dan gantikan 
kepadaku pada apa yang telah hilang dariku dengan kebaikan.” 8! 


Al) aa dada Jaya 263 as :I6 AH 2 —1AY 
MEN DE Ka AS 3 AL Gg GI 


682- Dari Anas, ia berkata, “Doa yang paling sering dibaca Nabi #£, 
“Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta 
peliharalah kami dari adzab Neraka.” 82 


679 Albani (106): Dhaif — adh-Dhaifah (3357), ar-Raudh an-Nadhir (1119). 

681 (& 162)- Albani (107): Dhaif, mauguf dan diriwayatkan secara marfu' — adh-Dhaifah 
(6042). 

682 Periksa hadits (677). 


Al-Adabul Mufrad S2 365 


- 


- 


LI: po Ta Sy —YAY 

Ie Naa - BE) KATA 
683- Dari Anas, ia berkata, “Adalah Nabi 3£ sering Hi endudapkar Ya 
Allah, wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku pada 
agama-Mu.” 8 


020. 


BAN Ban dai Ie AN g AE AM 
Aj ia Ss G2 CA aj » PeeANI Ma 
SA Ga Gb Pal) 29 sh aa AA Sab PAN In 


AM as ut 
684- (Dari) Abdullah bin Abu Aufa, dari Nabi 25, bahwasanya beliau 
pernah berdoa, “Ya Allah, bagi-Mulah segala puji, yaitu pujian sepenuh 
langit, sepenuh bumi, sepenuh apa yang terdapat di antara keduanya dan 
sepenuh apa yang Engkau kehendaki sesudahnya. Ya Allah, sucikanlah 
aku dengan embun, salju dan air dingin. Ya Allah, sucikanlah aku dari 
segala dosa, dan bersihkanlah aku sebagaimana dibersihkannya baju 
Sah dari kotoran.” & 


dan Ja Agan A3 Ip IG Rey Bae ja Ne 
s3, Oei J3 bet JG € va o5 31 5! sal) a33 

pena Ka Jaka 
685- Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, “Adalah diantara doa Rasulullah 
38, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari hilangnya 


nikmat-Mu, berubahnya keselamatan-Mu, datangnya adzab-Mu secara 
tiba-tiba dan dari segenap murka-Mu.'” 8 


miom — 


683 Albani (527): Shahih — Zhilal al-Janmah (225). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 30 — Kitab al-(Jadr, 
7, - Bab “Maa Ja-a Anna al-Ouluub Baina Ashabi ar-Rahmar”). 

684 Albani (528): Shahih — al-Irwa' (346), Shahih Abi Daud (792). Abdul Bagi: (Muslim: 4 — 
Kitab ash-Shalah, hadits 204). | 

685 Albani (529): Shahih — Shahih Abi Daud (1382). Abdul Bagi, (Abu Daud: 8 — Kitab al- 
Witr, 32 — Bab “Fii al-Isti'adzah”). Abdul Bagi tidak menisbatkan kepada Muslim dan ia di 
dalam (Kitab adz-Dzikr wa ad-Dw'a wa at-Taubah wa al-Istighfar, Bab 26, hadits 96/2739). 


366 Wb Al-Adabul Mufrad 


daa 9 La ats sisa) cal —YAA 
289. Bab: Doa Ketika kaka Hujan 


dada ja Aas 5 Naa 2 TA 
IA fa As 3 Sai A1 Ip di 3 s5 (5 yana 
berati J8 La OA BLS A1 LAS Ip ll Ja #4 

Kar 


686- Dari Aisyah t&b, ia berkata, “Bahwa Rasulullah 1 file melihat 
nisyi'an (awan yang kumpulannya belum sempurna) muncul di ufuk 
langit, maka beliau meninggalkan pekerjaannya -meskipun beliau tengah 
berada di dalam shalat- kemudian beliau menghampirinya. Apabila Allah 
menghilangkan awan tersebut beliau memuji Allah dan apabila turun 
hujan, beliau berdoa, "Ya Allah, mudah-mudahan ini merupakan hujan 
yang lebat lagi memberikan manfaat.” 


——a ng — 


Ca gal pisah ana —YA 
290. Bab: Doa Meminta Mati - 


SA ap Us Hi :Jb 3 Hat JB Jera 3 -INV 


- 
- . 


HA Gali df og alas daa ds And SI Yel du, 2 
REA 


687- Dari Ism3'il, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku @ais, ia 
berkata, “Aku pernah mendatangi Khabbab -dan ia telah berobat dengan 
cara kay (mengecos yang sakit dengan besi panas) sebanyak tujuh kali- 
dan berkata, “Seandainya Nabi 85 tidak melarang kami berdoa meminta 
mati tentu aku telah berdoa memintanya. '” 87 


686 Albani (530): Shahih - al-Misykaah (1520), ash-Shahihah (2757). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 
15 — Kitab al-Istisga', 63 — Bab “Madzaa Yugalu Idzaa Amtharat”). Albani berkata, “Ini 
penisbatan yang salah karena Bukhari tidak meriwayatkannya kecuali do'a pada redaksi 
akhir dan yang benar adalah dinisbatkan kepada Abu Daud dan lainnya sebagaimana yang 
dilakukan oleh asy-Syarih. Lihat Shahih Adabul Mufrad (hal. 254 — catatan kaki 2).” 

687 Albani (531): Shahih — ahkam al-Janaaiz (59). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 75 — Kitab al- 


Al-Adabul Mufrad “#2 367 


alang Anie AI elu Gea Cal ea Cala YAA 


291: Bab: Doa-doa Nabi & 


se A3 dea laga al Pap di Tol ye —NAA 
AP HA di Paki J AAU, BAN Ika 3G 


2 pe -. 


UI de A1) AS jas Ia TN 4 ME Ik 


— 


0g 2 3 08 Na s3 
Up Sl Up Ri Up SAB Usa ga AA 
- 3g, 2. 39 4 oz 


Ja en Ir LE, CAN ENG AAA SIA 


688- Dari Ibnu Abu Misa, dari bapaknya, dari Nabi #£, bahwasanya beliau 
pernah berdoa dengan doa ini, “Wahai Rabb-ku, ampunilah kesalahan 
dan kebodohanku, dan sikap berlebihanku dalam setiap urusanku, 
dan apa yang Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Ya Allah, 
ampunilah segala kesalahanku, kesengajaanku, kebodohanku, maupun 
ketidakseriusanku, dan semua itu ada padaku. Ya Allah, ampunilah aku 
terhadap apa yang telah lalu maupun apa yang akan aku lakukan, apa 
yang aku sembunyikan dan apa yang kulakukan dengan terang-terangan: 
Engkau adalah Yang Maha mendahulukan dan Engkau Yang Maha 
mengakhirkan, serta Engkau Maha kuasa atas segala sesuatu.” 88 


paulan shabat ok Ka Pedih GUA 
Ei 1 SA 6 an Ag PA 1 
A3 JS usa ia sa JA AA al. aa gr 


gas 


ang 


689- Dari Abu Musa AAA dari Nabi #5, bahwa beliau Smah 
berdoa, “Ya Allah, ampunilah kesalahanku dan kebodohanku, dan 
sikap berlebihanku dalam setiap urusanku, dan apa yang Engkau 
lebih mengetahuinya daripada aku. Ya Allah, ampunilah aku dalam 


Mardha, 19 — Bab “Tamanni al-Maridh al-Maut.” Muslim: 48 - Kitab adz-Dzikr wa ad-Dwra, 
hadits 21). 

688 Albani (532): Shahih — ash-Shahihah (2944). Abdul Bagi: (al- Bukhari: 80 — Kitab ad- 
.Da'awaat, 60 — Bab “Maul an-Nabi 38 Allahumma Ighfirli Maa Gaddamtu wa. Maa 
Akhkhartu.” Muslim: 48 - Kitab adz-Dzikr wa ad-Dw'a, hadits 70). 


368 SW Al-Adabul Mufrad 


ketidakseriusan dan kesungguhanku, ketidaksengajaan maupun 


kesengajaanku, dan semua itu ada padaku.” 8 


- 
- 
- 
23 0 


Sa en Ja G3 G3 AI ya ALAN 
Sea ge Sagu ob SA AN Peta Pa Aan 


PA Argon SEBAB AS 


He ye) 3 S3 45 Fa 
690- Dari Mu'adz bin Jabal, ia bokeb! “Nabi 1 pernah enoambil 
tanganku, dan bersabda, "Wahai Mu'idz!” Aku berkata, “Labbaika 
(aku penuhi seruanmu).” Beliau bersabda, “Sesungguhnya aku sangat 
mencintaimu.' Aku berkata, “Dan aku, demi Allah juga mencintaimu.' 
Beliau bersabda, "Maukah aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang 
dapat engkau ucapkan pada setiap akhir shalatmu?' Aku berkata, “Mau, 
(ya Rasulullah). Beliau bersabda, “Ucapkanlah: “Ya Allah, bantulah aku 


untuk selalu berdzikir, bersyukur dan beribadah kepada-Mu dengan 
b aik. 11690 


Ab Ja ga ie 33 J6 :J6 GAS esa fasa 
KENA HI Cb MASA na a33 
Aa Ga ga A3 SI Lana jp ide, 
JA JS GGS Jb GA IE Ai oa Sela de as 


Si pa zNG Ag oke gai SA NE 3 La 221 - 
o- 0 PPA Toy “ar 

| JA S 4235 Ha! OyydEn 

691- Dari Abu Ayyib al-Anshari, ia berkata, “Seorang laki-laki berkata di 
sisi Nabi #5, “Segala puji hanya milik Allah, pujian yang baik sebanyak- 
banyaknya, yang sebaik-baiknya lagi diberkahi padanya.' Lalu Nabi #£ 
bersabda, “Siapakah pemilik kalimat tadi? Maka ia pun diam. Dan ia 
berpendapat bahwa pertanyaan itu adalah satu bentuk serangan dari Nabi 


689 Periksa hadits sebelumnya (688). 

690 Albani (533): Shahih — Shahih Abi Daud (1362). Abdul Bagi: (Abu Daud: 8 - Kitab al- 
Witr, 26, 26 — Bab “al-Istighfar,” hadits 1522. An-Nas'i: 13 — Kitab as-Sahw, 60 — Bab “Nau' 
Akhar Min ad-Duw'a”). 


Al-Adabul Mufrad S2 369 


36 atas suatu perkara yang beliau tidak sukai. Nabi kembali bertanya, 
“Siapakah orangnya? Ia tidak mengucapkannya melainkan perkataan yang 
benar.' Maka laki-laki tadi pun berkata,” Aku! Aku mengharapkan kebaikan 
dari kata-kata tersebut.' Beliau bersabda, 'Demi Dzat yang jiwaku berada 
ditangan-Nya, aku melihat tiga belas Malaikat saling berebut siapa diantara 
mereka yang akan daa Ka tersebut kepada Allah. 3&.” 81 


SS Jaa St sngt ag PN la Je ya AAN 


KAIN, SAN Ga Ia sa Pi dat . JB 


692- (Dari) Anas, ia berkata, “Adalah Nabi #5, apabila hendak masuk 
ke tempat buang hajat, beliau mengucapkan, “Ya Allah, aku berlindung 
kepada-Mu dari syetan-laki-laki dan syetan perempuan.” 2 


- 


AS ho A3 SES GP) ES 55 NA 


Rn en ee aan Sena ab 
Lilgas 1JG NI PCP Isl aleg 
693- Dari Aisyah #5, ia berkata, “Aku mengharap ampunan-Mu.”8 
BA Ka 3 Oa ee - LG UNO 
cela Lila Ta Ale be AA IS J6 Ba ANA 


3 ar 


Oh 3) Kena His an Oh 3st sora £ o' bra fan Bg 
23 Ia eh 3 JI mam Z3 ya Sh Sat, aan AAS In 
US si AS rya LN “3 3, Bs pan 0 

3 A3 ya Sh yan oli ed 
694- (Dari) Ibnu “Abbas, ia berkata, “Adalah Nabi #5 mengajarkan 
kepada kami doa ini, seperti halnya beliau mengajarkan kepada kami 
suatu surat al-Gur'an, “Aku berlindung kepada-Mu dari adzab Jahannam, 
aku berlindung kepada-Mu dari adzab kubur, aku berlindung kepada-Mu 


dari fitnah al-Masih ad-Dajjal, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah hidup 
dan mati, dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kubur.” 4 


691 Albani (534): Shahih lighairihi kecuali hanya beberapa dan mahfuzh lebih dari tigapuluh — 
al-Misykaah (992 — at-Tahgig tsani). 

692 Albani tidak mencantumkan pada Shahih al-Adab al-Mufrad dan dia alan pada 
al-Irwa' al-Ghalil (51) dan dishahihkannya. 

693 Albani tidak mencantumkan dalam Shahih al-Adab al-Mufrad dan mencantumkan pada 
Irwa' al-Ghalil (52) dan dishahihkannya. 

694 Albani (535): Shahih — al-Misykaah (941). Abdul Bagi: (Muslim: 5 — Kitab al-Masajid wa 
Mawadhi' ash-Shalah, hadits 31). 


370 SW Al-Adabul Mufrad 


tata Sa —-— Pan Kis eh JG Tu Ha 


S5 Jas ih 353 Hingga Lg Puas dit 


8. 


St dad A3 Jos aa 
ba SSI JAN Ga S2 SAE dah IP 33 cs AS oa 
Ba IM RU Ss ag aan 


HA GA 


SEA Gi IA ah M3 US LA 

Ta 59 3 153 C1 159 SK 3 5 na pa yr 
pos 2 Sang is du £ 3 1g di 199i 
GAS) 333 33 Pa S3 Ia F3 AD Nae ng 35 


Alah KEK, 
695- Dari Ibnu “Abbas, ia berkata, “Aku pernah menginap di rumah (bibiku) 
Maimunah, kemudian Nabi #£ bangun (dari tidurnya) lantasmenyelesaikan 
hajatnya. Lalu beliau membasuh wajah dan kedua tangannya setelah 
itu beliau tidur. Kemudian beliau kembali bangun dan pergi ke girbah 
(tempat air), lalu dibuka tutupnya. Kemudian beliau berwudhu dengan 
satu wudhu diantara dua wudhu (berwudhu dengan sempurna), beliau 
tidak menggunakan banyak air tetapi mencukupi. Sesudah itu beliau 
pun shalat. Lalu aku bangun dan membentangkan badan, karena aku 
tidak suka beliau tahu bahwa aku memperhatikannya. Kemudian aku 
berwudhu' dan setelah itu berdiri di sebelah kiri beliau (mengikuti shalat 
Nabi #£). Lantas beliau mengambil tanganku dan memindahkanku ke 
sebelah kanannya. Malam itu, Rasulullah menyempurnakan shalatnya 
tiga belas raka'at. Kemudian beliau berbaring, lalu tertidur hingga suara 
nafasnya berbunyi. Dan apabila beliau tidur, biasanya berbunyi nafasnya. 
Lalu Bilal datang memberitahukan kepadanya (bahwa waktu) shalat telah 
tiba, kemudian beliau langsung shalat tanpa berwudhu (lagi). Dan adalah 
di dalam doanya, beliau membaca, 'Ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam 
hatiku, cahaya pada pendengaranku, cahaya dari arah kananku, cahaya 
dari arah kiriku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari arah 
depanku, cahaya dari arah belakangku, dan cahaya untuk keagunganku.” 


Al-Adabul Mufrad SA 371 


Kuraib berkata, “Tujuh di dalam Tabut.” Kemudian aku berjumpa dengan 
salah seorang putra al-Abbas, lantas ia memberitahukan kepadaku 
doa tersebut, lalu ia menyebutkan, “Dan (cahaya) pada syarafku, pada 
dagingku, pada rambutku, dan pada kulitku, lalu ia menyebutkan dua hal 
(lagi).” 95 


Aa Opa alta Ja ae HJ ji BI age 5£ - —141 
Pe Ai ae SB ab laga, 
IS ata 3 JI EP PN apa) Hg 


. 0 


d3 Gek 38533 (PR 53 s 3 Sr 5s s 
333 3 8333 3 Ph BE y 933 HN 3 153 £ 


1 
696- Dari 'Abdullah bin Abbas, ia berkata, “Adalah Nabi #5, apabila 
bangun dari tidur malam, beliau mengerjakan shalat. Apabila beliau telah 
(hampir) menyelesaikan shalatnya, beliau memuji Allah dengan pujian 
yang layak untuk-Nya. Kemudian diakhir doanya, beliau mengucapkan, 
Ya Allah, jadikanlah untukku cahaya di dalam hatiku, jadikanlah 
untukku cahaya pada pendengaranku, jadikanlah untukku cahaya pada 
penglihatanku, jadikanlah untukku cahaya dari arah kananku, jadikanlah 
untukku cahaya dari arah kiriku, jadikanlah untukku cahaya yang ada di 
depanku, serta cahaya dari arah belakangku. Tambahkan cahaya padaku, 
tambahkan “aan padaku, dan tambahkan cahaya padaku.” 


1S) ab an 1 Reg 5 KAS up SL AE SE NAN 
SARAN 33 35 Sit AS Oa J6 ya SA Ia DI S “ 
Tp AN y SKI Ka Mate ROTI oa 529 PST y 
2383 ta Si Ss 2 AN AS S5 SI dasi 
w PAT SE AAN 3 UN aa tr, ata LE SAI 


695 Albani (536): Shahih — Shahih Abi Daud (1226). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 4 — Kitab al- 
Wudhu', 5 — Bab “at-takhfif fii al-Wudhw.” Muslim: 6 — Kitab Shalah al-Musafirin, hadits 
181). 

696 Periksa hadits sebelumnya (690). 


312 NS Al-Adabul Mufrad 


Cmmoi Or et On PN Ea DE ena Sa Sl 


0 


5 Y ae 2 
697- Dari Abdullah bin Abbas, (ia berkata), “Adalah Rasulullah $£, 
apabila bangun di waktu malam untuk bertahajjud, beliau mengucapkan, 
“Ya Allah, bagi-Mu segala puji, Engkau adalah cahaya langit dan bumi 
dan semua (makhluk) yang terdapat di dalamnya. Bagi-Mu segala puji, 
Engkau-lah yang memelihara langit dan bumi. Dan bagi-Mu segala puji, 
Engkau adalah Rabb langit dan bumi dan semua (makhluk) yang terdapat 
di dalamnya. Engkau Maha benar, janji-Mu benar, pertemuan dengan-Mu 
benar, Surga itu benar, Neraka itu benar, dan Hari Kiamat itu benar. Ya 
Allah, kepada-Mu aku berserah diri, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu 
aku bertawakkal, kepada-Mu aku kembali (bertaubat), kepada-Mu aku 
mengadu dan kepada-Mu aku memohon keputusan. Maka ampunilah 
untukku dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa kemudian, dosa-dosa yang 
aku rahasiakan, dan dosa-dosa yang aku nampakkan. Engkau adalah Ilah, 
tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Engkau.” 7 


Aa | sa dl da Ja JG ja ul GE NAN 
Aa Sstt Ps Aha AU Ga 5 RAY AAN Sts 


Nana ce Si ge das «ni s3 (a33 AAN ga 

Pai, Is di Op UP On SA IA Ri 3 
. 698- Dari Ibnu “Umar, ia “berkata: “Adalah Nabi 3 pernah berdoa, “Ya 
Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ampunan dan keselamatan 
di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu 
keselamatan pada agama dan keluargaku, tutuplah auratku, amankaniah 
diriku dari rasa takut, peliharalah aku dari arah depan dan belakangku, 
dari arah kanan dan kiriku, dan dari atasku. Dan aku berlindung kepada- 
Mu agar aku tidak dibinasakan dari arah bawahku.” 88 


697 Albani (538): Shahih —Shifah ash-Shalah, Shahih Abi Daud (745). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 
19 — Kitab at-Tahajjud, 1 — Bab “at- -Tahajjud Billail.” Muslim: 6 — Kitab Shalah al-Musafirin, 
hadits 199). 

698 Albani (912): Shahih — Takhrij al-Kalaam (27). Abdul Bagi: (Abu Daud: 40 - Kitab al- 
Adab, 101 — Bab “Maa Yagulu Idza Ashbaha,” hadits 5074. Ibnu Majah: 34 — Kitab ad- 
Dwa, 14 — Bab “Maa Yad'u ar-Rajul Idza Ashbaha wa Idza Amsa," hadits 3871). 


Al-Adabul Mufrad SA 373 


ES, asi $ SSI Ju d3 23 tb) 5 A5 144 


CAS | gama dg da IL Adi Ih OS AS 
Yan AS LA Da Ed Yan Alan YM Ne MET 
BEN BPI Ng SIA PA Ha IA 


Lan Led 


Da3) DAS Ip Us LAN IN SM Ny 
Ii EN Bara Haa Ah maa 


O5 Lia - SAI 2 A5 aa 2 2 Sstt sa 


Tai o y- Pa ke Mad 


| 433 Aren BI) | da Eh U 583 Kan ag 
| Gasa ja das Haa SAY Si ea 25 Uh 
| Ip Op IA Galah Gili, Ga GG 
La IG Ma ANE 2 TEMAN 2 PAN uh 
May Op ae ran Dan ur S3 3 Ay 


32 


AK, OA GA SG Ja Un DAS) IP ala JAN 

SI 

699- (Dari) “Ubaid bin Rifa'ah az-Zuragi, dari bapaknya, ia berkata, 

“Semasa peperangang Uhud, ketika orang-orang Musyrik telah pergi, 

Rasulullah #& bersabda, “Berbarislah, karena aku hendak memanjatkan 
pujian kepada Rabbku 3. Kemudian para shahabat pun membuat 
| beberapa barisan di belakang beliau. Lantas beliau berdoa, 'Ya Allah, i 

bagi-Mu segala puji. Ya Allah, tidak ada yang dapat menggenggam apa 

yang Engkau hamparkan. Tidak ada yang dapat mendekatkan apa yang 

Engkau jauhkan dan tidak ada yang dapat menjauhkan apa yang Engkau 

dekatkan. Tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau cegah dan tidak 

ada yang dapat mencegah apa yang Engkau beri. Ya Allah, hamparkanlah 

kepada kami keberkahan-keberkahan-Mu, rahmat-Mu, keutamaan-Mu, 

dan rezeki-Mu. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu nikmat 

yang kekal abadi, yang tidak berubah dan hilang. Ya Allah, sesungguhnya 

aku meminta kepada-Mu pertolongan pada hari kesusahan dan keamanan 

pada hari ketakutan. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari keburukan 

apa yang Engkau berikan kepada kami dan keburukan apa yang Engkau 


374 WS Al-Adabul Mufrad 


je 


cegah dari kami. Ya Allah, timbulkanlah rasa cinta kami kepada iman 
serta hiasilah di dalam hati kami dan timbulkanlah rasa benci kami pada 
kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan serta jadikanlah kami termasuk 
dari orang-orang yang mendapat bimbingan. Ya Allah, wafatkan kami 
sebagai orang Islam, hidupkanlah kami sebagai orang Islam, dan satukan 
pula kami dengan orang-orang shalih tanpa merasa hina dan terfitnah. 
Ya Allah, perangilah orang-orang kafir yang menghalang-halangi dari 
jalan-Mu dan yang mendustakan rasul-rasul-Mu. Jadikanlah hukuman 
dan siksaan-Mu atas mereka. Ya Allah, perangilah orang-orang kafir yang 
pernah diberikan kitab, Engkau adalah Tuhan yang sebenarnya.” 88 


——ong— 
SI ae lsal sala YA 
292. Bab: Si di Waktu Mengalami Kesulitan 


ia ya gia pn Jln Ga at JB Ab gd ge Nas 
AN, NG 25 YY saia Bag A v Ai y HN 
PA NIA 2 33 
700- Dari Ibnu “Abbas, ia berkata, “Adalah Nabi #5, Apabila menaslanii 
kesulitan, beliau mengucapkan, “Tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) 
melainkan Allah Yang Maha Agung lagi Maha Penyantun. Tidak ada Ilah 
(yang berhak diibadahi) melainkan Allah, Rabb langit dan bumi serta Rabb 
Arsy yang agung.” 790 
Gu on. : 


Tae, Na - aa Bu SA ih ar - Je 


Aa 
Leg. 


ot - 3 ” Ph 


Haha A3 Aa aa Ga ai sn 
US Lae AYI 3 NAS Ia Oa Sl 5 Pat) ny 


699 Albani (538): Shahih — Takhrij Figh as-Sirah (264). 
-700 Albani (540): Shahih — ash-Shahihah hadits (5443). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 80 — Kitab 
ad-Da'awaat, 27 — Bab “ad-Dw'a Inda al-Karb.” Muslim: 48 — Kitab adz-Dxikr wa ad-Dw'a, 
hadits 83). 


Al-Adabul Mufrad SA 375 


- 
«43 o “9 


ap Lan Pb JW AN 3 Ii 
A8 I525 JB3 Je sel Gan SA Tp He Ipa gih da 
AS RI Ot Al 0S 2133 Aa daan la 

AYI AS A3 IU oo Bb gadi II 


701- Dari Ja'far bin Maimun, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku 
Abdurrahman bin Abu Bakrah, bahwasanya ia pernah berkata kepada 
bapaknya, “Wahai bapakku, sesungguhnya aku mendengarmu membaca 
doa berikut pada setiap pagi, Ya Allah, sehatkan badanku, ya Allah, 
sehatkan pendengaranku, ya Allah sehatkan penglihatanku. Tidak ada 
Ilah (yang berhak diibadahi) melainkan Engkau.” Engkau mengulanginya 
sebanyak tiga kali ketika berada di waktu sore dan tiga kali ketika berada 
di waktu pagi. Dan engkau juga mengucapkan, Ya Allah, sesungguhnya 
aku berlindung kepada-Mu dari kekafiran dan kafakiran, ya Allah, aku 
berlindung kepada-Mu dari adzab kubur, tidak ada Ilah (yang berhak 
diibadahi) melainkan Engkau.' Engkau mengulanginya sebanyak tiga 
kali ketika berada di waktu sore dan tiga kali ketika berada di waktu 
pagi.” Maka bapaknya menjawab, “Betul, wahai anakku! Aku pernah 
mendengar Rasulullah membaca doa-doa tersebut, sedang aku sangat 
suka mengikuti sunnahnya.”791 


A3 as IA PEG Lah JB SN oi ME GE NAN 


SY BE BNN 0 Te Ik das db J5 
SPM 3 NAS kira Letak. 


702- Dari Abdullah bin al-Harits, ia YA “Aku pernah aa 
Ibnu “Abbas berkata, Adalah Rasulullah #5 apabila mengalami kesulitan, 
beliau mengucapkan, “Tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) melainkan 
Allah Yang Maha Agung lagi Maha Penyantun. Tidak ada Ilah (yang berhak 
diibadahi) melainkan Allah, Rabb Arsy yang agung. Tidak ada Ilah (yang 
berhak diibadahi) melainkan Allah, Rabb langit dan bumi serta Rabb “Arsy 
yang mulia. Ya Allah, singkirkanlah keburukannya.'”'? 


701 Albani (539): Hasan — Tamam al-Minnah (232), Takhrij al-Kalam (121). Abdul Bagi: (Abu 
Daud: 40 — Kitab al-Adab, 101 — Bab “Maa Yagulu Idza Ashbaha,” hadits 5090). 
702 Periksa hadits (700). 


376 SW Al-Adabul Mufrad 


Sd lasuy sae slsal) aa —YAY 
293. aan. Doa Istikharah 


8 SNN TG ah € db ja gp 5 na FI 
SA) Ia BSA Av OA GA YA 


Sl Alai Ip at Ogan ESA Jaa Keenan 2 an 


: ES ya SEN Be Sa AN A3 abi ja 
9: JG san, SP Pd IA Oi as 
Jet Buas esa, Ia Aa (Sp Ja 
(j3 dab AT (GA Jae JG 1 DSA au ah 


3- Ta 23 

dam lo PI an BUS AS TA 3 AL ba 
703- Dari jabir, ia berkata, “Adalah Nabi #5 mengajarkan kami 
beristikharah dalam semua urusan, seperti halnya (beliau mengajarkan 
kepada kami) suatu surat al-Guran, beliau bersabda, “Apabila salah 
seorang diantara kalian berkeinginan keras untuk melakukan sesuatu, maka 
hendaklah ia mengerjakan shalat dua raka'at kemudian mengucapkan, 
Ya Allah, sesungguhnya aku meminta petunjuk kepada-Mu dengan 
ihmu-Mu, meminta ketetapan dengan kekuasaan-Mu, dan aku meminta 
karunia-Mu yang sangat agung. Karena sesungguhnya Engkau berkuasa 
sedang aku tidak kuasa sama sekali, Engkau mengetahui sedang aku 
tidak, dan Engkau Maha mengetahui segala yang ghaib. Ya Allah, jika 
Engkau mengetahui bahwa urusan ini lebih baik untukku dalam agamaku, 
kehidupanku, dan akhir urusanku (atau mengucapkan: baik dalam waktu 
dekat) maupun yang akan datang, maka tetapkanlah ia bagiku. Dan jika 
Engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk untukku dalam agamaku, 
kehidupanku, dan akhir urusanku (atau mengucapkan: baik dalam waktu 
dekat) maupun yang akan datang, maka jauhkanlah urusan itu dariku 
dan jauhkanlah aku darinya, serta tetapkanlah yang baik itu bagiku di 
mana pun kebaikan itu berada kemudian ridhailah aku.' Beliau bersabda, 
Hendaklah ia menyebutkan keperluannya.””8 


703 Albani (541): Shahih — ar-Raudh (625) Shahih Abi Daud (1376). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 
19 — Kitab at-Tahajjud, 25 — Bab “Maa Ja-a Fii at-Tathawwu' Matsna Matsna?). 


Al-Adabul Mufrad SA 377. 


5 JAN ap AS Hen OA AJE SETAN “£ 
SY (3 Ke Aman ami s aga ae SE Al 3 
En C ka BKN 3g aa S1 Smith AG 2 Kau 2 


er 


Bip daan Il EA at Re AG Ih At Ju 


BY Sig y) aa Jb 1 AN aa AN 3 & 


704- Dari Aidurahinar bin Ka' ab: ia berkata, “Aku pernah Mendengat 
h Jabir bin Abdullah berkata, “Rasulullah $$ pernah berdoa di masjid ini 
-masjid al-Fath- pada hari Senin, Selasa dan Rabu. Lalu dikabulkanlah 
doa beliau diantara dua shalat pada hari Rabu.' Jabir berkata, “Dan 
tidaklah datang kepadaku suatu urusan yang penting lagi sulit melainkan 
aku mencari pemecahannya pada saat tersebut, lalu akupun berdoa pada 
saat itu, diantara dua shalat pada hari Rabu pada waktu yang sama, 
kecuali aku mengetahui Pa annyai ah 


JR ya en aa dna es Hal gayo 
(les La Ona JW satu 5 Ka G 


- 


£ Ll Sina Th. 


Mera « 2 BS) ca tawa AM 63 cod Si SN 


705- Dari Anas, lia semata: “Aku pernah Tee Nabi #&, tiba-tiba 
seorang laki-laki berdoa, dimana ia berucap, Wahai Rabb pencipta langit, 
wahai Yang Maha Hidup, wahai Yang Berdiri Sendiri, sesungguhnya aku 
meminta kepada-Mu.' Lalu Nabi bersabda, “Tahukah kalian dengan apa 
ia berdoa? Demi Dzat yang jiwaku berada ditangan-Nya, ia memohon 
kepada Allah dengan nama-Nya, yang kalau diseru dengannya maka Dia 
akan menjawab.” 


ed 
Pk 


Po KA ae MEN N, a11 


z0. Y 


JG Do de NA gala Baba Jaya 
ABE EN OA AR YG AGS AB ga CB J3 


704 Albani (542): Hasan — at-Ta'lig ar-Raghib (2/139). 
705 Albani (543): Shahih — Shahih Abi Daud (1342). Abdul Bagi: (Abu Daud: 40 — Kitab al- 
Witr, 23 — Bab “ad-Dwa,” hadits 1495). 


378 SW Al-Adabul Mufrad 


PN Oia SL DI Shika Baen on 
706- Dari Abu al-Khair, bahwasanya ia pernah mendengar Abdullah 
bin "Amr berkata, “Abu Bakr «5 pernah berkata kepada Nabi &£, 
Ajarkan kepadaku doa yang aku baca dalam shalatku.' Beliau bersabda, 
“Ucapkanlah: Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzhalimi diriku sendiri 
dengan kezhaliman yang banyak dan tidak ada yang dapat mengampuni 
dosa melainkan Engkau, maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisi- 
Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 


—atang — 
(ala! HS II cal — YA £ 
294. Bab: Doa Apabila Merasa Takut pada Penguasa 


0-8 - 


1 LE JB Jak alga Si SJSN 5 JO EGA Vo v 
IE K5 SG Be SN IE SE Dyah 
FI Ga ds EA S3 LAN AAN S5 Fe 
Dra Pena 2 AN GE LA SA GA OX 


Et v AT Y, Er ara 


707 (» 163)- (Dari) Tsumamah bin “Ugbah, ia berkata: Aku pernah 
mendengar al-Harits bin Suwaid berkata: Abdullah bin Mas'ud berkata, 
“Apabila salah seorang diantara kalian takut pada kesombongan dan 
kezhaliman pemimpin, maka hendaklah ia mengucapkan, Ya Allah, Rabb 
langit yang tujuh dan Rabb Arsy yang agung, jadilah pelindungku dari si 
fulan ibnu fulan dan kelompok dari makhluk-makhluk-Mu, (agar) tidak 
ada seorangpun dari mereka berlaku sewenang-wenang terhadapku atau 
melampaui batas. Amatlah kuat perlindungan-Mu, Maha Agung pujian- 
Mu, dan tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) melainkan Engkau.” 


Ag jig ST SS Ga UEL ES JB AE GAN, :A 


Sah gih Set Pn naa dea : Jaa 


706 Albani (544): Shahih — Shifat ash-Shalah. Abdul Bagi: (al-Bukhari: 80 — Kitab ad-Da'aawat, 
17 — Bab “ad-Du'a Fii ash-Shalah.” Muslim: 48 -— Kitab adz-Dzikr wa ad-Dw'a, hadits 48). 
707 (& 163)- Albani (545): Shahih — ash-Shahihah hadits (2400), at-Ta'lig ar-Raghib (3/149). 


Al-Adabul Mufrad “#8 379 


- 


PAN JA GA TAN en an GA Ie si 


- 


Tadi £ Sa Nteat wi, v0 2) PT dag A u His v) 


ee 0 


IE BIS 353 3G yr aja oa le 2 3 BAN) AG 
RON 3 Y3 HE 


708 (& 164)- Dari Ibnu “Abbas, ia bela “Apabila datang kepadamu 
penguasa yang kejam yang engkau takut untuk dikuasainya, maka 
ucapkanlah, 'Allah Maha besar, Allah lebih mulia dari seluruh makhluk- 
Nya, Allah lebih mulia dari apa yang aku takuti dan yang aku waspadai, 
aku berlindung kepada Allah yang tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) 
melainkan Dia, Yang mengendalikan tujuh langit hingga tidak runtuh 
ke bumi kecuali dengan izin-Nya dari kejahatan hamba-Mu fulan, bala 
tentaranya, pengikut-pengikutnya, serta pendukung-pendukungnya dari 
golongan jin dan manusia. Ya Allah, jadilah pelindungku dari keburukan 
mereka, Maha Agung pujian-Mu, amatlah kuat perlindungan-Mu, Maha 
Suci nama-Mu dan tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) selain-Mu.' 
Tiga kali.”708 


AS EA GA SIA K3 ISA NA 
AA ola ip SA PAN J6 
Men ena SN ATI 5 HA 9x Siti AI mba 
SA SA LN NS SIN IS SM 3 aa 


“ 
. 0 3 “ 
£ ok 


3 LL MPN GA AGAN 03 Y S4 SM, 


See ja Sabar IS ah 
709 (4 165)- (Dari) Sukain bin Abdul 'Aziz bin @ais, telah mengabarkan 
kepadaku bapakku, bahwa Ibnu 'Abbas telah menceritakan kepadanya, 
ia berkata, “Barangsiapa yang mengalami kegelisahan, kegundahan, 
kesulitan, atau takut pada penguasa, lalu ia berdoa dengan kalimat- 
kalimat berikut, niscaya dikabulkan untuknya, Aku memohon kepada- 
Mu dengan (bersaksi) bahwa tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) 
melainkan Engkau, Rabb langit yang tujuh dan Rabb Arsy yang agung. 


! 


108 (& 164)- Albani (546): Shahih — at-Ta'lig ar-Raghib (3/149). 


380 SW Al-Adabul Mufrad 


Aku memohon kepada-Mu dengan (bersaksi) bahwa tidak ada Ilah (yang 
berhak diibadahi) melainkan Engkau, Rabb langit yang tujuh dan Rabb 
Arsy yang mulia. Aku memohon kepada-Mu dengan (bersaksi) bahwa 
tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) melainkan Engkau, Rabb langit yang 
tujuh dan bumi yang tujuh serta apa yang ada di dalamnya. Sesungguhnya 
Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian mohonlah kebutuhanmu 
kepada Allah.”70 


Kala 9 ASI cra (SAI pay La tp —Y A0 
295. Bab: DMpAnAn Pahala bagi yang Berdoa 


2g 


alay dedi Jis GA Goal ana JA JGA 
3 Ll 6 SAS TAN Yi Pe BA YG eh Gb GEN aa 


9 AP NAN Pa yi Lai $$ Pn 3 
JA Gp 5 BUS Un aj SEAL Sun R33 la : 


Ka AJB KG Sy JB Ags 
710- Abu Sa'id al-Khudri berkata, dari Nabi #5, “Tidak ada seorang 
muslim pun yang berdoa, dengan (permohonan) yang bukan untuk 
dosa dan pemutusan silaturrahim, kecuali Allah memberinya satu dari 
tiga perkara, yaitu: Jika permintaannya tidak disegerakan, maka akan 
disimpankan untuknya di akhirat, atau ia dilindungi dari keburukan yang 
sepertinya.” Abu Sa'id berkata, “Kalau begitu, kita memperbanyak doa.” 
Beliau bersabda, “Allah lebih Bana (mengabulkan). 


ep Cp :JG ag dea Ja BA ANN 
pn GEA deR dasi y ta ts 2 S 43) Lai 
Pada y 1G Ia ey Tusi un 3 


2.9.3 8, 


te) Ae PALA og Y, APA S3 2 Je talas 


711- Dari Abu Hurairah, dari Nabi #£, beliau bersabda, “Tidak Gan 
seorang muslim pun yang mendongakkan wajahnya kepada Allah, ia 


709 («& 165)- Albani (108): Sanadnya dhaif. Ibnu Oais ini tidak dikenal. 
710 Albani (547): Shahih — Takhrij at-Targhib (2/272). 


Al-Adabul Mufrad S2 381 


memohon satu permintaan, kecuali Dia memberikannya kepadanya. Jika 
bukan permintaannya disegerakan di dunia, maka akan disimpankan 
untuknya di akhirat selama ia tidak terburu-buru.” Mereka berkata, “Wahai 
Rasulullah, apakah terburu-burunya?” Beliau bersabda, “Ia (si pendoa) 
berkata, Aku telah berdoa, aku telah berdoa, tetapi aku tidak melihatnya 
dikabulkan untukku.” 


——a oa —— 
sa daan ala —Y41 
296. Bab: Keutamaan Berdoa 
(Setia JS JB Al ale al do PRP & aa AR/ 
: 3 Y T 


712- Dari Abu Hurairah, dari Nabi 85, beliau bersabda, “Tidak ada 
sesuatu pun yang lebih mulia bagi Allah daripada doa.”7!? 


BII SAT JB AS) ISI Ao TN Ge ina EVA 
Aa : ". ". ka 

tea 
713- Dari Abu Hurairah, dari Nabi #5, ia berkata, “Semulia-mulia ibadah 
adalah doa.”7!3 


- 


ASN Ol :J6 GA da Ja AA pi ANA 


| «HS Semi 3) 13 D. 3 LA 
714- Dari an-Nu'man bin Basyir, aka Nabi #£, beliau beranak 
“Sesungguhnya doa itu adalah ibadah,” kemudian beliau membaca firman 


Allah, “Berdoalah padaku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu.” (OS. 
Ghafir: 60).714 


711 Albani (548): Shahih dengan apa yang sebelumnya — Takhrij at-Targhib (2/272). 

712 Albani (549): Hasan — Takhrij al-Misykah (2232). Abdul Bagi: (at-Tirmidzi: 45 — Kitab ad- 
Da'awaat, 1 — Bab “Maa Ja-a Fii Fadhl ad-Dwa.” Ibnu Majah: 34 — Kitab ad-Dw'a, 1 — Bab 
“Fadhl ad-Du'a,” hadits 3828). 

713 Albani (109): Dhaif — Takhrij al-Misykaah (2232). Abdul Bagi: Tidak terdapat dalam 
Kutubus Sittah. 

714 Albani (550): Shahih — Shahih Abi Daud (1329). Abdul Bagi: (Abu Daud: 8 — Kitab 
al Witr, 23 — Bab “ad-Dw'a,” hadits 1479. at-Tirmidzi, 44 — Kitab at-Tafsir, 2 — Surah al- 
Bagarah, 16 — Bab “iaddatsana Hannad”). 


382 SW Al-Adabul Mufrad 


Aap den KI ARA 
si 2 263 J Ju hasi 3 si 


715- Dari Aisyah #&, ia bai “Nabi 5 pernah dianya: Ibadah 
apakah yang paling utama? Beliau menjawab, “Doa seseorang terhadap 
dirinya sendiri.”715 


Pan 


AS Si Jaka Eka x J6 HAN IN Se Ja HA SS NA 


daan Ja Ga JS An ga dilan AS LA Ng 
K3 1 Jus HI ia MASA brad K du Id gs 
daya Pura Si PSA Ja GR Ya 


£ 


bj aga Ja yi J3 PA tag ab OA gbi GAN 


MAN SA da Ji 1G Tea Al Oa LA 

SY ud dak, “si ut 
716- (Dari) Laits, ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku seorang laki- 
laki dari penduduk Bashrah, ia berkata: Aku pernah mendengar Ma gil 
bin Yasar berkata, “Aku dan Abu Bakr ash-Shiddig pernah berjalan 
(bersama) menuju tempat Nabi &5, lalu beliau bersabda, “Wahai Abu 
Bakr, sesungguhnya kesyirikan yang ada pada kalian lebih samar daripada 
langkah kaki semut.' Abu Bakr berkata, “Bukankah kesyirikan itu tidak 
lain adalah menjadikan tuhan yang lain sama dengan Allah?” Nabi #& 
bersabda, "Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh syirik 
itu lebih samar daripada langkah kaki semut. Mahukah aku beritahukan 
kepadamu pada sesuatu yang jika engkau ucapkan maka akan hilang 
kesyirikan itu darimu baik sedikit atapun banyak? Beliau bersabda, 
'Ucapkanlah, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 
menyekutukan-Mu (dengan sesuatu) yang aku ketahui dan aku memohon 
ampunan kepada-Mu dari apa yang tidak aku ketahui.”7!5 


N 


—Ieta — 


715 Albani (110): Sanadnya dhaif. Ada perawi Mubarak bin Hassan, dia lemah. Abdul Bagi: ' 
Tidak terdapat dalam Kutubus Sittah. 

716 Albani (551): Shahih — ash-Shahihah hadits no. (3755), ar-Ta'lig ar-Raghib (1/39, 40). Abdul 
Bagi: Tidak terdapat dalam Kutubus Sittah. 


Al-Adabul Mufrad SA 383 


BI Ie eleal al —Y AV 
297. Bab: Doa na Ne Wei Pa 


Aa “ lha sy bli dh Jana 


717- Dari Anas, ia berkata, “Adalah Nabi #£, jika (melihat) angin 
berhembus dengan kencang, beliau mengucapkan, Ya Allah, sesung- 
guhnya aku memohon kebaikan apa yang karenanya ia dihembuskan 


dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan apa yang karenanya ia 
dihembuskan.””1 


AI SILAM IS) Gay IE AN Ia LAN SIS JG TAS 3E —VNA 
as Y W3Y bei) JG 
718- Dari Salamah, ia berkata, “Adalah Nabi #£, apabila angin berhembus 


kencang, maka beliau berdoa, “Ya Allah, semoga ini merupakan angin 
yang mengandung air dan bukan angin yang tanpa air.”718 


—utoad— 


BA Dasi Y ta —Y AA 
298. Bab: Janganlah Kalian Mencela Angin 


AS DASI Lg BP SI 3 NYA 
He gl ae R3 ana AG 


4 Aa Ge 23 Aga Ce TAP 


719 (» 166)- Dari Ubay, ia berkata, “Janganlah kalian mencela angin. 
Jika kalian melihat sesuatu darinya apa yang tidak kalian sukai, maka 
ucapkanlah, “Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu 
kebaikan dari angin ini, kebaikan yang ada padanya serta kebaikan yang 


717 Albani (552): Shahih — ash-Shahihah (2757). Abdul Bagi: Tidak terdapat dalam Kutubus 
Sittah. 
718 Albani 9553): Shahih — ash-Shahihah (2058). 


384 SW Al-Adabul Mufrad 


apa karenanya ia dihembuskan. Dan aku berlindung kepada-Mu dari 
kejelekan angin ini, kejelekan yang ada padanya serta kejelekan yang 
apa karenanya ia dihembuskan.'”71? 


AI oo AI Jiya) JU Se 
eh Tepada S3 AAS AI je Elang aa 


Lina SEA HS NN 


Aaja Ip Ab 13973 by Ia di Tana 
720- (Dari) Tsabit az-Zuragi, ia berkata, “Aku pernah mendengar Abu 
Hurairah berkata, “Rasulullah $$ bersabda, “Hembusan angin itu adalah 
rahmat Allah, ia datang membawa rahmat dan adzab, maka janganlah 
kalian mencelanya, akan tetapi mohonlah kepada Allah dari kebaikannya 
dan berlindunglah kepada Allah dari kejelekannya.'”720 


——utang— 
Gel aa sie sisa tau —YA4 
299. Bab: Doa Ketika Mendengar. Halilintar 


- 2 285 


PN Aa Delg T and ondun eEnBaAA 
V5 Banda UEEY Gb :IB GAN AE Gas an ES 


Se j3 Balik Rar 


721- (Dari) Abu Mathar, bahwasanya ia pernah Pendaldar Salim bin 
Abdullah, dari bapaknya, ia berkata, “Adalah Nabi 25 apabila mendengar 
suara petir dan suara halilintar, beliau membaca, “Ya Allah, janganlah 
Engkau membunuh kami dengan kemurkaan-Mu dan jangan pula Engkau 
binasakan kami dengan adzab-Mu, dan berilah keselamatan kepada kami 
sebelum itu.” 721 


—Satong— 


119 (& 166)- Albani (554): Shahih — ash-Shahihah marfu' (2576). 

720 Albani (555): Shahih — Takhrij al-Kalam (153), Takhrij al-Misykaah (1518), ar-Raudh 
(1107). Abdul Bagi: (Abu Daud: 40 — Kitab al-Adab, 104 — Bab “Maa Yagulu Idza Haajah 
ar-Riih.” Ibnu Majah: 33 — Kitab al-Adab, 29 — Bab “an-Nahy "An Sabba ar-Raiih,” hadits 
3727). 

721 Albani (111): Dhaif — al-Ahadits adh- Dhaifah (1042). 


Al-Adabul Mufrad SA 385 


SI Ka IN Ob 
300. Bab: Doa Apabila Mendengar Petir 


Si aga LNG Setan 96 PGA ae —VYY 


GAM Ga KS oi Gas all SE SI JG PA Pes 
722 Te) Naa (Darij 'Ikrimah, bahwa Ibnu Abbas apabila Teen ar 
suara petir, ia mengucapkan, “Mahasuci (Allah) yang kamu (petir) 
bertasbih kepada-Nya.” Ibnu “Abbas berkata, “Sesungguhnya petir itu 
adalah malaikat yang membentak hujan sebagaimana penggembala 
membentak Mena 


4 


8) H5 

Pl sa 

Ja 5 eks Suk Ohang Ha ge 
KAI Is ab Ae NAK 

723 (- 168)- Dari Abdullah bin az-Zubair, en jikai ia mendengar 

petir, maka ia berhenti berbicara seraya berkata, “Mahasuci (Allah) yang 

(petir bertasbih memuji-Nya dan juga para Malaikat karena takut kepada- 


Nya) (OS. ar-Ra'du: 13).” Kemudian ia berkata, “Sesungguhnya ini benar- 
benar peringatan keras untuk penduduk bumi.”72 


"3 2th 2) N aaa 


——a ng —— 


Asblat AI Jika Cya gala — WAN 


301. Bab: Orang yang Memohon Keselamatan kepada 
Allah 


3 P5 BAN KG Lan JB JA Phat ga ve 


dn dna Ja ge Id day lt ia Ga, As 
Gp akan SU Je KAS es di 
JB Ka UPI Gb LA AU BII Ah ta) 


722 (5 167)- Albani (112): Sanadnya dhaif, mauguf. Musa jelek hafalannya. Al-Hakam adalah 
Ibnu Abban, dia tidak kuat. Bagian pertama kuat, ia marfu' — ash-Shahihah (1872). 
723 (w 168)- Albani (556): Shahih — Takhrij al-Kalam (156). 


386 SW Al-Adabul Mufrad 


GAS YG BERI Ga IS AI Op I ib GULAI AI 13 

AI got AN C3 WS WARS YP AE YAA V3 
724- Dari Ausath bin Isma'il, ia berkata: Aku pernah mendengar Abu 
Bakr ash-Shiddig #5 berkata setelah wafatnya Nabi #5, “Nabi & 
pernah berdiri pada tahun pertama di tempat berdiriku ini -kemudian 
Abu Bakr menangis- lalu beliau berkata, “Hendaklah kalian berlaku jujur, 
karena kebenaran bersama dengan kebaikan, dan keduanya berada di 
dalam Surga. Dan jauhilah dusta, karena dusta bersama dengan fujur, 
dan keduanya berada di dalam neraka. Hendaklah kalian memohon 
kesehatan kepada Allah, karena tidak ada karunia yang lebih baik dari 
keselamatan setelah keyakinan, dan janganlah kalian saling memutuskan 
(persaudaraan), saling hasad dan saling benci. Jadilah kalian hamba Allah 
yang bersaudara.'”74 


aa men am abu aah J6 te ia nye 


Pa 
s9 


ai - Ju KAA $ Abe Lgi JA Je keen) Ave SL 5 sai 


0. 


Fi er) da ya Seni JS sa - Ie aan 
J3 SE TAN IS SG NG Sa SU EN in 
ln adi. Tr IE da 


725- Dari Mu'adz, ia berkata, “Nabi &£ serah Hola seseorang 
yang sedang berdoa, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada- 
Mu kesempurnaan nikmat.' Beliau bersabda, “Tahukah kamu apa 
kesempurnaan nikmat itu? Beliau (kembali) berkata, “Kesempurnaan 
nikmat itu adalah masuk Surga dan selamat dari api neraka.” Kemudian 
beliau melewati seseorang yang sedang berdoa, “Ya Allah, sesungguhnya 
aku memohon kepada-Mu kesabaran." Nabi bersabda, “Sesungguhnya 
engkau telah meminta cobaan kepada Rabbmu, maka mintalah 
keselamatan.” Kemudian beliau melewati lagi seseorang yang berdoa, 
Wahai Dzat yang memiliki kejayaan dan kemuliaan.” Nabi bersabda, 
“Mintalah. ”725 


724 Albani (557): Shahih — Takhrij al-Misykaah (62), ar-Raudh' (917). 
725 Albani (1130: Dhaif — adh-Dhaifah (3416). Abdul Bagi: (at-Tirmidzi: 45 -— Kitab ad- 
Da'awaat, 93 — Bab “Haddatsana Muhammad bin Ghailan”). 


Al-Adabul Mufrad “&# 387 


JLN GE ae Mp0 G bh KE oi Ah ENYA 
LB en GS EGG Ba ya EU JB 4 Si 


2 Pa 
- 


entah sg Bpr ali G3 ga 
SAW GAN gp BA Ja 


726- Dari al-Abbas bin 'Abdul Muththalib, aku berkata, “Wahai 
Rasulullah, ajarkan sesuatu kepadaku yang dengannya aku (gunakan) 
untuk memohon kepada Allah.” Beliau bersabda, “Wahai 'Abbis, 
mintalah keselamatan kepada Allah.” Kemudian aku tinggal sebentar 
(cukup dengan meminta keselamatan), kemudian aku datang (kembali) 
dan berkata, “Ajarkan sesuatu kepadaku yang dengannya aku (gunakan) 
untuk memohon kepada Allah.” Beliau bersabda, “Wahai Abbas, wahai 
paman Rasulullah, mintalah kepada Allah keselamatan di dunia dan di 
akhirat.”726 


— ang o— 


sudh plat OS Cya cala YA 


302. Bab: Orang yang Tidak Menyukai Doa Meminta 
Cobaan 


Pa PA 0 


- Aa Aa la Pa Ke Ita IG JB ya GE -VNV 
J3 rabu Pn naa 
SAN Gg Kas KLS BM 3 SY BBI Dana 
727- Dari Anas, ia berkata, “Seorang laki-laki berkata di sisi Tah $£, Ya 
Allah, jika Engkau tidak memberikan harta kepadaku yang dengannya 
aku pergunakan untuk bersedekah, maka cobalah aku dengan cobaan 
yang akan -atau ia berkata- yang padanya ada pahala.” Nabi bersabda, 
“Subhinallah, engkau tidak akan sanggup. Mengapa engkau tidak berkata 


(saja), Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat 
serta peliharalah kami dari adzab neraka.” 2 


726 Albani (558): Shahih — ash-Shahihah (1523). 
727 Albani (559): Hasan shahih — Shahih Abi Daud (1359). 


388 SW Al-Adabul Mufrad 


BA jas LE aja JP AS CAS JG jp) —NYA 


PA SKA J5 de Je (3 Ie aan aa Ja 
La Ia Eta sea 3 JG SE st 

na YAN Sen JG GAN jl Gp ge alat SA 
En GAN AS an GUA: MEI mp9 ji 


na 


EA M3 234 su) DAS 


728- Zuhair berkata: Telah menceritakan kepada kami Humaid, dari 
Anas, ia berkata, “Pernah masuk (aku berkata kepada Humaid, Apakah 
Nabi 26? Aku (Humaid) menjawab, Ya.") menemui seorang laki-laki yang 
mengalami kepayahan lantaran sakit. Seolah-olah ia seperti anak burung 
yang dicabuti bulunya. Nabi bersabda, “Berdoalah sesuatu kepada Allah 
— atau mohonlah kepada-Nya." Maka orang itu berdoa, Ya Allah, jika Engkau 
menetapkan siksaan kepadaku di akhirat, timpakan saja kepadaku lebih 
awal di dunia.” Nabi bersabda, “Subhanallah, engkau tidak akan sanggup 
menerimanya -atau: kalian tidak akan sanggup- mengapa engkau tidak 
mengucapkan, “Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di 
akhirat serta peliharalah kami dari adzab api neraka.” Maka orang tersebut 
memanjatkan doa tersebut lalu Allah pun menyembuhkannya.”728 


— Ia Ing—— 
SO aa Ca Api Uya ala —YY 


303 Bab: Orang yang Berlindung dari Susahnya 
Malapetaka 


Tm JB Ja Iya JB pa op AN KE HE -VYA 
Se y Jaa SU JB GB Pee :: ID aga 
729- Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, “Seseorang Ka “Ya Allah, 


728 Albani (559): Shahih — Shahih Abi Daud (1359). 
Abdul Bagi: (at-Tirmidzi: 45 — Kitab ad-Da'awaat, 71 — Bab “Maa Ja-a Fii agd at-Tasbih 
Bilyad”). Albani berkata, “Pada Tirmidzi tidak ada perintah Nabi saw. kepada laki-laki itu 
untuk berdo'a dan tidak juga kalimat do'a dam kesembuhan sebagaimana yang disebutkan 
di atas, begitu juga menurut Muslim, lalu menisbatkan kepadanya adalah yang lebih utama. 


Asy-Syarih juga tidak memperhatikan perbedaan ini lalu dai menisbatkan kepada Muslim 
dan Tirmidzi. Lihat Shahih al-Adab al-Mufrad (hal. 270 — catatan kaki).” 


Al-Adabul Mufrad S2 389 


sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari susahnya malapetaka. 
Kemudian ia diam (tidak melanjutkan). Apabila ia memanjatkan doa itu 
maka hendaklah (ia tambahkan) dengan ucapan, “Kecuali cobaan yang 
ada kemuliaan di dalamnya. '”72 


KE BS day da Ja gadi 33 Pan 
Pn 23 PN 25) AA 2533 ID 


730- Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi E3 biasa berlindung dari susahnya 
malapetaka, beratnya kesengsaraan, gembiranya para musuh (di atas 
kesengsaraan lawannya) dan buruknya takdir. 


——La to — 


taat ale Janji ANIS Sa uya Gala YA 


304. Bab: Orang yang Menceritakan Perkataan 
Seseorang Ketika Mencela 


OLI Ol as dp ON AA 
nan £o 0g Set Po. 04 9 o 6 Ai ta 
Ga Ang on ap JS Pn ah 


Pa - 


AA se eh PS Ing "3 j - JG Ka 
Kb Ce Fi si! uy aa 5! Je tp Haa 5 33 


ng TA 8 0 

AS PN JBS JIE S 
731- Dari Abu Naufal bin Abu 'Agrab, wan bapaknya pernah bertanya 
kepada Nabi #£ tentang puasa. Beliau bersabda, “Berpuasalah sehari 
dalam setiap bulan.” Aku berkata, “Demi ayah dan ibuku sebagai tebusan 
bagimu, tambahkanlah untukku.” Beliau bersabda, “Tambahkanlah 
untukku, tambahkanlah untukku, berpuasalah dua hari dalam setiap 
bulan.” Aku berkata, “Demi ayah dan ibuku sebagai tebusan bagimu, 
tambahkanlah untukku, karena sesungguhnya aku merasa masih kuat.” 
Beliau bersabda, “Sesungguhnya aku merasa masih kuat, sesungguhnya 
aku merasa masih kuat.” Maka beliau pun diam, hingga aku menyangka 
bahwa beliau tidak akan menambahkan lagi untukku. Kemudian beliau 
bersabda, “Berpuasalah tiga hari dalam setiap bulan.” 


129 Albani (560): Sanadnya shahih. 


731 Albani (561): Shahih. Abdul Bagi: (an-Nasa'i: Kitab ash-Shiyam, 85 — Bab “Shaum Yaumain 
Min asy-Syahr”). Abdul Bagi: Tidak terdapat dalam Kutubus Sittah. 


3990 SW Al-Adabul Mufrad 


“ahro 
305. Bab: ... 


dala Jo gp ge SEA 3 gi yen JANIN 


. 
2 T 


3 —» oa Cosa boat JH AA aa 


. .. - 


By 
: An onlen 
732- Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, “Kami pernah bersama Rasulullah 
38 - tiba-tiba menebar bau busuk yang sangat menyengat - lalu beliau 
bersabda, “Tahukah kalian, bau apakah ini? Ini adalah bau dari orang- 
orang yang mengghibah kaum mukmin.” 


“03 Ro 


en HB YA oi OA PN ALI 
Teu oi desa Jalar, Ju lag le dl An 

DI BP oa aa Pes Ga AULIA kaan) 
733- Dari Abu Sufyan bin Jabir, ia berkata, “Pada masa Rasulullah 
8 ada bau busuk yang terbawa angin, maka Rasulullah $$ bersabda, 
“Sesungguhnya sekelompok orang dari kaum munafik telah mengghibah 


sekelompok orang dari kaum muslimin, maka dikirimlah bau ini lantaran 
perbuatan mereka itu.” 


Cg 


TA Ai Li KA FE AE mi ye YA 
Ag TAG EN GI aa Tan, Jap Se Bu 


La, Ns SA Ca de nga Spa ab Ip bang . 
213 BE In Ce SA ai Sa BA 


38. 


AA (aa Y Uu A3 JG 


Pa 


734 (170 &) - Dari al-Gasim bin Abdurrahman asy-Syami, aku pernah 
mendengar Ibnu Ummu 'Abdin berkata, “Barangsiapa seorang mukmin 
dighibahi di hadapannya, lalu ia menolongnya, maka Allah akan 
membalas perbuatannya itu dengan kebaikan di dunia dan akhirat. Dan 


733 Periksa hadits no. (732). 


Al-Adabul Mufrad S# 391 


barangsiapa seorang mukmin dighibahi di hadapannya, namun ia tidak 
menolongnya, maka Allah akan membalas perbuatannya itu dengan 
keburukan di dunia dan akhirat. Tidaklah seseorang itu makan dengan 
satu suapan yang lebih buruk dari mengghibahi seorang mukmin. Apabila 
ia berkata sesuai dengan yang ia ketahui, maka ia telah mengghibahnya 
dan apabila ia berkata dengan sesuatu yang tidak ia ketahui, maka ia 
telah menfitnahnya.”784 


—ntani— 


(ka Gg) ya Ja Ka la PN 
IS 0 mali 


306. Bab: Ghibah dan Firman Allah Ta'ala, “Dan 
janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian 
yang lain.” (AS. al-Hujurat: 12) 


Bagan Ja dg ee SEM LE AS GA -VrO 
sdah AS SW) J5 AMAL LAH 73 Je IE 


5 Pr 


Kah JP SEK pa ut, AN Sg SSS Kasat 
benpu KAE Mpu 
ta Ia Oia HL Peda dan nan as Ia 

Mes pan 2 


735- Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, “Kami Semak bersama 
Rasulullah £5, lalu beliau mendatangi dua kubur yang kedua penghuninya 
tengah disiksa. Beliau bersabda, “Sesungguhnya keduanya tidak disiksa 
karena sesuatu yang besar (menurut mereka). Akan tetapi, sebaliknya 
(sesungguhnya itu adalah perkara besar)! Adapun yang satu, maka ia 
disiksa karena mengghibah (menggunjing) orang lain, adapun yang kedua, 
maka ia tidak membersihkan diri dari air kencing. Lalu beliau mengambil 
satu atau dua pelepah kurma basah kemudian beliau membelahnya. 
Kemudian beliau memerintahkan agar setiap belahan itu ditanam di atas 
kubur. Setelah itu Rasulullah #£ bersabda, “Sesungguhnya pelepah itu 
akan meringankan adzab keduanya selagi keduanya masih basah, atau 


734 (& 170)- Albani (563): Sanadnya shahih. 


392 SW Al-Adabul Mufrad 


belum mengering.”755 


MAA Ia Gi AG rs 3 JB 3 Tanah 
bg AL ia SA EN Ai, JB SAS Yadi 
Baen ta AA 


736 “71 &) - Dari Mais, ia berkata, “Adalah Anr bin al- 'Ash pernah 
berjalan bersama beberapa orang dari shahabatnya. Lalu ia melintas 
di hadapan (bangkai) seekor bighal (peranakan dari kuda dan keledai) 
yang telah mengembung. Beliau lantas berkata, 'Demi Allah, salah 
seorang diantara kalian memakan (sebagian) daging bangkai ini hingga 
memenuhi perutnya, adalah lebih baik daripada ia memakan daging 
seorang muslim.'”786 


—aag— 
Gasal Ani!) ala —Y 
307. Bab: Mengghibah Mayit 


AA 5 ol 5 SA AS JB GA Pa Ah) 
aja ada bi ada 33 AD ag Ia ia Jis 


db Jaa Pa Hb SI ALA Ip 
H3 sp aa Lag 2 


3 3 alan AA Akom YA HE Ah de AA Ia 


Ta PG 


02. 


Ap ps (el Ts Ta Wan ga Nah 
TAN AR Ia H3 HL ag AA Ja slh JL EN UI 


Baen 


735 Albani (564): Shahih Lighairihi — at-T@lig ar-Raghib (1/86), al-Misykaah (1/110). Abdul 
Bagi: Tidak terdapat dalam Kutubus Sittah. Albani berkata, “Demikian yang dia katakan 
dan sebagainnya dalam Muslim sebagai mukhtasah (ringkasan). Menurutnya dari jalur lain 
dari Jabir dalam hadits yang panjang sekali dari riwayat “Ubadah bin Walid bin “Ubadah bin 

. Shamit dari riwayatnya dari Abu Yasr. Dalam jalan ini ada penjelasan sebab meletakkan 
dua pecahan (dahan) dengan sabdanya, “Maka aku menginginkan dengan syafaatku agar 
mengangkat (siksa) keduanya selama dua dahan ini masih basah." Lihat Shahih al-Adab al- 
Mufrad (hal. 273 — catatan kaki 1).” 

736 (w 171)- Albani (565): Sanadnya shahih. 


Al-Adabul Mufrad S2 393 


Pn naa 
737- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Ma'iz bin Malik al-Aslami datang 
(untuk yang kesekian kalinya), maka Nabi ££ pun merajamnya ketika 
(ia datang) yang keempat kalinya. Suatu hari, Rasulullah & beserta 
beberapa orang dari shahabatnya melewati (kuburnya), lantas salah 
seorang dari mereka ada yang berkata, “Sungguh, orang ini benar-benar 
bodoh, ia berkali-kali datang ke Nabi #£, dan setiap kali itu juga nabi 
menolaknya, hingga akhirnya ia terbunuh sebagaimana terbunuhnya 
anjing.” Nabi #£ hanya diam (dengan komentar) mereka itu hingga 
beliau melintasi bangkai keledai yang kakinya terangkat ke atas. Beliau 
bersabda, “Makanlah bangkai ini. Keduanya berkata, "Memakan bangkai 
keledai, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, "Maka apa yang kalian 
berdua peroleh dari (merusak) kehormatan saudaramu tadi adalah lebih 
besar (dosanya). Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, 
sesungguhnya M@'iz tengah berenang di satu sungai dari sungai-sungai 
Surga.”73 


—uLiong— 


date Sl yag dajal Ra Gym Ca y Gua Uya Ceala LY SA 


308. Bab: Orang yang Mengusap Kepala Bayi yang 
Bersama Bapaknya dan Mendoakan Keberkahan Atasnya 


SE J6 al 2 HL Gi IP $ 532 —VYA 
33 He 83 SA, 25n Ng K3 Kab S5 SE ut, 
It da an SSI ga Il Sa 3 asi SE TEA 
PISA SI ds Sa 3, sean Sa 
bdg ge an Ma baka yel Gu sabu 

Pn Pa ea SIB IR Ika SA 2 ca LB AN 5 


737 Albani (114): Dhaif — al-Irwa' (8/24/2354), adh-Dahaifah (6318). Abdul Bagi: (Abu Daud: 
Kitab al-Hudud, 23 — Bab “Fii ar-Rajm,” hadits 4428). 


394 SW Al-Adabul Mufrad 


738- (Dari) Ubbadah bin al-Walid bin “Ubbadah bin ash-Shamit, ia 
berkata, “Aku pernah keluar bersama bapakku di mana ketika itu aku 
masih muda belia. Lalu kami bertemu dengan seorang bapak tua (yang 
tengah mengenakan burdah -pakaian yang bermotif garis-garis- dan 
ma'dfiri -burdah yang bermotif garis dari wol buatan dari Yaman yang 
dinisbatkan pada gabilah Ma' afir- sedang budaknya juga memakai burdah 
dan ma'afiri). Aku berkata, “Wahai paman, apa yang mencegahmu untuk 
memberikan numrah -semakna dengan ma'afiri- kepada budakmu, dan 
engkau mengambil burdah (darinya), sehingga engkau mengenakan 
dua burdah dan budakmu mengenakan numrah?' Lalu bapak tua itu 
menghampiri bapakku dan berkata, “Ini puteramu? Bapakku menjawab, 
Ya. “Ubbadah berkata, “Lalu bapak tua itu mengusap kepalaku 
dan berkata, 'Birakallahu Fika (semoga Allah memberkatimu), aku 
menyaksikan serta aku pernah mendengar Rasulullah #8 bersabda, 
“Berikanlah mereka makanan seperti makanan yang kalian makan dan 
pakaikanlah mereka pakaian seperti pakaian yang kalian pakai” Wahai 
anak saudaraku, hilangnya perhiasan dunia lebih aku sukai daripada 
diambilnya sebagian perhiasan akhirat.” Aku berkata, “Wahai bapakku, 
siapakah orang ini? Bapakku berkata, 'Abu al-Yasar (Ka'ab) bin Amr.” 


— pem — 


lang (ie peang Adaa) Jai ASIA caly —Y 4 
309. Bab: Petunjuk Sebagian Orang Islam kepada yang 
Lainnya | 


IS P, s3 “3 Glen ES IG 3 ah Aan —VYA 


5 Rn 


su) ja pass 538 SEN aa BEI Hut ar 


.£ o- 


TAN Apa 2 an sal NI cina HI le hekik 


ja bni Se BN 5 2 Ii 2 5 Gaal 
Bi 2 SS It Ra Jo Akad busa AG 


0d, 


25 Gi 2 Tan tx Ju II jas y H5 Ih JS 


738 Albani (566): Shahih — ar-Raudh (844). Abdul Bagi: (Muslim: 53 — Kitab az-Zuhd wa ar- 
Ragaaig, hadits 74). 


Al-Adabul Mufrad &2 395 


Bao ian 


Mg ay Gp Aina 


739 (« 172)- (Dari) Muhammad bin Ziyad, ia berkata “Aku telah 
berjumpa dengan orang-orang salaf, bahwa mereka berada di satu rumah 
bersama keluarga-keluarga mereka, maka boleh jadi ada tamu datang ke 
tempat sebagian mereka, sedang salah seorang dari mereka tungkunya 
berada di atas api, lalu pemilik tamu datang mengambil tungku tersebut 
untuk tamunya, lantas pemilik tungku tersebut mencari-cari tungkunya 
dan berkata, “Siapakah yang mengambil tungkuku?' Lalu pemilik tamu 
berkata, “Kami mengambilnya untuk tamu kami. Maka pemilik tungku 
berkata, “Semoga Allah memberkati kalian padanya (atau kalimat yang 
semisalnya).'”73? 


—Itang— 
dadily SU) Alah 9 Lisa) Al ISI tali —YA 
310. Bab: Natan Tamu dan Melayaninya Sendiri 


- 


Aha da Ja An IgA da 
Jaa ae S1 SA Ip Ju AD tg La 
Pa Je LE Ki ASIN Ga Ja JS Sia (Sita) D4 
Y) Ui Le ME alay dada Ja dn J5 S5 andi 

(3) Lian Gap) Jiya AI HA ih JS Oa 55 
- No 23 ln ANA Gak Sa Ate ati 


Pn nd 


RU, ES Tar CeNpNa mai Peak Gan ai GS 


ea Ag EN SN Ir uga ul 
oa) IS KE EN: 3 ( Ps AN) Dm KET ng 
Bb bi 3 3 pp KAA IE Ip aa IE 

| ara) 
740- Dari Abu Hurairah, bahwa. seorang laki-laki mendatangi Nabi &. 


739 (& 172)- Albani (567): Sanadnya shahih. 


396 SW Al-Adabul Mufrad 


Maka beliau mengirimnya kepada istri-istri beliau, maka istri-istri beliau 
menjawab, “Kami tidak memiliki apa-apa melainkan hanya air.” Rasulullah 
28 lantas bersabda, “Siapa yang dapat menggabungkan (menjamu tamu) 
ini?” Maka seorang dari kaum Anshar berkata, “Aku.” Lalu ia berangkat 
membawanya ke istrinya dan berkata, “Muliakanlah tamu Rasulullah 25.” 
Sang istri berkata, “Kita tidak memiliki apa-apa melainkan makanan anak- 
anak kita.” Ia berkata, “Siapkan makananmu, perbaiki lampumu, dan 
tidurkan anak-anakmu jika mereka hendak makan malam.” Maka sang istri 
pun menyiapkan makanannya, memperbaiki lampunya, dan menidurkan 
anak-anaknya. Kemudian ia berdiri seakan-akan ia tengah memperbaiki 
lampunya lalu mematikannya, dan keduanya memperlihatkan kepada 
tamu (seolah-seolah) keduanya ikut makan, keduanya semalaman ada 
dalam kondisi lapar. Maka ketika pagi tiba shahabat itu pergi menemui 
Nabi #5, beliau lalu bersabda, “Sungguh Allah telah tertawa (kagum) 
pada perbuatan kalian berdua.” Maka turunlah firman Allah, “Dan mereka 
mengutamakan (orang-orang Muhijirin) atas diri mereka sendiri, meskipun 
mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan barangsiapa yang 
dipelihara dari kekikiran dirinya sendiri, mereka itulah orang-orang yang 
beruntung.” (OS. al-Hasyr: 9). 


—atang — 
TA) & jala Kala YAA 
311. Bab: Hadiah untuk Tamu 


Gn GEA Sah GO Ikan IG Ga pa yel ANA 
P3 AG A4 Sak OS Jb Ala de Je G3 AS 
Ta PAS RB ANN SG AN GR 3 HIS LSI 


. Kg 


5 be ai 2 TA p Hap 3. J6 31 J5 L Lega La, 


pA Ja AN SIG AL Ga OS 33 3 BA pa SUS NI) 
LAN 2 


741- Dari Abu Syuraih al-Adawi, ia berkata, “Aku pernah Mendbngak 
dengan dua telingaku dan melihat dengan dua mataku ketika Nabi $ 
140 Albani (568): Shahih — Zhilal al-Jannah (570). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 65 — Kitab at-Tafsir, 


59 — Surah al-Hasyr, 6 — Bab “Yutsiruna 'ala Anfusihim.” Muslim: 36 — Kitab al-Asyrabah, 
hadits 172). 


Al-Adabul Mufrad “2 397 


bersabda, “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka 
hendaklah ia memuliakan tetangganya, barangsiapa yang beriman kepada 
Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya (dengan 
memberikan) hadiahnya.' Abu Syuraih berkata, Apakah hadiahnya wahai 
Rasulullah” Beliau bersabda, “(Yaitu memuliakannya dengan jamuan 
istimewa) sehariannya dan malamnya dan perjamuan tamu selama tiga 
hari, dan selebihnya adalah sedekah baginya. Dan barangsiapa yang 
beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang 
baik atau diam.”74 


—nei— 
all AN Ailuta cal YA 
312. Bab: Perjamuan Tamu Selama Tiga Hari 


2 


BAN 1 Lag dad ln An Is IE SEA AA NAN 
Bia j3 DA ASUS ali 2 


742- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah $£ bersabda, Perjamuan 
tamu itu selama tiga hari, dan selebihnya adalah sedekah.” 


——utiomeo— 


daya AA OA pala Y ah YAI 


313. Bab: Tamu Tidak Boleh Tinggal Hingga Membuat 
Panai Susah 


AL gap 3 Pa Yus 2 Ji Ae AA 3 yap 5s 


741 Albani 9569): Shahih —al-Irwa' (8/162/2523). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 78 — Kitab al-Adab, 
31 —Bab “Man Kaana Yu'minu Billahi.” Musli: 1 — Kitab al-Iman, Hadits 77). Albani berkata, 
“Dalam penisbatan ini, karena menurut Muslim tidak terdapat posisi yang menunjukkan 
kepadanya, sabdanya: “Jaaizah .... Sampai sabdanya “Fahuwa shadagah 'alaihi” dan tidak 
ada tambahan (yaitu tambahan yang ada pada hadits berikutnya (743) dan sabdanya “Wala 
Yahillu lahu An Yatswi Indahu Hatta Yuhrijahu. Menurutnya ia terdapat dalam Kitab 
al-Lugthah (5/137, 138) dan lafazh tambahan menurutnya “Hatta Yu'tsimuhu” mereka 
berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana dia berbuat dosa padanya?” Beliau bersabda, “Dia 
tinggal padanya sedang tidak ada mempunyai sesuatu untuk menjamunya) lihat Shahih al- 
Adab al-Mufrad (hal. 276 — ctatan kaki). 

742 Albani (570): Shahih — Takhrij at-Targhib (3/243). Abdul Bagi: (Abu Daud: 26 — Kitab al- 
Ath'amah, 5 — Bab “Maa Ja-a Fii adh-Dhiyafah,” hadits 3749). 


398 SW Al-Adabul Mufrad 


Aa) Ud eU SG BA Aden MAS ES RD AN 


AA Like GAS jas pi BAL je OS 


743- Dari Abu Syuraih al- Ka' bi, bahwa Rasulullah 8 pernah bersabda, 
“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah 
ia berkata baik atau diam. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan 
hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya (dengan memberikan) 
hadiahnya: (yaitu memuliakannya) sehari semalam. Dan perjamuan tamu 
itu selama tiga hari, dan selebihnya adalah sedekah. Dan tidak halal 
baginya tinggal di (tempat saudara)nya hingga membuatnya susah.” 


—baang— 
Ailiky mamal II) aa YA £ 
314. Bab: Apabila Tamu Masih Berada di Pekarangannya 
di pagi Hari 


ls 3 De AA Jb J6 2 $ Pi (dad aa —V 4 4 


Ip jab Aa TA aa PE as bi sela 
3 AS 03 SSI Aa op le 


744- Dari al-Migdam Abu Karimah (asy-Syami), ia berkata: “Nabi PA 
bersabda, "Satu malam (untuk jamuan) tamu adalah hak wajib bagi 
setiap muslim. Maka barangsiapa yang di pagi harinya masih berada di 
pekarangannya, maka hal itu adalah hutang baginya. Jika mau, ia boleh 
menuntutnya dan jika mau ia boleh membiarkannya.” 


—a ng —— 
Lagyana Uiaial! maa II) ala AO 
315. Bab: Apabila Tamu Tidak Mendapat Jamuan 
JS TES) SI Gea JB PE yi Kis 5 V0 
743 Lihat hadits (741). 
744 Albani (571): Shahih — ash-Shahihah (2204). Abdul Bagi: (Abu Daud: 26 — Kitab al- 


Ath'amah, 5 — Bab “Maa Ja-a Fii adh-Dhiyaafah,” hadits 3750. Ibnu Majah: 33 — Kitab 
al-Adab, 5 — Bab “Hagg adh-Dhaif,” hadits 3677). 


Al-Adabul Mufrad LA 399 


UNA AISI GPS yA gk 
HE ah Hanan 3S Pi GG op AB JA 


745- Dari Ugbah bin “Amir, ia berkata, “Aku berkata, Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya engkau (telah mengutus kami) lalu kami singgah (di rumah) 
suatu kaum namun mereka tidak menjamu kami, maka apa pendapatmu 
tentang itu? Beliau bersabda kepada kami, Jika kalian singgah di suatu 
kaum, lalu kalian diperlakukan sebagaimana mestinya sebagai tamu, 
maka terimalah. Sedang apabila mereka tidak melakukan (sebagaimana 
mestinya), maka tuntutlah dari mereka hak pertamuan yang seharusnya 
mereka lakukan.” 


—a aman 
dwbiiy ida) dn jl daa ala YAN 
316. Bab: Pelayanan Secara Langsung pada Tamu 


SARAN abal UPT ak oi Jaa Cha IE ie gl GA VAN 
AE HAN IA AS sh dilapangan 3 
al ap en Jo ge Eu ja US SA 3 


PSN Re 
746- Dari Abu Hazim, ia berkata, “Aku pernah mendengar Sahl bin 
Sa'ad, bahwa Abu Usaid as-Sa'idi pernah mengundang Nabi 2£ dalam 
acara pernikahannya. Maka istrinyalah yang melayani mereka pada hari 
itu, padahal ia sedang jadi pengantin. Istri Abu Usaid berkata (atau Usaid 
berkata), “Tahukah kalian (buah) apakah yang aku rendamkan untuk 
Rasulullah #6? Aku telah rendamkan untuk beliau beberapa butir kurma 
di dalam taur -bejana yang terbuat dari batu- semenjak malam tadi.””745 


—Ianga — 


745 Albani (572): Shahih — al-Irwa' (2524). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 46 — Kitab al-Mazhaalim 
wa al-Ghashb, 18 — Bab “Oishash al-Mazhlum.” Muslim: 31 — Kitab al-Lugthah, hadits 
17). 

146 Albani (573): Shahih — Adab az-Zifaf (178). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 83 — Kitab al-Aimaan, 
21 — Bab “In halafa Laa Yasrabu Nabidza." Muslim: 36 — Kitab al-Asyribah, hadits 86). 


400 SW Al-Adabul Mufrad 


Uas aki Lalada Kia AB Uya tala —YAV 


317. Bab: Orang yang Menyuguhkan Makanan kepada 
bisaa Lalu Ia Bangkit Shalat 


Pn 


AN 3 dj B3 ui er) -Ju Hg — 5 32 —VEV 


20 San 048 OF 


oa An Ja elsa SM og daa DESA 
Ae GA aan YP Pe HAN aa ga j3 


4 - £ 


$ SP SAS LS YA ne UU 5 aa 


1 IE MA gang AA -JE Sa ANN) Ha 


ET Ap: ata SA mah Sa Oh, 2 


- 


FAN 


& 2 


Sg 


22 02 of 


Elatsdi d jg TPA 25 Ig ol ri 2 CAN 


Ga CA AN JS SMA AN Rn rn “Idi pera 
Ho IKI J6 AAA SEN SLS 
J6 1 ea AN 23 PI up li ala da Ala dn Jan Yo 

Mane Ip WAS EU ROTE SA 0) 
Oa 5 cs Je at BEA Se aa 


SB Ea 5 La Ya Ja 3 Kengu. 


OB Uu INA de PN es u Ka 
S6 KAI Aa Ia El Ta IS Ka Oh gi Ae 

Pa 89 2 g 

Aa Ss Ie .. PA 2 ag sei 

747- Dari Nu'aim bin @a'nabi, ia berkata, “Aku pernah mendatangi Abu 

Dzarr namun aku tidak mendapatinya, lalu aku bertanya kepada istrinya, 

“DimanaAbuDzarr? lamenjawab, Tasedangbekerja, sebentarlagidatang.' 

Maka aku pun duduk menunggunya. (Tidak berapa lama kemudian) Abu 


Dzarr datang dan bersamanya ada dua ekor unta. Salah satunya menarik 
yang lainnya karena lemah dan di leher keduanya ada girbah (kantong 


Al-Adabul Mufrad &# 401 


air dari kulit) lalu ia turunkan keduanya kemudian datang (kepadaku). 
Aku berkata, Wahai Abu Dzarr, tidak ada seorang pun yang pernah aku 
temui yang lebih aku cintai untuk bertemu, melainkan engkau dan juga 
tidak ada orang yang paling aku benci bertemu dengannya, melainkan 
engkau.' Abu Dzarr berkata, “Lillahi Abika (suatu ungkapan ketakjuban), 
bagaimana bisa berkumpul dua hal ini? Ia berkata, “Sesungguhnya aku 
pernah mengubur anak perempuan hidup-hidup pada masa jahiliyah: 
dan aku khawatir, jika aku menjumpaimu engkau akan berkata, “Tidak 
ada taubat bagimu dan tidak ada pula jalan keluar. Padahal aku.berharap 
engkau mengucapkan, “Bagimu taubat danjalan keluar. Abu Dzar berkata, 

. Apakah hal itu menimpamu pada masa jahiliyah?" Aku berkata, Ya.' Abu 
Dzarr berkata, Semoga Allah memaafkan apa yang telah berlalu.” Lalu 
ia berkata kepada istrinya, “Hidangkan makanan untuk kami.” Namun 
sang istri enggan (menyediakannya), kemudian ia menyuruhnya kembali 
namun sang istri tetap enggan. (melakukannya) hingga meninggilah suara 
keduanya. Abu Dzarr berkata, “Ehh..sesungguhnya kalian wahai para 
wanita tidak boleh melampaui apa telah disabdakan oleh Rasulullah 
#5. Aku berkata, 'Apa yang telah disabdakan Rasulullah tentang 
urusan wanita? Ia berkata, “Sesungguhnya wanita itu (diciptakan dari) 
tulang rusuk yang bengkok dan sesungguhnya jika engkau berupaya 
untuk meluruskannya maka engkau mematahkannya dan jika engkau 
membiarkannya maka sesungguhnya padanya ada kebengkokan dan 
hal yang mencukupimu.' Maka istri Abu Dzarr pun pergi lalu datang 
membawa tsarid (roti yang diremuk dan direndam dalam kuah) seolah- 
olah ia seperti gathah (jenis burung).' Abu Dzarr berkata, “Makanlah dan 
aku tidak dapat menyertaimu lantaran aku sedang berpuasa.” Kemudian 
ia pun bangkit mengerjakan shalat lalu mempercepat shalatnya kemudian 
menyudahinya dan ikut makan (setelahnya). Kemudian aku berkata, 
Inndlillah! Aku tidak pernah khawatir bahwa engkau akan mendustaiku.' 
Ia berkata, “Demi Allah, aku tidak pernah berdusta semenjak engkau 
menjumpaiku.' Aku berkata, “Bukankah engkau telah memberitahukanku 
bahwa engkau ini berpuasa?!" Ia berkata, “Betul, sesungguhnya aku telah 
berpuasa selama tiga hari dari bulan ini, maka telah dicatat untukku 
pahalanya dan halallah makanan bagiku.” 


—iang—— 


747 Albani (574): Hasan — Takhrij at-Targhib (3/73). Abdul Bagi: Lihat Musnad Imam Ahmad 
5/150, 151, cetakan pertama). 


402 SW Al-Adabul Mufrad 


dani (ria dani Abi Cala —YNA 
318. Bab: Pemberiaan Nafkah Seseorang kepada 


memarganya 
"Aa P3 “asi JB Ag Ara MP AD op 5 —V£A 


AN Jan MSN JAN ay te Ja 3 G3 
BA ya eh Ju Ka 23 j1 0 Je AN Jaa ia de 


Pn 


L 9. 3 2, 3 01 s8 : 

SE PAN ASI Bh Ja IE GA Jr) Ia CAN 

748- Dari Tsauban, dari Nabi $5, beliau bersabda, “Dinar yang terbaik 

yang diinfakkan oleh seseorang adalah yang diinfakkan kepada anak- 

anaknya, dinar yang diinfakkan kepada shahabat-shahabatnya di jalan 

Allah, dan dinar yang diberikannya kepada kendaraannya di jalan 

Allah.” Abu @ilabah berkata, “Dan Nabi memulai dengan Anak-anak, 

Lalu laki-laki manakah yang lebih besar pahalanya dari laki-laki yang 

menginfakkan hartanya untuk anak-anaknya yang masih kecil, hingga 
Allah J5 aa aa ea "1 


tr, £ € PS NA La #9. L 0. 

BID ae SA PY AS 5 dai Gaal 
749- Dari Abu Mas'ud al-Badri, dari Nabi "3 beliau bersabda, 
“Barangsiapa yang memberi nafkah kepada keluarganya sementara dia 
Ba sn dari Allah, maka itu sb sedekah.” 


0 


2 Sean Dea JA as S6 Haii de 


Ke as Bl Jia S5 Jb SA Gas JB 33 
750- Dari Jabir ia berkata, “Seorang laki-laki berkata, “Wahai Rasulullah, 
aku memiliki dinar.” Beliau bersabda, 'Nafkahkan ia untuk dirimu sendiri. 


748 Albani (575): Shahih — ash-Shahihah hadits no. (1380). Abdul Bagi: (Muslim: 12 — Kitab 
az-Zakaah, hadits 38). 

749 Albani (576): Shahih — ash-Shahihah (729, 982). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 2 — Kitab al- 
Imaan, 41 — Bab “Maa Ja-a Anna al-A'maal Binniyah.” Muslim 12 — Kitab az-Zakaah, hadits 
48). 


Al-Adabul Mufrad S8 403 


Orangitu berkata, 'Akupunyadinaryanglain.' Beliau bersabda, “Nafkahkan 
ia untuk pelayanmu' -atau beliau bersabda: untuk anakmu- Orang itu 
berkata, 'Aku masih punya yang lain.' Beliau bersabda, “Letakkanlah ia di 
jalan Allah dan itu adalah yang paling kecil (nilai pahalanya).””2 


SBS Ie ala dea ag GA 2 —YON 
ai Ja » Ai 15ep3 “35 8 Z5La 533 Mma SA SL 


Ssi Je Reni BI) Lali SA Ea cal 1523 
751- Dari Abu Musik, dari Nabi 35, beliau bersabda, “Empat dinar: 
Satu dinar yang engkau berikan kepada orang miskin, satu dinar yang 
engkau berikan kepada budak, satu dinar yang engkau infakkan di jalan 
Allah, dan satu dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, maka yang 
paling utama adalah apa yang kamu infakkan pada keluargamu.”751 


Abi pal AB yaa Land 33 Anal) ia Peni IS na la —YAA 


319. Bab: Segala Sesuatunya Diberi Pahala Meskipun 
Hanya Be Makanan yang Diletakkan di Mulut Istri 


2 - 
. 


da dea da gp Si al 233 Sa VON 


752- Dari Sa'ad bin Abu Waggash bahwasanya ia telah mengabarkannya 
bahwa Nabi $5 berkata kepada Sa'ad, “Sesungguhnya engkau tidak 
berinfak dengan satu infak yang dengannya engkau mencari wajah Allah 
3S, kecuali engkau diberi pahala atasnya dan bahkan apa yang engkau 
suapkan ke mulut istrimu.”78? | 


—Itag— 


750 Albani (115): Dhaif dengan tambahan sabda “Dha'hu ... ” dst. Abdul Bagi: Tidak terdapat 
dalam Katubus Sittah. 

751 Albani (578): Shahih — al-Misykaah (1931 — tahgig kedua) Abdul Bagi: Tidak terdapat 
dalam Kutubus Sittah. 

752 Albani (579): Shahih — al-Irwa' (899). Abdul Bagi, (al-Bukhari: 2 — Kitab al-Imaan, 41 — 
Bab “Maa Ja-a Anna al-A'maal Binniyah.” Muslim: 25 — Kitab al-Washiyah, hadits 5). 


404 SW Al-Adabul Mufrad 


Jadi) La Gea II siasat) dala —YY. 
320. Bab: Doa Sepertiga Malam Terakhir 
G5 di :Jb Th KIE den A1 ig ol ap ver 
ga ag Bah Yg de 


2. 


753- Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah #£ bersabda, “Rabb kita 
turun setiap malam ke langit dunia ketika masih tersisa sepertiga malam 
terakhir, lalu berfirman, “Barangsiapa yang berdoa kepada-Ku, Aku akan 
mengabulkan, siapa yang memohon kepada-Ku, Akupasti memberinya dan 
barangsiapa yang memohon ampun kepada-Ku, pasti Aku ampuni.” 


— aon —— 
Alia aga cosuah Jagla gi aga ana OB dal di Gala YNA 
Asa ay Yg 


321. Bab: Ucapan Seseorang, “Si Fulan Keriting, Hitam, 
Jangkung, Pendek,” dengan Maksud Menyifati Bukan 
Mengghibahi 


AAS Gi GAS (3 SETAN olah gl YO 
TA la JS EA Ia IA Oa Nb 
da op SN Iya Hn 2 SG Gal F5 
& ca 3, Dinas os AI EL kan 23 A5 dls 

Ada 3 Ss pg A3 un 
SSS lo AI Jp Hn ya ELANG AJI aki ae 


753 Albani (580): Shahih — al-Irwa' (450). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 19 - Kitab at-Tahajjud, 


14 — Bab “ad-Dw'a wa ash-Shalah Fii Akhir al-Lail.” Muslim: 6 — Kitab Shalah al-Musafirin, 
hadits 168, 172). 


Al-Adabul Mufrad S2 405 


Jaja Y) ba A5 SAN HA HA ana 


As da da as BA Ip 0 TA 
die HA ya Sedan ea Bada Sa Ga ia 
PTUN LI SDA iga AED AN JS Uu AN aa 
Kb Kb 3 GAN Dua Sm 3) Jas IG paaa 


Hala MASA SB ob Gg EF 
Ge ab asi gn J6 HE Ip Oa AI 0525 13 


Pd 
rd 


AIR Ja ES GA al Ppt IRI - 


. 
- 


at Je AG MB Ia SPAN ob HS ON Je Jai 
754- Dari Ibnu Syihab, ia “berkata: Telah mengabarkan kepadaku anak 
saudaraku Abu Ruhm Kultsim bin al-Hushain al-Ghifari bahwasanya ia 
pernahmendengarAbu Ruhm, dan beliau termasuksalah seorang shahabat 
yang ikut berbai'at kepada Rasulullah di bawah pohon, ia berkata, ”Aku 
pernah ikut berperang bersama Rasulullah $£ pada Perang Tabuk. Lalu aku 
terbangun (dalam riwayat Ahmad 4/350: Lalu aku tertidur) pada malam 
hari di al-Akhdhar (tempat dekat dari tabuk), kemudian aku berjalan 
dekat darinya (Rasulullah). Tiba-tiba saja kantuk menyerang kami (hingga 
tertidur). Lalu aku terbangun dan (mendapatkan) untaku telah berada di 
dekat unta beliau. Kedekatannya itu mengagetkanku, khawatir (untaku) 
menubruk kaki beliau yang berada di gharz (tempat kaki. dari kayu untuk 
naik unta), maka segara kuundurkan untaku hingga aku tertidur beberapa 
saat pada malam itu. Lalu untaku berdempetan dengan unta Rasulullah 
#£, sedang kaki beliau ada di gharz. Lantas aku menubruk kakinya dan 
aku tidak terbangun kecuali setelah beliau mengucapkan, “Hassi.' Aku 
berkata, Wahai Rasulullah, mohon ampunkan untukku. Beliau bersabda, 
Berjalanlah.” Setelah itu Rasulullah #& bertanya kepadaku tentang 
orang-orang yang tidak ikut berperang dari Bani Ghifar. (Lalu dikabarkan 
kepadanya), setelah itu beliau bertanya kepadaku, "Apa yang telah 
diperbuat oleh kelompok berkulit merah, jangkung, dan bermuka polos 
(tanpa bulu) itu? Abu Ruhm berkata, “Maka aku ceritakan sebab-sebab 
ketidakikutsertaan mereka (dalam perang).' Beliau kembali bertanya, 
'Lalu apa yang telah diperbuat oleh kelompok berkulit hitam, keriting, 


406 SM Al-Adabul Mufrad 


lagi pendek yang diberi kenikmatan dengan (Syubkah Syadakh)?' Lalu 
aku coba mengingat-ingat (keberadaan) kelompok itu di Bani Ghifir, 
namun aku tidak berhasil mengingatnya hingga aku mengingat bahwa 
mereka itu adalah satu kelompok dari suku Aslam. Maka aku berkata, 
Wahai Rasulullah, mereka itu dari suku Aslam.' Beliau bersabda, “Lalu 
apa yang menghalangi salah seorang dari mereka itu -ketika ia tidak 
ikut serta berperang- membiarkan satu dari sekian banyak untanya 
untuk membawa seseorang yang bersemangat di jalan Allah? Karena 
sesungguhnya keluargaku yang paling mulia bagiku adalah orang-orang 
Muhijir yang tidak ikut serta bersamaku baik dari @uraisy, Anshar, Ghifar, 
maupun Aslam.” 74 


Ia 3 Gita : Ta GP) H6 EVO 
ala AJ SA gb dag Ge Ai 


on. 


LAIN GA Rar y 3 | "Jaa 


755- Dari Aisyah t&6, ia berkata, “Seorang laki-laki menta izin untuk 
menemui Nabi #5, lalu beliau bersabda, Ia adalah seburuk-buruk putera 
dalam kabilah(nya).' Namun ketika orang itu masuk, Nabi bersikap ramah 
kepadanya. Lalu aku bertanya kepadanya (tentang sikapnya itu). Beliau 
bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang keji dan orang 
yang sengaja berbuat keji.”755 


4 

Al duo Al J3 Ba Ka ws 3 3 Lae Je —VO1 
Bb IA IA SS at US 205 Ann P 

756- Dari Aisyah t&6, ia beneata" “Saudah pernah meminta izin kepada 

Rasulullah $£ pada malam jam' (Muzdalifah) -ia adalah wanita yang 

gemuk lagi lambat jalannya- maka Nabi pun mengizinkannya.”756 


—yatioaa— 


. 154 Albani (116): Sanadnya dhaif. Ibnu Akhi (anak saudaraku) Rahm tidak dikenal. 

755 Albani (984): Shahih — ash-Shahihah (1049). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 78 — Kitab al-Adab, 
38 — Bab “Lam Yakun an-Nabi 88 Fahisyan.” Muslim: 45 - Kitab al-Birr wa ash-Shilah, 
hadits 73). 

756 Albani (571): Shahih. Abdul Bagi: (al-Bukhari: 25 — Kitab al-Hajj, 98 — Bab “Man Yaddama 
Dha'afahu Ahlihi Billail.” Muslim: 15 — Kitab al-Hajj, hadits 293). 


Al-Adabul Mufrad “&# 407 


Lala AI) Alan ya pd Ga Cal —Y NY 


322. Bab: Orang yang Berpendapat Bolehnya 
Menceritakan Kabar 


- 


dn dpan Jd dpn A3 J6 PALA Il yg -VOV 
aj dedi Jo Ie AAS ita 3 :£ 


AN ae OS ARE BA gp Jan EU An ae SO) 
Jana di BAR HP ai ah HD Iya apa 3 
ali dp S sgt Ih 1 yana 


90. 9” Manan 
el . 


Sg 
757- Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, “Tatkala Nabi # membagi-bagikan 
harta rampasan perang di Ji'ranih orang-orang berdesak-desakan di 
sekitarnya. Lalu beliau bersabda, “Sesungguhnya ada seorang hamba dari 
hamba Allah yang diutus oleh Allah pada suatu kaum, namun mereka 
mendustakannya dan melukainya, dimana ia menyeka darah dari dahinya 
seraya berkata, “Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya 
mereka tidak mengetahui.” Abdullah bin Mas'ud berkata, “Sepertinya 
aku melihat Rasulullah $$ sedang menceritakan seseorang yang tengah 
mengusap dahinya.” 


—Itg— 
Lalusa ji ya tala —YNY 


323. Bab: Barangsiapa yang Menutup Aib Seorang 
Muslim 


“ai Fs 


Wol DA AP op Se tah ta H3 JB SI VOA 
M Ipa Er JB GEN Il 43 RAGA Oa Oya Ular 


LOL 8? 


UB L—| 


757 Albani (582): Hasan — ash-Shahihah (3175). Abdul Bagi: Lihat Musnad Imam Ahmad 
(1/427) cetakan pertama (no. 4057). 


408 SW Al-Adabul Mufrad 


758- Dari Abu al-Haitsam, ia berkata, “Telah datang satu kaum kepada 
'Ugbah bin “Amir, lalu mereka berkata, “Sesungguhnya kami mempunyai 
tetangga yang minum khamer dan melakukan (ini dan itu), apakah kami 
boleh mengadukan hal ini kepada imam (penguasa)? “Ugbah berkata, 
“Tidak boleh: aku pernah mendengar Rasulullah ££ bersabda, “Barangsiapa 
yang melihat aurat seorang muslim lalu ia menutupinya, maka seolah-olah 
ia menghidupkan kembali anak perempuan yang dikubur hidup-hidup 
dari kuburannya.”758 


—ntomi— 


Kabid AIM daa da3 ala —YY £ 
324. Bab: Ucapan eneorang, “Binasalah Manusia” 


Ea 5) Ida ea da An IS IA GA VOA 
Ha WA SS Hp Fa Pai 


759- Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah 2 bersabda, “Jika 


engkau pernah mendengar seseorang berkata, “Binasalah manusia.” 
Berarti dialah yang paling binasa.”7? 


—nLi—— 
das Gili Sig Y ala —Y YO 


325. Bab: Tidak Boleh Mengatakan kepada Orang 
Munafik, “Sayyid” 


Han Jan Va IE IG EN SA Hp Ba sR ANA, 


3 BAM AB R5 ah Ap Hb 33 Yg 

NE: 

760- Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata, “Rasulullah 

#£ bersabda, Janganlah kalian mengucapkan kepada orang munafik 

dengan (panggilan) sayyid (tuan). Karena sekalipun ia seorang tuan, 
berarti kalian telah membuat marah Rabb kalian 3t5.”760 


758 Albani (117): Dhaif — adh-Dhaifah (1265). Abdul Bagi: (Abu Daud: 40 — Kitab al-Adab, 
38 — Bab “Fii al-Sitr 'An al-Muslim,” hadits 4891). 

759 Albani (583): Shahih — ash-Shahihah (3074). Abdul Bagi: (Muslim: 45 — Kitab al-Birr wa 
ash-Shilah wa al-Adab, hadits 139). 

760 Albani (584): Shahih — ash-Shahihah (371). Abdul Bagi: (Abu Daud: 40 -— Kitab al-Adab, 


Al-Adabul Mufrad “& 409 


INI Jaa dia La cola PN 


326. Bab: Apa yang Semestinya Diucapkan Oleh 
Seseorang Apabila Ia Disanjung 


Si Pra IS ia as J6 AN g Sa NU 
YUI HA OI LG dislp 3 Lan JB S3 A5 la 
Ear x 
761 (« 173)- Dari Adi bin Artha'ah, ia berkata, “Adalah seseorang 
dari shahabat Nabi $£ apabila ia dipuji orang, ia berkata, Wahai Allah, 
janganlah Engkau menghukumku lantaran apa yang mereka ucapkan, 


dan ampunilah aku atas apa yang mereka tidak ketahui.”7s1 


- 
00 ot os 


nebak an Da Tap kep anap 


yna 


762- Dari Abu @ilabah, bahwasanya Abu Abdullah pemah berkata 
kepada Abu Mas'id -atau Abu Mas'ud pernah berkata kepada Abu 
Abdullah- ia berkata, “Apa yang pernah engkau dengar dari Nabi 
tentang “za'amu (orang-orang mengatakan).” Abu Mas'ud/Abu Abdullah 
berkata, “Sejelek-jelek kendaraan seseorang.”762 


5 Pan Ja AE hrg & & 25 Si tea aa 2 —V1Y 


Sa Sa gek Oa Ban ya aa JA 
763- Dari Abu al-Muhallab, bahwa “Abdullah bin “Amir berkata, “Wahai 
Abu Mas'ud, tidak pernahkah engkau mendengar Nabi #£ bersabda 
tentang za'amu (orang-orang mengatakan)?” Ia berkata, “Aku pernah 


mendengarnya bersabda, “Sejelek-jelek kendaraan seseorang. Dan 
aku juga pernah mendengarnya bersabda, 'Melaknat orang mukmin itu 


of 


75 — Bab “Laa Yagulu al-Mamluk Rabbi Rabbi,” hadits 4977). 

761 (& 173)- Albani (585): Sanadnya shahih. 

762 Albani (586): Shahih — ash-Shahihah (866). Abdul Bagi: (Abu Daud: 40 — Kitab al-Adab, 
72 — Bab “Gaul ar-Rajuli Za'amuu”). 


410 SN Al-Adabul Mufrad 


ibarat membunuhnya.” 


—ang— 


dandang A0) #haaday Y sesal Jgia 9 cala —YYV 


327. Bab: Seseorang Tidak Boleh Mengatakan Sesuatu 
yang Tidak Samin “Allah yang Pa na pn 


NA TAN 


K2 Ai PE SEA Oa naa 


Not,” w 


764 (- 174)- (Dari) Sufyan, ia berkata, “'Amr berkata dari Ibnu "Abbas, 
Janganlah salah seorang diantara kalian sekali-kali mengatakan untuk 
sesuatu yang ia tidak ketahui, Allah yang mengetahuinya, dan Allah 
mengetahui selain itu, maka Allah mengajarkan apa yang ia tidak ketahui, 
hal yang demikian itu besar di sisi Allah.'”764 


—— un —— 


TI uagh ala YNA 
3528. Bab: Pelangi 


up Vig cela II - HD aa -JG unta eni Ka —V10 


s2 0, “o. aah - 2 Pan Pa 
765 («- 175)- Dari Ibnu “Abbas, ia Na (Bintang Bima 
Sakti) adalah salah satu pintu dari pintu-pintu langit, sedang pelangi 
adalah tanda aman dari tenggelam setelah kaum Nuh $&81.”765 


—aIng——— 


163 Albani (587): Shahih Lighairihi — al-Irwa' (8/201/2575). 

764 (& 174)- Albani (588): Sanadnya shahih. 

165 (w 175)- Albani (118): Sanadnya dhaif. Ada perawi Ali bin Zaid dan dia adalah Ibnu 
Jad'an, dialemah. 


Al-Adabul Mufrad #8 411 


yana ala —Y YA 


329. Bab: Al-Majarrah (Bintang Bima Sakti) 


Salak JG SAB ps as GA IL ah AAN 

aa say Haa an 3 ia SAI 
766 (» 176)- Dari Abu ath Thufail, fonu. al Kawws PA kerana 
kepada “Ali tentang al-Majarrah, ia berkata, “Al-Majarrah adalah saluran 
langit dan darinyalah dibuka langit dengan air yang tercurah.”766 


- 
.£ 


Ana IA Ia PMI YAN SU ena AP ol ye —VAV 

Lan aa 2) SAI Iya 
767 (« 177)- Dari Ibnu Abbas, (ia berkata), “Pelangi itu PERAN anda 
aman bagi penduduk bumi dari tenggelam, sedang al-Majarrah adalah 
pintu dari langit yang terbelah.”757 


—ang—— 


diam Jilana Gp Gp! ppt lis oi 05 Oa Gala Pa 
330. Bab: Orang yang Tidak Suka dengan Ucapan, 
“Ya Allah, Jadikanlah Aku Berada di dalam Tempat 
Kediaman Rahmat-Mu.” 

ti: ex) PS Ne ear Ge na) 31 —VYA 
.JG Pe Giaa 2 In ai Lg ot IS Ju Kas) Dur 
ai BE KAN JG Sea SELAI tel Pi Cb Ja 
GI 55 JB 4 #e Nu 


768 (» 178)- (Dari) Abu al-Harits al-Kirmani, ia barar “Aku pernah 
mendengar seorang laki-laki berkata kepada Abu Raja', Aku ucapkan 
salam untukmu dan aku memohon kepada Allah, agar Dia berkenan 
mengumpulkan antara diriku dan dirimu di tempat kediaman rahmat- 
Nya. Abu Raja' berkata, Apakah ada orang yang sanggup (menempati) 


766 (w 176)- Albani (589): Sanadnya shahih. 
767 (mw 177)- Albani (590): Sanadnya shahih. 


412 S& Al-Adabul Mufrad 


hal itu? Lebih lanjut Abu Raja' bertanya, Apakah tempat kediaman 
rahmat-Nya (itu)? Ia menjawab, “Surga.” Abu Raja' berkata, “Tidak 
benar, Ia berkata, “Lalu apakah tempat kediaman rahmat-Nya itu? Abu 
Raja” menjawab, “Rabbul “Alamin (Rabb semesta alam).'”768 


——a Ing — 


AA Lgi Y ala YA 
331. Bab: TaLan Tidak Boleh Mencela Masa 


OS 206 As) de Ara ae SN aa Ah 
JAN ya AN Op AI TAG teu 


769- Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah $&£ bersabda, "Janganlah 
salah seorang diantara kalian berkata, “Duhai, sialnya masa.' Karena 
sesungguhnya Allah adalah (pencipta) masa.”769 


- 
£ 0 


SA JAN add dan da Ja gag PAN PAN 
Ea Gp IG JAN Jail 2 Sa uf In PJB An 


aah jang 3g RS teh TRY 133 
770- Dari Abu Hurairah, dari Nabi #5, beliau bersabda, “Janganlah salah 
seorang diantara kalian berkata, “Duhai sialnya masa, Allah S5 berfirman, 
'Aku adalah pencipta masa, Akulah yang membolak-balikkan malam dan 
siang. Sekiranya Aku berkehendak, niscaya Aku akan menggenggam 
keduanya (yakni menahan siang dan malam). Dan jangan pula kalian 
katakan untuk buah anggur dengan sebutan al-Karam (mulia), sebab yang 
al-Karam adalah seorang muslim.” 


— an —— 


768 (w 178)- Albani (591): Sanadnya shahih. 

769 Albani (592): Shahih — ash-Shahihah (531), ar-Raudh (1172). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 
78 — Kitab al-Adab, 101 — Bab “Laa Tasubbu ad-Dahr.” Muslim: 40 -— Kitab al-Alfazh Min 
al-Adab wa Ghairiha, hadits 4, 6, 7, 8, 9). 

770 Periksa hadits sebelumnya (769). 


Al-Adabul Mufrad S2 413 


cs IA AAN ASI AI Ja dag al 


332. Bab: Seseorang Tidak Boleh Memandang 
Saudaranya dengan Pandangan Tajam Apabila Ia 
Beranjak Pergi 
aa A5 S5 cl S Je ang Si Ta Je Anta Ta —VVA 

Nara Tn Lam SA Ip Ter Pi BT Bi Oma 
771 (- 179)- Dari Mujahid, ia berkata, “Seseorang dimakruhkan mentah 
tajam kepada saudaranya, atau ia menatapnya terus-menerus apabila ia 
berpaling (beranjak pergi dari sisinya), atau menanyainya, “Datang dari 
mana, atau hendak kemana?”7”1 


— ang —— 


Aly Ja dpi ala -rrr 
333. Bab: Ucapan Serang, “Celakalah Engkau” 


#20) 


Tan en 2 Aga dls 3 15 - 5 AI 5 —VVY 
Jaa db EX GI Je TNI Anh da AS JA 


ROTaA Aa JB EN Rb 
772- Dari Anas, bahwa Nabi 85 pernah melihat seorang laki-laki tengah 
mengiring budnah (unta betina), lalu beliau bersabda, “Tunggangilah.” 
Orang itu berkata, “Ta adalah budnah.” Beliau bersabda, “Tunggangilah.” 
Orang itu kembali berkata, “Ja adalah budnah.” Beliau bersabda, 
“Tunggangilah.” Orang itu tetap menjawab, “Ia adalah budnah.” Beliau 
bersabda, “Tunggangilah, celakalah engkau.” 


#3 GA AAS HA HSE AS -NV7 
| 1dtas Ata 353 SE laka J6 fan AL) 5 Na 
en Li Ban J3 IL ae 


771 (& 179)- Albani (119): Sanadnya lemah. Ada perawi Laits, dia adalah Ibnu Abi Sulaim, dia 
lemah. 

772 Albani (593): Shahih — Shahih Abi Daud (1544). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 25 — Kitab al- 
Hajj, 103 — Bab “Rukub al-Budn.” Muslim: 15 — Kitab al-Hajj, hadits 373). 


414 SW Al-Adabul Mufrad 


773 (» 180)- (Dari) Abu Algamah “Abdullah bin Muhammad bin 
“Abdullah bin Abu Farwah, telah menceritakan kepadaku al-Musawwir bin 
Rifa'ah al-Ourzhi, ia berkata, “Aku pernah mendengar Ibnu Abbas, dan 
seorang laki-laki tengah bertanya kepadanya, ia berkata, “Sesungguhnya 
aku telah makan roti dan daging (apakah aku mesti berwudhu)? Ibnu 
'Abbas berkata, “Celakalah engkau, apakah engkau hendak berwudhu 
dari (sesuatu) yang Men enaa 


Peta da dea daa la 3 JB ja GE VE 
Jas J6 atap Aa ad La Je AS SA, KN ml 


PI 


end 12 Jb odasi SK) NAN js das Y Sp 
DI ayu PU la ESA IP 
| US ga Ga Opah HE 3S nh Oo OP 


SE ps Ia Bas KA Jo dea PN ja HN IT 


- 
0. Af Lor 


in yani Da pas as aa 


774- Dari Jabir, ia berkata, “Adalah Rasulullah # pada Perangi Hunain 
berada di al-Ji'ranah, dan segumpal emas berada di pangkuan Bilal 
sedang Nabi bertindak sebagai pembaginya. Lalu seorang laki-laki 
mendatangi beliau dan berkata, “Berlaku adillah, karena sesungguhnya 
engkau tidak berlaku adil!” Beliau bersabda, “Celakalah kamu, lalu 
siapakah yang adil jika aku tidak berlaku adil?” Umar berkata, “Wahai 
Rasulullah, biarkan aku menebas batang leher orang munafik ini!” Beliau 
bersabda, “Sesungguhnya orang ini beserta shahabat-shahabatnya (atau 
diantara para shahabat-shahabatnya), mereka membaca al-Mur'an, akan 
tetapi tidak melewati tulang leher (kerongkongan) mereka. Mereka akan 
keluar dari agama Islam layaknya sebuah anak panah yang keluar dari 
busurnya (tidak pema kembali lagi).”7'4 


0 D0 1x ot 


PA KA Gi OS) ea AG ppi G2 NN O 


773 (» 180)- Albani (594): Sanadnya shahih. 

774 Albani (595): Shahih - Zhilal al-Jannah (943). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 57 — Kitab Fardh al- 
Khumus, 15 — Bab “wa Man ad-Dalil Ala Anna al-Khams Linawaib al-Muslimin.” Muslim: 
12 — Kitab ax-Zakah, hadits 142). 


Al-Adabul Mufrad “&# 415 


- 


DI JB 33 IE KM UI dn da LAI 
Pa an dea ne AO oh Sa 
alah pi 5 OS 2 3S : AP WIB AN 


27. 


Se Lp SS OS GS : Lp Ad IE 

maan atas ae Depe ah 
Uda aa Lan Asia Jaga 
775- Dari Basyir bin Ma'bad as-Sadusi Aa bernama Sa 
bin Ma'bad), lalu ia berhijrah ke (kota) Nabi $5, lalu Nabi bertanya 
(kepadanya), “Siapa namamu?” Ia menjawab, “Zahm.” Nabi bersabda, 
“Tidak, namun namamu adalah Basyir.” Ia berkata, “Ketika aku berjalan 
bersama Rasulullah $5 melewati pekuburan kaum musyrikin, beliau 
bersabda, “Sungguh mereka telah terluput dari kebaikan yang banyak. 
Beliau ucapkan itu sebanyak tiga kali. Lalu pandangan Nabi #5 tertuju 
pada seorang laki-laki yang sedang berjalan di sela-sela kuburan dengan 
mengenakan sandal, beliau lantas bersabda, “Wahai pemilik sandal 
Sibtiyyah, (dalam satu riwayat ada tambahan setelah kata ini: celakalah 
engkau!), lepaslah sandal Sibtiyyahmu itu.' Laki-laki itu menoleh, setelah 
mengetahui bahwa itu adalah Nabi 1£, ia segera melepas sandalnya dan 
membuangnya.”7'5 


——aong— 
suall cala —1Y £ 
334. Bab: Bangunan 


KAN da GAN AS ab Sa gi LA YA NA 


Pa 
oo 0 PA LN yan 


da Kas Ag 33 Il AAN Gp 3 5 pasa plak Ana 


GG SS IE Sapa IOS Era Ll MEN ang Ir Gta 


715 Albani (596): Shahih — Ahkam al-Janaiz (136, 137), al-Irwa' (760). Abdul Bagi: (Abu 
Daud: 20 - Kitab al-Janaaiz, 74 — Bab “al-Masya Fii al-Hidza' Baina al-Oubur,” hadits 3230. 
an-Nasa'i: 21 — Kitab al-Janaaiz, 107 — Bab “Karahiyah al-Masya Baina al-Oubur Fii an- 
Ni'aal as-Sabtiyah”). 


416 SW Al-Adabul Mufrad 


2g Si PP H6 SS se AI 23 AI 
776- Dari Muhammad bin Hilal, bahwasanya ia pernah melihat kamar 
istri-istri Nabi 88 (terbuat) dari pelepah kurma, yang ditutupi dengan 
tenunan-tenunan kasar dari bulu. Lalu aku (Muhammad bin Abu Fudaik) 
bertanya kepadanya tentang posisi rumah Aisyah. Ia (Muhammad bin 
Hilal) menjawab, “Pintunya menghadap ke arah Syam.” Aku berkata, 
“Satu daun pintu atau dua daun pintu?” Ja menjawab, “Hanya satu 
pintu.” Aku bertanya, “Terbuat dari bahan apakah?” Ia menjawab, “Dari 
Ar'ar 1 pahonjial atau “3 baba jati).”776 


2... 


yaa jg Ka 25 33 U ea 2 Pan Ta YA| 
Ab OA 


777- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah $ bersabda, “Tidak 
tegak Hari Kiamat hingga manusia membangun rumah-rumah yang 
mereka serupakan dengan al-Marijil (sejenis pakaian dari negeri Yaman 
atau pakaian yang terdapat lukisan manusia atau hewan di dalamnya). 
Ibrahim berkata, “Yaitu pakaian yang bergaris-garis.'”7' 


—iaa— 
dada Y 2JJ dah gala — ro 


335. Bab: Ucapan Seseorang, “La wa Abika (Tidak dan 
Demi Bapakmu)” 


dng daa as dg 2) 85 2 SP SANA 


- 
- 2 PP, 


0. Papa ed 


AA ah Bina f Aa ah di dd TT, Vas 
- 3 sa z) 


LA SEN EA Ter BA cah 


778- Dari Abu Hurairah, (ia berkata. “Telah datang seorang laki- 
laki kepada Rasulullah #5, lalu ia berkata, Wahai Rasulullah, sedekah 
apakah yang paling utama pahalanya? Beliau menjawab, “Sungguh, 


776 Albani (597): Sanadnya shahih. 
777 Periksa hadits no. (459). 


Al-Adabul Mufrad “& 417 


demi bapakmu, engkau harus benar-benar mengabarkannya: Engkau 
bersedekah ketika engkau dalam keadaan sehat dan pelit, engkau 
mengkhawatirkan kekurangan dan mengharapkan kecukupan, dan 
engkau tidak menundanya hingga nyawa sampai tenggorokan yang mana 
engkau akan berkata, “Untuk Fulan sekian, untuk Fulan sekian, padahal 
waktu itu ia (harta) telah menjadi milik Fulan (ahli waris).” 8 


—ntmg— 
damtay Yg Doa Lala cabol cal II ala — YA 


336. Bab: Apabila Meminta Maka Mintalah Ala Kadarnya 
dan Jangan Memujinya (Sang Pemberi) 


Wb Uu Wb tara SS B1 :JU & X5 5 —NVA 


PA gan Pa ANA MAA 
779 (« 181)- Dari Abdullah, ia berkata, “Apabila salah seorang diantara 
kalian yang meminta satu keperluan, maka mintalah ala kadarnya, karena 
ia hanya akan mendapatkan apa yang telah ditakdirkan padanya. Dan 
janganlah salah seorang diantara kalian mendatangi shahabatnya lalu 
: alan aa (karena pujian itu) akan memenggal punggungnya.” 


dayak ada Ga GA Se EA 

2 Hp Ip pie SA yA o| JB 
780- Dari Abu Izzat Yasar bin Abdullah al Huzali, dari Nabi #5, Selisiu 
bersabda, “Sesungguhnya Allah jika menghendaki untuk mencabut nyawa 
seorang hamba di tempat tertentu, maka Allah akan menjadikannya 
mempunyai kepentingan dengannya -atau padanya- (kemudian meninggal 
di tempat tersebut).”78 


—ea ayang —— 


778 Albani (598): Shahih tanpa lafazh “Wa abiika” dan tidak terdapat dalam Bukhari — adh- 
Dhaifah (4992). Abdul Bagi: (al-Bukhari: Kitab az-Zakah, 11 — Bab “Ayyu ash-Shadagah 
Afdhal.” Muslim: 12 — Kitab az-Zakaah, hadits 92). 

779 (w 181)- Albani (599): Sanadnya shahih. 

780 Albani (600): Shahih — ash-Shahihah (1221). Abdul Bagi: (at-Tirmidzi: 30 — Kitab al-Jadr, 
11 — Bab “Maa Ja-a Anna an-Nafs Tamuut Haitsu Maa Kataba laha”). 


418 S& Al-Adabul Mufrad 


SALA Ja Y da dah sala 


337. Bab: Ucapan Seseorang, “Laa Bulla Syaniuk” 
(Semoga Musuhmu tidak Hidup) 


J6 LA EA PEN JB KAS EhaS JB GAN VM 


Ie de IE Ai AS JS dh A Uks asi 
GA YAS HANYA GAN 3 SI AGAN B3 an RA 
“aa JAN SY SAI SR 3 sea Su Se 
& Ab gai papa YG AP SA JS 


45353 ons SA ai 5 ag Tea 5 3 IG 1 


SALON 3 Pa 


ari 15 "ask pa Lea Sala Lana any Wita laE NS 


48an £ al 133 3, 
781 (» 182)- (Dari) ash-Sha'ig, ia berkata, “Aku pernah mendengar 
Abu Hamzah berkata, “Telah mengabarkan kepadaku Abu Abdul Aziz, 
ia berkata, Abu Hurairah pernah berada di sisi kami pada petang hari, 
lalu ia memandang bintang yang berada di hadapannya, seraya berkata, 
'Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya! Akan ada beberapa 
kaum yang dahulunya menjabat pemerintahan-pemerintahan di dunia 
dan beragam tugas (pemerintahan lainnya) menginginkan sekiranya 
saja mereka dahulu bergantung pada bintang tersebut, dan tidak pernah 
menjabat pemerintahan-pemerintahan itu dan tidak juga tugas-tugasnya. 
Kemudian ia menghadap kepadaku dan berkata, "La Bulla Syiniuka 
(Semoga musuhmu tidak hidup), apakah semua ini boleh dikerjakan 
oleh ahli masyrig di tempat mereka?” Aku menjawab, Ya, demi Allah.' (Ia 
berkata), “Sungguh Allah telah memburukkan dan memperdayakannya. 
Demi Dzat yang jiwa Abu Hurairah berada di tangan-Nya, niscaya (fitnah- 
fitnah itu) akan menggiring mereka dalam keadaan (wajah mereka) 
memerah penuh amarah yang meluap-luap. Seolah-olah wajah-wajah 
mereka perisai pemukul, hingga pemilik ladang dipertemukan kembali 
dengan ladangnya dan pemilik ternak dengan ternaknya.””731 


—Ina —— 


781 (« 182)- Albani (120): Sanadnya dhaif, mauguf. Abu Abdul Aziz namanya adalah Nasr bin 
“Imran, dia tidak dikenal. Bagian pertama ditetapkan secara marfu' — ash-Shahihah (2620). 


Al-Adabul Mufrad “#2 419 


ag Ah Ja Jia Y ca —YYA 


338. Bab: Seseorang Tidak Boleh Mengucapkan, “Allah 
dan Fulan” 


oz 0 PF 31420. 


Ap GP Ah GA (Ah Gi Lina gita GIS) —VAN 


- 
- 
s Pe 


JAENA JS bis JAN 1e “du 3 Iss 
AA OB: Na 


782 (» 183)- (Dari) Ibnu Juraij berkata, “Aku pernah mendengar Mughits 
menyangka bahwa Ibnu Umar pernah menanyainya tentang tuannya, lalu 
ia berkata, Allah dan Fulan.' Ibnu “Umar berkata, “Engkau tidak boleh 
berkata seperti itu, janganlah engkau menyamakan Allah dengan seorang 
pun, akan tetapi ucapkanlah, “(tuanku adalah) Fulan setelah Allah.”722 


—nnimia— 
Kali g Ad sud La dang Ja cal YA 


339. Bab: Ucapan Seseorang: Ma Sya'allah wa Syi'ta 
, Apa Tan Allah Kemen dan aa Kamu Kehendaki) 


Nee Ira Naa 13) 


783- Dari Ibnu “Abbas, ia berkata, “Seseorang “berkata kepada Nabi 
#£, Ma syd'allih wa syi'ta (Apa yang Allah kehendaki dan yang kamu 
kehendaki). Beliau bersabda, “Engkau telah menjadikan sekutu bagi 
Allah, apa yang dikehendaki Allah semata.” 78 


—m men — 
MEI sliat cala —Y£ « 
340. Bab: Nyanyian dan Senda Gurau 


Mn na ot aaakik 


BAE 3 YSS ds FS US End ca 


782 (4x 183)- Albani (121): Dhaif mauguf — adh-Dhaifah hadits no. (138). 
783 Albani (601): Shahih — ash-Shahihah (139). 


420 SW Al-Adabul Mufrad 


Kar, 


784 (« 184)- Dari Abdullah bin Dinar, ia berkata, “Aku pernah keluar ke 
pasar bersama Ibnu “Umar, lalu ia melintas di hadapan budak perempuan 
kecil yang sedang bernyanyi. Ibnu “Umar berkata, “Sesungguhnya syetan 
itu jika saja (mau) meninggalkan seseorang, pastilah ia meninggalkan 
anak kecil ini.”784 


Pn Ind 


Ip as : an ea 
Ab An Ja dn d5 Ju Jak oma ga ena Jb Las 


Sega ja IA ga sigit Ja SAN Yg 3 Ia ENI nat 
785- (Dari) Yahya bin Muhammad Abu 'Amr al-Bashri, ia berkata, “Aku 
pernah mendengar “Umar maula al-Muththalib berkata, Aku pernah 
mendengar Anas bin Malik berkata, “Rasulullah $£ bersabda, “Aku tidak 
dari senda gurau, dan senda gurau tidak sedikitpun dariku. Yaitu, Kebatilan 
itu tidak sedikit pun dariku.” 


te Je MH spa 3 Ia yA 543) KE Oa Pe 


786 (« 185)- Dari Ibnu “Abbas, (ia berkata), “Firman Allah Ta' fan yang 
artinya, “Dan diantara manusia (ada) yang mempergunakan perkataan 
yang tidak Pegana, Ibnu Abbas berkata, “Nyanyian dan sejenisnya.”78 


Ne S3 Tian Tea aa 
Tatap as 5 db & d5 ds db LG SA 3 £ —VAV 
PA PE Tu 51 JB 33 LN, Petani SI Ls 
787- Dari al-Bara' bin “Azib, ia berkata, “Rasulullah $ bersabda, 
“Tebarkanlah salam, niscaya kalian akan selamat. Al-Asyiratu itu adalah 
keburukan.” Abu Mu'awiyah berkata, “Al-Asyiru adalah al-Abatsu 
(perbuatan sia-sia).”7 


784 (xw 184)- Albani (602): Sanadnya hasan. 

785 Albani (122): Dhaif — adh-Dhaifah (2453). Abdul Bagi: Tidak terdapat dalam Kutubus 
Sittah. 

786 (& 185)- Albani (603): Sanadnya shahih. 

787 Albani (604): Hasan — al-Irwa' (769), ash-Shahihah (1493). 


Al-Adabul Mufrad SA 421 


ani Na ea AR Ia ai IA EN 
Ya Yi IG Aga Be NE 3 AL 


sa 
CA Ah FN An HA Ius IU 
788 (- 186)- Dari Fadhalah bin Ubaid. dan ketika itu ia sedang berada 
disuatu pertemuan, lalu sampai berita kepadanya bahwa ada beberapa 
kaum tengah bermain dadu. Maka ia pun bangkit dengan penuh 
kemarahan, ia melarang bermain dadu dengan larangan yang sangat 
keras, kemudian berkata, “Ketahuilah, sesungguhnya pemain dadu akan 
memakan buahnya (akibatnya), ia seperti orang yang memakan daging 
babi, dan berwudhu dengan darah.” (Yang dimaksud dengan al-Kabah 
adalah dadu). 


— Sang — 


Cp) Tea) 9 GA NA 
341. Bab: Petunjuk dan Diam yang Baik 


0, 40 for 


PS LIA ALA SA Eat Jk A5 VM 
RE hy dana 0 da Jai Ojeaa J6 SIS 


- 


II 3 “ GIeaS PS SG J3 35 SI 
Sina un LA SA AA Aa A3 pa 3 AAN 
JS pt in JA 


789 (» 187)- (Dari) Zaid bin Wahb, ia berkata, “Aku pernah mendengar 
Ibnu Mas'od berkata, “Sesungguhnya kalian berada di zaman yang banyak 
fugaha'nya (ulamanya), sedikit khuthaba'nya (tukang khutbah), sedikit 
peminta-mintanya, banyak orang yang memberi, dan amal di dalamnya 
adalah penuntun bagi hawa nafsu. Dan kelak akan datang setelah kalian 
satu zaman yang sedikit fugaha'nya, banyak khuthaba'nya, banyak 
peminta-mintanya, sedikit orang yang memberi dan hawa nafsu pada 
zaman itu menjadi penuntun bagi amal. Ketahuilah, bahwa petunjuk yang 
baik -di akhir zaman- adalah lebih baik dari sebagian amal.”78 


189 (x 187)- Albani (605): Hasan — ash-Shahihah (3189), at-Ta'lig Ala Fath al-Baari (10/510). 


422 SW Al-Adabul Mufrad 


- 2 


& Yan AA Sh yan AN SB :JG Jas 3 SN 
Ae SN ab Je AA V3 Jb gala, de 


OA gi RE SA SR al 33 Ju napa 
Na AI dg 3 A6 Jas Pg He d6 SEA 


see ika ba Jo yeh Ie uga ji Ju ed, 


an CL NOS JBS SS OB AS Ie bi el 


790- Dari Abu ath “Thufail, ia berkata, “Aku pernah bertanya kepada (Abu 
ath-Thufail), Apakah engkau pernah melihat Nabi $&£?' Ia menjawab, 
Ya, dan aku tidak mengetahui seorang pun yang masih hidup di atas 
permukaan bumi (saat ini) yang pernah melihat Nabi $£ selainku.' Ia 
berkata, Beliau itu kulitnya putih dan wajahnya berseri-seri.” (Dan dari 
Yazid bin Haroin, dari al-Jurairi, ia berkata: “Dahulu aku dan Abu Thufail 
pernah thawaf di Baitullah, lalu Abu Thufail berkata, “Tidak sersisa seorang 
pun (saat ini) yang pernah melihat Nabi $ melainkan aku.” Aku berkata, 
“Engkau melihatnya? Ia berkata, Ya, aku melihatnya.” Aku bertanya, 
“Bagaimana sosoknya? Ia menjawab, “Beliau kulitnya putih, berseri, dan 
postur tubuhnya sedang (tidak tinggi/pendek).”)'? 


4 
JAN SAI 1JE AG EA Io AN PE AA 
33 MEA Gie IA Ia BA US HN EL, 
791 Dari Ibnu Abbas, dari Nabi #5, beliau bersabda, “Sesungguhnya 


petunjuk yang baik, diam yang baik, dan berlaku sederhana adalah satu 
bagian dari dua puluh lima sik dari kenabian.” 


GD 3) IS ing EN Io DP aga £ H0) 

33 Ba Ga Ia sja M3YI JSI tah JA 

(...)- Dari Ibnu Abbas, dari Nabi 25, beliau bersabda, “Sesungguhnya 

petunjuk yang baik, diam yang baik, dan berlaku sederhana adalah satu 
bagian dari tujuh puluh bagian dari kenabian.” 


——tn — 


790 Albani (606): Shahih — ash-Shahihah (2053). 
791 Albani (607): Hasan — ar-Raudh an-Nadhir (384). 


Al-Adabul Mufrad “&& 423 


3955 ad ca AYU Sailag cal YEN 


342. Bab: Dan Akan Datang Kepadamu Berita-berita 
dari Orang yang Tidak Kamu Beri Bekal 

J3 Eat Ja an Le IL IEEE NAN 
kan Jas bah obi al rta Ida da la 
Pn Tas sal EM anis 
792- Dari "Ikrimah, ia berkata, “Aku pernah bertanya kesan Aisyah 
#5, Apakah engkau pernah mendengar Rasulullah $$ melantunkan syair?" 
Aisyah menjawab, “Terkadang apabila beliau masuk ke dalam rumahnya, 
beliau mengucapkan, “Dan akan datang kepadamu berita-berita (yang 
baik lagi bermanfaat) dari orang yang tidak engkau beri bekal.”7? 


3 3 Pes Int, T. TA La Lil “JG es ui us —VAY 
25 


793- Dari Ibnu “Abbas, ia berkata, “Sesungguhnya ini benar-benar 
kalimat Nabi, Dan akan datang kepadamu berita-berita (yang baik lagi 
bermanfaat) dari orang yang tidak engkau beri bekal.” 


343. Bab: Apa-apa yang Tidak Disukai dari 
Angan-angan 


. 8 - sg s 4 - - 
es :$ 3 2 Pn and oo. N - hh os. 2, Aa 8 0 


ida TA Ea Naren Si ah 


794- Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah #$ bersabda, “Apabila 
salah seorang diantara" kalian berangan-angan, maka hendaklah ia 
memperhatikan apa yang dia angankan itu, karena sesungguhnya ia tidak 
tahu apa yang akan diberikan kepadanya.”74 


792 Albani (608): Shahih — ash-Shahihah (2057). 


794 Albani (124): Dhaif — adh-Dhaifah (2255). Abdul Bagi: Tidak terdapat dalam Kutubus 
Sittah. 


424 SW Al-Adabul Mufrad 


MSI Gaia | gai Y tala —Y£ £ 


344. Bab: Janganlah Kalian Menyebut Buah Anggur 
dengan Nama Karam (Mulia) 


JG Maan EN 


La ea ai Isa aa AA II 
795- Dari Algamah bin Wail (dari bapaknya), dari Nabi na beliau 


bersabda, “Janganlah salah seorang diantara kalian berkata, 'Al-Karam 
(mulia),' tapi katakanlah, 'Al-Habalah.' Yaitu al-'Inab (anggur).””? 


— aon —— 


Sagg :das Jg3 sala —Y to 
345. Bab: Ucapan See oran, “Celakalah Engkau” 


ea 


sad aon eat ata JAPAN 
Ml du Ke dla EL A Ip CIB Has JS 
SS Tap S) BU 4 Ju 


796- Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi 5 serah nee seorang laki- 
laki yang tengah menggiring budnah (unta betina), lalu beliau bersabda, 
“Tunggangilah.” Orang itu berkata, “Wahai Rasulullah, ia adalah budnah.” 
Beliau bersabda, “Tunggangilah.” Orang itu kembali berkata, “Ia adalah 
budnah.” Beliau bersabda untuk yang kali ketiga atau yang keempat, 
“Celakalah engkau, tunggangilah.”7”6 


195 Albani (610): Shahih — ar-Raudh (1172). Abdul Bagi: (Muslim: 40 — Kitab al-Alfazh Min 
al-Adab, hadits 11, 12). 

196 Albani (611): Shahih — Shahih Abi Daud (1544). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 25 — Kitab 
al-Hajj, 103 — Bab “Rukub al-Budn.” Muslim: 15 - Kitab al-Hajj, hadits 371, 372). Albani 
berkata, “Hadits ini tidak terdapat dalam shahihain dengan lafazh ini “Waihak' tetapi dengan 
lafazh “Wailak' demikian juga yang dikeluarkan oleh selain keduanya dari Abu Hurairah, 
kecuali dalam riwayat Ahmad (2/254, 381) dari dua jalur yang shahih dari Abi Zanad dari 
al-A'raj dengan lafazh “Waihak' dan itu lebih banyak dari lafazh yang sebelumnya, yaitu 
“Wailak' demikian juga yang terdapat dalam hadits Anas sebelumnya dengan no. (593/772) 
dari riwayat Bukhari dan lainnya kecuali dalam riwayat (2754) dengan lafazh 'Wailak' 
atau Waihak' demikian masih dalam keraguan. Dalam riwayat Ahmad (3/230, 276, 291). 
Menurutku keraguan ini tidak ada nilainya setelah memadukan sebagian besar riwayat dari 
Oatadah dari Anas, dengan lafazh Wailak' itu juga menurut Bukhari (6159), Ahmad (3/ 
202, 275, 321, 2510 dan riwayat yang paling banyak dalam hadits Abu Hurairah, maka ia 


Al-Adabul Mufrad S2 425 


oliia U Jail Ja dala — 1 
346. Bab: Ucapan Seseorang, “Ya Hantih (Wahai ini)” 


Bai “Dasa BAU 
BER ga V1 Ae ts 

797- Dari “Umran bin Thalhah, dari Fan Hamnah binti Jahsy, ia 

berkata, “Nabi #5 pernah bersabda, “Apakah dia, wanai hantah?”9 


Sara ea Sr MAL Obb G3 LS GE VAN 

KABAR TA aa II 

798 (« 188)- Dari Habib bin Shuhban al-Asadi, (ia berkata), “Aku pernah 

melihat 'Ammar melakukan shalat wajib kemudian ia berkata kepada 
orang yang berada di sampingnya, Wahai ini!' Kemudian ia berdiri.”7?8 


SE ea GA sii JB OA GEMA Gp yAE GE NAM 
SAS LA LB telan Gho AL As Ga da Ja di as 


799- Dari Amr bin asy-Syarid, dari bapaknya, ia berkata, “Nabi 2 pernah 
memboncengku, lalu beliau bersabda, “Apakah ada syair Umayyah bin ash- 
Shalt yang engkau hafal?” Aku berkata, Ya.' Maka akupun melantunkan 
sebait syair untuk beliau. Beliau bersabda, “Tambahkanlah. Hingga aku 
lantunkan 100 bait untuk beliau.”7? 


—— uin 


menjadi mahfuzh kalau begitu dalam kisah ini. Lihat Shahih al-Adab al-Mufrad (hal. 296 — 
catatan kaki 1). 

797 Albani (125): Sanadnya lemah. Ada Syarik dan dia adalah Ibnu Abdullah al-Oadhi, dia 
lemah karena jelek hafalannya. Abdul Bagi: Tidak terdapat dalam Kutubus Sittah. 

198 (w 188)- Albani (612): Sanadnya shahih. 

799 Albani (613): Shahih — Mukhtashar asy-Syamaail (212), Takhrij Figh as-Sirah (25). Abdul 
Bagi: (Muslim: 41 — Kitab asy-Syi'r, hadits 1). 


426 SW Al-Adabul Mufrad 


Cu Gal (SRI dig cela —Y LV 
347. Bab: Aan Dea “Aku Malas” 


as dia Ja UD Ma Ae 


J6 Jb Neta 2 sj 55, 


800- Dari Yazid bin Khumair, ia berkata, “Aku pernah iiepd eka 
Abdullah bin Misa berkata, Aisyah pernah berkata, Janganlah engkau 
tinggalkan giyamul lail, karena sesungguhnya Nabi #£ tidak pernah 
meninggalkannya. Dahulu, ketika beliau sakit atau malas beliau shalat 
dengan duduk.'”800 


——a an — 
Jr) Gya Aga Uya tala —Y EA 
348. Bab: Orang yang Berlindung dari Sifat Malas 


bhn J3 op Gi JAR ia J3 Dn 5 Aa SN 
LAN 2035 SA ding db At lo GAS Ip MUG SA si 
J5 JAS ya, JSI pa OA HN ia ah SA 5 

SEP ega 


801- (Dari) Sulaiman bin Bilal, ia berkata: Telah menceritakan kesadaku 
Amr bin Abu 'Amr, ia berkata: Aku pernah mendengar Anas bin 
Malik berkata, “Adalah Nabi ## memperbanyak membaca, “Ya Allah, 
sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kesusahan dan kesedihan, 
ketidak berdayaan dan sifat malas, sifat pengecut dan sifat bakhil, (dan 
tekanan) hutang dan dominasi tekanan orang-orang.” 1 


—Itpg— 


800 Albani (614): Shahih — Shahih Abi Daud (1180). 
801 Albani (615): Shahih — Ghayah al-Maram (347), Shahih Abi Daud (1387). Abdul Bagi: (al- 
Bukhari: 56 — Kitab al-Jihad, 74 — Bab “Man Ghaza Bishabi Lilkhidmah.” 


Al-Adabul Mufrad S2 427 


SIS SI Gea sda ah au LA 


349. Bab: Ucapan Seseorang, “Jiwaku Sebagai 
Tebusanmu” 


t 
218 aa 


ore De 


Si Joe Has dog de Jaya os 

AN IS ag HERI Ora 
802- Dari Ibnu Jud'an, ia berkata, “Aku pernah mendengar Anas bin 
Malik berkata, Abu Thalhah pernah berlutut di hadapan Rasulullah & 


dan menebarkan tabung anak panahnya, seraya berkata, Wajahku adalah 
pelindung bagi Malu, dan jiwaku adalah tebusan bagi jiwamu.” ? 


ab jai dah din ia an SE EA .y 
Ap Pane SU 6 AP 6 aj lan, 
da Hg Oa 3 SI 3 JS BA ip IA Sg 
3 JA IE Et 33353 TA Bet 


61, BIMA MI Ip33 AS 1 PIN ban Ta 
“- 


CA Xx 
£$ 


5s ea kasam ketat da Je Sa 
TN Par ta ipa JES PA M3 Hu 


up sa : oz. 


PA ae TE ban ea ES atuh jas Je 
IE SPA SIS GA Ja yA SUS: SEN 2 BA 


da 


Ana gps 8 Gel Jia KB JB Sr 
HE JB ra Ih S3 A9 DB KI Ja ES A3, 


803- Dari Abu Dzarr, ia berkata, “Nabi 85 pernah keluar menuju ke 
arah Bagi, dan aku pun membuntutinya. Tiba-tiba beliau menoleh 
dan melihatku lalu bertanya, "Abu Dzarr” Aku berkata, “Labbaika 


802 Albani (126): Sanadnya dhaif. Ibnu Jad'an adalah lemah. 


428 SN Al-Adabul Mufrad 


(aku memenuhi panggilanmu) wahai Rasulullah wa sa'daika (dan aku 
siap menolongmu) serta aku adalah tebusanmu.' Beliau bersabda, 
“Sesurigguhnya orang-orang yang banyak hartanya (para hartawan), 
mereka adalah orang yang paling sedikit (bagiannya) di Hari Kiamat, 
kecuali orang yang berbuat (dengan hartanya) begini dan begini pada 
kebenaran.' Aku berkata, “Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Lalu 
beliau bersabda, “Seperti ini,” sebanyak tiga kali. Kemudian kami menuju 
ke arah Uhud, lalu beliau bersabda, “Wahai Abu Dzarr.' Aku berkata, 
“Labbaika wahai Rasulullah wa sa'daika serta aku adalah tebusanmu.' 
Beliau bersabda, “Tidaklah membuatku senang jika Gunung Uhud 
itu menjadi emas untuk keluarga Muhammad, lalu di sore hari (masih 
tersisa) satu dinar di sisi mereka -atau beliau berkata- tersisa satu mitsgal." 
Kemudian kami menuju ke suatu lembah, lalu beliau pergi mendahuluiku. 
Aku menduga bahwa beliau ada keperluan (disana), maka aku pun 
duduk (menunggu) di tepi lembah. Lama aku menunggu beliau, hingga 
aku mengkhawatirkannya. Kemudian aku mendengar (suara)nya, seolah- 
olah beliau sedang berdialog dengan seseorang, lalu mendatangi dengan 
seorang diri. Aku lantas bertanya, Wahai Rasulullah, siapakah orang yang 
engkau ajak berdialog tadi? Beliau bersabda, “Engkau mendengarnya? 
Aku berkata, “Ya, aku mendengarnya. Beliau bersabda, “Sesungguhnya ia 
adalah Jibril, ia mendatangiku lalu memberikanku kabar gembira, bahwa 
barangsiapa dari umatku yang mati tanpa menyekutukan Allah dengan 
sesuatu pun,niscaya ia masuk Surga." Aku berkata, “Sekalipun ia pernah 
berzina dan mencuri.' Beliau bersabda, “Ya (sekalipun ia pernah berzina 
dan mencuri). 8 


—— aan —— 


AI Ia Ja J33 aa —y oo 


350. Bab: Ucapan Seseorang, “Tebusanmu Adalah Bapak 
dan Ibuku” 


Linn JB JAS GAN KE PNS IU PAGI oa GEA “£ 
oltas aa Sri Lu EA AA 
803 Albani (616): Shahih — ash-Shahihah (826). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 81 — Kitab ar-Ragaig, 


13 — Bab “al-Mukatstsirun Hum al-Muagallilun.” Muslim: 12 — Kitab azx-Zakah, hadits 32, 
33)... 


Al-Adabul Mufrad SA 429 


804- Dari Sa'ad bin Ibrahim, ia berkata: “Telah menceritakan kepadaku 
Abdullah bin Saddad, ia berkata: Aku pernah mendengar 'Ali $$ berkata, 
Aku tidak pernah melihat Nabi $$ menebus seorang pun setelah Sa'ad, 
aku pernah mendengar beliau berkata, “Panahlah, tebusanmu adalah 
bapak dan bul da 


Ada den Ja ea di PNG NE Ao 
DELL ang NN HA ea am 


805- (Dari) Abdullah bin Buraidah, dari Bapak “Bahwa Nabi & 
pernah keluar menuju masjid -dan ketika itu Abu Miisa tengah membaca (al- 
@ur'an)- beliau lalu bertanya, “Siapa ini? Aku menjawab, Aku Buraidah, 
aku jadikan diriku sebagai tebusanmu.' Beliau bersabda, “Sungguh orang 
ini telah dikaruniai seruling dari seruling keluarga Daud.” 5 


—uo— 


Pu! day pl gal Coal (yes U) sda df Kala —roN 


351. Bab: Ucapan Seseorang, “Ya Bunayya" (Wahai 
Anakku) kepada Orang yang Bapaknya Tidak Sempat 
Ke an gap ean Islam 


MEI 5 Rat LA Ia AA AH IA, 1 
TA bsa gabut Ia JS da ga 
KE GR Ud jar PY de 


806 (- 189)- (Dari) ash-Sha'b bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, 
ia berkata, “Aku pernah mendatangi "Umar bin al-Khaththab 45, lalu ia 
berkata, Wahai anak saudaraku! Kemudian ia bertanya kepadaku, lalu 
aku sebutkan nasabku kepadanya. Maka dia mengetahui bahwa bapakku 
tidak menjumpai Islam. Maka ia pun memanggilku dengan, “Ya bunayya 
(wahai anakku), ya bunayya (wahai anakku). 86 


804 Albani (617): Shahih. Abdul Bagi: (al-Bukhari: 56 — Kitab al-Jihad, 80 — Bab “al-Mijanni 
wa Man Yattarisu Biturs Shahibihi.” Muslim: 44 — Kitab Fadhail ash-Shahabah, hadits 41). 

805 Albani (618): Shahih — Shahih Abi Daud (1341). 

806 (& 189)- Albani (127): Sanadnya dhaif, mauguf. Ash-Sha'ab bin Hakim dan ayahnya tidak 
dikenal. 


4390 SW Al-Adabul Mufrad 


IG vas ES IA SE S2 IG Gajah pit SEA, SY 
KS IBU Uh Em an ja JA SG 6 Bg daa 


Op JAS Y JA IA SAS 5 SB LG Nek 


807- Dari Salim al-'Alwi, ia berkata, “Aku pernah mendengar Anas berkata, 
“(Dahulu aku adalah pelayan Nabi #5.” Anas melanjutkan, “Dahulu aku 
masuk (ke rumah beliau) tanpa meminta izin (terlebih dahulu), hingga 
pada suatu hari aku datang, lalu beliau bersabda, “Sebagaimana engkau 
wahai anakku, karena sesungguhnya telah terjadi setelahmu satu urusan: 
maka jangan sekali-kali masuk (rumah) kecuali dengan izin.” 


L 1 Ju GAS Ita Gl ol Al 3 aan BEAN 

808 (- 190)- Dari Ibnu Abu Sha'sha'ah, dari bapaknya, bahwa Abu 

Sa'id al-Khudri pernah berkata kepadanya, “Wahai anakku.” 808 
—nytomaa.— 


352. Bab: Seseorang Tidak Boleh Mengucapkan, “Diriku 
Khabits” 


Pi P : Sen a Je na Sea 
JB Ang dls AI Ae Ta 2 AAN 
AT ea ja Es 3 SB 3 Gelai Ls 3 Ta A 
809- Dari Aisyah t&6, dari Nabi 26, beliau bersabda, “Janganlah salah 
seorang diantara kalian berkata, Diriku khabits (tercela) akan tetapi 
Nu: Diriku lagis.” 2 


807 Albani (620): Shahih Lighairihi — ash-Shahihah (2957). Abdul Bagi: Tidak terdapat dalam 
Kutubus Sittah. 

808 (w 190)- Albani (619): Sanadnya shahih, mauguf. 

809 Albani (621): Shahih. Abdul Bagi: (al-Bukhari: 78 - Kitab al-Adab, 100 — Bab “Laa Yagul 
Khabusat Nafsi.” Muslim: 40 — Kitab al-Alfazh Min al-Adab, hadits 16). 


Al-Adabul Mufrad “2 431 


Jaa Tn beb 
810- Dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, dari bapaknya, dari 
Rasulullah #&, beliau bersabda, “Janganlah salah seorang diantara 
kalian berkata, “Diriku khabits” akan tetapi katakanlah, “Diriku lagis.” 
Muhammad berkata: “Agil yang mensanadkannya. (Kata khabitsa sama 
artinya dengan kata lagisa yaitu tercela. Hanya saja kata khabitsa makruh 
digunakan).2' 


— Tang —— 


pall cal Ai la — For 
353. Bab: Kun-yah (Adalah panggilan dengan Abu Fulan 
atau Ibnu Fulan) Abu al-lakam 


- 
P3 sa, 0 


BB UI R3 Gi Gb AAS JB BA ip NN 
BB ja ga Ha Sup uda de Jo 3 
Ap ad ah SEA Ao NE Aa GR 33 
13 Y Ju Ka ja Kn er na 
aa Ys PP H3 PENS rai aa 3 jaan Bi 
aa Bb ade Jan 
3 653 HA Dl Je Hp BN 3 J6 Bu 
AA Ia H3) Oa lag dd Ja GAN ah 2aP9 
SAS Ju PAN SI JG SEM pa le duda GD J3 
Pa) SA 02 3 agan ON Lt Ap : CP J6 ea 1 
Ab IE J Lani Masi SN en aga 
811- Dari Syuraih bin Hani', ia berkata, “Telah Mencertakah kenedaku 


te 


810 Albani (622): Shahih. Abdul Bagi: (al-Bukhari dan Muslim dalam dua bab yang disebutkan 


sebelumnya). 


432 SS Al-Adabul Mufrad 


Hani' bin Yazid bahwa tatkala ia menjadi utusan bersama kaumnya untuk 
menghadap Nabi #£, maka terdengar oleh Nabi #5 mereka menjulukinya 
dengan Abu al-Hakam. Maka, Nabi # segeramemanggilnya dan bersabda, 
Sesungguhnya Allah lah al-Hakam. Kepada-Nya lah dikembalikan 
segala keputusan. Mengapa engkau dijuluki dengan Abu al-Hakam?' 
Hani' berkata, “Tidak, akan tetapi apabila kaumku berselisih pada suatu 
masalah, maka mereka mendatangiku lalu aku putuskan (perkara) diantara 
(mereka), dan masing-masing dari kedua belah pihak menerima.' Beliau 
bersabda, “Alangkah bagusnya perbuatan ini. Kemudian beliau bersabda, 
“Siapa nama anak-anakmu?” Aku menjawab, Aku punya anak bernama 
Syuraih, Abdullah dan Muslim.” Mereka semua adalah anak-anak Hani. 
Beliau bersabda, “Siapakah yang paling tua diantara mereka?" Aku 
menjawab, “Syuraih.” Kata Nabi, "Maka engkau (sekarang berjuluk) Abu 
Syuraih.' Lalu beliau berdo'a untuknya dan anak-anaknya. Dan Rasulullah 
#£ mendengar bahwa mereka memberi nama salah seorang dari mereka 
dengan (nama) Abdul Hajar (hamba batu), lalu Nabi 3£ bertanya, "Siapa 
namamu?' Dia menjawab, Abdul Hajar.' Beliau bersabda, “Bukan, engkau 
adalah Abdullah (hamba Allah).' Syuraih berkata, “Sesungguhnya Hani' 
-ketika sudah saatnya dia pulang ke negerinya- ia menemui Nabi #£ dan 
bertanya, “Beritahu aku tentang sesuatu yang menyebabkan aku masuk 
surga.” Beliau menjawab, Pegang teguh olehmu berkata-kata yang baik 
dan sering memberi makanan (sedekah).”81! 


—yntteyge— 
aa pu! Aga plang ale Al Gun yaa GIS Gala YO 
354. Bab: Nabi 2 Menyukai Nama-nama yang Indah 

na daa LG JB JB 3jas SAN 

JG Kalaa G JGS Ui JA) dB Cok Aa 3 JA Cola un 

“jl Je SS JW SELLN G Ie Ai Ape : gal jg 3s 

Ke Juz xU JB SEL U LIS AT 6 

812- Dari Abu Hadrad, ia berkata, “Nabi 36 pernah bersabda, “Siapakah 


yang akan menggiring unta kami ini? Atau beliau bersabda, “Siapa 


811 Albani (623): Shahih —ash-Shahihah (1939), al-Irwa' (2615). Abdul Bagi: (Abu Daud: 40— 
Kitab al-Adab, 62 — Bab “Taghyir al-Ismi al-Gabih.” An-Nasa'i: 49 — Kitab Adab al-(Judhat, 
7 — Bab “Idza Hakkamu Rajulan Fagadha Bainahum.”). 


Al-Adabul Mufrad SA 433 


yang akan menghantarkan unta kami ini? Seorang laki-laki berkata, 
Aku. Lalu Nabi bertanya, "Siapa namamu?' Orang itu menjawab, 
Fulan.' Nabi bersabda, “Duduklah. Kemudian berdirilah laki-laki lain, 
beliau lalu bertanya, “Siapa namamu? la menjawab, Fulan.' Beliau 
bersabda, “Duduklah.' Kemudian berdiri yang lain, lalu beliau bertanya, 
“Siapa namamu? Ia menjawab, “Najiyah.' Beliau bersabda, “Engkaulah 
orangnya, maka giringlah.”” 812 


— an — 


Bin Bab: jaan dalam kia 


Setia TAP entah pa SR 
bgide AI 3 En AB dh SAN UC Pane 
AD Ab 


813- Dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Nabiyullah #£ pernah mendatangi 
kami dengan berjalan cepat sewaktu kami sedang duduk-duduk, hingga 
kami terkejut dengan cepatnya jalan beliau ke arah kami. Sesampainya 
di hadapan kami, beliau mengucapkan salam kemudian bersabda, “Aku 
datang dengan berjalan cepat untuk mengabarkan kepada kalian malam 
lailatul gadar. Lalu aku lupa apa yang ada diantara diriku dan kalian, 
namun carilah ia (malam lailatul gadar) pada malam sepuluh terakhir 
(Ramadhan). "818 


—Iang — 
dag SAI Ga lau tua tali — POM 
356. Bab: Nama yang Paling Dicintai Oleh Allah 3g 


A5 BEM Io NP TAS SP EN 


812 Albani (128): Dhaif — adh-Dhaifah (4804). Abdul Bagi: Tidak terdapat dalam Kutubus 
Sittah. | 

813 Albani (129): Dhaif kecuali kata “iltamisu (carilah)” — adh-Dhaifah (6338). Albani 
mencantumkannya juga pada Shahih al-Adab al-Mufrad (hal. 303) dan dia bera “Shahih 
Lighairihi.” . 


434 SW Al-Adabul Mufrad 


Bj AE JA EA 2) MN LA GNI AS AL: 6 


AN SD Y alah De Ga, yA 
814- Dari Abu Wahb (al-Jusyami) -dan baginya pertalian persahabatan- 
dari Nabi #5, beliau bersabda, “Berilah nama dengan nama para Nabi, 
dan nama-nama yang paling dicintai oleh Allah 3s, yaitu Abdullah dan 
Abdurrahman, dan yang paling jujur yaitu Hammam, dan yang paling 
buruk yaitu Harb dan Murrah.”814 


ISA: Aa pada De ba JPN, JB ps GEN 0 


alas IE Jap da lo DA 1G Ge ut 
Pa ta 


815- Dari Jabir, ia berkata, “Salah seorang diantara kami ada yang 
dikaruniai seorang putera lalu ia menamainya dengan al-@asim. Lalu 
kami berkata, “Kami tidak akan menjulukimu dengan Abu al-Gasim 
dan tidak juga dengan karimah.” Kemudian ia mengabarkan (hal itu) 
kepada Nabi #£, maka beliau pun bersabda, “Namailah anakmu dengan 
Abdurrahman.”8!5 


—na mk — 


MI mani Jaga cal —YOV 
357. Bab: Merubah Nama dengan Nama yang Lain 


ba DIA ang LE Jaa IE ANA 
JI ed AK Kaur disi Jeena ay 
GA ip JA di KN jl AN Sg an di 


“3g Ah: IU 3 SAN 5 GA SU Ah la Pte 


814 Albani (130): Dhaif — al-Irwa' (4/408/1178). Lengkapnya hadits ini menjadi shahih karena 
syahid-syahidnya dan oleh karena itu akan mengangkatnya dari sini ke derajat shahih, 
kemudian Albani mencantumkannya dalam Shahih al-Adab al-Mufrad (hal. 303) dan dia 
berkata, “Shahih tanpa kata 'al-Anbiya' at besi (1040), al-Irwa' (1178), Takhrij al- 
Kalam ath-Tahayyib (218).” 

815 Albani (626): Shahih. Abdul Bagi: (al-Bukhari: 78 - Kitab al-Adab, 105 — Bab “Ahabba 
al-Asma' Ilallah Azza Wa Jalla.” Muslim: 38 — Kitab al-Adab, hadits 7). 


Al-Adabul Mufrad S2 435 


Pan Ou emang 5, 
SIN JB 098 JB KL CG JB Ino aura Pa pe 
SAR Aa ita Rar Penta an 
816- Dari Sahi, ia berkata, “Al-Mundzir bin Abu Usaid dibawa ke Rasulullah 
3£ ketika baru dilahirkan, kemudian beliau meletakkannya di atas paha 
beliau -sedangkan Abu Usaid duduk- lalu Nabi 85 bersenda gurau dengan 
sesuatu yang ada di hadapannya. Kemudian Abu Usaid menyuruh agar 
anaknya itu diambil dari paha Nabi #5, lalu Nabi #5 teringat seraya 
berkata, “Dimana anak itu?' Abu Usaid berkata, “Sudah kami pulangkan, 
wahai Rasulullah! Beliau bertanya lagi, Siapa namanya?” Abu Usaid 
menjawab, Fulan.' Beliau bersabda, “Tidak, tetapi namanya adalah al- 
Mundazir. Kemudian sejak itu ia menamakannya dengan al-Mundzir.'816 


—ntna — 
dag 3S MI Gi sa) Gak al — OA 
358. Bab: ben yang ka Dibenci Oleh Allah J5 


- 
An SA Mn MA ja Na Aa NA SAN Ga AO ea TN sa Noah 


pr Din Lgi Tn & as Aren 


817- Dari Abu Hurairah, ia bea “Rasulullah $ berba “Nama 
yang paling hina di sisi Allah adalah orang yang dinamakan Malikul Amlak 
(Raja diraja).”817 


—esoa— 
duamal patmaiy AI Lea ya ala —Y OA 


359. Bab: Orang yang Memanggil Orang Lain dengan 
Nama Tashgir (Diminutif)nya 


2 ALS, GIS AIA SS Jb 3 ato JE—ANA 

Oa Iya dag dad IS Neh aib JUS 

816 Albani (627), Shahih. Abdul Bagi: (al-Bukhari: 78 — Kitab al-Adab, 108 — Bab “Tahwl al- 
Ismi Ila Ismi Ahsan Minhu.” Muslim: 38 — Kitab al-Adab, hadits 29). 


817 Albani (628): Shahih — ash-Shahihah (815). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 78 — Kitab al-Adab, 
114 — Bab “Abghad al-Asma Ilallahi.” Muslim: 38 — Kitab al-Adab, hadits 20). 


436 SW Al-Adabul Mufrad 


0 A8 “9. 


2 .. 


Ia SI ar Kg (J3 Ang Ku Gp 
818- Dari Thalg bin Hubaib, ia berkata, “Dahulu aku adalah orang 
yang paling mendustakan syafaat, lalu aku bertanya kepada Jabir, lalu 
ia berkata, “Wahai Thulaig, aku pernah mendengar Nabi #5 bersabda, 
“Mereka keluar dari Neraka setelah masuk (ke dalamnya).' Dan kami 
membaca apa yang engkau baca.”818 


—intimi— 
Ag elu! aa Ja yen la 


360. Bab: Seseorang Dipanggil dengan Nama yang 
Paling Ia Sukai 


Ter an a02 Co. », PA AAA Liga an Ie BT 

SIB pole Op UBI GAS AS JB Alai Gp ats Gp JUS ANA 

SI MUA LIL JAN Sah Ol Kama AA) IS Io LAN SS 
Ae 

819- (Dari) Dzayyal bin “Ubaid bin Hanzhalah, ia berkata, “Telah 

menceritakan kepadaku kakekku Hanzhalah bin Hudzaim, ia berkata, 

Adalah Nabi #5 sangat menyukai memanggil orang dengan nama yang 


paling disukai oleh orang itu, serta kun-yah (panggilan dengan Abu Fulan 
atau Ibnu Fulan) yang paling dicintainya.'”81? 


0.0 


Anas aah Jaga cab YA 
361. Bab: Merubah Nama "Ashiyah 


4 . 
JB TE CN PS AA) SLS ka Ga Ol GAS Gil GE LAN 


- Kl 


820- Dari Ibnu “Umar, bahwa Nabi #£ pernah mengganti nama “Ashiyah 
(pelaku maksiat) dan bersabda, “Namamu adalah Jamilah (indah).”?20 


818 (629): Shahih Lighairihi — ash-Shahihah (3055). Abdul Bagi: (Muslim: 1 — Kitab al-Imaan, 
hadits 320). 

819 Albani (131): Dhaif — adh-Dhaifah (4280). Abdul Bagi: Tidak terdapat dalam Kutubus 
Sittah. 

820 Albani (630): Shahih — ash-Shahihah (213). Abdul Bagi: Muslim: 38 — Kitab al-Adab, hadits 


Al-Adabul Mufrad SA 437 


SI bas GP ad Gi KASI AS IG ME MASA EA 


Ida Sk pn Has Ad S3 
Sa BA da Ip MA Aa PAN 
PI 3 S GA Ta IMAN aa 


KT IE Aa SRS 1 Ga ka 
S3 Kang Lana ai Iu ss SA ya » AI 6 PRA 


deg 2 8 SS yi GB DD 

KA Jd) vega Bang de Su 
821- Dari Muhammad bin Ishag, ia berkata: Telah Pehssabkan 
kepadaku Muhammad bin Amr bin 'Atha', bahwasanya ia pernah masuk 
menemui Zainab binti Abu Salamah, lalu Zainab bertanya kepadanya 
tentang nama saudarinya yang ada di sisinya, ia berkata, “Aku menjawab, 
"Namanya Barrah (berbakti).' Zainab berkata, “Ubahlah namanya, karena 
sesungguhnya Nabi #£ menikahi Zainab binti Jahsyi dan namanya (ketika 
itu) adalah Barrah, lalu beliau mengganti namanya dengan Zainab -dan 
beliau pernah masuk menemui Ummu Salamah ketika beliau menikahinya- 
dan namaku (ketika itu) adalah Barrah- lalu beliau mendengarnya (Ummu 
Salamah) memanggilku dengan Barrah, maka beliau pun bersabda, 
Janganlah kalian mengatakan diri kalian suci, karena sesungguhnya Allah 
lah yang lebih tahu siapa yang berbakti diantara kalian dan siapa pula yang 
durhaka, namakanlah ia dengan Zainab.' Ummu Salamah berkata, “Kalau 
begitu ia adalah Zainab.' Aku berkata kepadanya, 'Aku namakan (siapa 


saudariku)?' Zainab berkata, “Ubahlah pada apa yang pernah Rasulullah 
3€ ubah, maka namailah Zainab.” 21 


——imtond— 


15). 
821 Albani 9631): Shahih — ash-Shahihah (210). Abdul Bagi: (Muslim: 38 — Kitab al-Adab, 
hadits 18, 19). . 


438 SW Al-Adabul Mufrad 


@ adl ala —YUY 
362. Bab: Ash-Sharm 


cg Latan TA Ke BA JB AR HA ANN 
G Hiks A55 se Ai ds Pa) Ae ca mall LN DI 5 


SL : SERA ga WB , JB GAS ika 
822- (Dari) Zaid bin Hubbab, ia berkata: “Telah menceritakan kepadaku 
(Umar bin Utsman) bin Abdurrahman bin Sa'id al-Makhzimi, ia 
berkata: Telah menceritakan kepadaku kakekku (dari bapaknya) -yang 
dahulu namanya ash-Sharm, lalu Nabi #5 menamainya dengan Sa'id,-ia 
berkata, Aku pernah melihat “Utsman 486 duduk bersandar di masjid.” 22 


An Gan PAN Up SIG gan YAAA 
TA JA Mr La JB LA AG anyra 


2 Ngga Lo. 5 


Pesan AA Gn GS es as 
Re ad Un Ci ga Ju dls dis ara 


Dede an de Ja Ma Aa Lea Saba Ap 
kah ketan DE En AJ db aa Oi ga 


- # 
2. mor 


ENI Ng 
823- Dari Ali «85, ia berkata, “Ketika al-Hasan «£b lahir, aku menamainya 
dengan Harb. Kemudian Nabi #5 datang dan bersabda, “Perlihatkan 
anakku kepadaku, nama apa yang kalian berikan kepadanya? Kami 
berkata, “Harb.' Beliau bersabda, 'Bukan, akan tetapi ia bernama Hasan.' 
Ketika al-Hushain 486 lahir, aku menamainya dengan Harb. Lalu beliau 
datang dan bersabda, 'Perlihatkan.anakku kepadaku, nama apa yang kalian 
berikan kepadanya? Kami berkata, “Harb.' Beliau bersabda, “Bukan, akan 
tetapi ia bernama Hushain.' Ketika anak ketigaku lahir, beliau datang dan 
bersabda, “Perlihatkan anakku kepadaku, nama apa yang kalian berikan 
kepadanya?" Kami berkata, “Harb.' Beliau bersabda, “Bukan, akan tetapi 


822 Albani (132): Sanadnya dhaif, karena Umar tidak dikenal. Abdul Bagi: Tidak terdapat 
dalam Kutubus Sittah. 


Al-Adabul Mufrad “SA 439 


ia bernama Muhassin.' Kemudian beliau bersabda, “Sesungguhnya aku 
menamai mereka dengan nama-nama anak Nabi Harun, yaitu: Syabbar, 
Syabir, dan Musyabbir.” 2 


—eiango—— 
GS ab rr 
363. Bab: Ghurab 


Pasta dn da Ja ag Dag3 Ta 


el EN Jb Dana 


824- (Dari) Abdullah bin al-Harits bin Abza, ia berkata: Telah menceritakan 
kepadaku ibuku Raithah binti Muslim, dari bapaknya, ia berkata, “Aku 
pernah turut serta bersama Nabi $$ dalam Perang Hunain, lalu beliau 
bertanya kepadaku, “Siapa namamu?" Aku menjawab “Ghurab (burung 
gagak). Beliau bersabda, “Tidak, tetapi namamu adalah Muslim.” 


— at ioyuaro— 
talas ala YM £ 
364. Bab: Syihab 
Ie la & da5 xi 5 Mis 3 23 Lahu 5$ —AYO 
ah alay de Is nd, Ia D3 DJ J3 ala 
Ta 
825- Dari Aisyah t&6, (ia berkata), “Pernah disebutkan di sisi Rasulullah 


25 seseorang yang bernama Syihab (bara), maka Rasulullah 8£ bersabda, 
“Bukan, tetapi engkau bernama Hisyam (kedermawanan/kemuliaan).'” 5 


ayang o———— 


823 Albani (133): Dhaif — adh-Dhaifah (3706). 

824 Albani 9134): Sanadnya dhaif. Raithah tidak dikenal. Abdul Bagi: (Abu Daud: 40 — Kitab 
al-Adab, 62 — Bab “Taghyir al-Isma al-Oabih,” hadits 4956). 

825 Albani (632): Hasan — ash-Shahihah (215). Abdul Bagi: (Abu Daud: 40 — Kitab al-Adab, 
62 — Bab “Tahyir al-Ism al-Nabih,” hadits 4956). 


440 SS Al-Adabul Mufrad 


walat tala — to 
365. Bab: Al-'Ash 


Jd na pl 3 Beda Se 


SA NG La ea 2 AP Lae JI SY Bug 35 Bae 
Ah pln ala dn Ja GA A3 Veer pa 

826- Dari Abdullah bin Muth?' , ia berkata: Aku pernah mendengar 
Muth? berkata, “Aku pernah mendengar Nabi #5 bersabda pada hari 
fathu Makkah, Tidak ada seorang @uraisy pun yang dibunuh setelah 
hari ini sampai Hari Kiamat lantaran kesabarannya (pada kekafiran), dan 
tidaklah seorang pun menjumpai al-Islam dari para pelaku kemaksiatan 


dari kalangan @uraisy selain Muthi'' Dahulu namanya al-“Ash (pelaku 
maksiat) lalu Nabi # menamainya dengan Muth? (yang ta'at).” 6 


—nttni— 
Uisd dau Ca Yadi malin cdsalua Lea pa Gala 5 


366. Bab: Orang yang Memanggil Saudaranya, Lalu Ia 
esai apa atau Mengurangi Namanya 


DT 


LN 5 Sae Ola TOGA £ —ANV 


Se besi Ji MA su Alay en bd Iis JB 
PN Ana An SA) DN ala, 6 Ka Yen) 


827- Dari az-Zuhri, ia berkata: Abu Salamah menceritakan kepadaku 
bahwa Aisyah t&6 berkata, “Rasulullah #£ bersabda, “Wahai “Aisy 
(ringkasan dari nama 'Aisyah) ini Jibril datang mengucapkan salam 
kepadamu.” 'Aisyah berkata, “(Lalu aku berkata), “Wa Alaihis Salam 
wa Rahmatullahi (wa Barakituhu).” Aisyah berkata, “Beliau melihat apa 
yang tidak aku lihat.”827 


826 Albani (633): Shahih — ash-Shahihah (2427). 

827 Albani (634 ): Shahih —ash-Shahihah hadits no. (5433). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 59 — Kitab 
Bada-a al-Khalg, 6 — Bab “Dzikr al-Malaikah.” Muslim: 44 — Kitab Fadhail ash-Shahabah, 
hadits 91). , 


Al-Adabul Mufrad “AZ 441 


JS IG 33 ue Ta PNG 2 Ra EL 


Uk 8 GA 5 Gb IP cos gb ga un laa Ia 


2... 
- 


IP Ml DAN Ob eh ar Pe oa NA 
PA uut 3 ta 15 LI 3, MIE NOS yi Ole 


Siva 


SAN De Pa ae aa 


II pb bp ati Sh EN 


AI WE GA 5 ya MS AI Anh dls 


828- (Dari) Muhammad bin Ibrahim alYasykuri al-Bashri, ia berkaa 
Telah menceritakan kepadaku nenekku Ummu Kultsim binti Trumamah, 
bahwa ia baru saja kembali dari haji, maka saudara laki-lakinya Mukharig 
bin Tsumamah berkata, “Masuk dan temuilah 'Aisyah lalu tanyakanlah 
kepadanya tentang “Utsman bin 'Affan, karena sesungguhnya orang- 
orang banyak membincangkan (kejelekan) dirinya di hadapan kita.” 
Ummu Kultsim berkata, “Maka aku pun masuk menemuinya, lalu aku 
berkata, “Sebagian anak-anakmu membacakan salam kepadamu dan 
bertanya kepadamu perihal “Ustman bin “Affan?” Aisyah berkata, “Wa 
Alaihis Salam wa Rahmatullah.” Aisyah melanjutkan, “Adapun aku, 
maka aku bersaksi bahwa aku pernah melihat “Utsman di rumah ini 
pada suatu malam @aizhah (yang sangat panas), beserta Nabiyullah #£, 
sedang dibril tengah menyampaikan wahyu kepada beliau. Dan Nabi 
#5 memukul telapak -atau pundak- Ibnu “Utsman dengan tangannya, 
(seraya bersabda), “Tulislah, (wahai) “Utsum.' Tidaklah Allah menurunkan 
kedudukan itu dari Nabi-Nya && melainkan kepada seseorang yang 
memiliki kemuliaan. Maka barangsiapa yang mencela Ibnu “Affan maka 
baginya laknat Allah.”8?8 


——tan— 


828 Albani (135): Sanadnya dhaif. Ummu Kultsum tidak dikenal. 


442 SW Al-Adabul Mufrad 


PA tali —YAV 
207 Bab: Zahm (Sempit) 


:5 


2s Aa da ana cak AS JB dki 33 Ina —AYA 
da laga sal USG anak “3 2 na Aa 
Ga Sd ga Ona : sx renda 6 Apa 
MG lu Ne dan ni dad Is 
NA TA AAN IE A3 SAN pe Cs 
ea : Ip IA LIL jamaah 333 JI NS Yaa 
JNE HL UI ih Gp gadi ot dia Jan BP 
di dis Ia 

829- (Dari) Basyir bin Nuhaik (telah menceritakan kepada kami Basyir), 
ia berkata, “Aku pernah mendatangi (Nabi) £5, lalu Nabi bertanya, “Siapa 
namamu? la menjawab, Zahm (sempit). Nabi bersabda, “Tidak, namun 
namamu adalah Basyir (pembawa berita yang baik).' Ketika aku berjalan 
bersama Nabi $£, beliau bersabda, “Wahai Ibnu al-Khashishiyah! Apa 
yang sangat kamu benci pada Allah pagi ini? Sedang pagi ini engkau 
tengah berjalan bersama Rasulullah $£.' Aku berkata, "Demi ayah dan 
ibuku (sebagai tebusan)mu, tidak ada satupun yang aku benci pada Allah, 
semua kebaikan telah aku dapatkan.” Lalu beliau mendatangi pekuburan 
kaum musyrikin, dan bersabda, “Sungguh mereka telah terluput dari 
kebaikan yang banyak.' Kemudian beliau mendatangi pekuburan kaum 
muslimin dan bersabda, “Sungguh mereka telah mendapatkan kebaikan 
yang banyak.' Tiba-tiba (Nabi melihat) seorang laki-laki sedang berjalan 
di sela-sela kuburan dengan mengenakan sandal, beliau lantas bersabda, 


"Wahai pemilik sandal Sibtiyyah, lepaslah sandal Sibtiyyahmu itu.' Lalu ia 
pun melepaskan kedua sandalnya.” 2 


| 8 La - ora Pa at - ey 2 3 
je basi pa, SA db Sana 2JE Ah GS OI op Al Ae —AY 
5 - 
Pan dua PE 2 - £ 0 api ab: 2 2:8 0 0, 
Ig le 3 Jaa LA Abea tj anal OS Kap op pb 
829 Ada pada hadits sebelumnya no. (775) maka periksalah. 


Al-Adabul Mufrad SA 443 


830- (Dari) “Ubaidillah bin Iyyad, dari bapaknya, ia berkata, “Aku 
pernah mendengar Laila istri Basyir menceritakan, dari Basyir bin al- 
Khashashiyah, yang dahulunya bernama Zahm, lalu Nabi #£ menamainya 
dengan Basyir.” 80 


—atang —— 
da ala —Y TA 
368. Bab: Barrah 
II AS GA BU POS Tit MO UE Ia 6 LAMA 
AA AP ea hag as 
831- Dari Ibnu 'Abtas, bahwa nama Juwairiyah sebelumnya adalah 


Barrah (wanita yang berbakti), lalu Nabi #5 menamainya dengan 
Tuwatah (wanita tangguh, kuat).81 


FI Tega WS 39 BA ALA OS 206 Ta Sman 


832- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Sebelumnya nama Maimtinah 
adalah Barrah, lalu Nabi $$ menamainya dengan Maimiinah.” 82 


——a ng — 
BI ualy —Y1A 
369. Bab: Aflah 


AA so) Ida ea Ja giaa pe cP SArY 
B9 JD Bt, PN ga — II AS Ol- 


. 


830 Albani 9635): Shahih — ash-Shahihah (2945). 

831 Albani (636): Shahih — ash-Shahihah (212). Abdul Bagi: (Muslim: 38 — Kitab al-Aab, hadits 
16). 

832 Albani (136): Syadz — ash-Shahihah (211). Abdul Bagi: (yang ada di Muslim: 38 — Kitab 
al-Adab, hadits 17, bahwa Zainab dulunya namanya adalah Barrah, ada yang mengatakan 
bahwa dia mensucikan dirinya, maka Rasulullah #£ memberi nama Zainab). 


444 SW& Al-Adabul Mufrad 


SAS en Ge asih Um Um Gaal JUS SAS Ca 2 JW AN el 

Ra P3 A5 
833- Dari Jabir, dari Nabi £5, beliau bersabda, “Jika aku masih hidup, 
niscaya aku melarang umatku -insya Allah- untuk menamakan diri salah 
seorang dari mereka dengan Barakah (keberkahan), Nafi' (bermanfaat), 
dan Aflah (beruntung) (dan aku tidak tahu apakah beliau menyebut 
Rafi (yang tinggi, yang bersinar cemerlang) atau tidak), akan dikatakan, 
“Apakah Barakah (keberkahan) disini?” Maka akan dijawab, “Barakah tidak 
ada disini.” Kemudian Nabi & pun wafat sedang beliau belum sempat 
Merang hal itu. 


Sa ga JA Mae pa oa BA At 


P5 S5 Wah S3 S3 Ika ol si Aa 
Mb Jas Io APE ah LA 5 


834- Dari Abu az-Zubair, ia pernah mendengar Jabir bin Abdullah 
berkata, “Nabi #5 berkehendak untuk melarang menamakan diri dengan 
Ya'la (kehormatan/kemuliaan), Barakah, Nafi”, Yasir (yang mudah), Aflah, 
dan semisalnya, kemudian beliau diam setelahnya, tidak mengucapkan 
satu kata pun.” 4 


—tna—— 
ulu aa 
370. Bab: Rabah 


“ to- 30 2. 30 w 


IE An gan ALAN GE HS be GS -Aro 
Al dya) ae Ea ui 16 Casa Sela daan Ja ga Ja 


or - 


Sg ae IE date ee 


833 Albani (637): Shahih — ash-Shahihah (2143), Takhrij at-Targhib (3/85). Albani berkata, 
“Sebagaimana yang kamu lihat hadits ini dinisbahkan kepada Muslim dan menurut 
Muslim ada pada al-Adab (6/172) dari jalur lain dan lafazhnya lengkap, maka di dalamnya 
ada gabungan antara kata larangan dan pendiaman. Ibnu Jarir menshahihkannya dalam 
Tahdzin al-Atsar (1/2/274-276). Lihat Shahih al-Adab al-Mufrad (hal. 310 — catatan kaki). 

834 Albani (638): Shahih — ash-Shahihah (2143), Takhrij at-Targhib (3/85). 


Al-Adabul Mufrad “F2 445 


see ale Al 
835- Dari Abdullah bin Abbas, ia berkata: “Telah menceritakan kepadaku 
Umar bin al-Khaththab «5, ia berkata, “Tatkala Nabi #£ mengasingkan 
diri dari istri-istrinya, aku bertemu dengan Rabah (keuntungan) budak 
Rasulullah #£, lalu aku berseru kepadanya, Wahai Rabah, mohonkanlah 
izin untukku pada Rasulullah $&.” 5 


———aago—— 
glass Latah cala —Y VA 
371. Bab: Nama-nama Nabi 


- 
ta Ld os 30 Aa - 


PA ES MG ap PS JB 03 5338 AYI 
ui IS Yg ga NA pan IG da de Ia 


e Pe 
836- (Dari) Dawud bin @ais, ia berkata, “Telah menceritakan kepadaku 
Musa bin Yasar, aku pernah mendengar Abu Hurairah, dari Nabi 5, beliau 
berkata, “Berilah nama dengan namaku, dan janganlah kalian berkun-yah 
dengan ja Hb maa aku adalah Abul Basa ata 


u - IL Insan bb Head es da 
PA: : Lg le Si Io LA IS AS SS) AN 9525 


Ht SY, 
837- Dari Anas bin Malik, ia berkata, “Nabi $& pernah berada di pasar, 


lalu seseorang berkata, Wahai Abul @asim.' Maka Nabi £5 pun menoleh 
ke arahnya. Orang itu berkata, “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku 


835 Albani (639): Hasan. Abdul Bagi: Bagian dari hadits panjang yang dikeluarkan oleh 
Bukhari dalam: 46 — Kitab al-Mazhaalim, 25 — Bab “al-Ghurfah wa al- Ulliyah al-Musyrifah 
.” 65 — Kitab at-Tafsir, 67 — Kitab an-Nikah. Muslim: 18 - Kitab ath-Thalag, hadits 30. 
Bukhari tidak menyebutkan nama anak itu sedangkan Muslim menyebutkannya dan dia 
bernama Rabah). 
836 Albani (630): Shahih — ash-Shahihah (2946). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 38 — Kitab al-Adab, 
106 — Kitab — Bab “Gaul an-Nabi #, 'Laa Tasubbu Biismi wa Laa Taknu Bikunyati.” 
Muslim: 38 — Kitab al-Adab al-Mufrad, hadits 8). 


446 SW Al-Adabul Mufrad 


hanya bermaksud memanggil orang ini. Maka Nabi ££ bersabda, “Berilah 
nama dengan namaku dan jangan berkun-yah dengan kun-yahku.” 7 


"4 


35 d5 S3 NYA 
Pa naga JB NS 


| Ie an Pr — La 
838- (Dari) Yahya bin Abu al-Haitsam al-@aththan, ia DeMatah “Telah 
menceritakan kepadaku Yusuf bin Abdullah bin Salam, ia berkata, Nabi 
#6 menamaiku Yusuf, lalu mendudukkanku di atas pangkuannya, serta 
mengusap Bara Aa 


40, 


IA ae G SA AS JP LA 


oa 


need Mena Jaa yah Ketan 


Dp SLR eat Ba BEN na oat IA 
Aa Y, nd Pa Pan an eta Ia Se 


, 
KA ne Li San Jus Pl Bas at al 
5 2 5 £ 2. 
839- Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, “Salah seorang diantara 
kami dari kalangan al-Anshar ada yang dikaruniai seorang putera, dan 
ia hendak menamainya Muhammad.” Syu'bah berkata pada hadits 
Manshir, “Seorang dari kalangan Anshar berkata, 'Aku menggendongnya 
di atas leherku, lalu aku membawanya kepada Nabi 25.” Dan dalam 
hadits Sulaiman, “Ia baru saja dikaruniai seorang putera, maka ia hendak 
menamakannya dengan Muhammad. Nabi bersabda, “Berilah nama 
dengan namaku dan jangan berkun-yah dengan kun-yahku, karena 
sesungguhnya aku diciptakan tidak lain kecuali sebagai pembagi yang 
membagi di antara kalian.” 


837 Albani (641): Shahih. Abdul Bagi: (al-Bukhari: 34 — Kitab al-Buyu', 49 — Bab “Maa Dzikr 
Fii al-Aswaag.” Muslim: 38 — Kitab al-Adab, hadits 1). 

838 Albani (642): Shahih — Mukhtashar asy-Syamaail (179/292). Abdul Bagi: Tidak terdapat 
dalam Kutubus Sittah. 

839 Albani (643): Shahih — ash-Shahihah (2946). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 57 — Kitab Fardh 
al-Khums, 7 — Bab “@aulullah Ta'ala, “Fa Annaallahu Khumusahu.” Muslim: 38 — Kitab 
al-Adab, hadits 3). 


Al-Adabul Mufrad SA 447 


daa Ja aa BB gu, SE LA AM 
55, DI 4533 AS 3 653 Pa ea Aa A bata A53 


- 04 Ope A 

sena 

840- Dari Abu Misa, ia berkata, “Aku baru saja dikarunia seorang putera, 
maka aku membawanya kepada Nabi 85, lalu beliau menamainya dengan 
Ibrahim, kemudian mentahniknya (menggosok langit-langit -mulut bagian 
atas- anak) dengan kurma, serta mendoakan keberkahan untuknya, 


lantas beliau menyerahkannya kepadaku.” Dan ia adalah anak tertua 
Abu Misa. 


—atIn—— 
Oia ah NY 


3712. Bab: Hazn 


Maan aa GAN GP AN ah GEA 
BEI pa NG Alb URL ads ap la 


Fe se 2 gd SG entah A J6) ai dilas 
841- Dari Sa'id Sin al-Musayyab, dari bapakay. dari kakeknya: (ia 
berkata), “Bahwa ia pernah mendatangi Nabi 36, lalu Nabi bertanya, 
“Siapa namamu? Ia menjawab, “Hazn.' Nabi bersabda, “(Bukan, tetapi) 
kamu adalah -Sahl.' Ia berkata, 'Aku tidak akan merubah nama yang 
telah diberikan oleh bapakku kepadaku.” Ibnu al-Musayyab Mel 
“Semenjak itu, kami selalu diliputi kesedihan.” 


LN yi ala ad Ela JH AS HAN KEL ) 


Hd dl daa Ja ya Hepi Oa adi (PAS 
SUS SI pn U 


£ 


Tu jg pa Kd OP gm JO ES 
BPN SS LI IE adl 


840 Albani (644): Shahih. Abdul Bagi: (al-Bukhari: 78 — Kitab al-Adab, 109 — Bab “Man 
Samma Biasmai al-Anbiya'.” Muslim: 38 - Kitab al-Adab, hadits 24). 
841 Albani (645): Shahih — ash-Shahihah (214). 


448 SW Al-Adabul Mufrad 


(...)- (Dari) Abdul Hamid bin Jubair bin Syaibah, ia berkata, “Aku pernah 
duduk dengan Sa'id bin al-Musayyib lalu ia menceritakan kepadaku bahwa 
kakeknya Hazn pernah datang kepada Nabi #5, lalu Nabi bertanya, “Siapa 
namamu? Ia menjawab, Namaku Hazn.' Beliau bersabda, "Bahkan 
sebaliknya, engkau adalah Sahl. Ia berkata, 'Aku tidak akan merubah 
nama yang telah diberikan oleh bapakku kepadaku.” Ibnu al-Musayyab 
berkata, “ Semenjak itu, kami selalu diliputi kesedihan.” 


ing — 


AiyiS 9 plang Anie Ai alun (yaitl pmal tata VP, 
373. Bab: Nama Nabi #£ dan Kun-yahnya 


Jua A3 peda Se Ja LB Ae GE LAEN 
da dn ea LD Ngantar 
ON wak sateg ae 3 Ke A ds AI SB 


as Uus Pranpna Ha 
842- Dari Jabir, ia berkata, “Salah seorang diantara kami ada yang 
dikaruniai seorang putera lalu ia menamainya dengan al-Gasim, lalu 
orang-orang Anshar berkata, “Kami tidak akan mengkun-yahkanmu 
dengan Abul @asim dan kami (juga) tidak akan menggembirakanmu 
dengan (kun-yah tersebut).” Maka orang itu pun mendatangi Nabi #£ dan 
melaporkan pada beliau apa yang telah dikatakan orang-orang Anshar 
kepadanya. Nabi # bersabda, “Orang-orang Anshar telah berlaku benar. 
Berilah nama dengan namaku dan jangan berkun-yah dengan kun-yahku, 
karena sesungguhnya hanya akulah seorang pembagi.” “2 


HA Las CS Ig LAN ya En JG JA MAY 
(OLS, en, bat ee BAG JD A1 0:2 U U db 


- 


842 Albani (646): Shahih — ash-Shahihah (2946). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 78 — Kitab al-Adab, 
105 — Bab “Ahabba al-Asma Ilallah.” Muslim: 38 — Kitab al-Adab, hadits 7). Albani memberi 
ta'lig atas penisbatan Abdul Bagi terhadap hadits ini kepada tempat yang ditunjukkan 
olehnya dalam Shahih al-Bukhari, dia berkata, “Penisbatannya kepada tempat ini dari Shahih 
al- Bukhari tidak cocok, karena riwayatnya sebagai ringkasan bukan yang isinya “Ahsanta al- 
Anshar ...” dan dia menyebutkan tempatnya “Berilah nama anakmu Abdurrahman" Lihat 
Shahih al-Adab al-Mufrad (hal. 314 — catatan kaki).” 


Al-Adabul Mufrad '“&# 449 


PEN 
843- Dari Mundzir, ia berkata, “Aku pernah mendengar Ibnu al- 
Hanafiyah berkata, (Pemberian kun-yah Abul Masim) adalah rukhshah 
(kelonggaran) hanya untuk “Ali. Ia pernah berkata, Wahai Rasulullah, 
Jika aku dikaruniakan seorang anak setelah engkau wafat, maka ia akan 


kunamakan dengan namamu dan akan mengkun-yahkannya dengan 
kun-yahmu? Beliau Pera PO "Ya, "P8 


alan dandan ai Ta 


844- Dari Abu Hurairah, i ia berkata, “Rasulullah PA Kelana bari untuk 


mengumpulkan nama dan kun-yah beliau. Beliau bersabda, “Aku adalah 
Abul MOasim. Allah yang Mena dan aku yang membagi.” 44 


JB JAN pdl di Ja yaa IA 3 2 -Ato 
MA 3 SJ Ag le 1 AS GA Eu adu Nag 
PEN ya Ipa JS 


845- Dari Anas, ia berkata, “Nabi 25 pernahberada di pasar, lalu seseorang 
berkata, Wahai Abul Masim! Maka Nabi pun 85 menoleh. Orang itu 
berkata, 'Aku memanggil orang ini. Maka beliau bersabda, “Berilah nama 
dengan namaku dan jangan berkun-yah dengan kun-yahku.'” 45 


—Iong—— 


Fe yua pi JA Cal LV £ 


374. Bab: Apakah Orang Musyrik Boleh Diberi 
Kun-yah? 


2 , KN na 3 si oe 0 £- 2 a, 03 0 Leo 8 0 


843 Albani (647): Shahih — al-Misykaah (4772 — tahgig tsani), Mukhtashar Tuhfah al-Wadud, 
ash-Shahihah (2946). Abdul Bagi: (Abu Daud: 40 — Kitab al-Adah, 68 — Bab “ar-Rukhshah 
Fii al-Jam'i Bainahuma.” At-Tirmidzi: 41 — Kitab al-Adab, 68 — Bab “Maa Ja-a Fii Karahiyah 
al-Jami Baina Ism an-Nabi #£ wa Kunyatihi”). 

844 Albani (648): Hasan shahih — ash-Shahihah (2946). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 41 — Kitab 
al-Adab, 68 — Bab “Maa Ja-a Fii Jam'i Baina Ismihi wa Kunyatihi”). 

845 Periksa hadits no. (837). 


450 2 Al-Adabul Mufrad 


aa BO Jala Gia Ane as tata dl da da 
dad oa GA Jana Kama GI BP JB Bas 


23 


KIE HI IA U An 


846- Dari “Urwah bin az-Zubair, batwa Usimah Tg Zaid felah 
mengabarkannya, bahwa Rasulullah $$ pernah sampai di satu majelis 
yang disana ada “Abdullah bin Ubay bin Salal dan hal itu (terjadi) sebelum 
Abdullah bin Ubay masuk Islam. Ubay berkata, “Kalian tidak boleh 
mengganggu kami di majelis-majelis kami.” Kemudian Nabi ££ masuk 
menemui Sa'ad bin “Ubadah seraya berkata, “Wahai Sa'ad, tidakkah 


engkau mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Hubab?” Yang beliau 
maksudkan adalah Abdullah bin Ubay bin Salal.4$ 


—a an — 
urat AISI cala —YVO 
375. Bab: Kun-yan untuk Anak Kecil 


Ja da jak daya Ja gn Jl GE MN 
Ie AN JA net 4 LP FA IS AAA sa MAS sapi 


F9. 3 


Wu dk Su 3 ja LL IE GR ag de 


e Pa JS L pa 
847- Dari Anas, ia berkata, “Nabi $$ pernah masuk menemui kami 
-dan aku mempunyai adik yang diberi kun-yah dengan Abu “Umair, ia 
mempunyai seekor burung nughar kecil (yaitu burung yang menyerupai 
burung pipit, yang memiliki pelatuk berwarna merah) yang ia biasa 
bermain dengannya, lalu burung tersebut mati. Kemudian Nabi $$ masuk 
dan melihatnya tampak sedih. Beliau bersabda, Ada apa dengannya? 
Dikatakan kepada beliau, “Burung nagharnya mati.' Maka beliau pun 


bersabda, “Wahai Abu “Umair, apa yang telah diperbuat oleh Nughair? 
(Nughair adalah bentuk tashghir dari an-Naghar)” “ 
846 Albani (649): Shahih. Abdul Bagi: (al-Bukhari: 78 — Kitab al-Adab, 115 — Bab “Kunyah 


al-Musyrik.” Muslim: 32 — Kitab al-Jihad wa-al-Siir, hadits 16). 
847 Albani (650): Shahih — Mukhtashar asy-Syamail (201). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 78 - Kitab 


Al-Adabul Mufrad S2 451 


AS Iga cd db ASI Kala — YA 
376. Bab: Berkun-yah Sebelum Memiliki Anak 
Ip Iga das SN i (Sa SE AA 


848 («. 191)- Dari Ibrahim, bahwa “Abdullah telah memberi kun-yah. 
Algamah (dengan) Abu ii sedang ia belum dikarunia anak.“8 


kn IA 


849 (- 192)- Dari “Aigamahi ia berkata: “Abdullah telah memberikanku 
kun-yah sebelum aku mempunyai anak.” 


—uLimn—— 
pluit AsiS caly —YVV 
377. Bab: Kun-yah Mana 


da dna Ja LG SA ga) KE YP A0 


8. p: “ PH Ud Hata 
Ia ja “IS Na SAI SES JS GEA 
Kn 


850- Dari Aisyah #6, ia berkata, “Aku pernah mendatangi Nabi #8 lalu 
aku berkata (kepadanya), Wahai Rasulullah, engkau telah memberikan 
kun-yah kepada istri-istrimu, maka berikan pula kun-yah untukku.' Beliau 
na “Berkun-yalah dengan putera saudarimu “Abdullah.” 50 


a90 


GE DI 5 SAAT IN gi Ba PES Gi EA AOA 
AN AE HA PAS EN aU eu 
Aa KS 


al-Adab, 112 — Bab “al-Kunyah Linnabi Oabla An Yuladu Lilrajuli.” Muslim: 38 — Kitab 
al-Adab, hadits 38). 

848 (« 191)- Albani (651): Sanadnya shahih. 

849 (& 192)- Albani (652): Sanadnya shahih. 

850 Albani tidak mencatumkannya dalam Shahih Adabul Mufrad dan tidak pula dalam Dhaif 
Adabul Mufrad, tetapi dia berkata dalam catatan kaki untuk hadits 851, “Dalam riwayat 
penulis (Bukhari) tertulis Kanaitu Nisa-aka Faknini dan ia mungkar oleh karena aku 
menghapusnya. Lihat Shahih al-Adab al-Mufrad (hal. 317 — catatan kaki).” 


452 SW Al-Adabul Mufrad 


85 1- Dari Ubbad bin Hamzah bin Abdullah bin az-Zubair, bahwa Aisyah 
16b pernah berkata, “Wahai Nabiyullah, tidakkah engkau memberikan 
kun-yah kepadaku?” Beliau bersabda, “Berkun-yalah dengan anak laki- 
lakimu.” Yaitu “Abdullah bin az-Zubair. Maka ia pun dijuluki dengan 
Ummu 'Abdullah.5! 


——tupng— 


phaala ah dah ga ge padi DN LAS Cya Cala —YVA 


378. Bab: Orang yang Memberi Kun-yah kepada 
Seseorang dengan Sesuatu yang Ada Padanya atau 
dengan Salah Satunya 


IA ga HA ASI AA gp Jaa GA AON 


- 


Pn) Y SG GP al Aa 3 23 oS Ap AN 
Ym SS PA GAbU Uh de Ja 
TAN aa PAN 
ee aa Aa PA 
Gi jan Ip Ai ada esa Jas da Je 3 

SG 


852- Dari Sahl bin Sa'ad, (ia berkata), “Nama-nama yang paling disukai 
oleh Ali «8» adalah Abu Turab dan ia begitu senang dipanggil dengan 
kun-yah tersebut. Dan tidak ada yang menamainya Abu Turab melainkan 
Nabi 36. Karena pada suatu hari ia pernah marah kepada Fathimah, 
lalu ia keluar dan berbaring di masjid. Kemudian Nabi $$ datang dan ' 
mencarinya, lalu dikatakan kepada beliau, 'Itu dia sedang berbaring 
menghadap ke tembok.' Maka Nabi #5 menghampirinya sedang punggung 
'Ali penuh dengan debu, beliau lalu mengusap debu itu dari punggungnya 
seraya berkata, “Duduklah wahai Abu Turab.'” 52 


— ang —— 


851 Albani (653): Shahih — ash-Shahihah (132). Abdul Bagi: (Abu Daud: 40 — Kitab al-Adab, 
70 — Bab “Fii al-Mar-ah Tukna”). 5 

852 Albani (654): Shahih. Adul Bagi (al-Bukhari: 78 — Kitab al-Adab, 113 — Bab “at-Tukna Bi 
Abi turab wa In Kanat Lahu Kunyah Ukhra.” Muslim: 44 — Kitab Fadhail ash-Shahabah, 
hadits 38). 


Al-Adabul Mufrad SA 453 


Seat J9 PN ASI aa Gebial HS Cal —YVA 


379. Bab: Bagaimana Cara Berjalan Bersama dengan 
Orang-orang mesen dan Pemilik Keutamaan? 


Ji By GA dada Jo ut JG al her 
HE Ja GAN AI Hip gai NG ce 5 Hb AN 
Pa PA ora da da 3 PN Ktu ur 


. 
3 08 so 0. 


Kl 5 IE AU La Ja JG On JS IK IG 


Aye Teo EP Pal le JS 3 
853- Dari Anas, ia berkata, “Ketika Nabi & berada di kebun kurma milik 
kami -kebun kurma milik Abu Thalhah- beliau membuang hajatnya (buang 
air besar), sedang Bilal berjalan (di belakangnya, ia memuliakan Nabi PA 
untuk berjalan) di sampingnya. Lalu Nabi 8 melewati satu kubur, beliau 
berdiri (di sisi kubur itu) hingga Bilal berdiri sejajar dengannya. Nabi 
bersabda, “Celakalah engkau wahai Bilal, apakah engkau mendengar apa 
yang aku dengar? Bilal berkata, 'Aku tidak mendengar apapun.' Beliau 
bersabda, “Penghuni kubur ini tengah disiksa.” Lalu diketahui bahwa 
(penghuninya) adalah orang Yahudi.” 8 : 


—mtong— 
... au YA 
380. Bab: ... 
Da Ss HN ja Hj € Tana Naah 


ta 


Iyo Sui UI Santa S5 JU tangan yua 1 J3 Br 


o. 0 


au HA e? 


854 (4 193)- Dari @ais, ia berkata, “Aku pernah mendengar Mu'awiyah 
berkata kepada adiknya, “Boncenglah anak kecil itu. Namun ia menolak. 
Maka berkatalah Mu'awiyah kepadanya, Alangkah buruknya didikanmu.” 
Mais berkata, “Lalu aku mendengar Abu Sufyan berkata, “Tinggalkanlah 


853 Albani (655): Sanadnya shahih. 


454 SW Al-Adabul Mufrad 


i | | 


saudaramu (itu).” 54 


S3 slaa FI Si FI Bi -J6 Ad g or s —Ahoo 
MA JG BU sad 
855 (& 194)- Dari Amr bin al-'Ash, ia berkata, “Apabila banyak teman, 


banyak pula al-Ghuram@?.” Aku bertanya kepada Abu Misa, “Apakah al- 
Ghuramd' itu?” Ia menjawab, “Hak-hak (yang harus dipenuhi).”85 


——ntgng—— 
Zias yaudah (ya cal —YAN 
381. Bab: Sebagian Sya'ir itu Mengandung Hikmah 


Ie PE Ie LS 3 


«Jb CI SI SAS ip JAS Yi Ju Ara aa Op Lombll 
IE ae Gn Eid Kn CL Ang 
Sa 9 ti 


856 (- 195)- Dari Khalid, ia adalah Ibnu Kaisan, ia berkata, “Aku Sera 
berada di sisi Ibnu “Umar, lalu (Iyyas) Khaitsamah berdiri di hadapannya 
seraya berkata, “Maukah engkau aku senandungkan sebagian syairku, 
wahai Ibnu al-Farig? Ibnu Umar berkata, Mau, akan tetapi jangan 
senandungkan kepadaku kecuali yang baik saja.” Maka Iyyas pun 
menyenandungkannya hingga ketika sampai pada sesuatu yang tidak 
disukai oleh Ibnu “Umar, ia berkata kepadanya, “Berhentilah.” 56 


SI Ia at Gi WA EA :JG Ujaa Ga G3 55 —AOY 
AN GI J3 Uas SE) dj dj is SA Jl 
— o Tana 

857 (- 196)- Dari datadah, ia pernah mendengiir Mutaniibenata “Aku 


pernah menemani Hushain dari Kufah menuju Bashrah, ia amat jarang 
berhenti di suatu rumah kecuali ia menyenandungkan syair untukku, ia 


854 (« 193)- Albani (656): Sanadnya shahih. 


855 (8 194)- Albani (657): Sanadnya shahih. 
856 (&195)- Albani (137): Sanadnya dhaif. Perawi Ayyub bin Tsabit lemah. 


Al-Adabul Mufrad “&# 455 


berkata, “Sesungguhnya al-Ma'aridh (al-Ma'ardih atau Tauriyah adalah 
meluntarkan satu ucapan yang memiliki dua makna, yaitu makna yang 
mendekati maksud yang difahami oleh pendengar dan makna yang jauh 
berbeda yang dikehendaki oleh pembicara, dimana makna ini dikandung 
oleh bahasa arab, dan dengan syarat tidak membathilkan kebenaran dan 
membenarkan kebathilan.) itu benar-benar terbebas dari kedustaan.” 87 


oo” A0 —.X 2...» 03 
BOGA ED 3 KY SAJA : 0 —NOA 
PI IR gp GAP LD 1G AS 
AAN Ga O IG ag le ISA Ip IN GG 


- 


, - £ 
858- Dari az-Zuhri, ia berkata, “Telah mengabarkan kepadaku Abu Bakr 
bin Abdurrahman, bahwa Marwan bin al-Hakam telah mengabarkannya, 
bahwa 'Abdurrahmanbin al-Aswad bin Abd Yagits telah mengabarkannya, 
bahwa Ubay bin Ka'ab telah mengabarkannya, bahwa Rasulullah 
38 pernah bersabda, “Sesungguhnya sebagian syair itu mengandung 
hikmah.” 858 


Pa HP LI gia oi SPN Of AOA 

SI SE ag KA Oh Op IU JB Jaan J3 
859- Dari al-Aswad bin Surai', aku berkata, “Wahai Rasulullah! 
Sesungguhnya aku telah memuji Allah dengan beragam pujian (lewat 


syair).” Beliau bersabda, “Adapun Tuhanmu, maka sesungguhnya Dia 
menyukai pujian.” Dan beliau tidak menambahkannya lebih dari itu.? 


- 


39 alay dada Ja dn ne nb AAA 


MAS SEN IA IS Aj EA SI 
860- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah 2 bersabda, “Perut 
seseorang itu lebih baik dipenuhi dengan nanah (hingga) dapat merusak 
(tubuh)nya daripada dipenuhi dengan syair. (Maksudnya orang yang 
terlalu sibuk bersyair tapi tidak mau menyibukkan diri dengan al-Gur'an, 


857 (& 196)- Albani (658): Shahih mauguf. Ash-Shahihah (1094). 

858 Albani (659): Shahih — ash-Shahihah (2851). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 78 - Kitab al-Adab, 
90 — Bab “Maa Yajuzu Min asy-Syi'r wa al-Rajaz wa al-Huda'.”) 

859 Albani (660): Hasan — ash-Shahihah (3179). 


456 SW Al-Adabul Mufrad 


Hadits maupun ilmu-ilmu agama. Padahal al-@ur'an dan hadits jauh lebih 
penung dan lebih bermanfaat daripada syair.)” 0 


he 256 Kas IS J8 giga gi SAS 32 AU 


Pa 


La NO) JG Se Ya SAS MASA MN El dh da 
Ae 3 Ih AE 


861- Dari al-Aswad bin Surai', ia berkata, “Dahulu aku adalah seorang 
penyair, lalu aku mendatangi Nabi # dan berkata (kepadanya), Wahai 
Rasulullah, maukah engkau aku senandungkan puji-pujian yang aku telah 
memuji Rabbku dengannya? Beliau bersabda, “Sesungguhnya Rabb-mu 
menyukai pujian” Dan beliau tidak berikan tambahan kepadaku atas 
kalimat tersebut.” 


355 LG ALS GELI EGG SI 2 j ASMA 55 TANY 
lan Ian IG Sa Sa Li 


- 
s 


o 20 Pun and 

Ga AAN JUS ia SLLI JW Sgtka SSS 1) dls 
PA 

862- Dari Aisyah t&e, ia berkata, “Hassan bin Tsabit meminta izin kepada 
Rasulullah #8 untuk menyerang orang-orang musyrik. Maka Rasulullah 
#E bertanya, "Maka bagaimana (dengan hubungan nasabku)?' Hassan 


menjawab, “Sungguh akan aku hunus (menyelamatkan) engkau dari 
mereka, sebagaimana sehelai rambut yang dihunus dari adonan roti.” 2 


37 
Pipa 


KEJU KIA Kie DLS OX Eta IG GA GP pia GE -AAY 


- 0 


deeh Is ban at 5s 86 PA 
863- Dari Hisyam, dari bapaknya, ia berkata, “Aku pernah pergi mencela 


Hassan di sisi Aisyah, Aisyah berkata, “Engkau tidak boleh mencelanya, 
karena ia dahulu membela Rasulullah # (dengan syairnya).” 8 


860 Albani (661): Shahih — ash-Shahihah (336). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 61 — Kitab al- 
Managib, 16 — Bab “Man Ahabba An Laa Yusabbu Nasabuhu.” Muslim: 44 — Kitab Fadhidail 
ash-Shahabah, hadits 156). 

862 

863 Albani (663): Shahih. Abdul Bagi: (al-Bukhari: 61 - Kitab al-Managib, 66 — Bab “Man 
Ahabba An Laa Yusabbu Nasabuhu.” Muslim: 44 — Kitab Fadhail ash-Shahabah, hadits 


Al-Adabul Mufrad “SA 457 


Ca dag AISI MAS Cam UAN cas —YAY 
382. Bab: Syair yang Baik Tak Ubahnya Seperti Perkataan 
yang Baik, Tetapi Ada Juga yang Buruk Darinya 


.? - Teng aa Kega Ss - 2 0 2 0.2 
864- Dari Ubay bin Ka'ab, dari Nabi 25, beliau bersabda, “Sebagian 
syair itu Menang hikmah.” 864 


dag eaan Ja Iis J6 LB ayE Gp AI KE GE AO 


SE 3 3 SS 33 3 Ta) one SAI 
865- Dari “Abdullah bin Arr, ia berkata, “Rasulullah 3 bersabda, “Syair 
ada pada posisi ucapan, syair yang baik tak ubahnya seperti perkataan yang 
baik dan yang buruknya tak ubahnya seperti perkataan yang buruk.'”65 
» 30 Ir 0. & 9 4 pa . . 
Jab ta HI S3 SS GI US AI Gb) LAM JS ANA 
Ob gps Ip ep Bi 
3 0533 2g os Less daa Lain Mar 
866 (- 197)- Dari Aisyah tsb, bahwasanya ia bakmah Beat. “Syair 
itu diantaranya ada yang baik dan ada pula yang buruk, ambillah yang 
baik dan tinggalkanlah yang buruk. Sungguh aku telah meriwayatkan 
beberapa syair dari Syair Ka'ab bin Malik, diantaranya gashidah yang 
terdiri 2 empatpuluh bait, dan ada yang kurang dari itu.” 66 


de sap pera aa mk 


oa. 


Pa aa Ia ja eh 


154). 

864 Periksa hadits no. (858). 

865 Albani (664): Shahih Lighairihi — ash-Shahihah (448). Abdul Bagi: Tidak terdapat dalam 
Kutubus Sittah. 

866 (» 197)- Albani (665): Shahih — ash-Shahihah. (448). 


458 SW Al-Adabul Mufrad 


' | 


867- Dari al-Migdam bin Syuraih, dari bapaknya, ia berkata, “Aku 
pernah bertanya kepada Aisyah t&, Apakah engkau pernah mendengar 
Rasulullah #5 melantunkan syair? 'Aisyah menjawab, “Beliau pernah 
melantunkan sebagian syair milik Abdullah bin Rawahah: Dan akan 
datang kepadamu berita-berita (yang baik lagi bermanfaat) dari orang 
yang tidak engkau beri bekal.” 7 


UEA djela ES JB GAS Ep BSN OT ISSI —ANA 


SAR 3 SAI 3 | CT JW ag9 CIA Al J3 


S6 pr 
868- (Dari) al-Hasan, bahwa al-Aswad bin Surai' # esstkamnv ia 
berkata, “Dahalu aku adalah seorang penyair, lalu aku berkata, “Wahai 
Rasulullah! Sesungguhnya aku telah memuji Rabb-ku (lewat syair). Beliau 
bersabda, “Adapun Tuhanmu, maka sesungguhnya Dia menyukai pujian. 
Dan beliau tidak menambahkan untukku lebih dari itu.”?68 


—g— 


padat) deiiiaah Oya ala —YAY 
383. Bab: Orang yang Meminta Menyenandungkan Syair 


TA Abg Lay ba da gta JB AAN G3 s —A"4 
HAN IA An aa da ga BS IA ay 


20. 03 


2333 3S AJ ebi 


869- Dari asy-Syarid, ia berkata, “Nabi # pernah memintaku untuk 
menyenandungkan syair Umayyah bin ash-Shalt, maka aku pun 
menyenandungkannya. Kemudian beliau bersabda, “Tambahkanlah, 
tambahkanlah.' Aku berkata, Ya.” Maka akupun melantunkan sebait syair 
untuk beliau. Beliau bersabda, “Tambahkanlah.' Lalu aku membacakannya 
sampai sebanyak seratus bait, lalu beliau bersabda, 'Hampir-hampir saja 
Umayyah bin Shalt masuk Islam.” 8? 


| —— Pang o— 
867 Albani (666): Shahih — ash-Shahihah (2057). Abdul Bagi: (at-Tirmidzi: 41 — Kitab al-Adab, 
70 — Bab “Maa Ja-a Fii Insyaa asy-Syi'r”). 


868 Periksa hadits no. (859). 
869 Periksa hadits no. (799). 


Al-Adabul Mufrad “&# 459 


ank) Ande tali) OS Uya lu — YA 


384. Bab: Orang yang Dibenci Yaitu Orang yang Banyak 
Petaka 


Sa AN IG la an Jia GA GP SAR Ga gp HAN, 


pa sen al ga Pa son 
870- Dari Ibnu Umar, dari Nabi $£5, beliau bersabda, “Perut salah seorang 


diantara kalian dipenuhi dengan cairan nanah adalah lebih baik daripada . 
dipenuhi dengan syair.” 


2 G3 JI Ba aa) Ae gl P TAVI 


Too 


Y) IE EN SI Ia G3 OS YG oa ttf “0 yang 


Pa arik JI SAT 
871 (« 198)- Dari Ibnu Abbas, Allah Ta'ala berfirman: “Dan penyair- 
penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah engkau melihat 
bahwa mereka mengembara di setiap lembah. Dan bahwa mereka 
mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan(nya)?” Lalu 
dihapuslah (kandungan) ayat itu dan dikecualikan dengan firman Allah 
Ta'ala: “Kecuali orang-orang (penyair) yang beriman,” hingga firman- 
Nya: “Mereka akan kembali.” (OS. asy-Syu'ara: 224-227).91 


aan — 


ama la Ga JB ya dala —YAO 


385. Bab: Orang yang Berkata, “Sesungguhnya Sebagian 
dari Bayan (Penjelasan) Itu Adalah Sihir” 


oz o£ 


le 3 2 2 A alah 3s Sta St Ae ol —ANVY 
og 5 3) Aa aa lo DE SR A3 dah 
Pe Par Ipa 


872- Dari Ibnu Abbas, bahwa seorang laki-laki -atau seorang Arab dusun- 


870 Albani (667): Shahih — ash-Shahihah (336). 
871 (« 198)- Albani (668): Shahih — Takhrij al-Misykah (4805 — at-Tahgig at-Tsani). 


460 SW Al-Adabul Mufrad 


mendatangi Nabi $5, lalu ia berbicara dengan pembicaraan yang jelas. 
Maka Nabi 85 bersabda, “Sesungguhnya sebagian dari bayan itu adalah 
sihir dan sesungguhnya sebagian dari syair itu mengandung hikmah.”8? 


Ta Oa pd ASI (IL KAA SEA ANY 


sa Haa IA asa se Lantas : aa ik SAN II 


7 Ton la o - 0 3. 5 da2 8... aan Ig 
Se saya 


873 (- 199)- (Dari) Ma'an, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku 
“Umar bin Sallam, bahwa Abdul Malik bin Marwan pernah menyerahkan 
puteranya kepada asy-Sya'bi agar ia mendidiknya. Abdul Malik berkata, 
“Ajarilah mereka syair yang akan membuat mereka mulia dan tinggi, 
berilah mereka makanan daging, niscaya akan menguatkan jantung- 
jantung mereka. Pangkaslah rambut-rambut mereka, niscaya akan 
menguat leher-leher mereka, serta dudukkan mereka dengan orang- 
orang yang punya kemuliaan yang mampu mendebat mereka.”3 


——mtiom— 


ma Uya 0S ta tala —YAY 
220. Bab: Syair yang Dibenci 


Sl Oa SI Ja GA yA WE yan Tn YA ANA 

y 3 jasa Uh Ia . LL Ag sela SL) vyes Ad ani 

Lal 

874- Dari Aisyah #, dari Nabi 35, beliau bersabda, “Sesungguhnya 

manusia yang paling besar dosanya adalah penyair yang mencela kabilah 

(melalui syairnya) berikut dengan keluarganya dan seorang (yang tidak 
mengakui) bapak kandungnya.” 4 


—utia— 


872 Albani (669): Shahih — ash-Shahihah (1731). Abdul Bagi: (Abu Daud: 40 — Kitab al-Adab, 
78 — Bab “Maa Ja-a Fii asy-Syi'r” hadits 5011, Ibnu Majah: 33 — Kitab al-Adab, 41 — Bab 
“Fii asy-Syi'r,” hadits 3756). 
873 (« 199)- Albani (138): Sanadnya dhaif, karena Umar ini tidak dikenal. 
874 Albani (670): Shahih — ash-Shahihah (726). 


Al-Adabul Mufrad & 461 


AAS) S JAS cal —YAV 
387. Bab: Banyak Bicara 


0” 0- 


ja 5 3 II REA Eh JIE AI op 5 GE Vo 
LS Us Pap bah Io ps aa JB os aji 
AS dg At IA Ia LES 3 S3 Here 


2. 


an di NIS Ia AI 
J5 ALAN Ga IS Ga sb ea jas cl Wu dua 


Siprus oi 3 3) NA na 
875- Dari Zaid bin Aslam, ia berkata: Aku pernah mendengar Ibnu “Umar 
berkata, “Duaoranglaki-laki datang dari wilayah Masyrig, keduanya adalah 
khatib (penceramah) pada masa Rasulullah #£. Lantas keduanya berdiri 
lalu berbicara dan duduk setelahnya. Kemudian Tsabit bin Wais, khatib 
Rasulullah #8 berdiri lalu berbicara hingga orang-orang takjub dengan 
pembicaraan keduanya. Kemudian Rasulullah #£ berdiri dan berkhutbah, 
beliau bersabda, “Wahai sekalian manusia, ucapkanlah ucapan kalian, 
karena sesungguhnya tasygig dalam berbicara itu (berlebih-lebihan dan 
dibagus-baguskan) tidak lain dari syetan.” Kemudian beliau bersabda, 
aa Seat Tentn dari bayan itu adalah sihir.” 5 


San Sal esa na LI 
DAN gai ls 


876 (- 200)- (Dari) Muhammad bin Ja'far, ia berkata: Telah mengabarkan 
kepadaku Humaid, bahwasanya ia pernah mendengar Anas berkata, 
“Seorang laki-laki berkhutbah di hadapan “Umar, lalu ia berbicara banyak 
(dalam khutbahnya), maka “Umar berkata, “Sesungguhnya banyak bicara 
di dalam khutbah adalah dari syagasyig syetan.'”'6 


875 Albani (671): Shahih —ash-Shahihah (1731). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 67 — Kitab an-Nikah, 
47 — Bab “al-Khitbah”). 
876 (& 200)- Albani (672): Sanadnya shahih. 


462 SS Al-Adabul Mufrad 


Gi Ea Jb Bea Gi Iab IS IG gi GE TA 


Ita 


TA pom Jb Ang daa Ja GAS big Si Sa Ii Rp 
ae laa Aa UN Ubb GE ah Sameh 
3 Yg cai Ep s5 HI sd LA 3) JBS 2, tagar 


. 


c 
ala 
aage en e. 


M3 ea Du Aa Sai uan 


n., 
& 
Ona, 
Cc. 
KAA 
Tn 
aa) 


Pa AA Ga Aa IKA 5 Ja pan 


JR AB Up an 3 Rb UK UI Je 5 deler (ja 


CE VA SA AD Ia S3 dika 


877- Dari "Ashim bin Kulaib, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku 
Suhail bin Dzira', ia berkata: “Aku pernah mendengar Abu Yazid -atau 
Ma'an bin Yazid- bahwa Nabi #£ bersabda, 'Berkumpullah kalian di masjid- 
masjid kalian, dan setiap kali berkumpul satu kaum, maka beritahukanlah 
kepadaku." Maka kami adalah orang yang pertama kali didatangi oleh 
beliau lalu beliau duduk. Kemudian berbicaralah juru bicara dari kami, 
dimana ia berkata, “Sesungguhnya segala puji bagi Allah, pujian yang 
tidak ada di depannya maksud apapun dan tidak ada di belakangnya 
jalan keluar. Maka Nabi pun marah dan beranjak pergi, maka kami saling 
menyalahkan satu sama lain.' Lalu kami berkata, “Kita adalah orang 
yang pertama kali didatangi oleh beliau.” Lalu beliau pergi ke masjid lain 
lalu duduk di dalamnya, maka kita akan mendatanginya lalu berbicara 
dengannya. Maka beliau pun datang bersama kami lalu beliau duduk 
di tempat duduknya atau dekat dari tempat duduknya, lantas bersabda, 
“Segala puji bagi Allah yang Dia jadikan di hadapan-Nya apa yang Dia 
kehendaki, dan Dia jadikan di belakang-Nya apa yang Dia kehendaki. 
Dan sesungguhnya sebagian dari bayan (penjelasan) itu adalah sihir.” 


—ng—— 


877 Albani (673): Sanadnya hasan. Abdul Bagi: Tidak terdapat dalam Kutubus Sittah, lihat . 
Musnad Imam Ahmad 3/470 — cetakan pertama). 


Al-Adabul Mufrad SA 463 


cerai) talas —YAA 


388. Bab: Keinginan 


mag can Pasang Aan 
Ken JA 5 Ah de Para Mo 3 Si LA 


Ia BP 


ee TE ea ii PE ip CI 


3.09 


ae ALA Lim AI 33 Han IS AT Jp MA 


Hat tan Jo dya dn Ja 4D 
878- (Dari) Yahya bin Sa'id, ia berkata: Aku pernah mendengar “Abdullah 
bin "Amir bin Rabi'ah berkata: Aisyah berkata, “Pada suatu malam 
Nabi #& sulit tidur. Kemudian beliau bersabda, “Andai ada seorang laki- 
laki yang shalih dari shahabat-shahabatku yang datang kepadaku dan 
menjagaku malam ini. Tiba-tiba terdengar oleh kami suara pedang, lalu 
beliau bersabda, “Siapa itu? (Orang itu berkata), “Sa'ad.' (Sa'ad berkata 
lagi), Wahai Rasulullah aku datang untuk menjagamu.' Maka Nabi pun 
#£ tidur, hingga kami mendengar dengkurannya.” 3 


—yutimka— 


ASI 3 AS cela —YAA 
389. Bab: Menyebut kata Bahr untuk Seseorang, Kuda, 
dan Lainnya 


Haa, 15, 3S da SN sp ajal Saha, J6 336 35 —AVA 


PJ Ann 


AA Iwa 33 day ap Ja JAN 


MSI Ip ee Ip G5 UE agar 3 


879- Dari Gatadah, ia berkata: Aku pernah mendengar Anas bin Malik 
berkata, “Pernah (penduduk) Madinah dikejutkan oleh suara yang sangat 
dasyhat, lalu Nabi #5 meminjam kuda milik Abu Thalhah -yang biasa 
dipanggil dengan al-Mandib- lantas menungganginya. Tatkala beliau 
kembali, ia berkata, “Kami tidak melihat sesuatupun, sungguh kami 


878 Albani (674): Shahih. Abdul Bagi: (al-Bukhari: 94 — Kitab at-Tamanni, 4 — Bab “Dauluhu 
#6, “Laita Kadza kadza.” Muslim: 44 — Kitab Fadhail ash-Shahabah, hadits 39, 40). 


464 SW Al-Adabul Mufrad 


27879 


mendapatinya (kuda tersebut) benar-benar bahr (cepat larinya). 


—sa— 


Gadi PPA ti ada mala —YAL. 
390. Bab: Memukul Lantaran al-Lahn (Kesalahan 


Gramatikal yang Dialami Seseorang pada Saat Berujar 
atau Membaca) 


PIN IE 03) Lp SS 35 38 gb GEMA, 
880 (- 201)- Dari Nafi, ia berkata, “Ibnu “Umar pernah memukul 
Tan atas al-Lahn (yang dilakukannya).” 8 


Sg Sabah GE LB SISA gi PA AE EA 
Tha HI Sah 1 PSN UBI Jus Op ena 


PB ag Ip AS 


881 («- 202)- Dari Abdurrahman bin “Ajlan, ia berkata, “Umar bin 
Khaththab «5 pernah melewati dua laki-laki yang sedang melempar 
(buruan), latu berkatalah yang satu kepada yang lainnya, “Apakah 
(lemparanmu) telah mengenai sasaran?” (Orang ini keliru dalam 
mengucapkan kata Ashabta, dimana ia mengganti huruf shad' dengan 
huruf 'sin). (Mendengar itu) “Umar berkata, “Kejelekan al-Lahn lebih 
buruk dari jeleknya lemparan.” 1 


—a mk —— 


Ga com AI dang hg (eta mal) 2 Jaga Ja Cah AA 


391. Bab: Ucapan Seseorang, “Laisa Bi Syain (Bukanlah 
MENARA dengan Maksud 'Bahwa Hal Itu Tidak Benar' 


2 AN IA SA Je Hp 3 6 MY 
Laga en Ja ja gi ae ea Ja A3 Bye 


879 Albani (675): Shahih — al-Irwa' (5/343/1512). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 51 - Kitab al- 
Hibah, 23 — Bab “Man Isti'ara Min an-Naas al-Faras.” Muslim: 43 — Kitab al-Fadhaail, 
hadits 48). 

880 («& 201- Albani (676): Sanadnya shahih. 

881 (3 202)- Albani (139): Sanadnya dhaif, karena Abdurrahman ini tidak dikenal. 


. 


Al-Adabul Mufrad S2 465 


Pala HP IE Ka 3 HA Ja ga YA 
Ie AE UAN spasi Hip AI 6 Ny 


22. 


SpYAS Ba ya Saba hg Ra Ji la la da 
Has 2 ia ai La Sal Lali 


882- Dari Ibnu Syihab, ia berkata: “Telah mengabarkan kepadaku Yahya 
bin “Urwah bin az-Zubair, bahwasanya ia pernah mendengar “Urwah bin 
az-Zubair berkata: Aisyah, istri Nabi 85 pernah berkata, “Orang-orang 
pernah bertanya kepada Nabi $£ tentang dukun. Maka Nabi bersabda 
kepada mereka, “Mereka (para dukun) bukanlah apa-apa.' Mereka berkata, 
Wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka terkadang menceritakan 
sesuatu lalu menjadi kenyataan.” Maka Nabi $&£ bersabda, “Perkataan 
itu (dari al-Hag) yang dicuri oleh syetan, lalu ia membisikkannya pada 
kedua telinga wali (penolong)nya seperti kotekan ayam, lalu mereka 
mencampuradukkan padanya lebih dari seratus kebohongan.” 2 


cas jerat) cal —YAY 
392. Bab: Al-Ma'aridh (Lihat maknanya pada hadits 
no. 857) 

Spy ae bi la A d5a5 5 JB ML » sel js —AAY 
US dah da ar IN Io SIN JB KSEI NAS ta ja 
| Para Usa 
883- Dari Anas bin Malik, ia berkata, “Rasulullah 28 pernah berada dalam 
satu perjalanannya, lalu berdendanglah sang penggiring unta. Maka Nabi 


3 bersabda, Perlahanlah, wahai Anjasyah -celakalah engkau- dengan 
gelas-gelas kaca (kaum wanita)” 8 


Ii MAS Ga EA LAS IE NOS sj K3 EP AM 


882 Albani (677): Sanadnya shahih. 

883 Albani (678): Shahih — ash-Shahihah dengan no. (6059). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 78 
- Kitab al-Adab, 116 — Bab “al-Ma'aridh Manduhah “An al-Kadzib.” Muslim: 43 — Kitab 
al-Fadhaail, hadits 70, 71, 72). | 


466 SS, Al-Adabul Mufrad 


Pat & Bang 
884 (- 203)- Dari “Umar (seperti yang aku tahu, bapakku ragu), 
bahwasanya ia berkata, “Cukuplah seseorang dikatakan dusta, Jika ia 


menceritakan setiap apa yang ia dengar.” 4 


4 eh AS Lanka gu “X2 JB .JG sei (433 J6 
LS 
(...)- Ia berkata: Dan yang aku tahu, ia (bapakku) berkata: “Umar berkata, 


“ Adapun di dalam Ma'aridh maka hal itu mencukupi seorang muslim 
dari (berdusta).” 


0 ea IG PAN gp Bat op ISA 3 -AN2 
5011063. AAN ag CAN Fa Oia AI nadi GA Ker 
HI Pa AT 2 Ja 


885 (- 204)- Dari Mutharrif bin Abdullah bin asy-Syikhkhir, ia 
berkata, “Aku pernah menemani Hushain dari Kufah menuju Bashrah, 
tidaklah beliau datang kepada kami satu hari pun, melainkan beliau 
Mmenyenandungkan syair dan berkata, “Sesungguhnya pada al-Ma'Gridh 
itu benar-benar terbebas dari kedustaan.” 85 


P 


— aan — 
adl #3) cal — YA 
393. Bab: Menyebarkan Rahasia 
pp AA GA AJA ip Sm 3G AA op ayat GE AAN 
ja GA 3 jim 2 pad sg Sya 
EA Al Kie aa SA) maa angle ba al 
884 (&203)- Albani (679): Shahih mauguf dan menajdi shahih marfu' dari hadits Abu Hurairah 
— ash-Shahihah (2025). 
885 (3 204)- Hadits ini tidak dicantumkan oleh Albani dalam Shahih Adabul Mufrad dan tidak 


pula dalam adh-Dhaifah. Dia mencantumkannya dalam as-Silsilah adh-Dha'ifah (1094) dan 
didhaifkannya. 


Al-Adabul Mufrad #2 467 


8 4 im 33, AAA as) Pr 
886 (- 205)- Dari Amr bin 'al-'Ash, ia berkata, “Aku Heran Asah 
seseorang yang lari dari takdir sedangkan. Ia menghampirinya, ia melihat 
kotoran di mata saudaranya dan membiarkan batang pohon di matanya 
sendiri dan ia (sanggup) mengeluarkan dengki dari diri saudaranya 
sedangkan ia membiarkan dengki ada pada dirinya sendiri. Tidaklah aku 
menitipkan rahasiaku pada seseorang lalu aku mencelanya lantaran ia 
menyebarkannya, bagaimana aku mencelanya sedang aku sendiri tidak 
mampu menyembunyikan rahasia itu.” ?86 


— ang — 


Las Ga AI YEL IT slang IS AN dish Tani! ly YA £ 
' (“A #2 ad) 


394. Bab: Mengolok-olok dan Firman Allah 3g, 
“Janganlah Suatu Kaum Mengolok-olok Kaum yang 
Lain.” (AS. al Nujarat 11) 


5 ya PN Aa y LN TEA 35 LE 52 —AAV 


887 (» 206)- Dari Aisyah t&6, ia berkata, “Seorang laki-laki sana terkena 
musibah pernah melintas di hadapan sekelompok wanita, lalu para wanita 
itu menertawainya seraya mengejeknya, lalu sebagian mereka tertimpa 
(musibah yang serupa).”87 


—apat pa o— 
KAI 3 Saga ala AO 
Fb Bab: Bersikap Tenang dalam Segala Perkara 
de 3 KA Ip LA JB dp SA GAN y£ —AAN 
3 Je Kai jet 1 A8 J6 ea ta & da 
MN R3 PS Tg S IP IN Si 
886 (& 205)- Albani (681): Sanadnya Shahih. 


887 Albani (140): Sanadnya dhaif. Ummu “Algamah dan namanya Marjanah, dia tidak 
dikenal. 


458 SW. Al-Adabul Mufrad 


7 2 


888- Dari az-Zuhri, dari seorang laki-laki dari Baliy, ia berkata: “Aku 
bersama bapakku pernah mendatangi Rasulullah #5, lalu beliau 
membisikkan sesuatu kepada bapakku tanpa menyertakanku.” Ja 
berkata, “Lalu aku berkata kepada bapakku, Apa yang Nabi katakan 
kepadamu?" Bapakku berkata, “Apabila engkau menginginkan sesuatu, 
maka hendaklah engkau bersikap tenang (tidak tergesa-gesa), hingga 
Allah memperlihatkan kepadamu jalan keluar darinya atau hingga Allah 
menjadikan jalan keluar untukmu.” 


Ta SA AA SA aa JG KAI Ip JASA SE ANA 

ARA NET Jaa Gea 23 Ge bai 
889 (« 207)- Dari Muhammad bin al-Hanafiyyah, ia berkata, “Tidaklah 
layak disebut orang bijak, bagi orang yang tidak memperlakukan dengan 
cara yang baik kepada orang yang semestinya ia perlakukan dengan 
cara yang baik, hingga Allah menjadikan baginya kelapangan atau jalan 
keluar.” 889 


—aom— 
liaala gl BI GAM Uya ala YAN 
396. Bab: Orang yang Menunjukkan Lorong atau Jalan 


si Nk ak Dona Ag SN 


890- Dari al-Barra' bin 'Azib, dari Nabi &, beliau bersabda, #Baminssiapa 
yang memberi manihah (meminjamkan seekor kambing/unta untuk 
diperah susunya, lalu dikembalikan ke pemiliknya) atau menunjukkan 
lorong -atau beliau bersabda: jalan- maka baginya pahala sebanding 


888 Albani (141): Dhaif — adh-Dhaifah (2307). Abdul Bagi: Perawinya tidak dikenal, tidak 
terdapat dalam Kutubus Sittah. Albani berkata dalam Dhaif Adabul Mufrad (hal. 81 -— 
catatan kaki) yang menunjukkan dengan ucapannya “perawinya tidak dikenal” berbeda 
dengan yang dinyatakan ulama, bahwa ketidakkenalan sahabat tidak masalah, karena 
mereka adil dengan menetapan keadilan Allah atas mereka dan perawi ini adalah sahabat 
karena jelasnya ucapannya “Aku mendatangi Rasulullah 46 ...” sesungguhnya illat hadits 
ini dari selainnya, yaitu Sa'ad bin Sa'id al-Anshari, dia tidak dikenal. 

889 (& 207)- Albani (682): Sanadnya shahih. 


Al-Adabul Mufrad A8 469 


(pahala) memerdekakan budak.”32 
Ju (“33 y MIA Os KEP J8 4335 "3 AAN 
— he SE Sya 3 Aj bin ar jg Da Ia DA 


an 


ad, Ha peta SU, 2 Il 3 daa Bap 


aa P3 HE Hilha Bh2 OT na IP 


891- Dari Abi Dear ia merafa'kannya (ia berkata: Kemudian lia 
berkata) setelah itu: Aku tidak mengetahuinya kecuali ia merafa'kannya) 
ia berkata, “Tuanganmu dari timbamu pada timba saudaramu adalah 
sedekah, perintahmu pada yang ma'rif dan laranganmu pada yang 
mungkar adalah sedekah, senyumanmu pada wajah saudaramu adalah 
sedekah, perbuatanmu menyingkirkan batu, duri dan tulang dari jalan 
bagimu adalah sedekah, dan petunjukmu pada seseorang di bumi yang 
sesat (tanpa tanda-tanda) adalah sedekah.”81 


——uang— 
AR AAS Cya la —YAV 
397. Bab: Orang yang Menyesatkan Orang Buta 


“a AA Sani Ja AI Sy ge MAY 
JS tas 


892- Dari Ibnu “Abbas, bahwa Rasulullah 35 bersabda: “Allah na 
orang yang menyesatkan orang buta dari jalan.” "9 


—ang — 


(3 ala YAA 


398. Bab: Permusuhan 
Se oi Aa) ISA Io GAN UG JB AE il —AAY 


890 Albani (683): Shahih — Takhrij al-Misykaah (1917), at-Talig ar-Raghib (2/34, 241). 

891 Albani (684): Shahih — ash-Shahihah (572). Abdul Bagi: (at-Tirmidzi: 25 — Kitab al-Birr wa 
ash-Shilah, 36 — Bab “Maa Ja-a Fii Shani' al-Ma'ruf”). 

892 Albani (685): Hasan shahih — ahkam al-Janaaiz (203), at-Tarlig ar-Raghib (3/198). Abdul 
Bagi: Tidak terdapat dalam Kutubus Sittah. 


4710 SS Al-Adabul Mufrad 


anna: 


Aa daa Jaa IA K3 Daan Gi SL 0 HI 
Ja J6 HI Tag de lo GA SI 
SEA In GA ai II PU dia dia 
si baba de Ai JW AI SI oya ang 


-. 


5 Maa JA 52 2G 2 jl -JE KSM JELG JG al S1, 


PES Sa Peng pada 
JL Ca AP MY Hm ENI 10K JG 


893- (Dari) Ibnu Abbas, ia berkata, “Ketika Nabi $5 sedang duduk di 
halaman rumahnya di Makkah, tiba-tiba “Utsman bin Mazh'in melintas 
di depan, lalu ia memperlihatkan gigi-giginya (menyeringai) kepada Nabi 
3£. Maka Nabi 8 bersabda kepadanya, “Tidakkah engkau duduk? Ia 
' berkata, “Tentu.' Lalu Nabi #5 duduk berhadapan dengannya. Saat beliau 
berbicara dengannya, tiba-tiba Nabi 85 menengadahkan pandangannya 
ke langit, lalu bersabda, “Telah datang kepadaku tadi utusan Allah 
3 sewaktu engkau duduk. “Utsman berkata, Apa yang ia katakan 
kepadamu?' Beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 
berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan " 
Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia 
memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. 
(OS. an-Nahl: 90). “Utsman berkata, “Hal itu ketika telah menetap iman di 
hatiku dan aku telah mencintai Muhammad.” 


——uamka — 
Giat Tgl Gala —Y AA 
399. Bab: Hukuman bagi Permusuhan 


Pata Ain Ela ai Masa KN EM 
3 3 Keane SA PES Kr J6 aah ee 
ea ASI, JAE ME. HS TAN 


893 Albani (142): Sanadnya dhaif kaena dhaifnya Syahr. Abdul Bagi: lihat Musnad Ahmad 
no. 292, Majma' az-Zawaaid 7/48, dan Tafsir ayat oleh Ibnu Katsir. 


Al-Adabul Mufrad &# 471 


894- Dari Abu Bakr bin “Ubaidillah bin Anas, dari bapaknya, dari 
kakeknya, dari Nabi #5, beliau bersabda, “Barangsiapa yang memiliki 
dua anak perempuan hingga keduanya baligh, maka aku dan dia di Surga 
seperti dua (jari) ini.” Muhammad (bin Abdul Aziz) memberikan isyarat 
dengan jari telunjuk dan ibu jari.” 84 


201 z7 ta 23 5 Tn 2 ON naa 
AI Ar) II GA $ Oak OLU3 —A40 


895- Dua siksa yang disegerakan di dunia adalah: permusuhan dan 
pemutusan tali silaturahim. 


toa) tali —£ 0. 
400. Bab: Memulaan Leluhur 


T FE Ia dag da 2 ia AMAN 


Pe Na Ia 0 Nb BA "3 S3 "8 ES 
896- Dari Abu Hurairah: bahwa Nabi # bersabda, “Sesungguhnya al- 
Karim ibnu al-Karim ibnu al-Karim ibnu al-Karim (orang yang mulia putra 
dari orang yang mulia, cucu dari orang yang mulia dan cicit dari orang 
yang Hasi yaitu Han bin Kes bin su bin Ibrahim.” 


25 a YG He na ep ji ar 3 ol Sa aa (3 
Jab ca G 2333 15 Sa, Jerhas in 5 yA 
das IS PPA SN ISA, Ita 

897- Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah 85 bersabda, “Sesungguhnya 
kekasih-kekasihku pada Hari Kiamat adalah orang-orang yang bertagwa, 
meskipun nasab itu saling berdekatan dengan nasab lainnya, maka jangan 


sampai manusia datang kepadaku dengan membawa amal-amal (shalih) 
sedangkan kalian datang dengan dunia yang kalian panggul di atas leher- 


3g 


894 Albani (686): Shahih — ash-Shahihah (297, 1026). Abdul Bagi: (Muslim: 45 — Kitab al-Birr 
wa ash-Shilah wa al-Adab, hadits 149). 

895 Albani (687): Shahih — ash-Shahihah (1120). Abdul Bagi: Tidak terdapat dalam Kutubus 
Sittah. 

896 Periksa hadits no. (605). 


412 SS Al-Adabul Mufrad 


leher kalian, lalu kalian berkata, “Wahai Muhammad!” Lalu aku berkata, 


“Seperti ini dan seperti itu: tidak. 
dua bahunya.” 


2G 25 aga JAR GAN s3 J6 AE giga AAA 


KAI una YG, Gas Suka, Sp Sip Sia Li 
CAR ga On JA JAS JS IE is 
Bei Ya 3 


898 (»- 208)- Dari Ibnu “Abbas, ia berkata, “Tidak ada seorang pun 
yang aku lihat mengamalkan ayat ini: "Hai manusia, sesungguhnya Kami 
menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan 
menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu 
saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara 
kamu ialah orang yang paling bertagwa.' (OS. al-Hujurat: 13). Lalu orang 
itu berkata kepada yang lainnya, 'Aku lebih mulia darimu.' Tidak ada 
seorang pun yang lebih mulia dari yang lain kecuali dengan ketakwaan 
kepada Allah.”?98 


Dan beliau berpaling pada tiap-tiap 


jun 


HERI DAS U Na Ls SI Ju IE FAN gi ALA SE MAA 
Ken eta eta oya FE Aa 
WA sah 


899 (- 209)- Dari Yazid bin al-Asham, ia berkata, “Ibnu Abbas berkata, 
'Apa yang kalian anggap (dengan) kemuliaan itu? Allah telah menjelaskan 
tentang kemuliaan itu, bahwa orang yang paling mulia diantara kalian 
jalah orang yang paling bertakwa. Dan apa yang kalian anggap (dengan) 
kemuliaan leluhur itu? Orang yang paling baik leluhurnya diantara kalian 
adalah yang paling bagus akhlaknya.” 


—uomi—— 


897 Albani (688): Hasan — ash-Shahihah (765), azh-Zhilal (1/93/213, 2/486/1012). Abdul Bagi: 
Tidak terdapat dalam Kutubus Sittah. 

898 (» 208)- Albani (689): Sanadnya shahih. 

899 (& 209)- Albani 9690): Sanadnya shahih. 


Al-Adabul Mufrad “SA 473 


Batana gia CIIAI Gala HA 
401. Bab: Ruh-ruh Itu Ibarat Tentara yang Saling 


Bes si oa 
dip An Ja GD Sia AN ESA ga AR HA, 
SE) BI Lia Be An na Ang 


Peta Dea 


900- Dari “Aisyah t&, ia berkata, “Aku pernah mendengar Nabi 
bersabda, “Ruh-ruh itu ibarat tentara yang saling berpasangan, yang saling 
mengenal darinya maka akan menyatu, dan yang saling es alakan 
darinya maka akan mena gikas 


aa: . Ka le la AN YAA gan Kae YAH. ) 
(...)- Dari Aisyah tts, Si Nabi 3 ... serupa dengan hadits di atas. 


2G dag dina Ja Ia JJ AA AN GP AA 

HS Ga SG vg HB ga SK Ba sa 
901- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah 25 bersabda, “Ruh-ruh 
itu ibarat tentara yang saling berpasangan, yang saling mengenal darinya 


maka akan menyatu, dan yang saling mengingkari darinya maka akan 
berselisih.” 901 


—tme—— 
ahh clan #emai ais Ja dah tali EN 


402. Bab: Ucapan Seseorang Ketika Takjub, 
“Subhanallah” 


- se? 
£ 


PRA PORN ed AED ae Gi Tla st 4.1 


900 Albani (691): Shahih — al-Misykah (5003 — at-Tahgig tsani). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 60 — 
Kitab al-Anbiya', 2 — Bab “al-Arwah Junud Mujannadah”). Albani berkata, “Sesungguhnya 
yang meriwayatkannya adalah Bukhari dalam shahihnya secara mu'allag, maka seharusnya 
menisbatannya kepadanya sebagaimana istilah yang dipakai oleh ulama. Lihat Shahih al- 
Adab al-Mufrad (hal. 334 — catatan kaki). 

901 Albani (692): Shahih — al-Misykah (5003/ tahgig tsani). Abdul Bagi: (Muslim: 45 — Kitab 
al-Birr wa ash-Shilah wa al-Adab, hadits 159, 160). 


474 ES Al-Adabul Mufrad 


Fo. J9 8 


WE AN LAN de US ot Ge La Ip da da 


OB AN AU IE LAN) SU aa ala 
SA dag bd AN Ola: HS Ju SP 


ae SN Li Oa Saji 
902- (Dari) Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa Abu Burataii 
pernah berkata, “Aku pernah mendengar Nabi #5 bersabda, “Ketika 
seorang penggembala berada di tengah (kerumunan) kambingnya, tiba- 
tiba datang serigala menerkam seekor kambingnya, lalu penggembala 
tersebut mengejarnya (dan mengambilnya kembali), kemudian serigala itu 
menoleh kepadanya dan berkata, “Siapa (kelak yang dapat menjaga)nya 
pada hari as-Sabu' (pada hari yang penuh fitnah, hingga hilangnya rasa 
aman waktu itu)? Ketika tidak ada penggembala selain diriku?” Orang- 
orang berkata, “Subhanallah.” Nabi bersabda, "Maka sesungguhnya aku 
beriman dengan kejadian itu, demikian pula Pa Bakr dan “Umar.” 2 


da Ba Jap IA ya BEA “Y 
ada Dea AI d4 IS Jaa G3 A6 jua 


Pap OlP ne 


St aa Isu u 16 tg & Kap Hun Ga enakan Sg 35 Y 
JG Babu IS ria IG SKA 22 Ge SE YE 
Jt Ls sei uan yan ena sum gila at gaul 
Ne aa Se ae AGEN JAS PI ES 

ASN LAI 


903- Dari Ali «5, ia berkata, “Nabi #& pernah berada di (samping) 
jenazah, lalu beliau mengambil sesuatu dan dicocok-cocokkannya ke 
tanah, kemudian beliau bersabda, “Tidak ada seorang pun diantara kalian 
kecuali telah ditulis (ditetapkan) tempat duduknya di Neraka dan tempat 
duduknya di Surga." Mereka berkata, Wahai Rasulullah, apakah boleh kita 
menyerahkan diri pada kitab (takdir) kita dan meninggalkan amal (tidak 


# 
# s 
1g 


902 Albani (693): Shahih — al-Irwa' (7/242). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 60 — Kitab al-Anbiya', 
54 — Bab “Haddatsana Abu al-Yaman.” Muslim: 44 — Kitab Fadhail ash-Shahabah, hadits 
13). 


Al-Adabul Mufrad “2 475 


berbuat)? Beliau bersabda, “Berbuatlah! Karena setiap orang dimudahkan 
(untuk melakukan) apa yang ia diciptakan. Beliau melanjutkan, “Orang 
yang beruntung akan dimudahkan untuk melakukan perbuatan orang- 
orang beruntung. Dan orang yang celaka akan dimudahkan untuk 
melakukan perbuatan orang-orang yang celaka.” Kemudian beliau | 
membaca, “Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan 
bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (Surga).” (OS. 
al-Lail: 5-6).”98 


——taa— 


ah GAN Ka ak tr 
403. Bab: Mengusap Tanah dengan Tangan 


Y wu 3 GI Ep aa do PALA 


JS SAN TP SAN US pap db Il A1 JA GA S3 


Pd 
. ag 


Je Sis Ip in SEA ISA IS Esa 535 P1 
Ing bb Jb Ip J3 Ja 


Ah S5 Hang 5 Ina 
904- Dari Usaid bin Abu Usaid dari ibunya, ia berkata, “Aku Ta 
berkata kepada Abu @atadah, "Mengapa engkau tidak menyampaikan 
hadits dari Rasulullah 85 sebagaimana orang-orang lain menceritakan 
darinya?” Abu @atadah berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah $£ 
bersabda, “Barangsiapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah ia 
mempersiapkan di sampingnya tempat tidur dari neraka.” Rasulullah $£ 
mengucapkan demikian sambil mengusap tanah dengan tangannya.” 8 


—an— 


903 Albani (694): Shahih — azh-Zhilal (9171). Abdul Bagi: (al-bukhari: 78 — Kitab al-Adab, 120 
— Bab “ar-Rajuli Ynakutu Syaia Biyadihi Fii al-Ardhi.” Muslim: 46 — Kitab al-Oadr, hadits 
6, 7). 

904 Albani (143): Sanadnya dhaif. Ummu Usaid tidak dikenal, tetapi hadits ini shahih 
mutawatir dengan lafazh “Man Kadzaba “Alayya Muta'ammidan Falyatabawwa' Mag'adahu 
Min an-Naar.” 


476 SW Al-Adabul Mufrad 


HA ala —tit 
404. Bab: Ketapel 


Te jo MI JG HAN Jak gi SI AE EA 0 


Gb 3 SA SEN Ann PE 1) SIA 3 la 
EA Mena 


905- Dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani, ia berkata, “Rasulullah 36 
melarang bermain ketapel dan bersabda, “Sesungguhnya ketapel itu tidak 
dapat membunuh binatang buruan dan tidak dapat melumpuhkan musuh. 
Tetapi ia dapat mencederai mata dan memecahkan gigi.” 85 


— ang —— 


BA Iga Y ab —t 0 
405. Bab: Tidak Boleh Mencela Ta 


- 
2 0,8 8 83 


Iya Ti de 


o- 


Ha Janpaai — wa 2. aan Ha 2 
Dian Ana 3 lag GAS La 53 2S F: 


Aa 0 
906- Dari Tsabit bin Mais, bahwa Abu Hurairah pernah berkata, “Angin 
kencang pernah menerpa orang-orang di jalan Makkah dan “Umar ketika 
itu sedang berhaji. Lalu “Umar bertanya pada orang-orang yang ada di 
sekitarnya, Apakah angin itu?' Tidak ada satupun diantara mereka yang 
menjawab. Maka aku (Abu Hurairah) mempercepat jalan kendaraanku 
lalu segera menemuinya, aku berkata, “Telah sampai berita kepadaku, 
bahwa engkau bertanya tentang angin, dan sesungguhnya aku pernah 
mendengar Rasulullah $£ bersabda, 'Hembusan angin itu adalah rahmat 


905 Albani (6950: Shahih — Ghayah al-Maraam (51). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 78 — Kitab al 
Adab, 122 — Bab “an- Nang 'An al-Khadzaf.” Muslim: 34 — Kitab ash-Shayd wa adz-Dzabaih, 
hadits 54). 


Al-Adabul Mufrad “& 477 


Allah, ia datang membawa rahmat dan adzab, maka janganlah kalian 
mencelanya, akan tetapi mohonlah kepada Allah dari kebaikannya dan 
berlindunglah kepada Allah dari kejelekannya.” 86 


—intiog — 
NAS JAS ge giali laa "Jan Jai ala 51 


406. Bab: Ucapan Seseorang, “Kami Diberi Hujan Karena 
Bintang Ini dan Itu” 


Son dp3s ja JET AN AS oi AAA V 


Ab dak Ge SIS LA Ka SA, Gia BG la de 
BU OA ja IE yA da Jl lay ala AN eka AN Iga 
Aeon Kan AG S3 5 JG 
SPI TAS og Tek SAI #1253 AI ea Uh uh 

SU Gg PS AG US ea Na 


907- Dari Zaid bin Khalid al-Juhani, bahwasanya ia berkata, “Rasulullah 
#6 pernah mengimami kami pada shalat shubuh di Hudaibiyyah, 
setelah hujan turun pada malam harinya. Setelah Nabi 8 shalat, beliau 
menghadap ke arah orang-orang (jamaah), lalu bersabda, “Tahukah kalian 
apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Mereka berkata, “Allah dan Rasul- 
Nya lebih mengetahui.' Beliau bersabda, "Pada pagi hari, diantara hamba- 
Ku ada yang beriman kepada-Ku dan ada pula yang kafir: adapun orang 
yang mengatakan, “Kami diberi hujan dengan sebab karunia dan rahmat 
Allah,' maka dialah yang beriman kepada-Ku dan kufur terhadap bintang- 
bintang. Sedangkan orang yang mengatakan, 'Kami diberi hujan dengan 
sebab bintang ini dan bintang itu,” maka dialah yang kufur kepada-Ku dan 
beriman pada bintang-bintang.” 


—atang—— 


906 Albani (696): Hasan shahih — al-Misykaah (1516), Takhrij al-Kalam ath-Thayyib, ash- 
Shahihah (2757). Abdul Bagi: (Abu Daud: 40 -— Kitab al-Adab, 104 — Bab “Maa Yagulu 
, Idza Haajat,” hadits 5097. Ibnu Majah: 33 — Kitab al-Adab, 29 — Bab “an- Nahy 'An Sabba 
ar-Raih,” hadits 3727). 

907 Albani (697): Shahih — al-Irwa' (681). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 10 — Kitab al-Adzan, 156 
— Bab “Yastagbil al-Imam an-Naas Idza Sallama.” Muslim: 1 — Kitab al-Iman, hadits 125). 


478 MW Al-Adabul Mufrad 


Lag calo II Sau disita La ca —£ 


407. Bab: Apa yang Diucapkan Seseorang Apabila 
Melihat Mendung 


An Ng LIA RA pan MMA AA »A 
ALAN opa op Ap AN PN AA Td en) 
gl V3 sah A AN PE es EA Aas Lea 


- 


Es Ii Jati Lu Aur Jae Mi Jet ig 
908- Dari Aisyah #&6, ia pernah berkata, Adalah Nabi #£ apabila 
melihat awan yang mengandung hujan (mendung), beliau masuk dan 
keluar, datang dan pergi, dan berubah raut wajahnya. Dan apabila langit 
menurunkan hujan, maka hilanglah (kegelisahannya). Lalu “Aisyah 
menceritakan kondisi itu kepadanya, maka Nabi $£ bersabda, 'Dan aku 
tidak tahu, boleh jadi ia seperti yang difirmankan oleh Allah 3s, “Maka 
ketika mereka melihat adzab itu berupa awan yang menuju ke lembah- 
lembah Sia "”Al-Ayat. (OS. al-Ahgaf: 24). 


Tang dada Ja ga d6 JB GA gi SAE PA 24 
SA Tak An 3S dug ia SAN 


909- Dari Abdullah (yaitu Ibnu Mas'ud), ia berkata, “Nabi #5 bersabda, 
“Thiyarah itu syirik, dan setiap orang pasti (pernah terlintas dalam 
hatinya sesuatu dari hal ini). Hanya saja Allah menghilangkannya dengan 
tawakkal.” 8 


——u oma — 
Badal cal —£ «A 
408. Bab: Ath-Thiyarah (atau Tathayyur adalah 
merasa bernasib sial karena sesuatu) 


8. o 


Juna ud at G5 PA DNA GA JBS Cah 


908 Periksa hadits no. (251). i 

909 Albani (698): Shahih — ash-Shahihah (429). Abdul bagi: (Abu Daud: 27 — Kitab ath-Thibb, 
24 — Bab “ath-Thiyarah,” hadits 3910. At-Tirmidzi: 19 — Kitab as-Sir, 47 — Bab “Maa Ja-a 
Fii ath-Thiyarah”). 


Al-Adabul Mufrad “&# 479 


4g: YG. JSI 253 Salah Iki ay db da la ga et 
Ana Ah yakin KU TS JB tdi 


910- (Dari) Syu'aib, ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku “Ubaidillah 
bin Abdullah bin “Utbah, bahwa Abu Hurairah pernah berkata, “Aku 
pernah mendengar Nabi Muhammad #£ bersabda, “(Tidak ada) ath- 
Thiyarah dan yang terbaik adalah al-Fa'1” Mereka bertanya, “Apakah al- 
Falitu? Beliau menjawab, "Kata-kata yang baik yang didengar oleh salah 
seorang diantara kalian.” “19 


— ang —— 


salasu a aa Jiwa ala 4.34 
409. Bab: Keutamaan bagi Orang yang Tidak 
Bertathayyur 


SB gia APA Ja GIA PAN BE PAN 
Para ai #5 Pr KA sei HL AN ge e3 
sp JG te Ju Sena LSG 6 16 Kaya aa 


oo. 


dya y Gal 33 Ami Aa LA Salon) Lai ata NP 
an 36 AAS IG. Sa 5 0 IE) Oya Y 85 , 
Aang 3 Pan 20 -JG aa dang 

DAS Up DES JB ai 
911- Dari Abdullah bin Mas'Od, dari Nabi #5, beliau bersabda, “Telah 
ditampakkan kepadaku umat-umat manusia pada hari-hari musim haji. 
Lalu aku takjub dengan banyaknya jumlah umatku: mereka memenuhi 
dataran dan gunung. Allah berfirman, “Wahai Muhammad, apakah engkau 
telah ridha?” Beliau menjawab, “Ya, wahai Rabbku.' Allah berfirman, 
Sesungguhnya bersama mereka itu ada tujuh puluh ribu orang yang 
masuk Surga tanpa dihisab. Mereka adalah orang-orang yang tidak 


minta dirugyah, tidak berobat dengan cara kay (mengecos yang sakit 
dengan besi panas), tidak tathayyur, dan kepada Rabbnya mereka selalu 


910 Albani (699): Shahih — ash-Shahihah (786). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 76 — Kitab ath-Thibb, 
44 — Bab “al-Fa'l.” Muslim 39 — Kitab as-Salam, hadits 110). 


480 SW Al-Adabul Mufrad 


bertawakkal”” “Ukkasyah berkata, “Berdoalah kepada Allah, agar Dia 
menjadikanku termasuk dari mereka.” Beliau lantas berdoa, “Ya Allah 
jadikanlah ia bagian dari mereka.” Kemudian berkatalah laki-laki lain, 


“Berdoalah kepada Allah, agar Dia menjadikanku termasuk dari mereka.” 
Beliau bersabda, “Engkau telah Gebal oleh “Ukkasyah.” 11 


SELIAN ate 4 bg leh le GA ae ) 
(...)- Dari Abdullah, dari Nabi $ ... dan ia memaparkan hadits tersebut. 


- 


cad Ga dala sah —£ 
410. Bab: Thiyarah Itu dari Jin 
aa 3 sj Oka Gp IS Psi Has 5 —ANY 


pa ul 33 6g CL) ag Es Ira 256 sa 
3 TA cie Sa Ga AS KN 3A H3 
Hb dan da Ia 3 Ia P3 AR 


GS ki LH SAS pil aan aan 
912- Dari Aisyah, bahwa dahulu 2 eahak yang baru lahir biasa 
didatangkan kepadanya, maka ia pun mendoakan keberkahan untuk 
mereka. Pernah didatangkan anak kecil kepadanya, lalu ia meletakkan 
(menyingkirkan) bantal anak kecil itu, dan ternyata di bawah kepalanya 
ada pisau cukur. Aisyah bertanya kepada mereka tentang pisau cukur 
itu. Mereka menjawab, “Kami jadikan pisau cukur itu (untuk menghindari 
gangguan) jin.” Maka Aisyah pun mengambil pisau cukur itu lalu 
melemparkannya dan melarang mereka dari perbuatan tersebut seraya 
berkata, “Sesungguhnya Rasulullah tidak menyukai ath-thiyarah dan amat 
membencinya.' Dan adalah Aisyah melarang dari ath-thiyarah.” 2 


— ang — 


911 Albani (700): Hasan shahih -— at-Ta'lig Ala al-Ihsan (7/628). 
912 Albani (144): Sanadnya dhaif. Ummi Algamah tidak dikenal. Hadits-hadits marfu' tentang 
larangan tiyarah banyak dan terkenal. Abdul Bagi: Tidak terdapat dalam Kutubus Sittah. 


Al-Adabul Mufrad S2 481 


Ja Kala LA 


411. Bab: Al-Fa'1 (Kata-kata yang Baik yang Didengar 
Se eoran 


Sab V9 sa Y ag dna Ja DA AAN 
ai Ra daa Ii ar, 


913- Dari Anas, dari Nabi #&, (beliau bersabda, “Tidak ada “adwa 
(penjangkitan atau penularan penyakit) dan tidak ada thiyarah, tetapi fa'1 
yang baik menyenangkan diriku, yaitu perkataan yang baik.” 

TA ) aa 


dil oo 3 Ga KA SEA le PAN 
alan SA el PAN aa Na 

aa PA Ii 
914- Dari Yahya bin Abu Katsir, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku 
Hayyah at-Tamimi, bahwa bapaknya telah mengabarkannya, bahwasanya 
ia pernah mendengar Nabi $£ bersabda, “Tidak ada sesuatu pun pada 


(burung hantu), dan sebenar-benar ath-thiyarah adalah al-fa'1. Dan al-'ain 
(pandangan mata) itu adalah hak.” 


oL 


TE 


—atng—— 


Cr) mala Si mat) dala —£1Y 
412. Bab: Mengamah Berkah dengan Nama yang Baik 
aah pe day An Ja GA oten AAN 
ada sa La IA SIS Si BUS G3 KE S3 Ii 
KE Ju SSP IU pd AG PEN RE 
HA OS. GAN In IA IA A5 
Ag BE SD asi AI 


913 Albani (701): Shahih — ash-Shahihah (786). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 76 — Kitab ath-Thibb, 
44 — Bab “al-Fa'!.” Muslim: 39 — Kitab as-Salam, hadits 113, 114). 
914 Albani (702): Shahih Lighairihi — ash-Shahihah (78, 782 — 785, 789, 2949). 


482 SW Al-Adabul Mufrad 


915- Dari Abdullah bin as-Saib, bahwa Nabi & pada tahun al- 
Hudaibiyah, ketika “Utsman bin Affan menyebutkan bahwa Suhail (yang 
bermakna: mudah) diutus oleh kaumnya kepada Nabi, mereka ingin 
berdamai dengan beliau, (dengan syarat) beliau kembali pulang (ke 
Madinah) pada tahun ini, dan mereka akan mengosongkannya (Makkah) 
untuk mereka (kaum muslimin) pada tahun berikutnya selama tiga hari. 
Kemudian Nabi # bersabda ketika dikatakan Suhail datang, “Semoga 
Allah memudahkan urusan kalian.” Adalah “Abdullah bin as-Saib pernah 
bertemu dengan Nabi #5.” 


—— at Ing o—— 


ca yi Unb A gatal) cal — NY 


413. Bab: Ba dan (Kesialan) Itu Ada pada Kuda 


aa Sala dna JA Ips Oi abp Be PAN 


NA NA ya " 
916- Dari Abdullah bin “Umar, bahwa Rasulullah $£ bersabda, “Asy- 
Syu'm (kesialan) ada sn rumah, wanita, dan kuda.”“!5 


SH) J6 Ban ba Ja biduan ata da PAN 
SG AN TA RENA 


917- Dari Sahl bin Sa'ad, bala Rasulullah 2 peak bersabda, “Jika 


asy-Syu'm (kesialan) itu benar ada, maka hal itu ada pada wanita, kuda, 
dan rumah.” 17 


AKN Kab G1 Jr) JB JB SMU 3 ost GAN 


. - 


915 Albani (703): Hasan Lighairihi - Takhrij al-Kalam ath-Thayyib (at-Ta'lig: 192), Mukhtashar 
al-Bukhari (2/234/18). Abdul Bagi: Tidak terdapat dalam Kutubus Sittah. Albani berkata, 
“Ia terdapat dalam Shahih Bukhari dalam kisah perdamaian Hudaibiyah dari hadits Ikrimah 
secara mursal.” Al-Hafizh menyebutkan sebagian syahid-syahidnya, diantaranya hadits 
Abdullah bin Saib ini dan dinisbatkan kepada Thabarani saja, lalu dinisbatkan kepada 
Bukhari. Lihat Shahih al-Adab al-Mufrad (hal 340 — catatan kaki 3). 

916 Albani (145): Syadz dan mahfuzh dari Ibnu Umar dan lainnya. “In Kana asy-Syu-mu Fii 
Syain Fafii ad-Dar ...” ash-Shahihah (799, 993, 1897). 

917 Albani (704): Shahih — ash-Shahihah (799). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 67 — Kitab an-Nikah, 
17 — Bab “Maa Yuntaga Min Syu-mi al-Mar-ah.” Muslim: 39 — Kitab as-Salam, hadits 
119). 


Al-Adabul Mufrad SA 483 


13 Jas 2231 3 d d3 Iga Ls OS GAS ls 3S 
Pep ag ae ne & Je db aga 3 A3, ar 

33 Pa P — 3353 
918- Dari Anas bin Malik, ia berkata, “Seseorang beta Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya kami pernah tinggal di satu rumah, disana 
jumlah kami menjadi banyak dan harta benda kami berlimpah. Kemudian 
kami pindah ke rumah lain, lalu disana jumlah kami menjadi sedikit, dan 
harta benda kami berkurang. Rasulullah #£ bersabda, "Kembalikanlah 
rumah itu -atau tinggalkanlah rumah itu- rumah itu tercela.” 8 


— ang o— 
Kabani) tala —£ 1 £ 
414. Bab: Bersin 


Lag A3) Ia ag ea Ja GA AAA 


- 
- 


Kp J3 de SS AL ya Gp sn 3 galah 


£. ey 


Je Sp BEM L hat OUatA an LA Lk LI Ti diana Si 
Knee aa Bm cola 


919- Dari Abu Hurairah, dari Nabi #£, beliau bersabda, re noguhiind 
Allah menyukai bersin, dan membenci menguap. Maka jika (salah seorang 
diantara kalian) bersin lalu membaca Hamdalah (yaitu mengucapkan: Al- 
Hamdulillah) maka merupakan hak bagi setiap muslim yang mendengarnya 
untuk mendoakannya. Adapun menguap, maka ia tidak lain berasal dari 
syetan, maka hendaklah ia menahannya sebisa mungkin. Apabila ia 
bersuara 'ha', maka tertawalah syetan karenanya.” 19 


—atan — 


918 Albani (705): Hasan — Takhrij al-Misykah (4589), ash-Shahihah (790). Abdul Bagi: (Abu 
Daud: 28 — Kitab ath-Thibb, 24 — Bab “ath-Thiyarah,” hadits 3924). 

919 Albani (706): Shahih — al-Irwa' (3/244/779). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 78 — Kitab al-Adab, 
128 — Bab “Idza Tatsaab falyadha' Yadahu Ala Famihi”). 


484 SW Al-Adabul Mufrad 


cadas II) Jisia La mala —£ NO 
415. Bab: Apa yang Diucapkan Sewaktu Bersin 


LA 


Ju A KAS 33 pra Ta sj J6 Bana 1 £ —AY. 
Iran Sl JB GS 2 JB 56 HIS ta AI 


920 (- 210)- Dari Ibnu “Abbas. i ia berkata, “Apabila salah seorang diantara 
kalian bersin, lalu ia mengucapkan, "Al-Hamdulillah” Maka malaikat 
berkata, “Rabbul "Alamin.' Apabila ia mengucapkan, “Rabbul “Alamin. 
Malaikat akan berkata, Menara (semoga Allah merahmatimu).'” 


Saat JB dng de Je AG 5 SA 2 


Bb ae La n sat dya db Sp . Aa tea : Jala 


bi 


SE An ag yA J6 Sa J1 Siaga Jab di SAS 2 Jb 
DELI le EN eI SAI A3 ol Iin PNY NT 


921- Dari Abu Hurairah, dari Nabi #5, beliau bersabda, “Apabila (salah 
seorang diantara kalian) bersin, maka hendaklah ia mengucapkan, 
Al-Hamdulillah.' Apabila ia mengucapkan hal itu, maka hendaklah 
saudaranya atau sahabatnya (yang mendengarnya) mengucapkan, 
“Yarhamukallah.” Apabila ia berkata kepadanya, “Yarhamukallah' maka 
hendaklah ia mengucapkan, “Yahdikumullihu wa yushlih balakum 
(Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu, dan memperbaiki 
urusanmu).” Abu “Abdillah (al-Bukhari) berkata, “Hadits yang paling 
valid yang diriwayatkan berkenaan dengan bab bersin adalah hadits ini 
yaitu hadits yang diriwayatkan dari Shalih as-Samman.” 21 


—n— 
wedalat) Surati tala —£ 1 
416. Bab: Mendoakan Orang yang Bersin 


2 NE BA Eu PA ae GE ANN 


920 (& 210)- Albani (146): Sanadnya Dhaif marfu' dan diriwayatkan secara marfu' dan sanadnya 
rusak — adh-Dhaifah (2577). 

921 Albani (707): Shahih — al-Irwa' (780). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 78 — Kitab al-Adab, 126 — 
Bab “Idza Athasa Kaifa Yusyammat”). 


Al-Adabul Mufrad SA 485 


- RE 


La P SY S Ea Hb Aya 5 Ag sa yS 
Li, P3 33 Hr Pa) asi UAS jas Tar Pa 


In lem jas Sa IKEA Ia ANA eni art 
WB AAA Jk Ed - ca Ie as 


- 
- 


desi an bali HE AN Cal US IG A5 ES 
Bi PENASAN Ob sj aan Pp Bi 22 RI (as sj 2 


or. 9. 09 


Na Wa AA yA Ia ia Ja Ga 053 JO Pesan 
Sg LAN EA Gp A3 Lah 3 YA 


Pd 


- or sya 4 


Ka Sta) Kas ka A A30 1 5 
3 3 ale LG SAN SAMA PAN SA DI) AA 


£ 
- 


NP nang 


Mn son yaaa SG Ga 


PAN SATA SI 


922- Dari Abdurrahman bin Tn bin An'am al-lfrigi, ia berkata, “Telah 
menceritakan kepadaku bapakku, bahwa mereka dahulu adalah prajurit 
laut pada masa “Umawiyah. Lalu kapal kami bergabung ke kapal Abu 
Ayyib al-Anshari. Tatkala makan pagi kami telah terhidangkan, kami 
mengutus seseorang untuk menemuinya (Abu Ayyib), maka ia pun 
mendatangi kami, lalu berkata, “Kalian mengundangku sedang aku dalam 
keadaan berpuasa, namun aku mesti memenuhi undangan kalian lantaran 
aku pernah mendengar Rasulullah ££ bersabda, “Sesungguhnya seorang 
muslim kepada saudaranya memiliki enam perkara yang wajib (dipenuhi), 
apabila ia meninggalkan sebagian darinya, maka ia telah meninggalkan 
hak wajib bagi saudaranya yang telah dibebankan kepadanya, yaitu: Ia 
mengucapkan salam kepadanya jika berjumpa dengannya, memenuhi 
undangannya jika ia mengundangnya, mendoakannya jika ia bersin, 
membesuknya jika ia sakit, menghadirinya jika ia mati, dan menasehatinya 
jika ia meminta nasehat kepadanya.” Ia berkata, “Bersama kami ada 
seorang laki-laki yang suka bercanda, ia berkata kepada seseorang yang 
telah menikmati makanan kami, Jazikallahu Khairan wa Birran (semoga 
Allah membalasmu dengan kebaikan dan kebaktian yangsetimpal).' Lantas 


486 SW Al-Adabul Mufrad 


Abu Ayytib pun marah kepadanya ketika ia terlalu banyak bercanda. Maka 
ia berkata kepada Abu Ayyub, Apa pendapatmu tentang seseorang jika 
aku berkata kepadanya, Jazikallahu Khairin wa Birran' lalu ia marah dan 
mencelaku?' Abu Ayyib berkata, “Dahulu kami berkata bahwa barangsiapa 
yang kebaikan tidak dapat memperbaikinya, maka keburukkanlah yang 
akan memperbaikinya, oleh karena itu baliklah keadaannya.” Maka ia 
pun berkata kepada Abu Ayyib ketika ia mendatanginya, Jazakallahu 
Syarran wa Arrin (semoga Allah membalasmu dengan keburukan dan 
kejelekan yang setimpal).” Maka Abu Ayyiib pun tertawa dan ridha seraya 
berkata, “Engkau tidak juga meninggalkan candamu.' Orang itu berkata, 
“Semoga Allah membalas Abu Dg al-Anshari dengan kebaikan.'” 2 


deh Sala da Ja GD AS AAA 


KL SE II Ky SL Ia) sg Gaga Il 3 $ aan Yg 


nana Bi 


923- Dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi #£, beliau bersabda, “Empat perkasa 
(yang wajib ditunaikan) oleh seseorang kepada muslim lainnya, yaitu: 
membesuknyajika ia sakit, menyaksikan (menghadiri)nyajika ia meninggal, 
memenuhi undangannya jika ia mengundangnya, dan mendoakannya 
jika ia Pena "3 


ang ye 3 ate A Tana ni JB sena NA 3 2 A14 
aa Mera 

Par 
924- Dari al-Bara' bin 'Azib, ia berkata, “Rasulullah & eren talikari 
kami dengan tujuh perkara dan melarang kami dari tujuh perkara, 


beliau memerintahkan kami untuk membesuk orang sakit, mengiringi 
jenazah, mendoakan orang yang bersin, membebaskan orang yang 


922 Albani (147): Sanadnya Dhaif, karena dhaifnya al-Ifrigi. Telah menjadi shahih oleh hadits 
dari Abu Hurairah selain sabdanya, “Inna Syai-an Fagad Taraka Haggan Wajiban Liakhikhi 
“Alaihi” dan itu tedapat dalam (hal. 381, Bab 452) dari ash-Shahih. 

923 Albani (708): Shahih — ash-Shahihah (2154). Abdul Bagi: (Ibnu Majah: 6 — Kitab al Jana 
1 — Bab “Maa Ja-a Fii Iyadah al- Mandi hadits 1434). 


Al-Adabul Mufrad SA 487 


terjebak sumpahnya, menolong yang dizhalimi, menyebarkan salam, dan 
memenuhi undangan. Dan melarang kami memakai cincin emas, bejana 
dari perak, pelapis pelana dari sutera, sutera kasar, sutera tebal, sutera 
halus, dan kain sutera.”24 


Lah gs Sedan em add IG ga -ANe 
aa as LI SAI Ip25 UG Oga US ES lil Je 


BLAS AI IL Gabe 1 darah Senat Mp tb 3 Bp 


A8 SL Ig ola 2 Ep 


925- Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s bersabda: “Hak seorang 
muslim atas muslim lainnya ada enam.” Dikatakan, “Apakah enam hal itu, 
wahai Rasulullah?” Beliau bersabda, “Jika engkau bertemu dengannya 
maka ucapkan salam padanya, jika ia mengundangmu maka penuhi 
undangannya, jika ia meminta nasehat kepadamu maka berikan nasehat 
kepadanya, jika ia bersin lalu memuji Allah maka doakanlah ia, jika ia sakit 
maka besuklah ia, dan apabila ia meninggal maka ikutilah jenazahnya.””5 


—miomap—— 
AI am 2 deig Hani) pena ya ala EV 


417. Bab: Orang yang Mendengar Orang (Lain) Bersin, 
Lalu Ia Mengucapkan, Meam dalah 


ASI Mah Las Se JG IL AI an JA JAAN 
SNI GOA 3 dag PE Cas IE EA S5 3 


926 (» 211)- Dari Ali &&, ia berkata, “Barangsiapa yang berkata ketika 
mendengar orang (lain) bersin, “Alhamdulillah “ala kulli halin m& kana 
(segala puji bagi Allah pada keadaan apapun), maka ia tidak akan 
menderita sakit gigi dan telinga selamanya.””5 


—Isang— 


924 Albani (709): Shahih — al-Irwa' (685). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 23 — Kitab al-Amr Bittiba' 
al-Janaiz. Muslim: 37 — Kitab al-Ljbas wa az-Zinah, hadits 3). 

925 Albani (726): Shahih — ash-Shahihah (1832). 

926 (&« 211)- Albani (148): Dhaif marfu' dan diriwayatkan secara marfu' — adh-Dhaifah 
(6139). 


488 SW Al-Adabul Mufrad 


Ghani aearu ya Cesardih HS Calya — AN 
418. Bab: Denamana Mendoakan Orang yang Bersin? 


8 JB A3 ds 3 PI Sina 2 yA na —AYV 
ajal Jas A real -Ju Sp . Se Jaa RP 
OA. Y 0 0. 

Pen tan 3 ja dn daa Hala 
927- Dari Abu Hurairah, dari Nabi #5, beliau bersabda, “Apabila sajah 
seorang diantara kalian bersin, maka hendaklah ia mengucapkan, 'Al- 
Hamdulillah.” Apabila ia telah mengucapkan 'Al-Hamdulillah' maka 
hendaklah saudaranya atau . temannya mengucapkan kepadanya, 
'Yarhamukallah' dan hendaklah ia mengucapkan, “Yahdikumullahu wa 
yushlih balakum (semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu, dan 
memperbaiki urusanmu). 2 


CA: Iga Ha do AA Gl AAA 
LE apbetetaraeiapka: ra sangan 


N Uu: N 


N. 


1 


Ob ap Lp LK UG 6 Giaa “ PT U “ma gelang 
Ta dina Ga 1S) pearan: Ob . P3 Wati Ge sai ea 5 156 
Se 


928- Dari Abu Hurairah, dari Nabi #5, beliau bersabda, “Sesungguhnya 
Allah menyukai bersin, dan membenci menguap. Maka jika salah seorang 
diantara kalian bersin lalu membaca Hamdalah (yaitu mengucapkan, Al- 
Hamdulillah) maka merupakan hak bagi setiap muslim yang mendengarnya 
untuk mengucapkan, “Yarhamukallah.' Adapun menguap, maka ia tidak 
lain berasal dari syetan, maka hendaklah ia menahannya sebisa mungkin, 
karena sesungguhnya jika salah seorang dari kalian menguap, maka 
tertawalah syetan karenanya.” 


- 


SN UU ES II IA AG eh JB EASY 
g 2 8. 
& MAh Pune PSU 
927 Periksa hadits no. (921). 
928 Periksa hadits no. (919). 


Al-Adabul Mufrad LA 489 


929 (- 212)- Dari Abu Jamrah, ia berkata, “Aku pernah mendengar 
Ibnu Abbas berkata ketika mendoakan orang bersin: “Afdnallihu wa 
Iyydakum Minan Nar, Yarhamukallah (semoga Allah menyelamatkan kami 
dan Tan dari api neraka, semoga Allah merahmatimu).” 2? 


dai dab Jpa5 Ke US US J6 up AAN 
Aas APA Jd as SI BSI as 5 celah 


. 30. 


Ig A35 6 Jus BA Ja IA at 5 da Utg 


Eka AS YEN JIE AI 


930- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Kami pernah duduk-duduk di sisi 
Nabi #5, lantas seseorang bersin lalu memuji Allah. Maka Rasulullah 
$£ berkata kepadanya, “Yarhamukallah.' Kemudian bersin pula yang 
lain namun beliau tidak mengucapkan sesuatu pun kepadanya. Maka 
berkatalah ia, Wahai Rasulullah! Mengapa engkau menjawab (bersin) 
orang lain sedangkan engkau tidak mengucapkan sesuatupun kepadaku?" 
Beliau bersabda, “Sesungguhnya dia telah memuji Allah sedang engkau 
diam saja.” 80 


—ntong— 
Suatig Y A0) dang ad IA cala —£ NA 


419. Bab: Apabila Seseorang Tidak Memuji Allah Maka 
Ia Tidak Didoakan, “Yarhamukallah” 


HI Sie 0385 jas IN Chan Jb 3 Tits 2 
Eat IS AN LI Lena kena sala ala Ja 


BAES Ih AI MS AA Sl JB CS JIKA 


EA 


931- (Dari) Sulaiman at-Taimi, ia berkata, “ Aku pernah mendengar Anas 
berkata, “Dua orang laki-laki pernah bersin di sisi Nabi 8, lalu beliau 
mendoakan yang satunya dan tidak mendoakan yang lainnya, maka 
(yang tidak didoakan) berkata, “Mengapa engkau mendoakan yang ini, 


929 (w 212)- Albani (710): Sanadnya shahih. Demikian yang terdapat dalam al-Fath (10/609). 

930 Albani (711): Shahih — Takhrij al-Misykaah (4734 — at-Tahgig tsani). Abdul Bagi: Tidak 

“terdapat dalam Kutubus Sittah). Albani berkata, “Ada jalur lain dengan lafazh yang lengkap 
dalam bab berikutnya. Lihat Shahih al-Adab al-Mufrad (hal. 344 — catatan kaki 2). 


490 SW Al-Adabul Mufrad 


namun engkau tidak mendoakanku?' Beliau bersabda, “Sesungguhnya 
orang ini kb Allah sedangkan engkau tidak memuji-Nya.” 31 


dn ia Ja Gia S5 ola GEA gl AAN 
3 SG 3 ag SA Id AI Ga OA Kaatl 
JL Aa da Jan GE ML YAN et da 
3 KERAS YAN Mia Gas KE dis bang ana 

BEA Ii UN de An Un) 


932- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Dua orang laki-laki berada di sisi 
Nabi #5, salah satu dari keduanya lebih mulia dibanding yang lainnya, 
maka bersinlah orang yang mulia itu, namun ia tidak memuji Allah dan 
Nabi pun tidak mendoakannya. Kemudian bersin juga yang lainnya, 
lantas ia memuji Allah, maka Nabi # mendoakannya. Kemudian 
berkatalah orang yang mulia itu, 'Aku bersin di sisimu namun engkau 
tidak mendoakanku, dan bersin pula yang lainnya lalu mengapa engkau 
mendoakannya? Beliau bersabda, “Sesungguhnya orang ini mengingat 
Allah, maka aku mengingatnya sedangkan engkau melupakan Allah maka 
aku melupakanmu.” 82 


uang — 
F oadalati Pay HS ta —£Y 
420. Bab: Bagaimana Orang Bersin Memulai? 


In dua Na aka Teng aa 


Penak ? pkh eU 9 CS JB 
933 (» 213)- Dari Abdullah bin "Umar, aan: apabila beliau bersin 


maka dikatakan kepadanya, “Yarhamukallah.” Maka beliau menjawab, 
“Yarhamuna wa Iyydkum, wa Yaghfiru Lang wa Lakum (semoga Allah 


931 'Albani (712): Shahih. Abdul Bagi: (al-Bukhari: 78 — Kitab al-Adah, 123 — Bab “al-Hamd 
Li'athas.” Muslim: 53 — Kitab az-Zuhd, hadits 53). Albani berkata, “Lafazh Bukhari dalam 
bab ini disebutkan (yaitu bab 123) berbeda dengan sebagian kecil dari yang ada disini. Telah 
diriwayatkan dalam bab (127) dengan lafazh itu dan sanadnya di sini, maka menisbatkan 
kepadanya adalah lebih utama, lalu lafazhnya di akhirnya “Wa Lam Tahmadullah, lihat 
Shahih al-Adab al-Mufrad (hal. 344 — catatan kaki 3).” 

932 Albani (713): Hasan — al-Misykah (4734) — at-Tahgig tsani). 


Al-Adabul Mufrad “AZ 491 


merahmati kami dan kalian serta mengampuni kami dan kalian).””8 


SIB SA AS aan JG Ai at 32 AT 


RE HA Jah ot DA 23 Ia Ja 


934 (- 214)- Dari Abdullah, ia berkata, “Apabila salah seorang diantara 
kalian bersin, maka hendaklah ia mengucapkan, “Al-Hamdulillahi Rabbil 
“Alamin.” Dan orang yang menjawabnya mengucapkan, Yarhamukallah. 
Dan hendaklah (yang bersin tadi) berkata, “Yaghfirullahu Li wa Lakum 
Demon Allah mengampuniku dan kamu). '” 4 


Ai da gp Ke J5 ya JB AL jul Aro 
dls de la GB Ai ol Ka Je ala da ala 
(Ia 


935- (Dari) Iyyas bin Salamah, dari bapaknya, ia berkata, “Seorang laki- 
laki bersin di sisi Nabi #£, lalu beliau berkata, Yarhamukallah,” kemudian 
ia bersin kembali, maka Nabi $£ bersabda, “Orang ini terserang pilek.”85 


——irma— 
Ah Seram CAS Gu lam dB ea aa HL 


421. Bab: Orang yang Berkata, “Semoga Allah 
Merahmatimu Jika Engkau Memuji Allah” 


On ai Ng 


dang nah oa JS cam Din Hioka ga pt 
Xx 
BS ES “ 


936 (» 215)- (Dari) “Umarah bin Zadzan, ia berkata, “ “Telah mencentlan 
kepadaku Makhil al-Azdi, ia berkata, 'Aku pernah berada di samping Ibnu 
'Umar, lalu bersinlah seseorang dari penjuru masjid, Ibnu “Umar berkata, 
“Semoga Allah merahmatimu jika engkau memuji Allah.” 86 


933 (&« 213)- Albani (714): Sanadnya shahih. 

934 (« 214)- Albani (715): Sanadnya shahih, mauguf, 

935 Albani (716 ): Shahih — ash-Shahihah (1330), al-Misykaah (4736). 

936 (w 215)- Albani (149): Sanadnya dhaif, mauguf. Ada perawi “Amarah bin Zadzan, dia 
lemah. 


492 SW Al-Adabul Mufrad 


Gal dia Y ala NY 
422. Bab: Tidak Boleh Berkata, “Ab” 


e 0 T na 208 20 


an 3 One: 2G ai IE as en £ 
KAN, aa Ka Pa AGAN Ga 
937 (»- 216)- Dari Mujahid, bahwa ia Sepah Hendehasnya berkata. 
“Salah seorang putra Ibnu "Umar “jika bukan Abu Bakr maka ia adalah 
Umar- bersin, lalu ia berkata, “Ab, maka Ibnu “Umar berkata kepadanya, 


Apakah &b itu? Ia berkata, “Sesungguhnya &b itu adalah nama dari salah 
satu syetan, ia menjadikannya berada diantara bersin dan pujian.” 87 


— aon —— 
Pala cemas II ab —t1Y 

423. Bab: Apabila Bersin Berulang-ulang 
Je Maap Sera aa Ne 

SM SU Ja an dah la are Sd GA Ke 
Bean day dah Ja at 
938- (Dari) Ikrimah bin Ammir, ia berkata: “Telah menceritakan 
kepadaku Iyyas bin Salamah, ia berkata: “Telah menceritakan kepadaku 
bapakku, ia berkata, “Aku pernah berada di sisi Nabi 85, lalu seorang laki- 


laki bersin, lantas beliau berkata, “Yarhamukallah,” kemudian ia bersin 
kembali, maka Nabi #5 bersabda, “Orang ini terserang pilek.” 88 


IKA An OS LG CNG, Bag ha, Kb Bapa al SAYA 
ML 
Sie 


939 (» 217)- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Doakanlah (dengan 
yarhamukallah kepada orang yang bersin) sebanyak satu, dua dan tiga 


937 (&« 216)- Albani (717): Sanadnya shahih — al-Hafizh menshahihkannya dalam al-Fath (10/ 
201). 
938 Periksa hadits no. (935). 


Al-Adabul Mufrad SA 493 


kali. Maka apa yang lebih dari ini (bersin lebih dari tiga kali), maka ia 
terserang pilek.” 8? 


——atng— 


Gal cadas J3) ala —£ V4 


424. Bab: Apabila Orang Yahudi Bersin 
S1 Ja Gp Te 03an 3 Bad SS JB ap Gen 
A sat MPA 3G Tera 201 Na St 23 Pap 
Ha o 29 


940- Dari Abu Musa, ia berkata, “Orang-orang Yahudi pernah bersin di sisi 
Nabi #£. Mereka berharap agar beliau mengucapkan, “Yarhamukunmullah.' 

Tetapi beliau malah mengucapkan, “Yahdikumullahu wa yushlihu balakum 
— (semoga Allah memberikan petunjuk kepada kalian, dan memperbaiki 
urusan kalian).” 


sa 23 Pa pa Je ab 5 2 S5 pn Je JL TH.) 


Lada 


(...)- (Dari) Sufyan, ia berkata, “Telah menceritakan kepadaku Hakim bin 
ad-Dailam, ia berkata, “Telah menceritakan kepadaku Abu Burdah, dari 
bapaknya ...,”” seperti dengan hadits di atas. 


—Iaaag— 


Bisa Ja Seratu cal —£ YO 


425. Bab: Laki-laki Mendoakan Wanita Sewaktu Bersin 


JA GA SP ES SE PA 
Kar GAS Ear AS Bab na gi 


JB M3 Obat ja pati 


939 Albani (718): Shahih — Takhrij al-Misykaah (4743), ash-Shahihah (1330). 
940 Albani (719): Shahih — al-Irwa' (1277). Abdul Bagi: (Abu Daud: 40 - Kitab al-Adab, 93 — 
Bab “Kaifa Yusyammat adz-Dzimmi,” hadits 5038). 


494 SS Al-Adabul Mufrad 


IS SAN a29 Ia aa Jaga en 


Aa aan yg Oa dn WM oh pa 

Jera H3 Yanis 3 Na CA, 30 
941- Dari Abu Burdah, ia berkata, “Aku perah meluk menemui Abu 
Misa -dan dia waktu itu berada di rumah ibunya al-Fadhl bin al-'Abbas- 
lalu aku bersin namun ia tidak mendoakanku, kemudian (Ummu al-Fahdl) 
bersin lalu Abu Musa mendoakannya. Aku beritahukan hal itu kepada 
ibuku. Tatkala Abu Miisa mendatangi, ia (ibuku) mencelanya dan berkata, 
Anakku bersin dan engkau tidak mendoakannya, sedangkan ketika ia 
bersin engkau mendoakannya.' Maka Abu Misa berkata kepadanya, 
“Sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi & bersabda, “Apabila salah 
seorang diantara kalian bersin lalu ia memuji Allah, maka doakanlah ia, 
dan apabila ia tidak memiji Allah maka janganlah kalian mendoakannya.' 
Dan sesungguhnya anakku bersin namun ia tidak memuji Allah maka aku 
tidak mendoakannya, dan ia bersin (Ummu al-Fadhl) lalu memuji Allah 
maka akupun mendoakannya.' Lalu ibuku berkata, “Ahsanta (engkau 
benar). ” 41 


—ang— 
taat cal —£YL 
426. Bab: Menguap 


SAE IE Ang ale MI Io CAN SIA S3 2 A4 


5 AE Ce aah 2 1 
942- Dari Abu Hurairah, dari Nabi #5, beliau bersabda, “Apabila salah 


seorang diantara kalian menguap, maka hendaklah ia menahan sebisa 
mungkin.” 42 


—aag— 


941 Albani (720): Shahih — ash-Shahihah (3094). Abdul Bagi: (Muslim: 53 — Kitab az-Zuhd wa 
ar-Ragaig, hadits 54). 
942 Periksa hadits no. (919). 


Al-Adabul Mufrad SA 495 


Cal gadi sae sela 2 ia Ya ta EV 


427. Bab: Orang yang berkata, “Labbaik,” Ketika 
Menjawab (Seruan) 


Gd gia db An Ja GAN Si HS db At 
aula Le RR ES Pa mi TE AA An 
LE IE BLU PA GR HA Oh 
BA IS PAI Ita GS s3 Ja -JG OA 


Boat Y 3 S3 
943- Dari Mu'adz, ia berkata, “Aku pernah dibonceng oleh Nabi 25, lalu 
beliau berkata, “Wahai Mu'adz.' Aku berkata, “Labbaika (aku memenuhi 
panggilanmu) wa sa'daika (dan aku siap menolongmu).' Kemudian 
beliau mengucapkan hal yang sama sebanyak tiga kali, (lalu bersabda), 
“Tahukah kamu apa kewajiban hamba terhadap Allah? Hendaknya 
mereka menyembah-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan apapun. 
Kemudian beliau berjalan beberapa saat, lalu kembali berkata, “Wahai 
Mu'adz.' Aku berkata, “Labbaika wa Sa'daika.' Beliau bersabda, “Tahukah 
kamu apa kewajiban Allah 3 terhadap hamba apabila mereka melakukan 
hal itu? Allah tidak akan menyiksa mereka.” 


—Iutong—— 
AA Jadi pb3 cal —£ YA 
428. Bab: Seseorang Berdiri untuk Saudaranya 


- 
NG) 


an BR GEN Ke IA btn Ta 
IE AA gan ip SB PE KO Uaa 


2... 


0A,L 0 2-0 . 8 


SJ Jp PSS gp as Sih og HF Ea 
da AN d1 Ips S1 ala dn SE Iii sa da de 
Bp Eh Gl gs LAIN Bia Jia Ge la An aga lag 


943 Albani (721): Shahih — Shahih Abi Daud (2307). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 77 — Kitab al- 
Libas, 101 — Bab “Irdaf ar-Rajuli Khalfa ar-Rajuli.” Muslim: 1 — Kitab al-Iman, hadits 48). 


496 SW Al-Adabul Mufrad 


aa C5 SE PO uP3 Si Tp ta San aah Pr 


HA BAR Ja yan Tae day ban Ja Ipa 6 


BA Ia Ia 3 8 abah AL dya FI) 
JA MY es 


944- Dari Ibnu Syihab, ia berkata, “Telah mengabarkan kepadaku 
Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik, bahwa Abdullah bin 
Ka'ab -dan ia adalah penuntun Ka'ab dari putra-putranya tatkala ia 
mengalami kebutaan:-, ia berkata, Aku pernah mendengar Ka' ab bin Malik 
menuturkan (kisahnya) ketika ia tidak ikut berangkat bersama Rasulullah 
#£ pada waktu Perang Tabuk. Lalu Allah memberikan taubat kepadanya, 
dan Rasulullah # mengumumkan taubat Allah atas kami ketika beliau 
selesai shalat shubuh. Lalu orang-orang secara berbondong-bondong 
datang menemuiku, mereka mengucapkan selamat atas taubat itu. Mereka 
berkata, “Semoga taubat Allah membuatmu bahagia.” Hingga aku masuk 
masjid, ternyata Rasulullah #5 sedang duduk dikerumuni orang-orang. 
Maka Thalhah bin “Ubaidillah berlari-lari kecil ke arahku hingga menjabat 
tanganku dan mengucapkan selamat kepadaku. Demi Allah tidak ada 
orang Muhijirin yang berdiri selain dia, aku tidak melupakannya untuk 
Thalhah.” 44 


SR IA SE SGP UN dapa aan JGA At 
JP aa ia AA AAA aan GP AS Ja 
IPA jan GIE SI SALA ah ea 
Bp ab Ha Yi ga SA nd DI 
LISA IE Ii Su SA dn de Ia 

MN Sa 


. 


945- Dari Abu Sa'id al-Khudri, bahwa orang-orang ridha pada putusan 
Sa'ad bin Mu'adz, lalu Nabi mengutus (seseorang) kepadanya, maka 
ia datang dengan mengendarai keledai. Tatkala ia telah sampai didekat 
masjid, Nabi $$ bersabda, “Bergegaslah kalian menuju orang yang terbaik 


944 Albani (722): Shahih — al-Irwa' (2/ 231, 232/ 477). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 64 — Kitab 
al-Maghazi, 79 — Bab “Hadits Ka'ab bin Malik.” Muslim: 49 — Kitab at-Taubah, hadits 53). 


Al-Adabul Mufrad S2 497 


diantara kalian, atau sayyid (tuan) kalian.” Lalu beliau bersabda, “Wahai 
Sa'ad, sesungguhnya orang-orang itu ridha atas keputusanmu.” Sa'ad 
berkata, “Aku memutuskan pada mereka bahwa para prajurit mereka 
dibunuh, dan keturunan mereka dijadikan sebagai tawanan.” Maka Nabi 
3S bersabda, “Engkau telah memutuskan dengan hukum Allah,” atau 
beliau bersabda, “Engkau telah memutuskan dengan hukum al-Malik.” 45 


IA ID Aha ISU JB GA At 
SAN Ia HA PAT sj Pitan (lh ds Ai 
PN 


946- Dari Anas, ia berkata, “Tidak ada seorang pun yang paling dicintai 
oleh mereka (para shahabat) untuk melihatnya, daripada melihat Nabi &. 
Ketika mereka melihat beliau, mereka tidak berdiri kepadanya, lantaran 
mereka mengetahui bahwa Mean tidak menyukai hal itu.” 46 


ja isi en LG 3 gan gal dl ne 3 —atn 
peer bemban ya) abbah 2? aneh Ig 
5 SE BU Ga dan la ga ag SG ib 

HA HAN PG As an IG KARENA 


Ko” Ss, 


Pa Pa , In aa da Bu 2, 
Ca kabaa Ana wu oma ma 
2 El Eni ag AD SG SSS ag A3, 155 
en Ap ga 136 An J3 ol St LS 
LA SA KONG Bands deni Ni 
Me 3 3 Kaban “5 Pe ang led IA Jas 
945 Albani (723): Shahih — ash-Shahihah (67), Takhrij Figh as-Sirah (hal. 315). Abdul Bagi: (al- 
Bukhari: 56 — Kitab al-Jihad, 168 — Bab “Idza Nazala al-'Aduw 'Ala Hukm Rajul.” Muslim: 
32 — Kitab al-Jihad, hadits 64). 


946 Albani (724): Shahih — ash-Shahihah (357), adh-Dhaifah no. hadits (364), al-Misykah 
(4698), Mukhatashar asy-Syamail (289), Nagd al-Kitani (hal. 51). 


498 SW Al-Adabul Mufrad 


Am pb KA Ian 


Ola S3 SI ga IS SE JJ Aya: 


947- Dari Aisyah Ummul Mukminin #66, ia berkata, “Aku belum — 
melihat seorang pun yang lebih serupa dengan Nabi ££ dalam omongan, 
ucapan, dan cara duduk dibanding Fathimah.” Aisyah melanjutkan, 
“Adalah Nabi #5, apabila melihatnya datang, beliau segeramenyambutnya 
(dengan ucapan: Selamat datang wahai putriku), kemudian berdiri menuju 
ke arahnya lantas menciumnya. Lalu beliau memegang tangannya 
dan menuntunnya hingga beliau mendudukkannya di tempat (duduk) 
beliau. (Begitupun sebaliknya) apabila Nabi #5 mendatanginya, ia segera 
menyambutnya, kemudian berdiri menuju ke arahnya lantas menciumnya. 
Dan sesungguhnya ia pernah masuk menemui Nabi 2 pada sakitnya yang 
beliau diwafatkan padanya, lalu beliau menyambutnya, menciumnya dan 
membisikkan (sesuatu) kepadanya maka ia pun menangis. Kemudian 
beliau membisikkannya lagi, maka ia pun tertawa. Kemudian aku berkata 
kepada para wanita, “Sekalipun dahulu aku berpandangan bahwa 
perempuan ini memiliki keistimewaan dibanding perempuan-perempuan 
lainnya, namun ternyata ia juga bagian dari wanita: ketika ia menangis, 
tiba-tiba ia tertawa. Lantas aku bertanya kepadanya, 'Apa yang dikatakan 
Nabi kepadamu? Ia berkata, “Kalau begitu aku adalah orang yang 
menyebarkan rahasia.” Tatkala Nabi #£ telah meninggal, Fathimah berkata, 
“Beliau membisikkan kepadaku dengan berkata, “Sesungguhnya aku akan 
meninggal,” maka aku pun menangis. Kemudian beliau membisikkan 
kepadaku dengan berkata, “Sesungguhnya engkau adalah keluargaku 
yang paling pertama menyusulku.' Maka aku senang dengan berita itu 
dan itu adalah berita yang paling aku sukai.” 


—naam— 


MAAN Jaa Jadi Al ly 4 YA 


429. Bab: Berdirinya Seseorang kepada Orang yang 
Duduk 


“9 


ang dls da daa da ga SA 6 pr GP AAA 
TE CG (133 ea SI ORG Ga gi Si, ay 
ja gi 5 as Ju B3 Dl Ulas VA CI) 


947 Albani (725): Shahih — Takhrij al-Misykaah (4689), Nagd Nushush Haditsiah (44-45). 


Al-Adabul Mufrad SA 499 


eU ea REA NP Ba 3 TN Di Bh c 
Aa Tyas lada PA AS jl IS Opa HN up 
1g 8 Lg . 5. P3 Bg Go Sa aa 

M3 ab We ALS Ol) UG LG USG 3 

948- Dari Jabir, ia berkata, “Nabi 6 pernah berada dalam kondisi sakit, 
lalu kami shalat di belakangnya sedangkan beliau dalam posisi duduk 
dan Abu Bakr (bertugas) memperdengarkan takbir beliau kepada orang- 
orang. Kemudian beliau menoleh ke arah kami dan melihat kami dalam 
keadaan berdiri. Lalu beliau memberikan isyarat kepada kami dan kami 
pun shalat dengan duduk seperti shalatnya. Setelah salam beliau bersabda, 
“Sesungguhnya tadi kalian hampir mengerjakan pekerjaan orang-orang 
Persia dan Romawi: mereka berdiri di depan raja-raja mereka sedang 
mereka dalam keadaan duduk. Maka janganlah kalian melakukannya. 
Ikutilah imam-imam kalian: sekiranya ia shalat dalam keadaan berdiri 


maka shalatlah dalam keadaan berdiri dan apabila ia shalat dalam keadaan 
duduk maka shalatlah dalam keadaan duduk.” “8 


—a nga 


dad (AS Oa Kadas agls I) ena 


430. Bab: Apabila Seseorang Menguap Maka Hendaklah 
Ia Meletakkan Tangannya di Mulutnya 


an PA 2. NAN Lg 51 85 (3 - P3 z 0 - 
SE ASI SIB GAY EA lo TN YP alan al GS ALA 
7 An an en DE aa bu 

| LA JALAN DURIAN Ob dia an Aga SAS 
949- Dari Abu Sa'id, dari Nabi #5, beliau bersabda, “Apabila salah seorang 


diantara kalian menguap, maka hendaklah ia meletakkan tangannya di 
mulutnya, karena sesungguhnya syetan akan masuk ke dalamnya.” “8 


Ga PP IS adi an OS II JB AE le AO 


.OWanll 


- 


950 (» 218)- Dari Ibnu “Abbas, ia berkata, “Apabila (salah seorang 
diantara kalian) menguap, maka hendaklah ia meletakkan tangannya di 


' 


948 Albani (726): Shahih —al-Irwa' (2/ 122). Abdul Bagi: (Muslim: 4 — Kitab ash-Shalah, hadits 
84). 

949 Albani (727): Shahih — ash-Shahihah hadits no. (2420). Abdul Bagi: (Muslim: 53 — Kitab 
az-Zuhd wa al-Ragaig, hadits 57, 58, 59). 


500 SW Al-Adabul Mufrad 


mulutnya, karena (menguap) itu tidak lain adalah dari syetan.” 0 


La 3 


Oi SAS Gp aa GI Ek JG Fi AON 


AN 


HE Shan SAN S5 II Aa da dd ts J8 J6 
Along BULAN O6 3 


- 2... 


951- (Dari) Suhail, ia berkata, “Aku pernah mendengar putra Abu Sa'id 
al-Khudri dia menceritakan kepada bapakku, dari bapaknya, ia berkata, 
“Rasulullah #5 bersabda, “Apabila salah seorang diantara kalian menguap, 
maka hendaklah ia menutup mulutnya, karena sesungguhnya syetan akan 
memasukinya.” S1 


Ja GA NG ant (NAN da JET AG 3) 
Ta) op CA ol Oma ara, AA sj Ju by , ls 3 


Diki — 40, 
(..)- (Dari) Suhail, ia berkata, “Telah menceritakan kepadaku 
Abdurrahman bin Abu Sa'id, dari bapaknya, bahwa Nabi #5 bersabda, 
“Apabila salah seorang diantara kalian menguap, maka hendaklah ia 
menutup mulutnya dengan tangannya, karena sesungguhnya syetan akan 
memasukinya.” 


—u mk 


Toe ado Ah Gaia Ja Ceala YA 


431. Bab: Apakah Seseorang Diperbolehkan 
Membersihkan Kutu Ka Orang Lain? 


ZA 5 JG Aa HS Sbb Aoi BENGA AON 
Li Kab Sala ot pp Ok Gan dag daa da 
ke aa eh di AN aga Sean HA oi SG ES 
952- Dari Ishag bin Abu Thalhah, bahwasanya ia pernah mendengar 


950 (& 218)- Albani (728): Sanadnya shahih, mauguf. 
951 Sudah sebelumnya no. (949). 


Al-Adabul Mufrad j2 501 


Anas bin Malik berkata, “Adalah Nabi $£ pernah masuk menemui Ummu 
Haram binti Milhan, lalu ia pun memberikannya makan -dahulunya 
Ummu Milhan adalah istri Ubbadah bin ash-Shamit- maka ia pun 
memberikannya makan dan membersihkan kutu kepalanya. Lalu beliau 
tidur, bina bangun dalam keadaan tertawa.” 2 


dan Ja da EA Ula ee ola See 
cal Jd AI da Gea ar) Jt AA Ket A53 
He dna Ih AJ Tn Gp Yg al ip Ga Gl 
SAN gan ASN Ji Ope SIG SKT JA ai 
bh ah PI ita 5 ah AI HN 
P3 ja Lag JI II an pa 3 TA 
JG LI S3 ani Sean Rai KS JB tag 


3S . JB WS JP mana gas 
bing JAS Ia IS V9 eta HA yi . JG tas Sala 
ah ds Se Se AB BA Ra Dit ai 


As ip Si J6 (gu J8) Ou Ju 3 Ol sel ane 
II Lb KIuPA bath era LA Pest adu 


Bb aa op Gas uh Akang GS San 3d 
aga da PAN AE SS as 

An Sha la dag db Ia J3 
Aa JA ES Aa SAS ALE gp ci dah a 


4 


AS Ip NA SI Ic GAS 149 9003 


952 Albani (729): Shahih — Shahih Abi Daud (2249, 2250). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 56 — 
Kitab al-Jihad, 3 — Bab “ad-Dw'a Biljihad wa asy-Syahadah Lirrajuli Wannisa'.” Muslim: 
33 — Kitab al-Imarah, hadits 160, 161, 162). 


502 SM Al-Adabul Mufrad 


pang ai AE SLS SAA 333 513 
AS Al ep Al su, SA ab Gp ja Bip Ea 


2... 


Pan Lead Ng 


Sa KA oa as IG GP GA Na A35 13 2 
Jak agan LA MA yi Kp Aa 


Pen & Ls Se 
953- Dari Oais bin Ashim as-Sa'di, ia berkata, “Aku pernah mendatangi 
Rasulullah 3£, lalu beliau bersabda, “Ini adalah tuan penduduk wabar 
(orang baduwi, yang hidupnya tidak menetap). Kemudian aku berkata, 
Wahai Rasulullah, harta apakah yang tidak ada bagiku beban tanggung 
jawab di dalamnya, baik dari orang yang menuntut maupun dari tamu? 
Rasulullah & bersabda, “Senikmat-nikmat harta adalah empat puluh 
(ekor unta ternak), dan yang paling banyak adalah enam puluh (ekor). 
Celakalah bagi pemilik ratusan (ekor unta), kecuali bagi orang yang 
menyedekahkan unta pilihan (miliknya), memberikan perahan susu yang 
banyak (dengan jalan meminjamkan seekor unta untuk diperah susunya, 
lalu dikembalikan kepadanya), menyembelih unta yang gemuk, lalu ia 
memakan (sebagiannya) dan memberi makan kepada orang fakir yang 
tidak meminta dan yang meminta.' .Aku berkata, “Wahai Rasulullah! 
Alangkah mulianya akhlak ini, tidak ada yang mendiami lembah yang 
aku tinggal di dalamnya lantaran banyaknya harta yang aku miliki. 
Beliau bersabda, “Apa yang engkau perbuat dengan pemberian? 
Aku menjawab, Aku memberi unta yang muda dan yang tua.' Beliau 
bersabda, “Apa yang engkau perbuat dengan al-Manihah (unta yang 
dipinjamkan kepada orang lain untuk diperah susunya, lalu dikembalikan 
kepada pemiliknya)?” Aku menjawab, 'Aku memberikan seratus (unta). 
Beliau bersabda, “Apa yang engkau perbuat dengan unta pejantan?” Aku 
berkata, “Orang-orang pergi dengan (membawa) tali-tali mereka, dan 
tidak ada seorang pun yang dicegah dari unta yang telah dijeratnya, lalu ia 
menahan (unta tersebut) dalam tempo yang ia perlukan, hingga ia sendiri 
yang mengembalikannya.” Nabi #£ bersabda, “Hartamukah yang lebih 
engkau cintai atau harta mawdlikmu (istri, anak, dan ahli warits lainnya)?" 
(la berkata, “Hartaku.”) Beliau bersabda, “Sesungguhnya bagianmu dari 
hartamu adalah apa yang telah engkau makan lalu habis, atau apa yang 
telah engkau berikan (kepada orang lain) lalu engkau pergi membawa 
pahalanya, dan selebihnya adalah untuk mawilikmu.' Lalu aku berkata, 
Tidak apa-apa, jika aku kembali niscaya aku kurangi (sedekahkan) 


Al-Adabul Mufrad SA 503 


bilangannya.' Tatkala kematian hendak menjemputnya ia mengumpulkan 
semua anak-anaknya dan berkata, Wahai anakku, ambillah dariku, karena 
sesungguhnya kalian tidak akan pernah mengambil dari seorang pun yang 
lebih (tulus) nasehatnya kepada kalian dibanding aku. Kalian tidak boleh 
meratapiku, karena sesungguhnya Rasulullah ££ tidak diratapi (sewaktu 
matinya). Dan sungguh aku pernah mendengar Nabi & melarang dari 
meratap. Kafanilah aku dengan pakaianku yang biasa aku pergunakan 
untuk shalat. Jadikanlah orang yang paling tua diantara kalian sebagai 
pemimpin, sebab apabila kalian menjadikan orang yang paling tua diantara 
mereka sebagai pemimpin, maka bapak kalian masih senantiasa memiliki 
pengganti di tengah-tengah kalian. Dan apabila kalian menjadikan orang 
yang termuda diantara kalian sebagai pemimpin, maka orang-orang tua 
kalian akan diremehkan oleh orang-orang dan mereka akan membiarkan 
kalian. Perbaikilah penghidupan kalian, karena baiknya penghidupan 
tidak membutuhkan untuk meminta-minta kepada manusia. Hindarilah 
meminta-minta, karena meminta-minta adalah usaha yang terakhir bagi 
seseorang. Apabila kalian menguburku, maka ratakanlah kuburanku. 
Karena sesungguhnya pernah terjadi tindak pelanggaran antara diriku 
dengan Bakr bin Wail dari (kabilah) perkampungan ini, maka aku merasa 
tidak aman dengan orang-orang bodoh (yang ada diantara mereka), yang 
mana ia datang dengan satu urusan, lalu aib dimasukkan dalam agama 
kalian.” 953 


—yiomp— 
Kail Ale Cet) Uang al Saja Cala PN 


432. Bab: Menggerakkan Kepala dan Menggigit Dua 
Bibir Saat Takjub 


At IE AI Lae IC Naam 


- 
8 -, 


Jai kal Dab pb day le Ja S3 Id 33 Ui 
AA Di S3, Y LE SSI sa ii ai TER as IS 
Sa JB 3 an 3 133 SA Op —ins 1 

JAS LS PI lah yaa Sh ag 


953 Albani 9730): Hasan Lighairihi. Abdul Bagi: (Ibnu Hibban dalam biografi Ziyad bin Abi 
Ziyad dan al-Hakim dalam al-Mustadrak (3/ 612). 


504 SS Al-Adabul Mufrad 


954- Dari Abu al-'Aliyah, ia berkata, “Aku pernah mendengar “Abdullah 
bin ash-Shamit, ia berkata, 'Aku pernah bertanya kepada kekasihku Abu 
Dzarr, lalu ia berkata, 'Aku pernah mendatangkan air wudhu kepada Nabi 
3£, lalu beliau menggerak-gerakkan kepalanya dan menggigit kedua 
bibirnya. Aku berkata, “Demi engkau bapak dan ibuku (sebagai tebusan), 
apakah aku menyakitimu?' Beliau bersabda, “Tidak, akan tetapi engkau 
akan mendapatkan umara -atau para imam- yang akan mengakhirkan 
shalat dari waktunya.” Aku berkata, “Lalu apa yang engkau perintahkan 
untukku? Beliau bersabda, “Shalatlah engkau pada waktunya dan jika 
engkau mendapatkan mereka (shalat) maka shalatlah. Dan jangan sekali- 
keli engkau berkata, 'Aku sudah shalat, maka aku tidak shalat (lagi).” “4 


—Iung—— 


Surti gl amat Jie SAB le os Ja aa lu —tYY 


433. Bab: Seseorang Menepuk Pahanya dengan 
tangannya Ketika Takjub atau Lainnya 


da dea linda BASA gan yA Sato 


- 


Je TEA KAA | IA la ale Suko GB 2 HabU 
Ii Jon Gale ME GRI NAS GP ada Ie CI “ 


2 - 


Si ph je ph bisa pi H3 3 AG dy ba We 
Appa .gi A SY 53) j3 aa 


955- Dari 'Ali s4», bahwa Rasulullah pernah Menesiak (pintu kamar) 
nya dan Fathimah binti Rasulullah #5, seraya berkata, “Tidak shalatkah 
kalian?” Lalu aku (Ali) berkata, “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya diri-diri. 
kita tidak lain ada di sisi Allah, apabila Dia berkehendak membangunkan 
kami, Dia pasti membuat kami bangun.” Maka Nabi #£ pun pergi -tanpa 
berkata-kata sedikitpun kepadaku- kemudian ketika beliau berpaling, aku 
mendengar beliau membaca ayat sambil menepuk pahanya, “....Tetapi 


manusia adalah memang yang paling banyak membantah.” (OS. al-Kahfi: 
54).95$ 


954 Albani (733): Shahih — al-Irwa' (483). Abdul Bagi: (Muslim: 5 — Kitab al-Masajid, hadits 
238, 239). 

955 Albani (731): Shahih — Shahih Ibnu Khuzaimah (1140). Abdul bagi: (al-Bukhari: 19 — Kitab 
at-Tahajjud, 5 — Bab “Tahridh an-Nabi $ Ala Shalah al-Lail.” Muslim: 6 — Kitab Shalah 
al-Musafirin, hadits 206). 


Al-Adabul Mufrad “A2 505 


ag Ken aja Bh 0 Gp A3 in dor Aan 


Pena 


de di Ja dya Je LA AAS Latah JG TPT 
nan Is EN ANA ga Bah #33 Gs el 
Bala Lonatara Aa Si BBI Iga ale Ai 

Aa 


956- Dari Abu Rizin, dari Abu Panah ia berkata, “Aku (Abu Rizin) 
pernah melihatnya menepuk dahinya dengan tangannya dan berkata, 
Wahai penduduk Irag, apakah kalian menyangka bahwa aku telah 
berdusta atas Rasulullah 26? (Aku berdusta) agar kalian mendapatkan 
kesenangan dan aku mendapatkan dosa? Aku bersaksi, bahwa benar- 
benar pernah mendengar Rasulullah $ bersabda, "Apabila tali sandal 
salah seorang diantara kalian terputus, maka ia tidak boleh berjalan 
dengan (memakai) sebelah sandalnya hingga ia memperbaikinya.” 56 


—ntpnd— 


Ig Aa Alya plg AaSI IAA Ja sad NA al EYE 


434. Bab: Seseorang Menepuk Paha Saudaranya dengan 
Tidak Bermaksud Buruk Kepadanya 


3 2 AN jg Na aa SA 
Sbb AG SI GAN AG aj SO) Par Aa da 
aa SE BA JG Kah Tp is 


Man 


Ip KSP DA Je: JUS BA HB US SIA La 1 sat 


JA Ela 5 EV Jai HA SS 
957 (- 219)- Dari Abu al- “Aliyah al-Bara', ia berkata, “Abdullah bin ash- 
Shamit pernah melewatiku, maka aku sodorkan kursi untuknya, kemudian 
ja duduk. Lalu aku bertanya kepadanya, “Sesungguhnya Ibnu Ziyad benar- 
benar telah mengakhirkan shalat, maka apa yang engkau perintahkan? 
Lantas ia menepuk pahaku dengan sekali tepukan (aku kira ia berkata, 


956 Albani (732): Shahih — Takhrij al-Misykaah (412 — at-Tahgig Tsani). Abdul Bagi: (Muslim: 
37 — Kitab al-Libas wa az-Zinah, hadits 69). 


506 SS. . Al-Adabul Mufrad 


“hingga membekas.) kemudian ia berkata, 'Aku pernah bertanya kepada 
Abu Dzarr seperti apa yang engkau tanyakan kepadaku, lalu ia memukul 
pahaku sebagaimana aku memukul pahamu, lalu ia berkata, “Shalatlah 
engkau pada waktunya, dan jika engkau mendapatkan mereka (shalat) 
maka shalatlah, dan jangan sekali-kali engkau berkata aku sudah shalat 


, 2957 


maka aku tidak shalat (lagi). 


Ta GA EP NAN A  JU AOA 
MA da ng da db dn db gns OA oli 


o 
ae 202 


Plan ga ek rem undar 
sa ace TAN ak BE ang aa HI 
SI US AS An OS AAA JB Pn sa Al 

3 Eng 3 3335 2 155 2Gp “dbs peer J5 &f 

SL Pa ag AL aa Ia Jelaskan Ja 
& Pte 2 ds LT TAS Pn So JB SG 

ae Aa da Jo ga 3 sp Kla LL ini 

A1 Ip 0 Bae JB AA KE J6 AN JBS 


LL. 
£ 


Pr) ag dina Ja WE tas oa Ia go 
A5 3 SB pan Png le LN 


958- Dari Salim bin “Abdullah, bahwa 'Abdullah bin “Umar 
mengabarkannya, bahwa “Umar bin al-Khaththab pernah berangkat 
bersama Rasulullah 3 dengan sekelompok orang menemui Ibnu Shayyad, 
hingga mereka mendapatinya tengah bermain-main dengan sejumlah 
anak laki-laki di dekat benteng dari tembok batu Bani Maghalah. Ketika 
itu (usia) Ibnu Shayyad telah mendekati masa baligh, ia tidak merasa 
(akan kedatangan kami) hingga Rasulullah £8 menepuk punggungnya 
dengan tangan beliau dan berkata, “Apakah engkau bersaksi bahwa aku 
adalah utusan Allah?" Ibnu Shayyad melihat ke arah beliau dan berkata, 
'Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan bagi al-Ummiyyin (orang- 


si 


957 (& 219)- Periksa hadits (954). 


Al-Adabul Mufrad SA 507 


orang yang ummi). Kemudian Ibnu Shayyad berkata, Apakah engkau 
bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?" Nabi £$ (merapatkannya) dan 
berkata, “Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.” Kemudian beliau 
bersabda kepada Ibnu Shayyad, “Apa yang engkau lihat?” Ibnu Shayyad 
berkata, Datang kepadaku yang jujur dan yang dusta.' Nabi £$ bersabda, 
“Telah tercampur padamu persoalan ini” Nabi & bersabda kepadanya, 
“Aku sembunyikan sesuatu untukmu. Ibnu Shayyad berkata, “Ad-Dukh 
(asap/kabut).' Beliau bersabda, “Tetaplah di tempatmu. Engkau tidak akan 
melampaui takdirmu.' Umar berkata, “Wahai Rasulullah! Apakah engkau 
mengizinkanku untuk memenggal lehernya?" Nabi #£ bersabda, “Apabila 
dia (adalah Dajjal), engkau tidak akan mampu mengalahkannya, dan jika 
bukan, maka tidak ada kebaikan bagimu dalam membunuhnya.” 8 


2. 


Bk IIA AP yA En HI db —-- 
AN sri jab A da ala la 


- 


Aa G3 Sa Aa RA Un DJ So 3 
Ii JAE NS KI A9 BSI Oia Ai dah den 
1 53 HPS Aa ls sal IE kah ot og 
jN Dus SA On Bada daan Ja 3 2S 
P3) J6 ae 2 AB AAA MIA Ae gi iba 


22 5 2 2 Hg P3 Et 3 

"- Salim berkata, “Aku pernah mendengar Abdullah bin Umar berkata, 
'Setelah kejadian itu, pada suatu hari Nabi 85 berangkat bersama Ubay 
bin Ka'ab ke kebun kurma yang terdapat Ibnu Shayyad di dalamnya. 
Sehingga ketika Nabi #5 masuk, beliau mulai bersembunyi dari balik 
batang kurma, dan beliau sempat mendengar sesuatu dari Ibnu Shayyad 
sebelum Ibnu Shayyad melihatnya. Dan Ibnu Shayyad sendiri ketika 
itu sedang berbaring di atas kasur yang ditutupi selembar selimut yang 
terdengar mulutnya sedang berguman. Kemudian ibu Ibnu Shayyad 
melihat Nabi #£ yang sedang bersembunyi di balik batang kurma. Maka 
ia pun berkata kepada Ibnu Shayyad, Wahai Shaf! (dan itu adalah 


958 Albani (734): Shahih. Abdul Bagi: (al-Bukhari: 23 — Kitab al-Janaiz, 80 — Bab “Idza Aslama 
ash-Shabi Famata Hal Yushalli Alaitt, ” 52 — Kitab al-Fitan wa Asyrath as-Sa'ah, haidts 
95). 


508 SW Al-Adabul Mufrad 


namanya) ada Muhammad disini. Maka Ibnu Shayyad pun bangun. 
Nabi 8 bersabda, “Andai ibunya membiarkannya, tentu akan menjadi 


,” 


jelaslah (perkaranya). 
Sa Sea dea GB AI ala Jb pa JG 
Taman J6 Jan ai Ken ata 


Lg Oa 


sah ts 3 ar Ai & Tears Mah A5 

.- Salim berkata: Abdullah berkata, “Nabi $£ pernah berdiri di hadapan 
orang-orang, lalu ia memuji kepada Allah dengan pujian yang layak 
dengan kebesaran-Nya. Kemudian beliau menyebut Dajjal dan bersabda, 
Sesungguhnya aku memperingatkan kalian darinya. Dan tidak ada 
seorang Nabi pun melainkan telah memperingatkan umatnya tentang 
Dajjal. Sungguh, Nabi Nuh telah memperingatkan kaumnya, akan tetapi, 
aku akan mengatakan kepada kalian tentang Dajjal, satu perkataan yang 
belum diucapkan oleh satu Nabi pun kepada kaumnya, yaitu: Kalian 
mengetahui bahwa ia bermata juling dan sesungguhnya Allah tidaklah 
bermata juling.” 


Cah Gin Vr meta alah Tg Pena 


4 SAR 202 


2 


L Hi ja LS Pena ga C3 Te Ii eps 


La Dab gp FA Dag dea Ja Un ja 5 AG 
959- Dari Jabir, ia berkata, “Adalah Nabi # apabila junub, beliau 
tuangkan air di atas kepalanya dengan tiga tuangan sepenuh telapak 
tangan.” Al-Hasan bin Muhammad berkata, “Wahai Abu Abdillah, 
sesungguhnya rambutku lebih lebat dari itu, dan Jabir pun menepuk paha 


al-Hasan dengan tangannya seraya berkata, “Wahai anak saudaraku, 
adalah rambut Nabi #5 lebih lebat dan baik dari rambutmu.'”?59 


— aon —— 


959 Albani (737): Sanadnya shahih. Abdul Bagi: (al-Bukhari: 5 — Kitab al-Ghusi, 3 — Bab “al- 
Ghusl Bishabi wa Nahwihi.” Muslim: 3 — Kitab al-Haidh, hadits 57). | 


Al-Adabul Mufrad S2 509 


Calit Al pgag niy (JOS Gya ily —£ YO 


435. Bab: Orang yang Tidak Suka Orang Lain Berdiri 
untuknya Stang aan Ia dalam Keadaan Duduk 


Pn ea ah JB pt PA 
AA Ga BR TA 3 LE al 3 3 adu 


SA AA Aa lah ka lai 3 3 AA go) 


Ez. 33 


Ls Ma oh me dg Aa lah abah 
6 Pre Er Ta As kek ey We sj JG WA 3 


kn 8 Ls Se sEY Pat Na LG Las 
960- Dari Jabir, ia berkata, “Rasulullah #8 pernah jatuh dari bidara 
di Madinah pada batang pohon kurma, maka terkilirlah kaki beliau. 
Lalu kami datang membesuknya di tempat minum milik Aisyah #&, 
kami mendatanginya disaat beliau tengah shalat dalam keadaan duduk. 
Maka kami shalat (di belakangnya) dengan berdiri. Kemudian kami 
mendatanginya pada kali yang kedua dan beliau tengah melaksanakan 
shalat fardhu dengan duduk, maka kami pun shalat di belakangnya 
dengan berdiri. Lalu beliau memberikan isyarat kepada kami untuk duduk. 
Tatkala beliau telah menyelesaikan shalatnya, beliau bersabda, “Apabila 
imam shalat dengan duduk, maka shalatlah kalian dengan duduk, dan 
apabila imam shalat dengan berdiri, maka shalatlah kalian dengan berdiri, 
dan janganlah kalian berdiri sedangkan imam (ada pada posisi) duduk 
sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Persia terhadap pembesar- 
seba mereka.” 80 


Lan MO Se MPA 


Su IE daan olah SE MN Tai 3 :JE AMA 
JW AAL 33 Il BPN ga Sh Jep IS 3 


a 


Open IG ra GB MAL JI ga 
HE MAA La PE JGN SS Tt Aa GL ga 


Y, na yee AI wita AT ta dag ne y Pa! 
960 Albani (738): Shahih —al-Irwa' @/ 122), Shahih Abi Daud (615). 


510 SW Al-Adabul Mufrad 


o 
2 tt 3 
ds ae 


Pd - 


961- Ia berkata, “(Seorang laki-laki) dari kalangan Anshar baru saja 
dikaruniakan seorang anak laki-laki. Lalu ia menamainya Muhammad. 
Maka orang-orang Anshar berkata, “Kami tidak akan mengkun-yahkanmu 
dengan kun-yah Rasulullah, hingga kita duduk di jalan menanyakannya 
tentang Hari Kiamat.' Beliau bersabda, “Kalian mendatangiku untuk 
menanyakan Hari Kiamat? Kami berkata, Ya.' Beliau bersabda, “Tidak 
ada satu jiwapun yang berngfas pada saat ini), yang (usianya) sampai 
pada (ujung) seratus tahun. Kami berkata, “Seorang anak dari kalangan 
Anshar baru saja dikaruniakan seorang anak laki-laki, lalu ia menamainya 
dengan Muhammad, lalu orang-orang Anshar berkata, “Kami tidak akan 
mengkun-yahkanmu dengan (kun-yah) Rasulullah. Beliau bersabda, 
“Orang-orang Anshar telah berlaku benar, berilah nama dengan namaku 
dan jangan berkun-yah dengan kun-yahku.” 51 


—— ang —— 


ce aa YA 
136. Bab: ... 


SA ab a Ja asi Cb AE op Ar GP ANN 
2 aa Sanu “ -eiS Gel AN yi da Sy 


GOA 


AA Sea IE AT 2 is6 315 


9 309 


Ear AE ES ar AJ te LA 3 aga OI 
229i dat Es Ga os Kos 3 BN 1s ta 
PA IN Gal Al J8 LK NA ai 


Pd ika 
962- Dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah #5 pernah berjalan 


961 Albani (739): Shahih. Abdul Bagi: (al-Bukhari: 78 — Kitab al-Adab, 105 — Bab “Ahabba 
al-Asma Ilallah “Azza wajalla,” 106 — Bab “Gaul an-Nabi & Sammu Biismi wa Laa Taknu 
Bikunyati.” Muslim: 48 — Kitab al-Adab, hadits 3 — 7). Albani berkata, “Takhrij ini adalah 
takhrij yang terdahulu dengan hadits no. (842), yang ada itu bukan yang ada ini dari 
pertanyaan tentang Hari Kiamat dan jawaban nabi atasnya dan bukan pula menurut 
Bukhari Muslim dengan hadits yang lengkap ini. Lihat Shahih al-Adab al-Mufrad (hal. 367 
— catatan kaki 3).” 


Al-Adabul Mufrad j“2? 3511 


melewati pasar, masuk dari sebagian tempat yang tinggi -sementara 
orang-orang berjalan di kanan kiri beliau.- Kemudian beliau melewati 
seekor anak kambing yang tidak bertelinga (dan sudah menjadi bangkai), 
lalu beliau mengambilnya dan memegang bagian telinganya seraya 
bersabda, “Siapa diantara kalian yang suka ini menjadi miliknya dengan 
(harga) satu dirham (saja)?” Mereka berkata, “Kami tidak suka bangkai 
itu menjadi milik kami dengan (harga) berapapun. Apa yang bisa kami 
perbuat dengannya?” Beliau bersabda, “Apakah kalian suka jika ia 
menjadi milik kalian.” Mereka berkata, “Tidak.” Beliau mengucapkan hal 
itu kepada mereka sebanyak tiga kali, lalu mereka berkata, “Tidak demi 
. Allah! Seandainya ia hidup ia adalah aib, ia tidak bertelinga (al-Asakku 
adalah hewan yang tidak memiliki dua daun telinga), apalagi setelah ia 
menjadi bangkai?!” Beliau bersabda, “Demi Allah, dunia lebih hina bagi 
Allah daripada bangkai ini dalam pandangan kalian.” 8? 


BA AA SAN de S5 JAS yi BSE TANY 
5 Hd PS JEMA I a3 Spb 


- 


Iyan die MS GA Ela) AA GA Ag LI 


Reg asi Ulat sja SS YA 
963- Dari “Utay bin Dhamrah, ia berkata, “Aku pernah melihat seorang 
laki-laki di samping (Ubay) yang membanggakan diri ala jahiliyah. Maka 
Ubay pun berkata, “Gigitlah kemaluan bapakmu.' Dan tidak menutup- 
nutupinya. Shahabat-shahabat Ubay melihat kepadanya. Ubay berkata, 
“Seolah-olah kalian mengingkarinya!” Ia melanjutkan, “Sesungguhnya 
aku tidak takut pada seorang pun dalam masalah ini selamanya, 
sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi #£ bersabda, “Barangsiapa 
yang membanggakan diri ala jahiliyah, maka katakanlah, “Gigitlah 
kemaluan bapakmu” dan jangan kalian menutup-nutupinya.'””88 

1. 


daa. . aa sa) 
(...)- Dari “Utay ... seperti dengan hadits di atas. 


—ang—— 


962 Albani (740): Shahih — Shahih Abi Daud (181), at-Ta'lig ar-Raghib (4/101). Abdul Bagi: 
(Muslim: 53 — Kitab az-Zuhd, hadits 2). 
963 Albani (741): Shahih — ash-Shahihah (269). 


512 SW Al-Adabul Mufrad 


Alay as Ia) Ja Jia La cal —£YV 


437. Bab: Apa yang Diucapkan Oleh Seseorang Apabila 
Kakinya Menjadi Kebas (hilang rasa hingga tidak dapat 
bergerak/kesemutan) 


DIE GAS IN IS SAS II AA op PE KE IP AM 

KIA JB LN AI LA 1 Lag 
964 (- 220)- Dari Abdurrahman bin Sa'ad, ia berkata, “Kaki Ibnu 
'Umar pernah kesemutan, maka berkatalah seseorang kepadanya, 


'Sebutlah nama orang yang paling engkau cintai.' Ibnu Umar pun berkata, 
“Muhammad.” &4 


“ab —£LYA 


438. Bab: ... 


JS 3 d3 dea lo ga bp dp ane 
Ga Sapi SP la de Jln GAN ya Ta alan 3 
D Al BEA IS IE ali JA “2 
S0 d CA En ga Ap La ES 3A) 
33 AP Sh ia JI Aan Ba Ta 
Keep AA Ia ea ES SA 0 ES SN 


ara Ai aj Ja al Gan IS J3 2 alta 


De Ii Ju db sa AG) SA OLS is 
965- Dari Abu Misa, bahwasanya ia Simak bersama Nabi $£ disalah cai 
kebun dari kebun-kebun Madinah -dan di tangan Nabi #6 terdapat dahan 
yang dengannya beliau memukul air dan tanah (ketika sedang berpikir). 
Lalu datanglah seorang laki-laki yang meminta dibukakan (pintu), maka 
Nabi #£ bersabda, “Bukakan pintu untuknya, dan berikan kabar gembira 


964 (& 220)- Albani (150): Dhaif — Takhrij al-Kalam ath-Thayib (230). 


Al-Adabul Mufrad “SA 513 


kepadanya dengan Surga.” Lalu Abu Musa menuju ke pintu, ternyata ia 
adalah Abu Bakr «5, maka aku membukakan pintu untuknya sekaligus 
memberikan kabar gembira kepadanya dengan Surga. Kemudian seorang 
laki-laki lain meminta dibukakan (pintu), lalu beliau bersabda, “Bukakan 
pintu untuknya, dan berikan kabar gembira kepadanya dengan Surga.” 
Ternyata ia adalah “Umar &&, maka aku membukakan pintu untuknya 
sekaligus memberikan kabar gembira kepadanya dengan Surga. 
Kemudian seorang laki-laki lain meminta dibukakan pintu -tadinya beliau 
bersandar lalu beliau duduk- dan bersabda, “Bukakan pintu untuknya, 
dan berikan kabar gembira kepadanya dengan Surga atas musibah yang 
menimpanya, atau yang akan terjadi.” Maka akupun menuju ke pintu, dan 
ternyata ia adalah “Utsman, maka aku bukakan pintu untuknya sekaligus 
mengabarkannya tentang apa yang beliau sabdakan. Ustman berkata, 
“Allahul Musta'an (Allah sajalah yang dimintai pertolongan).” 65 


—un— 
Giaa Anda tau —£ YA 
439. Bab: Ten En dengan Anak Kecil 


Se Be ah Na ata Sp Had 
S5 II IL 


966 («- 221)- Dari Salamah bin Wardan, ia berkata, “Aku pernah melihat 
Anas bin Malik menyalami orang-orang lalu menanyaiku, “Kamu siapa? 
Aku menjawab, “Maula (mantan budak yang dimerdekakan) oleh Bani 
Laits.” Lalu ia (Anas bin Malik) mengusap kepalaku tiga kali dan berkata, 
“Barakallahu Fika (semoga Allah memberkatimu).'” 66 


—intong— 
Jadasil sala —£ 4 « 
440. Bab: Na Tangan 


er 


965 Albani (742): Shahih. Abdul Bagi: (al-Bukhari: 62 — Kitab Fadhail Ashhab an-Nabi 36, 6— 
Bab “Managib Umar.” Muslim: 44 — Kitab Fadhail ash-Shabahah, hadits 28). 
966 (& 221)- Albani (743): Sanadnya hasan. 


514 SS Al-Adabul Mufrad 


Se Sana : Ab aa 3 sb Ii ai is ah ala 

Pen Ka 
967- Dari Anas bin Malik, ia berkata, “Tatkala penduduk Yaman datang, 
Nabi #£ bersabda, “Telah datang penduduk Yaman, hati mereka lebih 


lembut dari kalian” Maka merekalah orang yang pertama kali datang 
dengan berjabat tangan.” 7 


Aci la Sf LI s ak - Ju je c Pa £ —4Y1A 


968 (- 222)- Dari al- Bara bin “Azib, ia bata “Diantara (bentuk) 
kesempurnaan penghormatan adalah ketika engkau menjabat tangan 
saudaramu.” 8 


— ang —— 


cal Ca Bal ma tali 5 4 
441. Bab: Wanita Mengusap kepada Anak Kecil 
ee & aa) 5 s Has 3G Lia ny Ke ea —414 


- 
nb ya 


ND AN GAN 3S Ne, Bai 
Ai ga GA JAE REA HA Un tepat Kudo 


- 


969 (» 223)- (Dari) Ibrahim bin Marzig ats-Tsagafi, ia bermata" “Telah 
menceritakan kepadaku bapakku (dahulu ia adalah (budak) milik 'Abdullah 
bin az-Zubair lalu diambil oleh al-Hajjaj darinya), ia berkata, Adalah 
Abdullah bin az-Zubair pernah mengutusku ke ibunya Asma' binti Abu 
Bakr, lalu ia mengabarkannya tentang perlakuan Hajjaj terhadap mereka, 
lantas ia mendoakanku dan mengusap kepalaku, dan aku pada waktu itu 
masih pemuda tanggung.” 8? 


inn o——— 


967 Albani (744): Shahih — ash-Shahihah (527). Abdul Bagi: Tidak terdapat dalam Kutubus 
Sittah. 

968 (» 222)- Albani (745): Sanadnya shahih, mauguf. 

969 (w 223)- Albani (151): Sanadnya dhaif, mauguf. Ibrahim bin Marzug dan ayahnya tidak 
dikenal. 


Al-Adabul Mufrad “&# 515 


Asilaal! ala —£ £Y 
442. Bab: Berangkulan 


3.1 TA s5 


Jp Hat IN ES AA AS JR ON OP £ —AV. 
SL SAS Aini HR Tan Jo AA ya 
nah LA 5 


0. 20. 


J6 Inten 2 ai Jeda AA 
Ie LN aj Si Ra 133 gia da Ja ea : 


stan oo Aa Ha LE Na 
SI HJ ce (DP Ip ALIS Nan Nan 


Ten 


ex 9 ni Ha 


Hy ln Gila Jana ip AAN Th Ya ah JA 3 
13 aan Bks eh ya ja Ia gn JA Ab yah gas 
ARA SEA JB Magi PI RI 3 


970- Dari Ibnu “Ugail bahwa Jabir bin Abdullah telah menceritakannya, 
“Bahwa telah sampai kepadanya satu hadits dari salah seorang shahabat 
Nabi #5. Maka aku membeli seekor unta lalu aku berjalan menuju 
kepadanya selama sebulan, sehingga aku tiba di Syam, ternyata orang itu 
adalah Abdullah bin Unais. Maka aku mengutus (seorang utusan) untuk 
menemuinya (agar memberitahukannya) bahwa Jabir ada di pintu. Maka 
utusan itu pun kembali dan berkata, Jabir bin “Abdullah? Aku menjawab, 
Ya. Lalu “Abdullah bin Unais keluar lantas merangkulku. Aku berkata, 
“Sebuah hadits telah sampai kepadaku namun aku belum mendengarnya 
(langsung), aku khawatir aku akan meninggal atau engkau meninggal 
(sebelum aku sempat mendengarnya). "Abdullah bin Unais berkata, Aku 
pernah mendengar Nabi &£ bersabda, “Allah akan mengumpulkan hamba 
-atau manusia- dalam keadaan telanjang, belum dikhitan dan buhm. 
Kami berkata, “Buhm?' Beliau bersabda, Mereka tidak memiliki apapun: 
lalu mereka diseru dengan suara yang dapat didengar oleh yang jauh (aku 
mengira ia berkata: sebagaimana yang dapat didengar oleh yang dekat): 


516 SS Al-Adabul Mufrad 


Aku adalah al-Malik (Raja), tidak patut bagi seorang pun dari penduduk 
Surga masuk ke dalam Surga sedangkan salah seorang dari penduduk 
Neraka menuntutnya dengan satu kezhaliman. Dan tidak patut bagi 
seorang pun dari penduduk Neraka masuk ke dalam Neraka sedang salah 
seorang dari penduduk Surga menuntutnya dengan satu kezhaliman.' 
Aku berkata, “Bagaimana bisa? Bukankah kita datang kepada Allah 
dalam keadaan telanjang dan tidak memiliki apapun? Beliau berkata, 
Kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan.”” 9 


— on —— 


Anh Jaa Ja db 4 
443. Bab: Seseorang Mencium Babes ki 


s 4 13 ta 


Bas KA Os aa Wa Ga 4 LIS IE AVI 
ERA 235, Ae ipa ea lo burn USS, 


kale JS SI 355 Mah Kla, GE ) y 
le ASN Maa Ea EA er ag SG dh ba s 


MB G5 1 an 
971- Dari Aisyah Ummul Mukminin, ia berkata, “Aku belum pernah 
melihat seorang pun yang lebih mirip ucapan dan omongannya dengan 
Rasulullah 8£ daripada Fathimah. Adalah Fathimah, apabila ia masuk 
menemui beliau, beliau berdiri menuju ke arahnya, lalu menyambutnya 
(dengan ucapan: selamat datang wahai putriku), kemudian menciumnya 
dan mendudukkannya di tempat (duduk) beliau. (Begitupun sebaliknya) 
apabila Nabi # mendatanginya, ia segera berdiri menuju ke arahnya, 
lalu memegang tangannya, menyambutnya, kemudian menciumnya 
dan mendudukkannya di tempat duduknya. Ia pernah masuk menemui 
Nabi ££ pada sakitnya yang beliau diwafatkan karenanya, lalu beliau 
menyambutnya dan menciumnya.” 71 


—nani— 


970 Albani (746): Hasan — ash-Shahihah ( 160). 
971 Periksa hadits no. (947). 


Al-Adabul Mufrad “& 517 


dal Jai calo —£ £ 
444, Bab: Mencium Tangan 


asn ane Aa GS GAS JB AE GA 2 LAN 


Jo Lan 3) SIS 33 A53 Pa bb 


Ia DA Ca POS AS Ug M Tadd A5 Y dis 
esa J8 OA 333 SU oa Do ala ea 

Fe UT JB 3 
972- Dari Ibnu “Umar, ia berkata, “Kami pernah berada di dalam 
satu peperangan, lalu orang-orang menyingkir (meninggalkan medan 
peperangan), kami berkata, “Bagaimana kita dapat bertemu dengan 
Nabi 85 sedangkan kita telah lari (dari medan perang)? Maka turunlah 
firman Allah: “Kecuali berbelok untuk (siasat) perang.” (OS. al-Anfal: 16). 
Kemudian kami berkata, “Kita tidak masuk Madinah, sehingga tidak ada 
seorang pun yang melihat kita.” Lalu kami berkata, 'Andai kita masuk. 
Maka Nabi 85 keluar dari shalat fajar,” kami berkata, “Kami adalah orang- 
orang yang melarikan diri. Beliau bersabda, “Kalian adalah Akkirun 
(orang-orang yang akan kembali ke medan peperangan).' Maka kami pun 
mencium tangannya. Beliau bersabda, "Aku adalah fi'ah (induk pasukan 
aka 


Pet &0 die 


Ag Pe An an Sean 
Aa eye HE kas 


973- (Dari) 'Athaf bin Khalid, ia berkata, “Telah mercearakan kepadaku 
Abdurrahman bin Razin, ia berkata, “Kami pernah melewati daerah 
Rabdzah. Lalu dikatakan kepada kami, “Bahwa disini ada Salamah bin 
al-Akwa'.' Maka aku pun mendatanginya, seraya kami mengucapkan 
salam kepadanya. Lalu ia mengeluarkan kedua tangannya, dan berkata, 
Aku pernah berbai'at kepada Nabiyullah # dengan dua tangan ini. 


972 Albani (152): Dhaif — al-Irwa' (1203). 


518 SS Al-Adabul Mufrad 


Kemudian ia mengeluarkan telapak tangannya yang lebar seperti telapak 
unta. Kan pun berdiri menghadapnya, lalu mencium tangannya.” 


de Jo 3 Tan 3 La NE Was do AV 
Aga 53 2 JG tag AS 


974- Dari Ibnu Jud'an, Tsabit berkata kepada Anas, “Apakah engkau 


pernah menyentuh Nabi $$ dengan tanganmu?” Anas berkata, “Ya.” 
Maka Tsabit pun menciuminya.”4 


—Itng — 


Ja Jati ta —4 0 
445. Bab: Mencium Kaki 


Ae oo IA Si JG HE! y SI 2 Hi jha —AVO 
AG Kas Of Ls EP 1 Sk Sd Je 3 
MR ang Ah Lis An Jas 3 » Jaa ang KF 


975- (Dari) Mathr bin kea uapan al-Anag, ia berkata, “Telah 
menceritakan kepadaku seorang wanita dari Shubah “Abdul @ais yang 
biasa disebut dengan: Ummu Abban binti al-Wazigh, dari kakeknya, 
bahwa kakeknya al-Wazigh bin “Amir berkata, “Kami tiba (di Madinah), 
lalu dikatakan, “Yang itu adalah Rasulullah,” maka (segera) kami meraih 
kedua tangan dan kedua kakinya lalu kami menciuminya. ” 75 


MR) MEA JR US Cah 2JE io GE ANA 
976 (»- 224)- Dari Shuhaib, ia berkata, “Aku pernah melihat 'Ali mencium 
tangan dan kedua kaki al-'Abbas.” 5 


—atang —— 


973 Albani (747): Sanadnya hasan. 

974 Albani (153): Sanadnya dhaif, mauguf,. Ibnu Jad'an, namanya Ali, dia lemah. 

975 Albani (153): Sanadnya dhaif. Ummu Abban tidak dikenal. 

916 (&« 224)- Albani (155): Sanadnya dhaif, mauguf. Shuhaib adalah Maula al-Abbas, dia tidak 
dikenal. 


Al-Adabul Mufrad AA 519 


Lasbiai Jai! Jail A3 Kala EX 


446. Bab: Seseorang Berdiri kepada Orang Lain 
dalam Rangka Penghormatan 


Ig Ly D| IA Asa ena Io BN Ha ANV 
AI GAS, PE AS SA ab 
HA ang en SA Jb LK Ju En Tg 

JB ja UG te JG 

977- (Dari) Habib bin asy-Syahid, ia berkata: Aku pernah mendengar Abu 

Mijlaz berkata, “Sesungguhnya Mu'awiyah pernah keluar (dari majelis) 

sedang Abdullah bin “Amir dan Abdullah bin az-Zubair (pada waktu itu) 

ada dalam posisi duduk. Lalu Ibnu “Amir berdiri sedang Ibnu az-Zubair 
tetap duduk -dan ia lebih sehat dan jernih pendapatnya- Mu'awiyah 
berkata, Nabi #5 pernah bersabda, “Barangsiapa yang suka dihormati 


hamba-hamba Allah dengan penghormatan dalam bentuk berdiri, maka 
hendaklah ia menyiapkan satu rumah dari neraka.” 7 


——nong— 


Mbah ag tata —£ LV 
147. an: Memulai Salam 


2m 


Si Jadi Sa J6 A53 sa sd da Ja 
5) Ta wb Li pm) : L 5 ae -nja SAI P Ta 


L02 


syal & 153 dls Sisa NS (Guan JS 33 
An SAN Ja Ip na JA JG Ga IS a33 


SM 


977 Albani (747): Shahih — ash-Shahihah (357), Takhrij al-Misykah (4699). Abdul Bagi: (Abu 
Daud: 40 - Kitab al-Adab, 152 — Bab “Fii Oiyam ar-Rajul Lirrajul,” hadits 5229. at-Tirmidzi: 
41 — Kitab al-Adab, 13 — Bab “Maa ja-a fii Karahiyah Oiyam ar-Rajul Lirrajul”). 


520 SW Al-Adabul Mufrad 


978- Dari Abu Hurairah, dari Nabi #5, beliau bersabda, “Allah 
menciptakan Adam $& dan tingginya enam puluh hasta. Allah berfirman, 
Pergilah dan ucapkanlah salam kepada mereka -beberapa malaikat yang 
sedang duduk- lalu dengarkanlah apa yang mereka jawab untukmu, 
karena sesungguhnya itulah salam bagimu dan bagi keturunanmu.' Maka 
ia mengucapkan, Assalimu Alaikum.” Mereka menjawab, As-Salimu 
Alaika warahmatullah' jadi mereka menambahkan, “Warahmatullah.' 
Maka setiap orang yang masuk surga atas bentuknya (Adam). Penciptaan 
itu senantiasa berkurang hingga sekarang.” "8 


—a Ing —— 


#all SULE) ala —£ LA 
448. Bab: Menyebarkan Salam 


SA asi dB ae ae 3 4 D3 SAN 3 £ —4V4 
Ne 


979- Dari al-Bara', dari Nabi #, beliau bersabda, “Sebarkanlah salam, 
niscaya kalian akan selamat.””” 


Cah Ul 28 al de Ja ay “aa AN 
36 tu OP GA |) YA ap Y, HS ng 


Pre PMI Ter JG ea Ungu Nan 
980- Dari Abu Hurairah, dari Nabi #5, beliau bersabda, “Kalian tidak akan 
masuk Surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak beriman hingga kalian 
saling mengasihi. Maukah kalian aku tunjukkan pada sesuatu yang kalian 
akan saling mengasihi dengannya?” Mereka menjawab, “Tentu, wahai 
Rasulullah.” Beliau bersabda, “Sebarkanlah salam diantara kalian.” & 


aah ala ip La Jah Its J6 JB ayat op AE IE ANN 


978 Albani (749): Shahih — ash-Shahihah (44), azh-Zhilal (516). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 79 
- Kitab al-Isti'dzan, 1 — Bab “Bada-a as-Salam.” Muslim: 51 — Kitab al-Jannah wa Shifah 
Na'imiha wa Ahliha, hadits 28). 

979 Albani (750): Hasan — al-Irwa' (777), ash-Shahihah (1493). Abdul Bagi: Lihat al-Musnad 
(4/286). 

980 Albani (751): Shahih — al-Irwa' (777). Abdul Bagi: (Muslim: 1 — Kitab al-Iman, hadits 
93). 


Al-Adabul Mufrad S2 521 


II ISA PASI Ay bdp ABI oli) GALN 
981- Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, “Rasulullah #& bersabda, 


“Sembahlah ar-Rahman (Allah), berilah makanan, sebarkanlah salam, 
niscaya kalian masuk Surga.” 81 


—nateyaga— 
AOhuullu dag Gpa Gala —£ 44 
449. Bab: Orang yang Memulai Salam 


Le 20 


pa see 5 pe JB JA op PAN 
AL 


982 (- 225)- Dari Basyir bin Yasar, ia berkata, “Tidak ada seorang pun 
yang memulai -atau mendahului- salam kepada Ibnu “Umar.” 82 


2 Iya GAS AOA GA Ju BP SA AAN 
(LL fan bah SEE asli Pr AI aa PP SI 


Kia ag ja 


tg 
983 (- 226)- (Dari) Ibnu Juraij, ia berkata, “Telah mengabarkan kepadaku 
Abu az-Zubair, bahwasanya ia pernah mendengar Jabir berkata, “Orang 
yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan, 
yang berjalan kepada yang duduk, sedang dua orang yang berjalan, maka 
siapa dari keduanya yang mengucapkan salam terlebih dahulu maka 
dialah yang lebih utama.” “$ 


Nada pa) GET Si SAE Nan 

Sae Sip SS ng aa la 

Ada al El - Ju Me gps 

EA yA Ga Sa Ne IE ga KU 3 ba da 

981 Albani (752): Shahih — ash-Shahihah (571), al-Irwa' (3/239). Abdul Bagi! (at-Tirmidzi: 23 
— Kitab al-'Ath'amah, 45 — Bab “Fadhl Ith'am ath-Tha'am?). 

982 (& 225)- Albani (753): Sanadnya shahih. 


983 (w 226)- Albani (753): Sanadnya shahih, mauguf, dan shahih secara marfu' — ash-Shahihah 
(1146). 


522 SW Al-Adabul Mufrad 


03 


sala 1 23 5553 ILY Saja A5 pl SP Yi KP JS 
kami PPP PN SIS Ga BRK 


984- Dari Nafi', bahwa Ibnu “Umar telah mengabarkannya, bahwa al- 
Agharr (dan ia adalah seorang laki-laki dari kabilah Muzinah, dan ia 
memiliki hubungan persahabatan dengan Nabi #£), dahulu ia memiliki 
lima wasag (1 wasag—-60 sha') yang (ia pinjamkan) pada seseorang dari 
Bani 'Amr bin “Auf, dimana ia telah berkali-kali menagihnya. Maka aku 
datang kepada Nabi #£, lalu beliau mengutus Abu Bakr bersamaku. Ia 
berkata, “Setiap orang yang kami jumpai, mereka mengucapkan salam 
kepada kami.” Maka berkatalah Abu Bakr, “Tidakkah engkau melihat 
orang-orang, mereka semuanya memulai salam kepadamu, dengan 
demikian pahala itu adalah milik mereka? Mulailah salam kepada mereka 
agar pahala itu menjadi milikmu?” Hadits ini diceritakan sendiri oleh Ibnu 
Umar. 


3 pn 8 Lp 4 Mb ba Ka 2, 
da Janin ae oi Ah Si Apip 
Sa TA ea 


985- Dari Abu Ayyib, bahwa Rasulullah #£ bersabda, “Tidak halal 2 
seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari tiga (malam). Dimana 
ketika keduanya bertemu, yang ini berpaling dan yang itu berpaling, dan 
yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai salam.” 


— ntt 
@Olutl Jatah taly —£ 0 
450. Bab: Keutamaan Salam 
da dan Ja dya IE 135 IT EA ANA 
da MS jab JB: AS Ban IS ega 3 
NA TS Opas IR Aan Ke Ba : JUS 2AT 


984 Albani (755): Hasan —at-Talig ar-Raghib (3/ 267). 
985 Albani (756): Shahih — al-Irwa' (2029). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 78 — Kitab al-Adab, 62 — 
Bab “al-Hijrah.” Muslim: 45 - Kitab al-Birr wa ash-Shilah wa al-Adab, hadits 25). 


Al-Adabul Mufrad SA 523 


3 Pee syg JS 533 Lang sb pa JS 2S 
play ale An 3s Ia ajah AAN Ga J5 
si dig Op sela yA SAM AS) San abs 
SA ga “sat Iu AI 3 Ia Ga 


986- Dari Abu Hiwarah: bahwa seorang laki-laki pernah melewati 
Rasulullah #£ yang pada saat itu beliau berada di majelis. Orang 
itu berkata, “Assakimu Alaikum.” Maka beliau bersabda, “Sepuluh 
kebaikan.” Kemudian lewat laki-laki lain, dan berkata, “Assalamu 
Alaikum wa Rahmatullah.” Maka beliau bersabda, “Dua puluh kebaikan.” 
Kemudian lewat lagi orang ketiga dan mengucapkan, “Assalimu Alaikum 
wa Rahmatullahi wabarakituhu.” Maka beliau bersabda, “Tiga puluh 
kebaikan.” Lalu berdirilah seseorang dari majelis dan tidak mengucapkan 
salam, maka Rasulullah #5 bersabda, “Alangkah cepatnya kawan kalian 
lupa! Apabila salah seorang diantara kalian datang ke suatu majelis maka 
hendaklah ia memberi salam, lalu apabila ia berkenan untuk duduk maka 
duduklah, dan apabila ia hendak berdiri (meninggalkan majelis)maka 
hendaklah mengucapkan salam, (karena) tidaklah yang pertama lebih 
berhak daripada berikutnya.” (Maksudnya: salam ketika keluar sama 
sia ketika masuk). 


PAN aa 5 Kd in es Je ja 2 -AAV 
Ha Mp 1 255 ae 07573 pe ae 
K3 1 Jus 3, Al Tua Rar, MI Tan aa PEG 
3S 3 ya 2 Us 

987 (- 227)- Dari Umar, ia berkata, “Dulu aku pernah dibonceng 
oleh Abu Bakr. Lalu ia melewati suatu kaum dan berkata, “Assalamu 
Alaikum.” Mereka menjawab, “Assalamu “Alaikum wa Rahmatullah.' Abu 
Bakr berkata, “Assalimu Alaikum wa Rahmatullah.' Mereka menjawab, 


“Assalamu “Alaikum wa Rahmatullah wa Barakituh.' Maka Abu Bakr 
berkata, “Orang-orang telah mengungguli kita pada hari ini dengan 


. 986 Albani (757): Shahih —ash-Shahihah (183). Abdul Bagi: (at-Tirmidzi: 40 - Kitab al-Isti'dzan, 
15 — Bab “Maa Ja-a Fii at-Taslim Inda al-Giyam wa Inda al-Ow'ud”). Albani berkata dalam 
Shahih al-Adab al-Mufrad (hal. 379 — catatan kaki), “Tidak ada padanya (maksudnya 
Tirmidzi) dari hadits ini kecuali sabda yang ada diakhirnya: “Idza Ja-aa Ahadukum ....” 


524 SS Al-Adabul Mufrad 


tambahan yang banyak.” ”8 


aa. HE GAS Iban GE AG 


(0) (8 228)- Dari Zaid, ia berat “Telah menesalakan kepada kami 
Umar .. Sa dengan ne di atas. 


AA Yaa Gigke e At Ja dn Jen 3 ne 52 AAA 


IN TE SA Can IE 


988- Dari Aisyah, dari Rasulullah &, (beliau bersabda), “Orang-orang 
Yahudi tidak hasad terhadap sesuatu pada kalian sebagaimana hasadnya 
mereka pada kalian dalam perkara salam dan amin.” 8 


—ytmg— 
dng 32 AOI paul Cya paul All) tala —£ 01 


451. Bab: As-Salam (yang Memberi Keselamatan) Adalah 
Satu Nama ai Nama-nama Allah JS 


Ba Baek dy 5 JB JB 3 AMA 


AS DLM at AN GA 414 Ig & AA 


989- Dari Anas, ia berkata, “Rasulullah 86 bersabda, Sesimgcuhnya AS- 
Salam adalah satu nama dari nama-nama Allah Ta'ala, yang Dia letakkan 
di ik maka sebarkanlah salam diantara kalian.” “8 


Ab an Ja ya Sis Saka NAS JB AR gi op AA 
Saba sp PAK Lana! ja Ju ebeg 
YSS, KE Yen NTP: | GI Le PAI LIA LA JG MS 


Pe 


K3 A gl Our Sa Sa, Sa, d LI 


| Y SY of Kal pdl & alas IE la 2 G3 


987 (& 227)- Albani (758): Sanadnya shahih. 

988 Albani (759): Shahih — Takhrij at-Targhib (1/ 178). Abdul Bagi: (Ibnu Majah: 5 — Kitab 
Igamah ash-Shalah wa as-Sunnah Fiiha, 14 — Bab “al-Jahr Bitta'min,” hadits 865). 

989 Albani (760): Hasan — ash-Shahihah (184, 1607), ar-Raudh (1075). Abdul Bagi: Tidak 
terdapat dalam Kutubus Sittah. 


Al-Adabul Mufrad A2 525 


An Aa Ni ea ne NU 
Oia 5 2 Rara) 


990- Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, “Dahulu mereka shalat di belakang 
Nabi #5. Maka berkatalah orang yang berkata, “Assalimu Alallah 
(keselamatan atas Allah). Tatkala Nabi $£ menyelesaikan shalatnya, 
beliau bersabda, “Siapakah yang mengucapkan: As-Salimu Allallah? 
Sesungguhnya Allah adalah as-Salim, akan tetapi ucapkanlah, “Segala 
penghormatan hanya milik Allah, begitu pula semua shalawat dan semua 
kebaikan. Semoga keselamatan terlimpah kepadamu wahai Nabi, begitu 
pula rahmatAllah dan berkah-Nya. Semoga keselematan terlimpah kepada 
kami dan kepada hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa 
tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) melainkan Allah, dan aku bersaksi 
bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.' Sungguh mereka 
mempelajarinya (bacaan tasyahhud) sebagaimana salah seorang diantara 
kalian mempelajari satu surah dari al-Gur'an.” 9 


— pan e— 


Abi IS) Anie alay Cl alat (ja caly —tOY 
452. Bab: Hak Muslim Atas Muslim Lainnya Adalah 


Mengucapkan Salam Padanya Apabila Bertemu 
Dengannya 


EA PA era Te Ja GAS PAN 


des aa is JB ga C3 Ja Jas 23 LAN 
SP Un EL AN LA Aa 3 3 SLB 3 Kn 
KE SNN ola 


991- Dari Abu Hurairah, dari Nabi $$, beliau bersabda, “Hak seorang 
muslim atas muslim lainnya ada enam.” Dikatakan, “Apakah enam hal itu, 
wahai Rasulullah?” Beliau bersabda, “Jika engkau bertemu dengannya 
maka ucapkan salam padanya, jika ia mengundangmu maka penuhi 
undangannya, jika ia meminta nasehat kepadamu maka berikan nasehat 


990 Albani (761): Shahih — al-Irwa' (2/ 24, 26), Shahih Abi Daud (892). Abdul Bagi: (al- 
Bukhari: 10 — Kitab al-Adzan, 148 — Bali “at-Tasyahhud Fii al-Akhirah.” Muslim: 4 — Kitab 
ash-Shalah, hadits 55). . 


596 SW Al-Adabul Mufrad 


kepadanya, jika ia bersin lalu memuji Allah maka doakanlah ia, jika ia sakit 
maka besuklah ia, dan jika ia meninggal maka iringilah (jenazahnya).” 


—tg — 


SEN AS oil) alang la —£ OY 


453. Bab: Orang yang Berjalan Memberi Salam kepada 
yang Duduk 


- 


dng le An JH Linn Ji po gi EN ae 3 AAN 
Ana usul & JA Aa SI 3 SI aa sa 


& Ae Sa basil Hb 3s FI Ia 
992- Dari Abdurrahman bin Syibl, ia berkata, “Aku pernah mendengar 
Nabi # bersabda, “Orang yang naik kendaraan mengucapkan salam 
kepada orang yang berjalan, yang berjalan mengucapkan salam kepada 
yang duduk, sedangkan yang sedikit mengucapkan salam kepada yang 
banyak, barangsiapa (dari yang banyak itu) yang menjawab salam, maka 
(pahala) salam baginya, dan barangsiapa yang tidak menjawab maka tidak 
ada dosa baginya.” ”? 


. 


AS 2b A55 Pra ba Jie GIA SA 
asi Ie aa, EN APA AI es 


993- Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah #£, beliau bersabda, “Orang 
yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan, 


yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk, sedangkan yang 
sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak.””3 


- Pa san ea - s5 03 PA Dana to,L4 0 aa 

OKE LI dah aer ga da! pra) » rah CP Ju —44£ 

991 Albani (762): Shahih — ash-Shahihah (1832). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 23 — Kitab al- 
Janaaiz, 2 — Bab “al-Amr Bittiba' al-Janaaiz.” Muslim: 39 — Kitab as-Salam, hadits 4, 5). 

992 Albani (763): Shahih — ash-Shahihah (1147, 2199). Abdul Bagi: Tidak terdapat dalam 
Kutubus Sittah. 

993 Albani (764): Shahih — ash-Shahihah (1145, 1149). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 79 -— Kitab 
al-Isti'dzan, 4 — Bab “Taslim al-Oalil “Ala al-Katsir,” 5 — Bab “Taslim ar-Rakib 'Ala al-Masyi,” 
6 — Bab “Taslim al-Masyi Ala al-Gaid,” 7 — Bab “Taslim ash-Shaghir “Ala al-Kabir”). 
Albani berkata, “Itu ringkasan dan asy-Syarih menisbatkannya kepada Bukhari. Muslim 
juga mengeluarkan dalam awal Kitab Salam, ia dari Bukhari Muslim. Begitu juga dalam al- 


Misykah (4632). Muslim tidak mengeluarkannya pada riwayat kedua, maka ia dari Bukhari 
saja. Lihat Shahih al-Adab al-Mufrad (hal. 383 — catatan kaki 1).” 


Al-Adabul Mufrad “#8 527 


Para 


IS ya HL Ka Ket 


994 (- 229)- (Dari) Ibnu Juraij, (ia berkata), “Telah NN 
kepadaku Abu az-Zubair bahwasanya ia pernah mendengar Jabir berkata, 
“Dua orang yang berjalan apabila keduanya bertemu, lalu siapa saja dari 
keduanya yang memulai salam, maka dialah yang lebih utama.” 


—g— 


ASN pete GAS palui taka —£ 0 
454. Bab: Yang Berkendaraan Mengucapkan Salam 
kepada yang Duduk 


» 2. @ Da 2 Oi P 5 
CD Ain SE Ay AM Io CA 32 £ Aa SA 
LAS PP Jaa Al ar PET PU 
995- Dari Abu Hurairah, dari Nabi 15, beliau bersabda, “Orang yang 
naik kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan, yang 


berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk, sedangkan yang sedikit 
mengucapkan salam kepada yang al di 


Pa aa Iga le la GAN GA 3 AAN 
ASI Je Jadi, asi 


996- Dari Fadhalah, dari Nabi #6, beliau bersabda, “Yang berkuda 


mengucapkan salam kepada yang duduk dan yang sedikit kepada yang 
banyak.” 


—aa— 


994 (& 229)- Albani tidak mencantumkannya dalam Shahih al-Adab al-Mufrad dan tidak pula 
dalam adh-Dhaifah, tetapi dia menshahihkannya dalam as-Silsilah ash-Shahaihah (no. 
1146). 

995 Periksa hadits no. (993). 

996 Albani (765): Shahih — ash-Shahihah (1459, 1259). Abdul Bagi: (at-Tirmidzi: 40 — Kitab 
al-Isti'dzan, 14 — Bab “Maa Ja-a Fii Taslim ar-Rakib Ala al-Masyi”). 


528 SW Al-Adabul Mufrad 


BSI GS ebikal plug Ja Gila —t 00 


455. Bab: Apakah yang Berjalan Mengucapkan Salam 
kepada yang Berkendaraan? 


Haa :tas RA NA Aka Kb A zi GA 2 —AAV 
SEN In Lu sen en du 


997 (» 230)- Dari asy-Sya'bi, bahwasanya ia Lemah bertemu dengan 
seorang penunggang kuda, lalu ia memulai salam terlebih dahulu, lalu 
aku berkata, “Engkau yang memulai salam kepadanya?” Ia berkata, “Aku 
pernah melihat Syuraih berjalan, ia yang memulai salam.” 


—atang—— 


ASN elo JAN alang caly — 401 


456. Bab: Yang Sedikit Mengucapkan Salam bebadan 
yang Banyak 


ae dag dea Ja gp pa Ah jp —AAh 
j3 JA ai IE ANN, AB de LN 


998- Dari Fadhalah bin “Ubaid, dari Nabi #&, beliau bersabda, “Orang 
yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan, 
yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk, sedangkan yang 
sedikit mengucapkan salam spa yang banyak.” 8 


po Aa sdb in de do dpan NU ya AAA 
pa 2 Ja, aa pr Pat Pe PP 


999- Dari Fadhilah, bahwa Rasulullah #£ bersabda, “Yang berkuda 


mengucapkan salam kepada yang berjalan, yang berjalan kepada yang 
berdiri, dan yang sedikit kepada yang banyak.” 


Ia — 


997 (x 230)- Albani (766): Sanadnya shahih. . 
998 Periksa hadits no (996). 
999 Periksa hadits no. (996). 


Al-Adabul Mufrad &# 529 


JSI ee ata) plug teila —£ OV 


457. Bab: Yang Lebih Muda Mengucapkan Salam kepada 
yang Lebih Tua 


ge 
- 385 0 : 


LAN Ir BSA AN 
Jep AL Pn ea dn j3 je Jaa 2g ui 
LSI IE AN ae Ja, AI 


1000- (Dari) Ibnu Juraij, ia berkata, “Telah mengabarkan kepadaku 
Ziyad, bahwasanya ia pernah mendengar Tsabit maula Ibnu Zaid, 
bahwasanya ia pernah mendengar Abu Hurairah berkata, “Rasulullah & 
bersabda, “Orang yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada orang 
yang berjalan, yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk, 
sedangkan yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak.'”1 8 


» s Pa Sa AN Oak ian 

PS ips Me ala MW Iyan du ISA NP 
AI PE as ne Ph Pa IA 

1001- Dari Abu Hurairah, ia Berisi “Rasulullah $£ bersabda, "Orang 


yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua, yang berjalan 
kaki kepada yang duduk, dan yang sedikit atas yang banyak.”1901 


—yatiygo — 
budi Cntiia taly —£ OA 
458. Bab: Penghujung Kata Salam 
TE L Abg gn js SS LB SE SEA 
S3 B0 A25 Gn pl G Ole UI JB Al Bal pl 
PS Lb SA) 


1001 (- 231)- Dari Abu az-Zinad, ia berkata, “Adalah Kharijah (bin Zaid 
bin Tsabit) pernah menulis di atas surat Zaid. Apabila ia mengucapkan 


1000 Periksa hadits no. (995). 
1001 Periksa hadits no. (995). 
1001 (& 231)- Nanti ada yang lebih panjang dari no. ini (1131). 


530 SN Al-Adabul Mufrad 


salam, ia berkata, “Assalimu Alaika, ya Amiral Mukminin wa Rahmatullahi 
wa Barakatuhu wa Maghfiratuhu wa Thayyibu Shalawitihi.”101 


—tIng—— 


Blah palu Cya tata —£ 04 
459. Bab: Orang yang Mengucapkan Salam dengan 
Isyarat 
ut Ke 2 3 pad ab ok 33 adela aa NN 


asi SN 3 pi Na Pedan 


se FI Ia AS S3 an TAN en ar Le ary Tam 
au A3 S ok Ateh 


2... 


1002 (- 232)- (Dari) Hiyyaj bin Bassam Abu Ouaah al-Khurasani (aku 
pernah melihatnya di Bashrah), ia berkata, “Aku pernah melihat Anas 
melewati kami. Dan (kepalanya) tampak beruban. Dan aku melihat al- 
Hasan menyemir (kepalanya) dengan warna kuning dan ia mengenakan 
sorban hitam.” Asma' berkata, “Nabi $$ pernah mengisyaratkan dengan 
tangannya untuk salam kepada para wanita.”1002 


Bi NE Data pak SAAT 
HIS AI op BAE Di Uya YG | Lg 
PA Na 


1003 (- 233)- (Dari) Misa bin Sa'ad, dari ayahnya -yang bernama 
Sa'ad-, bahwasanya ia pernah keluar bersama “Abdullah bin 'Amr dan 
al-@asim bin Muhammad, hingga ketika keduanya singgah di Sarif, 
“Abdullah bin az-Zubair pun lewat lalu ia memberi isyarat kepada mereka 
untuk mengucapkan salam, dan keduanya membalas (salam)nya.!”8 


Pad pLD DAK Bo SA 
AIA AS NUN J6 


1002 (« 232)- Albani (156): Sanadnya dhaif. Hayyaj tidak dikenal. 
1003 (x& 233)- Albani (157): Sanadnya dhaif, mauguf. Musa bin Sa'ad dan ayahnya dan dia 
adalah Maula Abi Bakar, keduanya tidak dikenal. 


Al-Adabul Mufrad “&# 531 


1004 (- 234)- Dari Atha' bin Abu Rabah, ia berkata, “Dahulu mereka 
(para shahabat) membenci memberi salam dengan (isyarat) tangan. Atau 
ia berkata: Adalah mengucapkan salam dimakruhkan dengan (isyarat) 
tangan.” 1004 


—pian — 


ala Sara Cal 1 
460. Bab: Memperdengarkan Ucapan Salam 


HIU jab oh Ba aa US Es JB Ao Hb HE Ya.cO 
AE SIG ae AP nd el 


1005 (- 235)- Dari “Tsabit. bin Ubaid, ia berkata, “Aku pernah 
mendatangi majelis yang di dalamnya ada “Abdullah bin “Umar, lalu ia 
berkata, Apabila engkau mengucapkan salam, maka perdengarkanlah 
karena sesungguhnya salam itu merupakan satu penghormatan dari Allah 
yang diberkati dan juga baik.'”1005 


—napo— 


Aas alun ale TAS Ca Gila 51 


461. Bab: Orang yang Keluar untuk (Sengaja) Memberi 
Ucapan Salam dan Jua Diucapkan Salam Atasnya 


-0 P3 -0 


-JB daan Ji B5 Pj Joe Ba 1s 


290 


Aa Yg BUAS Gb GAS yi AE SA 3 JS Gp 


Ao Ia Sina sa IG AA Wa gta 
JB II) Say Heli san P6 da 
IA Oleh TA YG Ap 33 Yg la gp IE 


 ... 


5 Jakah 2 oat Atas JS SIS Mn ane 


1004 (»« 234)- Albani (768): Sanadnya shahih. 
1005 (& 235)- Albani (769): Sanadnya ahahah begitu juga yang dikatakan oleh al- Hafizh 
(11/18). . 


N 


532 2 Al-Adabul Mufrad 


- 


AE de DI Ya Ja JA SI (pi 


1006 (- 236)- Dari Ishag bin Abdullah bin Abu Thalhah, bahwa 
ath-Thufail bin Ubay bin Ka'ab telah mengabarkannya bahwasanya ia 
pernah mendatangi Abdullah bin “Umar, lalu ia pergi bersamanya ke 
pasar. Ia berkata, “Dan ketika kami pergi ke pasar, Abdullah bin “Umar 
tidak melewati penjual barang-barang murah, penjual barang-barang 
mewah, orang miskin, dan tidak melewati seorang pun melainkan ia 
mengucapkan salam kepadanya.” Ath-Thufail berkata, “Pada suatu hari, 
aku pernah mendatangi Ibnu “Umar, lalu ia menyuruhku ikut ke pasar, 
maka aku bertanya kepadanya, Apa yang akan engkau lakukan di pasar? 
Padahal engkau tidak ingin membeli sesuatu, tidak mencari barang, dan 
tidak menawar barang dagangan, juga tidak duduk dalam kerumunan di 
pasar? Duduklah disini bersama kami, kita berbincang-bincang (tentang 
agama). Maka Ibnu “Umar berkata kepadaku, Wahai Abu Bathn -adalah 
Thufail berperut buncit- sesungguhnya kita ke pasar hanya untuk salam, 
kita ucapkan salam kepada orang yang kita jumpai.””1906 


—atmdo— 


cabor! pa II palu ala —£ MY 
462. Bab: Mengutapkan Salam Saat Masuk Majelis 


As IS) 2 daan Ja 33 IE IE HA AA ..Y 
SE ai Ip AA gn Ah jan AA 

SN 
1007- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah $$ bersabda, “Apabila 
salah seorang diantara kalian datang ke majelis maka hendaklah 
mengucapkan salam, dan apabila hendak pulang maka hendaklah 


mengucapkan salam, karena yang berikutnya tidak lebih berhak dari yang 
pertama.” 1007 


4 
40 Pe SUN aa a - 9.1 : .- 
ata dara mg Ae lo Al ipA TAN mbk 
.- Dari Abu Hurairah, dari Nabi #£ ... seperti hadits di atas. 


1006 (» 236)- Albani (770): Shahih — Takhrij al-Misykah (7664 — Tahagigi tsani). 
1007 Telah ada hadits sebelumnya yang lebih panjang dengan no. (986). 


Al-Adabul Mufrad SA 533 


Gedasal) (ya ak IK) gada) al —£1Y 
463. Bab: Mengucapkan Salam Apabila Berdiri dari 
Mana 


BPA Saka dea Jo HA GA —YA 
ASI GR EA MAT Ha yaaa 
SA 3 Se IK op Kata 


1008- Dari Abu Hurairah, dari Nabi #5 bersabda, “Apabila Pee 
datang ke suatu majelis maka hendaklah ia memberi salam, apabila ia 
telah duduk kemudian tampak olehnya untuk berdiri (pergi) sebelum 
majelis bubar, maka hendaklah ia mengucapkan salam.” 1008 


—niamt— 


ABIS ala ca Ga Gt 
464. Bab: Hak Orang yang Mengucapkan Salam Apabila 
Ia Berdiri dari Majelis 


Oa Del BSE Ka Un SE RENAN A 


. 0 


ON aaa NN anna Id 
LIA SPAN (IU oa 8 GA UH 
Maak GNI An pa 3 


1009 (- 237)- (Dari) Bustham, ia berkata: Aku pernah mendengar 
Mu'awiyah bin @urrah berkata: Bapakku berkata kepadaku, “Wahai 
anakku, apabila engkau berada di suatu majelis yang engkau 
harapkan kebaikannya, lalu ada satu keperluan yang mendesak (yang 
mengharuskanmu meninggalkan majelis), maka ucapkanlah, “Salamun 
Alaikum,” karena engkau telah menyertai mereka terhadap apa-apa 
yang mereka peroleh di dalam majelis itu. Dan tidak ada satu kaum pun 
yang duduk di suatu majelis lalu mereka berpisah darinya dengan tanpa 
berdzikir kepada Allah, melainkan mereka seolah-olah berpisah dari 
bangkai keledai.” 1009 


1008 Telah ada hadits sebelumnya yang lebih panjang dengan no. (986). 
1009 (& 237)- Albani (771): Shahih mauguf — ash-Shahihah (183), kata adz-Dikr shahih marfu, 


534 SW Al-Adabul Mufrad 


5 £. 3... -, 2 Pn 
AA das jins um esa 38 cadke ehi 
1010 (- 238)- Dari Abu Maryam, dari Abu Hurairah, bahwasanya ia (Abu 
Maryam) pernah mendengarnya berkata, “Barangsiapa yang bertemu 
dengan saudaranya, maka hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. 
Dan jika dihalangi (dipisah) oleh pohon atau dinding, kemudian bertemu 
lagi, maka neakah ia mengucapkan salam kepadanya.” 1010 


Pi nakas Ja giaa Elo ON el gg GP NAN 
lia GP p Ha EN Pe Sa Hasan nam) 03 


AA da kebni da h Bp ap ya Tab, 
1011- Dari Anas bin Malik, bahwa para shahabat Rasulullah #£, apabila 
mereka (berjalan) serombongan lalu mereka berhadapan dengan pohon, 
maka sebagian kelompok dari mereka mengambil jalan ke kanan pohon 
dan sebagian yang lain ke kiri pohon. Dan apabila mereka bertemu 
(menyatu) kembali, maka mereka saling mengucapkan salam.101! 


—n nga 
Andlkaall oAy CRA Uya sala —£ M0 


465. Bab: Orang yang Meminyaki Tangannya Sebelum 
Berjabat Tangan 


oa aa 3 2 A3 EA | Ea AN aga 26 PAN 


- 


1012 (- 239)- Dari Tsabit al-Bunani, bahwa Anas, ketika di pagi harta ia 
meminyaki tangannya dengan minyak yang baik (harum) untuk menjabat 
tangan saudara-saudaranya.!012 


—ang — 


ash-Shahihah (77). 

1010 (&- 238)- Albani (772): Shahih Pn dan shahih marfu' — ash-Shahihah (136), Takhrij 
al-Misykaah (4650). 

1011 Albani (773): Shahih — ash-Shahihah (186). 

1012 (« 239)- Albani (774): Sanadnya shahih. 


Al-Adabul Mufrad SA 535 


Uut 9 Ad pedal cal —£ 11 


466. Bab: Mengucapkan Salam kepada Orang yang 
Dikenal dan yang Tidak Dikenal 


SENI GTA Ia G Gde San Bagi BI AN Ay 


SB S3 Ia IE MI Gi Hb dab NEK yaa 
1013- Dari Abdullah bin Amr, bahwa seorang laki-laki berkata, “Wahai 
Rasulullah, (amalan) yang bagaimanakah yang paling baik dalam Islam?” 
Beliau menjawab, “Engkau memberi makan dan mengucapkan salam 
kepada orang yang kau kenal maupun orang yang tidak kamu kenal.”198 


— ump 
ANE Tani Ia 


467. Bab: ... 


Pud 


Aida Ja dai GAN “AN 
daa Y deba Y jali JUS Ag NI SN 3 1 


Sa Snp jadi Jab 5 JUNE NU GS Noae UI: j6 
RA 33 ad 5 sd! 


2... 


1014- Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah # melarang dari duduk: 
duduk di halaman rumah dan di pinggir-pinggir jalan. Maka kaum muslimin 
berkata, “Kami tidak sanggup dan tidak mampu meninggalkannya.” 
Beliau bersabda, “Jika kalian tidak mampu meninggalkannya, maka 
tunaikanlah haknya.” Mereka bertanya, “Apakah haknya?” Beliau 
bersabda, “Menundukkan pandangan, memberi petunjuk pada ibnu sabil, 
membacakan doa kepada orang yang bersin apabila ia memuji Allah, dan 
menjawab salam.” 1014 


dan Lanal Jai LJB Isa SPAN 


data 5 Apa PS op. d AS bah Sea ta Se ol Ld p ai 


1013 Albani (775): Shahih. Abdul Bagi: (al-Bukhari: 2 - Kitab al-Iman, 6 — Bab “Ith'am ath- 
Tha'am Fii al-Islam.” Muslim: 1 — Kitab al-Iman, hadits 63). 
1014 Albani (776): Shahih — Takhrij al-Misykah (4641 — Tagigi tsani), ash-Shahihah (2501). 


536 SW Al-Adabul Mufrad 


“jab Sia Y AMAL 
1015 (- 240)- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Sebakhil-bakhil manusia 
adalah orang yang bakhil dengan salam. Orang yang tertipu adalah orang 
yang tidak menjawab salam. Dan apabila diantara dirimu dan saudaramu 
terhalang pohon, apabila engkau sanggup mendahuluinya dengan salam, 
jangan sampai ia mendahuluimu, maka lakukanlah.” 


BP aa SA OS IPA DL IP IL PN Ii 
SI IS gKE SU ES JA pa R3 SN 3 dl ala 
Ann ata Sa Ba 5 BS "Lg 
Na png hn ala ebeg ping J6 
Fe Laga & 255 (SE JB 013 A EN 

Pn aa 


1016 (- 241)- Dari Salim maula Abdullah bin Arr, ia berkata. ba 
Ibnu 'Amr, apabila diucapkan salam atasnya, maka ia membalasnya 
dengan (memberi) tambahan. Pernah aku mendatanginya dan ia ketika 
itu sedang duduk, lalu aku berkata, "Assalamu Alaika,” ia menjawab, 
“Assalimu Alaikum wa Rahmatullah.' Kemudian aku mendatanginya dan 
berkata, “Assalamu Alaikum wa Rahmatullah,” ia menjawab, “Assalamu 
Alaikum wa Rahmatullah wa Barakituhu.' Kemudian aku mendatanginya 
untuk kali yang ketiga dan berkata, “Assalamu Alaikum wa Rahmatullah 
wa Barakituhu,' ia menjawab, “Assalamu Alaikum wa Rahmatullah wa 
Barakituhu wa Thayyibu Shalawatihi.'” 916 


—u mp 
al AS ala Y Calo —£ TA 


468. Bab: Tidak Boleh Mengucapkan Salam kepada 
Orang Fasik 


A3 Je PAS Y "JB SAI j3 na 3 AI KS IS ANN 


1015 (« 240)- Albani (158): Sanadnya dhaif mauguf. Kinanah dhaif. Kalimat pertama shahih 
marfu' — ash-Shahihah (518), begitu juga yang akhir shahih marfu' dan begitu juga yang 
sepertinya mauguf. 


1016 (& 241)- Albani (159): dhaif mauguf — adh-Dha'ifah hadits no. (5433). 


Al-Adabul Mufrad “AA 537 


AI 
1017 (- 242)- Dari Abdullah bin Amr bin al-'Ash, ia berkata, “Janganlah 
kalian mengucapkan salam kepada penenggak khamer.”191 


kaya Sa 59 2 RAP TA 3 £ NA 
1018 (» 243)- Dari al-Hasan, ia berkata, “Tidak nda Kilimah (kesucian/ 
kehormatan) antara dirimu dengan orang fasik.” 1018 


BABA II sia Sg JB AG PGN “14 


TA 


JA dala Y dya SAI K5 Je mma SY 


ip pa Ai 
1019 (- 244)- (Dari) Ibrahim bin al-Mundzir, ia berkata, “Telah 
menceritakan kepadaku Ma'an bin Isa, ia berkata: “Telah menceritakan 
kepadaku Abu Ruzaig, bahwasanya ia pernah mendengar “Ali bin 
Abdullah membenci permainan catur dan berkata, Janganlah kalian 
mengucapkan salam kepada orang yang bermain dengan permainan itu, 
dan ia termasuk judi.'”101? 


—an— 
seal! Cnlamai 9 Cilita (AS Aiu SI Ga tata 514 


469. Bab: Orang yang Meninggalkan Salam kepada Laki- 
laki yang Melumuri Dirinya dengan Khalig dan Pelaku 
Maksiat 


Sa ph Pagi anu “Ya 


Ka Ala pe) SA cah SISA In ai Gi Ji in de 


ae en SN IE 3 5 


1020- Dari 'Ali bin Abu Thalib «&5, ia berkata, “Nabi ££ pernah melewati 
satu kaum yang di tengah-tengah mereka ada seorang laki-laki yang 
melumuri tubuhnya dengan khalig (sejenis minyak wangi yang khusus 


1017 (& 242)- Albani (160): Sanadnya dhaif. Ada Ubaidillah bin Zahr, dia lemah. 
1018 (w 243)- Albani (777): Sanadnya shahih. 
1019 (» 244)- Albani (161): Sanadnya dhaif, terputus. Abu Razig tidak dikenal. 


538 SW Al-Adabul Mufrad 


milik wanita, berwarna kuning yang warnanya tampak jelas), lalu beliau 
memandang mereka dan mengucapkan salam kepadanya serta berpaling 
dari laki-laki tersebut. Maka laki-laki itu pun bertanya, “Engkau berpaling 
dariku? Beliau bersabda, “Diantara kedua matamu ada bara api.”1”2 


AA ppih oi BIA Oi SARA gi hb GREAT 2 YA 


Ale AA Ja AI Tele Pa ad Yo 


s6 And EA da PN PPU A3 Ia RS al 3 
Pre Ae aa AA A51, aa Pi 33 Ka 


S3 LG JA JA ida tia SAK J6 Tagaaan Jari 

dag et Ula JA REK uang op GE 3 
1021- Dari Amr bin Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin 'Amr bin 
al-“Ash bin wail as-Suhami, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa seorang 
laki-laki pernah datang kepada Nabi £$ sedang di tangannya terdapat 
cincin dari emas. Maka Nabi # berpaling darinya. Tatkala laki-laki itu 
melihat ketidaksukaan Nabi pada emas, maka ia pun mencampakkan 
cincin tersebut dan mengambil cincin dari besi lantas memakainya. 
Kemudian ia datang lagi kepada Nabi #5, beliau bersabda, “Ini buruk. 
Ini adalah perhiasan penduduk Neraka.” Maka ia pun kembali dan 
membuangnya (cincin besi), lalu memakai cincin dari perak. Maka Nabi 
$$ pun diam. 


Ih LD ganja 2G agak Pa ERA 
Papua CAS ia il aa S3 Sa daan An da la 
YES pg pn dd DB la 3 Gan Jaan Ji 
: RA Gi Iban JB GI 33 YAA 23 Kah LA 
PS pa 1 JS Dip PS IK OS IN 
Kah 2 AI @I ita Path De elu) J6 
1020 Hadits ini disebutkan dalam Shahih al-Adab al-Mufrad (389, 390) dan tidak menyebutkan 


hukumnya. 
1021 Albani (779): Hasan — Adab az-Zifaf (217). Abdul Bagi: (an-Nasa'i: 48 — Kitab az-Zinah, 
50 — Bab “Lubs Khatam Shufr”). 


Al-Adabul Mufrad SA 539 


1022- Dari Abu Sa'id, ia Berkata: “Csorang laki-laki dari Bahan datang 
menemui Nabi $£5, lalu ia mengucapkan salam atasnya, namun beliau 
tidak membalasnya -dan tangan laki-laki itu ada cincin dari emas, dan 
mengenakan jubah dari bahan sutera- maka laki-laki itu pun kembali 
dengan sedih. Lalu ia mengadu kepada istrinya. Istrinya berkata, “Boleh 
jadi diamnya Rasulullah lantaran jubah dan cicinmu itu, tanggalkanlah 
kemudian kembalilah (menemui Rasulullah). Maka ia pun melakukannya, 
dan Nabi membalas salamnya. Laki-laki itu berkata, “Tadi aku datang 
kepadamu, lalu mengapa engkau berpaling dariku? Beliau bersabda, 
“Lantaran di tanganmu ada bara api dari neraka." Ia berkata, Jika begitu, 
aku benar-benar telah datang dengan bara api yang banyak.' Beliau 
bersabda, “Sesungguhnya apa yang engkau bawa tadi, tidak ada satupun 
yang dapat menyelamatkan dari batu-batu (neraka) yang panas, ia 
hanyalah perhiasan kehidupan dunia.' Laki-laki itu berkata, “Lalu dengan 
apa aku bercincin?” Beliau bersabda, “Dengan perhiasan dari perak, 
tembaga, atau besi.'”1022 


MAII GS palu!) tala —£V 

470. Bab: Mengucapkan Salam kepada Pemimpin 
j KI JIE EN APA NY 
ga de KO Xi Ki fasa mn s 
Gd bah oi Ia AA KI na 
ye 2 an jas AA: JS Sanga za SH 3 
JAS SA sj TN #22 MS 5 an Kerob Ap aa 
AA Jae 3 MS PS JS 3 
4 A5 Eng Sea AA ii le at ) Id 
Luk Pata Wa 2g g 483 233 e 1 Sana le 


Yks ABG KAP UAP dont I55 tm oi Kei, 


2 20. 


1022 Albani (162): dhaif — Adab az-Zifaf (220). Adul Bagi: (an-Nasa'i: 48 — Kitab az-Zinah, 
50 — Bab “Lubs Khatam Shufr”). 


540 SW Al-Adabul Mufrad 


de Jaa jas Uap jas Gagal! al Je Ost sed 
PON Naa 2 ya (ian Pt USS PIA JUS as 
Nak J6 De asu AN is 


203 


Ur Lal “23 Gap yA de Gs GW yen 


3 S3 Ie Gm 3 ? ea PE 315 Hasi Ta 
1023 (. 245)- Dari Ibnu Syihab, bahwa “Umar bin Abdul 'Aziz pernah 
bertanya kepada Abu Bakr bin Sulaiman bin Abu Hatsmah, mengapa 
dahulu Abu Bakr menulis: “Dari Abu Bakr khalifah-Rasulullah,” kemudian 
'Umar menulis setelahnya: “Dari “Umar khalifah Abu Bakr?” Siapakah 
orang yang pertama kali menulis (gelar) Amirul Mukminin?” Abu Bakr 
bin Sulaiman menjawab, “Telah menceritakan kepadaku nenekku Asy- 
Syifa' - ia termasuk wanita Muhijirat yang pertama- dan adalah “Umar 
bin Khaththab «&5 apabila beliau masuk pasar, ia masuk (menemui)nya- 
ia (asy-Syifa') berkata, “Umar bin al-Khaththab pernah menulis (surat) 
kepada gubernur Irag , “Utuslah kepadaku dua orang laki-laki yang kuat 
lagi mulia. Aku akan bertanya kepadanya tentang Irag dan penduduknya.' 
Maka penguasa Irag mengutus Labid bin Rabi'ah dan 'Adi bin Hatim 
kepadanya. Kemudian keduanya pun tiba di Madinah, lalu menderumkan 
untanya di halaman Masjid, lalu keduanya masuk ke dalam Masjid dan 
bertemu dengan 'Amr bin al-'Ash. Keduanya berkata kepada “Amr, Wahai 
'Amr, mintakanlah izin untuk kami pada Amirul Mukminin, “Umar. Lalu 
'Amr melangkah masuk menemui “Umar dan berkata, “Assalamu Alaika 
Ya Amirul Mukminin." Umar berkata kepadanya, Wahai Ibnul "Ash, apa 
yang telah tampak olehmu pada nama ini! Kamu harus mengeluarkan 
(sandaran) dari apa yang telah engkau ucapkan itu! “Amr berkata, Ya, 
Lubaid bin Rabi'ah dan “Adi bin Hatim telah tiba (dari Irag), lalu keduanya 
berkata kepadaku, “Mintakanlah izin untuk kami pada Amirul Mukminin. 
Lalu aku berkata, “Demi Allah, kalian berdua benar dalam (menyebut) 
namanya. Ia benar-benar seorang Amir sedang kita adalah al-Mukminin 
(orang-orang beriman).' Maka sejak hari itu, berlakulah penulisan Amirul 
Mukminin.”1023 


1023 (& 245)- Albani (780): Sanadnya shahih. 


Al-Adabul Mufrad SA 541 


3-5 . 


PAN EP an AR Ap JM ES as 
Ya G3 si Ja - Jen pn dada Baca JW 


- 


Hey dad bia Se AA Tg JA cal BESI lia 


A33 ah al Si EPA Gak al Ju 
aa Jus atapat 20: Ur PA pb Kp es se 


Mudik ji se Bapak, Ja bagi kasa 
S3 ARIS Kosi Cabe "hadi 2Yy Ay Ga aa as pa Jai 


Ai La "AWA Na Bata 5 Ha Yatu Ssi 
1024 (- 246)- Dari sun: ia berkata: Telah Kengn bantar kepadaku 
“Ubaidillah bin Abdullah, ia berkata, “Mu'awiyah datang melaksanakan 
ibadah haji, hajinya yang pertama kali semenjak menjadi khalifah. Lalu 
“Utsman bin Hunaif al-Anshari datang menemuinya dan berkata, “Assalamu 
“Alaika wahai Amir warahmatullah. Lalu penduduk Syam mengingkari 
(ucapannya) dan berkata, Siapakah orang munafik ini, yang menyingkat 
penghormatan Amirul Mukminin?” Maka “Utsman pun bersimpuh 
di atas kedua lututnya kemudian berkata, Wahai Amirul Mukminin, 
sesungguhnya mereka mengingkari aku pada satu perkara yang engkau 
lebih mengetahui hal itu daripada mereka. Demi Allah, penghormatan itu 
pernah aku berikan kepada Abu Bakr, “Umar dan “Utsman, dan tidak ada 
seorang pun dari mereka yang mengingkarinya.' Lalu Mu'awiyah berkata 
kepada orang yang berbicara tadi dari penduduk Syam, “Pelan-pelanlah 
kalian. Sesungguhnya kata penghormatan tersebut telah diucapkan 
oleh sebagian, akan tetapi penduduk Syam telah memunculkan fitnah 
ini. Mereka berkata, “Bagi kami tidak ada penyingkatan penghormatan 
kepada khalifah.” Sesungguhnya aku mengira kalian, wahai penduduk 
Madinah, berkata kepada 'Amil Zakat dengan, Wahai Amir.'”102 
Ae ES AI IE 33 JB AS PA “Yo 
1025 (- 247)- Dari Jabir, ia berkata, “Aku pernah Mako menemui al- 
Hajjaj dan aku tidak mengucapkan salam kepadanya.”10?5 


1024 (x 246)- Albani (781): Sanadnya shahih. 
1025 (& 247)- Albani (782): Sanadnya shahih. 


549 SW Al-Adabul Mufrad 


Bo” 


pan 1 JAS ai pi HA GA AA yi Aa mak aYX 


SEM Ia KS Gi NG HA is ju le la II 


Ia dl Ai Ka 235 3 zi pen ss Sa (ag Tapa 
IA: RE “5 Ea M3 Fs! Ul Sa PLAN 


(3 3 Pd 
JB Y Aa AV) u Ja ter Sa Al PE Pn 2! LA 
35 le 5 MPa Fikas 
1026 («- 248)- Dari Simak bin Salamah adh-Dhabbi, ASK ar bin 
Hadzlam, ia berkata, “Sesungguhnya aku masih ingat orang yang pertama 
kali diberi salam dengan (panggilan) al-Amir di Kufah: Al-Mughirah 
bin Syu'bah pernah keluar dari pintu ar-Rahbah. Lalu seorang laki-laki 
dari Kindah mendatanginya -orang-orang menyangka bahwa orang 
itu adalah Abu @urrah al-Kindi- lalu mengucapkan salam padanya, ia 
berkata, “Assalamu Alaika Ayyuhal al-Amir wa Rahmatullah, Assalamu 
Alaikum (keselamatan dan rahmat Allah semoga tetap padamu wahai 
Amir dan keselamatan semoga tetap pada kalian)” Maka Mughirah 
pun membencinya, lalu berkata, “Assalimu Alaikum wahai al-Amir 
wa Rahmatullah, Assalamu Alaikum, apakah aku bagian dari mereka 
(kaum muslimin) atau bukan?” As-Simak berkata, “Kemudian, ia 
mengakuinya.” 1026 
Je dia Tegar 2 NI LE GI PA IE aa H3 NATA 


Su 


aan Asi ant Je at 3S) Bh de US 3 pam 

ket SIS AI SJWS Bare 383 LS PP Yen) Jul ea : 
LSI $$ ASI dala UB GS Ia P En JB AI 
sa) CAS ran Je telah Gp M2 3 Pa rela 
A5 AE s PY C3 ar 1S) ts 3G JG 23 ca 
1027 (x 249)- (Dari) Haiwah bin Syuraih, ia berkata: Telah menceritakan 


1026 (« 248)- Albani (183): Sanadnya shahih. 


Al-Adabul Mufrad LA 543 


kepadaku Ziyad bin “Ubaid ar-Ru'aini -satu perkampungan di wilayah 
Himyar-, ia berkata, “Aku pernah masuk menemui Ruwaifi' dan ia (waktu 
itu) adalah amir Anthablus. Kemudian datanglah seorang laki-laki lalu 
mengucapkan salam padanya (sedang kami berada di sisinya), “Assalamu 
Alaika Ayyuhal Amir. Ruwaifi' lantas berkata kepadanya, "Andai engkau 
menyalami kami semua, niscaya kami menjawab salammu itu. Akan tetapi 
kamu hanya mengucapkan salam kepada Maslamah bin Mukhallad (dan 
Maslamah waktu itu berada di Mesir), pergilah kepadanya, maka ia akan 
menjawab salammu.'” 1027 


——— an o—— 


BN pala palu ala —£VA 


471. Gn Mengucapkan Salam kepada Orang yang Tidur 


Ata de 5 Ira Pa) SS J6 S3! Y NA na YA 


SAB dna LA ag YA Pl YAN Sa dad 
1028- Dari al-Migdad bin al-Aswad, ia berkata, “Nabi # pernah datang 
di waktu malam, kemudian mengucapkan salam yang tidak sampai 
membangunkan orang yang sedang tidur, tetapi bisa didengar orang yang 
masih terjaga.”1028 

——u an a— 
AI Sila Gala —£VY 
472. Bab: Hayyakallah 


Aap MEN UG 2 YA 
1029 (- 250)- Dari asy-Sya'bi, bahwa “Umar pernah berkata kepada 
Adi bin Hatim, “Hayydkallah (semoga Allah menghidupkanmu) dari 
pengetahuan.”1029 


—yaim— 


1027 (« 249)- Albani (163): Sanadnya shahih mauguf. Ziyad bin Ubaid tidak dikenal. 
1028 Albani (784): Shahih — adab az-Zifaf (167 — 169 / cetakan baru). 
1029 (« 250)- Albani (164): Sanadnya dhaif karena terputus. Asy-Sya'bi tidak bertemu Umar. 


544 SS Al-Adabul Mufrad 


tanya ala —£VY 
473. Bab: ka sat 


SS gadi abi Hi AE ga LE GEN »aYa 
Keatas uga aa En Le 


o- 0 


1030- Dari Aisyah #6, ia berkata, “Fathimah dtang menerai Nabi), ia 
berjalan seolah-olah cara jalannya seperti cara jalan Nabi 58, lalu beliau 
bersabda, "Marhaban dengan (kedatangan) putriku. Kemudian beliau 
mengudara di sebelah kanannya sa di sebelah kirinya.” 1020 


bi Jaa ie Ip ta Gita SEE ga EA YA 
Ke aan nda ana S3 dah da 
1031- Dari Ali 3 ia bedak. “Ammar meminta izin untuk Be 


dengan Nabi #5, maka Nabi mengenali suaranya, lalu bersabda, 
“Marhaban dengan (kedatangan) orang yang baik.”1881 


— neon — 
#all 3) HS tala —£V 
474. Bab: Bagaimana Menjawab Salam 


-. “ 4 


Ia AT Pan LB ah oi BAE AAN ya) 
HAN 2 Aa Ip Kadi Se asas Ip diajak 
Pang AYU AS JS ear na 


1032- Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, “Ketika kami duduleduduk 


di sisi Nabi 85 -di bawah naungan sebuah pohon yang berada diantara 
Makkah dan Madinah- tiba-tiba datang seorang Arab dusun yang termasuk 


1030 Albani (785): Shahih — ash-Shahihah (2947). “Abdul Bagi: (al-Bukhari: 64 — Kitab al- 
Maghari, 83 — Bab “Maadh an-Nabi 28.” Muslim: 44 — Kitab Fadhail ash-Shahabah, hadits 
98). 

1031 Albani (786): Shahih — ash-Shahihah (2/467). Abdul Bagi: (at-Tirmidzi: 46 — Kitab al- 
Managib, 34 — Bab “Managib Ammar bin Yasir 45.” Ibnu Majah: al-Mugaddimah, 11 — 
Bab “Fadhail ashhab Rasulullah85,” hadits 146). 


Al-Adabul Mufrad A2 545 


dari sekasar-kasar dan sekeras-keras manusia, ia berkata, “Assalamu 
Alaikum.' Lalu mereka Bk Wa'alaikum. 1982 


#2. 


A53 


1033 (» 251)- Dari Abu Jamrah, aku pernah mendengar Ibnu 
Abbas apabila diucapkan salam untuknya, ia berkata, “Wa'alaika, wa 
Rahmatullah.” 188 


SLS JG A3 Ona Pa na JB IS ENY 
ti 239 AI 

1034- Gailah Bina: “Seorang laki-laki berkata, Assalamu Alaika Ya 

Rasulullah. Beliau Sa maka Wa'alaikassalim wa Rahmatullah.” 198 


pa ga dia daa da ya EA JG NA . Yo 
ai 221 SAE JS Sen nk Ii Sa Da 


as S: Ta Li 25 
1035- Dari Abu Dzarr, ia berkata, “Aku semu mendatangi Nabi $ 
ketika beliau telah selesai dari shalatnya, dan aku adalah orang yang 
pertama kali yang mengucapkan penghormatan kepada beliau dengan 
penghormatan Islam.” Beliau menjawab, “Wa Alaika wa Rahmatullah, 
dari Ket engkau?” Aku menjawab, “Dari Ghifar.” 195 


PR nd y 


WE An gan Want OK 1 Jb SN Age 3 
BA ah lbr ya Ie dag daan gn da dn JO GCG 


- 
Pa - 


Yu dsn tan Sa de, ai Ar DE etis 
Ag BE ISA Ip DI PER 


1032 Albani (787): Sanadnya shahih. Abdul Bagi: Tidak terdapat dalam Kutubus Sittah. 

1033 (« 251)- Albani (788): Sanadnya shahih. 

1034 Albani (789): Hasan shahih — Mukhtashar asy-Syamail al- Muhammadiyah (53/tahgig 
tsani). 

1035 Albani (790): Shahih. Abdul Bagi: (Muslim: 44 — Kitab Fadhail ash-Shahabah, hadits 
132). 


546 SW Al-Adabul Mufrad 


1036- Dari Ibnu Syihab, bahwasanya ia berkata, “Abu Salamah berkata, 
“Sesungguhnya Aisyah &o pernah berkata, “Rasulullah £5 bersabda, Wahai 
Aisy, ini Jibril, dia mengucapkan salam untukmu?” Aisyah berkata, “Aku 
menjawab, “Wa Alaihis Salam wa Rahmatullahi wa Barakatuhu, engkau 
melihat apa yang tidak aku lihat. Yang ia maksudkan dengan hal itu 
adalah Rasulullah 25.” 1086 


7”. Pl 
Pan Hang 


BC Dg SIB Ta Salat TEA AN P3 '/ 
IA S3 SS ae, JS 6 SAE Ha JB JA Oh 
Pee PN HI IG aa 


1037 («- 252)- (Dari) Bustham, ia berkata, “Aku pernah mendengar 
Mu'awiyah bin @urrah berkata, “Bapakku pernah berkata kepadaku, 
“Wahai anakku, apabila seseorang melewatimu, lalu ia berkata, “Assalamu 
“Alaikum,” maka kamu tidak boleh mengucapkan, Wa'alaika' seolah-olah 
engkau hanya mengkhususkan jawabanmu itu pada dirinya sendiri. Akan 
tetapi ucapkanlah, “Assalamu Alaikum. 1987 


—ntong— 


Skull Ig al Ya al —£VO 


475. Bab: Orang yang Tidak Menjawab Salam 
PEP aa LIA PN BIA EPA 1 


binal SIB KS AS 55 in SA 
dan Tp Jia aa Ao Sa 5 aa 3. 


1038 (» 253)- Dari Abdullah bin ash-Shamith, ia berkata, “Aku pernah 
berkata kepada Abu Dzarr, Aku pernah melewati Abdurrahman bin 
Ummu al-Hakam, lalu aku mengucapkan salam, namun ia tidak membalas 
sedikit pun (salamku). Lalu ia berkata, Wahai anak saudaraku, apakah 
hal itu terjadi kepadamu? Salammu telah dijawab oleh orang yang lebih 
baik darinya, yaitu malaikat yang berada di sebelah kanannya. 1988 


1036 Periksa hadits no. (827). 

1037 (« 252)- Albani (791): Shahih — ash-Shahihah hadits no. (5753). 

1038 (& 253)- Albani 3A Sanadnya shahih mauguf atas Abi Dzarr dan shahih marfu' dari 
lainnya. 


Al-Adabul Mufrad ““& 547 


BA 5 Ai AA Ia PASI Ol JB SAN ya 
OLS ala Tea JAE JAM 5 2 Kena AN 
PN Sp Aan KA PALANG A5 Jis pala 


1039 (- 254)- Dari Abdullah, ia berkata, “Sesungguhnya as-Salam 
adalah satu nama dari nama-nama Allah Ta'ala yang Dia letakkan di bumi, 
maka sebarkanlah salam diantara kalian. Sesungguhnya seseorang itu, 
apabila ia mengucapkan salam pada suatu kaum lalu mereka menjawab 
salamnya itu, maka ia lebih utama dibanding mereka satu derajat, 
lantaran ia telah mengingatkan mereka as-Salam. Dan apabila ia tidak 
menjawab salamnya, maka salamnya telah dijawab oleh orang yang lebih 
baik darinya.”1989 


Pro gue BL roro Ti Ara ak 

Anh NG ya SL 1JE yA ye Neta 
1040 (- 255)- Dari al-Hasan, ia berkata, “Mengucapkan salam itu 
sunnah, dan menjawabnya adalah wajib.” 140 


—ang— 


Aka Ob Ca Gal —£ V1 
476. Bab: jasa: yang Bakhil Mengucapkan Salam 


Ban Snp 2 San San jas 3 Jadi 


Pd 


1041 (- 256)- Dari Abdullah bin Amr bin al-'Ash, ia berkata, “Pendusta 
itu adalah orang yang berdusta atas sumpahnya. Bakhil itu adalah orang 
yang bakhil dengan salam, dan pencuri itu adalah orang yang mencuri 
dalam shalat.” 141 


1039 (« 254)- Albani (793): Shahih mauguf dan shahih marfu' — ash-Shahihah (184, 1607), 
dan bagian pertama telah ada sebelumnya (989) dari Anas. 

1040 («& 255)- Sanadnya shahih. 

1041 (& 256)- Albani (165): Sanadnya dhaif mauguf. Ada Fudhail bin Sulaiman banyak 
salahnya dan kalimat keduanya shahih marfu' sebagaimana telah diperingatkan dengan 
atsar no. (1015), begitu juga kalimat ketiga, maka lihatlah Sifah ash-Shalah. 


548 SW Al-Adabul Mufrad 


Da2 0g 


AA DN SL JA el yah Jai pidana 


1042 (- 257)- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Sebakhil- bakhil manusia 
adalah yang bakhil dengan salam dan selemah-lemah manusia adalah 
orang yang lemah dengan berdoa.” 142 


—ntiomda— 


cat as @oluadh taka —£VV 
477. Bab: Mengucapkan Salam pada Anak Kecil 


58 :JG3 mela AP Aa - Io JS Ya TC oi 3 tp 
On ab Ah IS Io 
1043- Dari Anas bin Malik, bahwa ia pernah melewati sekumpulan 


anak kecil, maka ia mengucapkan salam kepada mereka dan ia berkata, 
“Adalah Nabi # melakukannya kepada mereka.” 


ASI ON IE da AE G3 Sh JELAS tt 
1044 (»- 258)- Dari 'Anbasah, ia berkata, “Aku pernah melihat Ibnu 
“Umar mengucapkan salam kepada sekumpulan anak kecil di sebuah 
madrasah.” 194 


—atiomka— 


JAN Ce pluit palu tata —£VA 


478. Bab: Wanita Mengucapkan Salam kepada 
Sea 


KE N en Ie veda 


1042 (& 257)- Albani (795): Sanadnya shahih mauguf dan shahih marfu' — ash-Shahihah 
(601). 

1043 Albani (796): Shahih — ash-Shahihah (1287, 2950). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 79 — Kitab 
al-Isti'dzan, 15 — Bab “at Taslim "Ala ash-Shibyan.” Muslim: 39 — Kitab as-Salam, hadits 
14, 15). 

1044 (& 258)- Albani (797): Sanadnya shahih. 


Al-Adabul Mufrad LA 549 


Ke Jb Ba KE Soda Ju de LN 


1045- Dari Abu an-Nadhr, Babwa Abu Murrah maula Utimu Hani binti 
Abu Thalib telah mengabarkannya, bahwasanya ia pernah mendengar 
Ummu Hani' berkata, “Aku pernah pergi kepada Nabi #5 dan beliau 
sedang mandi, lalu aku ucapkan salam. Beliau bersabda, “Siapakah ini?' 
Aku berkata, Ummu Hani'.' Beliau bersabda, “Marhaban.” 45 


BATA Ca Rn Near SG 
“JI 


1046 (- 259)- (Dari) Mubarak, ia berkata, “Aku pernah mendengar al- 
Hasan berkata, “Dahulu para wanita mengucapkan salam kepada laki- 
laki.” 1046 


—ntng— 
pluit Cole palu! cela —£ VA 
479. Bab: Mengucapkan Salam kepada Wanita 
pay db Jaga Sani eka JB ASEAN 
ISU: Je ( 5) sa J8 6333 An 5 125) ama 9 
k- Su 5 3 SA LE Gani 2 PU Sma SES 
z ran dls SU | tk JB 2g “ DAS —& KP 


ge 


Se au Aa Ke benua Ia ah es 
Gi SAS SUS) ai 


1047- Dari Syahr, ia berkata, “Aku pernah mendengar Asma' (berkata) 
bahwa Rasulullah #£ pernah lewat di dalam masjid, dan sekelompok 
wanita sedang duduk, beliau mengisyaratkan tangannya kepada mereka 
dengan salam. Lalu beliau bersabda, Jauhilah oleh kalian kufur terhadap 
orang-orang yang berbuat kebaikan, jauhilah oleh kalian kufur terhadap 
orang-orang yang berbuat kebaikan." Salah seorang dari mereka berkata, 


1045 Albani (798): Shahih. Abdul Bagi: (al-Bukhari: 78 — Kitab al-Adab, 94 — Bab “Maa Ja-a 
Fii “Za'amuu.” Muslim: 6 — Kitab Shalah al-Musafirin, hadits 82). 
1046 (- 259)- Albani (799): Sanadnya hasan. 


5590 SS Al-Adabul Mufrad 


“Kami berlindung kepada Allah -wahai Nabiyullah- dari kufur terhadap 
nikmat-nikmat Allah.” Beliau bersabda, “Ya, sesungguhnya salah seorang 
diantara kalian ada yang lama hidup menjanda kemudian suatu saat dia 
marah lalu ia berkata, “Demi Allah, aku tidak pernah melihat kebaikan 
sama sekali darinya walau sesaat.” Maka yang demikian itu kufur terhadap 
nikmat Allah dan demikian pula kufur terhadap orang yang berbuat 
kebaikan.” 147 


petaka ab AAN Aj BA SAN £A 
LS RN PS) IU) Se AS 9 Jp du 
LE Sipanbah SAS G3 bl j5 G L sa sate Je taat 3 


. 40 o-- 


Beny ada hg Isun 
Aa as Ie LIS TSS Inka 2.013 


1048- Dari Asma' binti Yazid al-Anshariyah, (ia berkata), “Nabi $ 
pernah melewatiku dan aku berada di samping teman-teman sebayaku, 
lalu beliau mengucapkan salam kepada kami dan berkata, “Jauhilah oleh 
kalian kufur terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan aku 
termasuk yang paling berani diantara mereka untuk bertanya kepada 
beliau, lalu aku bertanya, Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud 
dengan kufur terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan itu?" Beliau 
bersabda, “Mungkin salah seorang diantara kalian ada yang lama hidup 
menjanda bersama orang tuanya, lalu Allah memberikannya seorang 
suami, darinya dia memberikan keturunan. Kemudian suatu saat dia 
marah lalu ia berbuat kufur, ia mengatakan, 'Aku tidak pernah melihat 
kebaikan sama sekali darimu.” 


—netomg— 


1047 Albani (800): Shahih tanpa penyebutan al-Yadd - Jilbab al-Mar-ah al-Muslimah (192, 
294), ash-Shahihah (823). Abdul Bagi: (Abu Daud: 40 - Kitab al-Adab, 137 — Bab “Fii as- 
- Salam Ala an-Nisa'.” At-Tirmidzi: 40 - Kitab al-Isti'dzan, 9 — Bab “Maa Ja-a Fii at-Taslim 
Ala an-Nisa'.”). 
1048 Periksa hadits sebelumnya (1047). 


Al-Adabul Mufrad S2 551 


Anal palu 0S Cya cala — LA 
480. Bab: Orang yang Tidak Suka Mengucapkan Salam 
kepada Orang yang Khusus (Tertentu) 


IE pe al ia TA dh wi 
JB ea Je UN EN 3 cam 
Mentan D3 Ana In LIS PE Eu Han "SES 


Kas 2S TA YEL UK gk Kena SA 


Seng 


ida IE IS Suci je JG TS | yan 
Sa PG pi AAN pa HAL ga Tae, Gaduh 


3.29 04 Bh 2.9 - Aka Manu Ah 
SAN 33eb3 ali Hay ah IK SI IN 

her" An very Pri 
1049- Dari Tharig, ia berkata, “Kami pernah duduk-duduk di sisi 
Abdullah, lalu (datanglah seseorang) memberitahukannya, “Shalat telah 
didirikan.” Maka Abdullah pun berdiri dan kami ikut berdiri bersamanya. 
Lalu kami masuk masjid. Ia melihat orang-orang sedang ruku' di bagian 
depan masjid, maka ia (segera) bertakbir dan ruku', (sedangkan) 
kami berjalan dan melakukan seperti apa yang Abdullah perbuat. 
Kemudian seorang laki-laki dengan terburu-buru lewat seraya berkata, 
“Alaikumussalaim wahai Abu '“Abdurrahman.' Abdullah berkata, “Maha 
benar Allah, dan Rasul-Nya yang telah menyampaikan (risalah-Nya).' 
Seusai kami shalat, Abdullah pulang dan kembali kepada keluarganya. 
Sedang kami tetap duduk di tempat kami menunggunya hingga ia 
keluar. Kami berkata satu sama lain, “Siapakah diantara kalian yang 
akan menanyainya? Tharig berkata, 'Aku yang akan menanyainya.' 
Lantas ia pun menanyainya. Abdullah menjawab, “Dari Nabi #£, beliau 
bersabda, “Sesungguhnya diambang kiamat nanti salam diucapkan untuk 
orang-orang tertentu saja, perdagangan semakin merebak sampai-sampai 
seorang wanita menolong suaminya untuk berdagang, tali silaturrahim 
diputus, merebaknya ilmu, munculnya persaksian palsu dan persaksian 


552 SW Al-Adabul Mufrad 


yang usai disembunyikan.” 


dea Jo dpn IL OA pi ME ENG. 
Bau Ebu Gi pa da LB gas Sa SI ala 


3 Aa) 3 
1050- Dari Abdullah bin 'Amr (berkata), bahwa seorang laki-laki 
pernah bertanya kepada Rasulullah #6, “Wahai Rasulullah, (amalan) 
yang bagaimanakah yang paling baik dalam Islam?” Beliau menjawab, 
“Engkau memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang 
kau kenal maupun orang yang tidak kamu kenal.”1950 


—AA 


—ang— 
Semasa AI Saji US oa AA 
481. Bab: Bagaimanakah Ayat Hijab Itu Turun? 


Sa ja SN AA JB AS Ha 2 NON 
PA An Cal na bagan Jp aa 


PA 229 rr 


Pa . 
0 


bae Jen an dsb Ia Hm oli, 


. to. 


Ga YAA al ae AA JET Ah 
AN ae Aa gia da ga en 


- 
PA dye. OB GG 


KA. AA AA hah RAN SA BAG 
S3 KJ SE SANA BAG At rae 
HA ae Hn KAS GE Lin Jeja ja SP 


- 


AS AS Dias IA 3 Ap can SA EP Ha 
2, PL, hee oo nye 
ME Ita LN 0 in dah da 

1049 Albani (801): Shahih — ash-Shahihah 0161. Abdul Bagi: Tidak terdapat dalam Kutubus 


Sittah, lihatlah al-Mustadrak hadits 3780). 
1050 Periksa hadits no. (1013). 


Al-Adabul Mufrad SA 553 


1051- Dari Ibnu Syihab, ia berkata, “Telah mengabarkan kepadaku 
Anas, bahwa usianya genap sepuluh tahun sewaktu Rasulullah #£ tiba di 
Madinah. (Ia berkata), Dan ibu-ibuku (nenek, ibu, bibi, dan semacamnya) 
bersepakat agar aku melayani beliau. Maka aku pun melayani beliau 
selama sepuluh tahun. Beliau wafat ketika aku berusia dua puluh tahun. 
Aku adalah orang yang paling mengetahui permasalahan hijab. Awal kali 
turunnya (ayat hijab) berkenaan dengan pernikahan Nabi $& dengan 
Zainab binti Jahsy, dimana Rasulullah menjadi mempelainya. Maka 
beliau pun mengundang orang-orang, lalu mereka makan dan pulang 
setelahnya. Namun tersisa beberapa orang di sisi Nabi $5, mereka tinggal 
(duduk) berlama-lama. Beliau lantas berdiri lalu keluar dan aku ikut 
keluar agar mereka pun ikut keluar. Beliau berjalan dan aku ikut berjalan 
bersamanya. Hingga ketika beliau telah sampai di ambang (pintu) kamar 
Aisyah dan menduga bahwa mereka telah pulang, maka beliau pun 
kembali pulang dan aku pun ikut kembali, hingga beliau masuk menemui 
Zaenab dan ternyata mereka masih tetap duduk (di tempatnya). Maka 
Nabi pun kembali dan aku ikut kembali. Hingga ketika beliau telah 
sampai di ambang (pintu) kamar 'Aisyah dan menduga bahwa mereka 
telah pulang, maka beliau pun kembali pulang dan aku ikut kembali 
bersamanya, dan ternyata mereka telah keluar (pulang). Kemudian Nabi 
35 memasang hijab (tabir penutup) antara diriku dan beliau, lalu turunlah 
ayat hijab itu.'”1051 


— ang — 
LAI Cl gadi ena — AN 
482. Bab: Aurat yang Tiga 


daa oi ME BA gi PAS Yeo 
as 55 LI SA Ulas SAS 3 ES 2 ig 


. 2. 


8 JS Seda SL UI Ip 


25 0 


be An hg ip IA Je JA D sega 


. 
pd 


YG SAS Uas AU S3 JA Jb Y, Sya aa 


LN 


ot 


1051 Albani (802): Shahih — ash- Shahihah hG 148). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 65 - Kitab at- 
Tafsir, 33 — Surah al-Ahzab, 8 — Bab “Dauluhu ta'ala: (Laa Tadkhuluu Buyut an-Nabi Illa 
An Yu'dzanalakum).” Muslim: 16 — Kitab an-Nikah, hadits 87, 89). 


554 SS Al-Adabul Mufrad 


ana da 


Ha agaa ge YG Abah EL Bl 


1052 (- 260)- Dari Tsa'labah bin Abu Malik onde bahwa ia 
pernah (memacu) kendaraannya menuju Abdullah bin Suwaid -saudara 
Bani Haritsah bin al-Harits- untuk menanyainya tentang aurat yang tiga, 
dimana ia (Abdullah) telah mengamalkannya. Abdullah berkata, “Apa 
yang engkau inginkan?” Aku menjawab, “Aku ingin mengamalkannya.” 
Ia berkata, “Apabila aku telah menanggalkan pakaianku di siang hari, 
maka tidak ada satupun dari keluargaku yang telah mencapai usia akil 
baligh masuk menemuiku kecuali dengan izinku, terkecuali jika aku 
memanggilnya maka itulah izinnya, tidak boleh juga ketika fajar telah terbit 
dan orang-orang (pada bergerak) hingga shalat (shubuh) usai ditunaikan, 
dan tidak boleh juga apabila aku telah melakukan shalat isya dan aku 
telah meletakkan pakaianku hingga aku tidur.”1052 


—utng—— 
dil ya ana Ja JSI ala — LAY 
483. Bab: Seseorang Makan dengan Istrinya 


ha Jasa Ae LG PS AI ga) LAS EN ON 


Le 


LIL Ugal MAA 3 KAT ye YAN sena ang, le 
aa J3 3 ALE u SE Att Je 


1053- Dari Aisyah #&, ia berkata, Tan aku pernah makan hais 
(adonan kurma) bersama Nabi #£, maka "Umar pun lewat, lalu Rasulullah 
memanggilnya dan ikut makan. Lantas jari telunjukku menyentuh 
tangannya, maka ia (“Umar) berkata, Hussi! Andai aku ditaati tentang 
urusan kalian, maka tidak ada satu matapun yang melihat kalian. Maka 
turunlah ayat hijab.”1958 


BTA BARA Jae de PA at 


.. 


Ai dya) xp sah Sae Lp Unas AI OA 9 nga ata 
an ja HEM Ja 


1052 (» 260)- Albani mencantumkannya dalam Shahih al-Adab al-Mufrad (hal. 404) dan tidak 
menetapkan hukumnya. 

1053 Albani (804): Shahih — ash-Shahihah dengan hadits no. (3148), ar-Raudh an-Nadhir 
(801). Abdul Bagi: Tidak terdapat dalam Kutubus Sittah. 


Al-Adabul Mufrad SA 555 


1054- Dari Salim bin Sarj maula Ummu Habibah binti Oais -ia adalah 
Khaulah, dan juga nenek Kharijah bin al-Harits- bahwasanya ia pernah 
mendengarnya berkata, “Tanganku dan tangan Rasulullah #£ pernah 
berulang-ulang (bergantian masuk) dalam satu wadah.” 1054 


——n—— 


C3Suma ae Ui Jaa IS) au —£A 
484. Bab: Apabila Seseorang Masuk pada Satu Rumah 
yang Tidak Dihuni 
ana G3 (aa PS IE Sa as IE ih Gi Ca) —N.99 


nan 


sih 0, DE JA JNE sll 
GA 2s SE AE 


1055 (« 261)- (Dari) Ibrahim bin al-Mundzir, ia berkata, “Telah 
menceritakan kepadaku Mu'an, ia berkata, Apabila (seseorang) masuk 
rumah yang tidak dihuni, maka hendaklah ia mengucapkan, “Assalamu 
Alaind wa Ala “Ibidillahish Shalihin (semoga keselamatan terlimpah 
ia kami dan Me hamba-hamba Allah yang shalih).”1055 


in 3 Id an si 3) 
MORI akan te wak ie aa 


1056 (» 262)- Dari Ibnu Abbas, ia membaca (firman Allah Ta'ala), 
“Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang 
bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada 
penghuninya.” (OS. an-Nir: 27). Dan ayat di atas dikecualikan dengan 
firman Allah, “Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, 
yang di dalamnya ada kepentingan kamu, Allah mengetahui apa yang 
kamu sembunyikan.” (OS. an-Niir: 29/1056 


—n— 


1054 Albani (805): Shahih — Shahih Abi Daud (971). 

1055 (« 261)- Albani (806): Sanadnya Hasan. Demikian juga ucapan al-Hafizh dalam al-Fath 
(11/17). 

1056 (» 262)- Albani (807): Sanadnya shahih. 


556 SW Al-Adabul Mufrad 


ISA 2agiNY (AS CKUA GpAN ASIN) Lay —£ A0 
485. Bab: Allah Ta'ala Berfirman, “Hendaklah hamba 


Sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki 
meminta izin kepadamu.” (AS. an-Niar: 58) 


Kei La Pa AI Sa Pa Ae La Send o - 
dB TN ESL GA SEL) 153 al ye NOV 
1057 (» 263)- Dari Ibnu “Umar, ia membaca (firman Allah), “Hendaklah 
hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki meminta izin 


kepadamu.” (OS. an-Niirr: 58). Ia berkata, “Ayat ini berlaku untuk laki-laki 
bukan perempuan.”1057 


—an— 


(OA 2 asal) (AAN ASia JlibaYi Ao 139) sA8I Jah ala — LAN 
486. Bab: Allah Ta'ala Berfirman, “Dan apabila anak- 
anakmu telah sampai umur dewasa." (@S. an-Nur: 59) 


PO Iine SUN TA KN Te AAN INA, Po BS erat 3 
JA Ab Ia JAN oa) yang ai LO dil ae HI GE LN OA 
3 VI ls 


1058 (- 264)- Dari Ibnu “Umar, bahwa apabila sebagian anaknya 
mencapai akil baligh, ia dianjurkan untuk memisahkannya. Sang anak 
tidak boleh masuk kepadanya kecuali dengan izinnya.1958 


aya — 


1057 (& 263)- Albani (166): Sanadnya dhaif, mauguf. Ada Yahya bin al-Yaman dan Laits, dia 
adalah ibnu Abi Sulaim, keduanya lemah. Albani berkata dalam Dhaif al-Adab al-Mufrad 
(hal. 93 — catatan kaki): begitu juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam at-Tafsir 
(18/124) dari Ibnu Umar, kemudian diriwayatkan sebaliknya dari Abi Abdurrahman 
(dia adalah as-Sulami). Dia berkata, Dia adalah untuk laki-laki dan wanita. Sanadnya 
shahih.” Ibnu Jarir berkata, “Dia benar” maka periksalah jika dikehendaki. Dan nanti 
ada hadits yang serupa dengannya dari Ibnu Abbas dalam ash-Shahih (no. 1063 dari kitab 
ini). 


1058 (& 264)- Albani (808): Sanadnya shahih. 


Al-Adabul Mufrad S2 557 


dah ie Gyilinag ala — AV 


487. Bab: Meminta Izin Jika Hendak Masuk Menemui 
Ibunya 


2 - 
31 


CA de OsEsi JL SI Ie Ia JERE AN 04 
MA Ae ws EU JS 


1059 (- 265)- Dari Algamah, ia berkata, “Telah datang seorang laki- 
laki kepada “Abdullah, ia berkata, 'Apakah aku mesti meminta izin jika 
hendak masuk menemui ibuku? “Abdullah berkata, “Tidaklah dalam 
semua keadaannya ia suka engkau melihatnya. '”105? 


ng Ji ala Ji lih Li IMA 


o 
- “9 £ 


Pe dsts3 2 3) 23 CA Ie Oei HAL 


1060 («- 266)- Dari: Abu Ishag, ia berkata, “Aku pernah mendengar 
Muslim bin Nadzir berkata, “Seorang laki-laki pernah bertanya kepada 
Hudzaifah, Apakah aku mesti meminta izin jika hendak masuk menemui 
ibuku? Ia menjawab, Jika engkau tidak meminta izin kepadanya, niscaya 
engkau akan melihat sesuatu yang tidak kamu sukai.””1060 


"ling tau — LAN 
Te 


488. Bab: Meminta Izin Jika Hendak Masuk Menemui 
Bapaknya 


ESA es JBL 3 gap PAN 


FTA, 2-8 


Ta Nee SA pr Pe S SL 3 PO air AS 
1061 (- 267)- Dari Misa bin Thalhah, ia berkata, “Aku pernah bersama 
bapakku menjenguk ibuku, lalu bapakku masuk dan aku mengikutinya, 


1059 (& 265)- Albani 9809): Sanadnya shahih. 
1060 (- 266)- Albani (810): Sanadnya hasan. 


558 SW Al-Adabul Mufrad 


lantas ia menoleh dan mendorong dadaku hingga aku jatuh terduduk di 


atas bokongku, kemudian ia berkata, Apakah engkau akan masuk tanpa 
izin?” 1061 


—amg— 
daa (ria ilang tata — AA 
489. Bab: Meminta Izin Jika Hendak Masuk Menemui 
Bapak dan Sab 
aa OLa- di, sa, & Kr bstts Ju An Tg MN 


, et, ca, AS 
1062 (» 268)- Dari Jabir, ia berkata, “Seseorang (mesti) meminta izin 


jika hendak masuk menemui anaknya, ibunya -sekalipun ia telah tua-, 
saudara laki-lakinya, saudara perempuannya dan bapaknya.”1062 


—yetak— 
Asal (re Galiag opla 54. 


490. Bab: Meminta Izin Jika Hendak Masuk Menemui 
Saudara Perempuannya 


Ab Ob El AE SL 6 bas TA — KY 


Aje sa ds yaa ya Na na. Hd 


Lt ul. 45 et kend aa si Lai Hi J8 ne. ssi 
& II jaan -) BA si Fa pelan Za seting pi gai 
:3 dn ye SA gn AD yi or 
Ki os AA ab J6 Ira 3S SN Aa BS ah 
KS jatt II S3 JULI ARE sal J6 HI A5 ad ih 


AP en), 515 al 2yu Tn 22 #6 (aa 3g jali Di 


1061 («& 267)- Albani (167): Sanadnya dhaif, mauguf. Ada Laits, dia lemah. 
1062 (w 268- Albani (168): Sanadnya dhaif, mauguf. Asy'ats, dia adalah Ibnu Sawwar, dia 
lemah dan Abu az-Zubair mudallis. 


Al-Adabul Mufrad “A2 559 


23 s apa 
: s yi AI 
1063 (- 269)- Dari Atha', ia berkata, “Aku pernah bertanya kepada 
Ibnu Abbas, 'Apakah aku mesti meminta izin jika hendak masuk menemui 
saudara perempuanku?' Ia menjawab, Ya.' Lalu aku bertanya ulang, 
Jika dua bersaudari yang berada di asuhanku, aku yang mengurus dan 
menafkahi keduanya, apakah aku mesti meminta izin jika hendak masuk 
menemui keduanya?" Ia menjawab, Ya, apakah engkau suka melihat 
keduanya dalam keadaan telanjang? Kemudian ia membaca firman 
Allah, Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah hamba sahaya (laki- 
laki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum 
baligh (dewasa) diantara kamu, meminta izin kepadamu pada tiga kali 
(kesempatan), yaitu sebelum shalat shubuh, ketika kamu menanggalkan 
pakaian (luarmu di tengah hari, dan setelah shalat isya. (Itulah) tiga 
aurat (waktu) bagi kamu.” (OS. an-Nir: 58). Ia berkata, “Mereka 
tidak diperintahkan meminta izin kecuali pada tiga aurat (waktu) ini. Ia 
membaca firman Allah, "Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur 
dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang 
yang lebih dewasa meminta izin.” (OS. an-Niir: 59). Ibnu Abbas berkata, 
“Meminta izin hukumnya wajib.” Ibnu Juraij: Atas semua orang.!$ 


— utang — 


dal (ee Gilang tla —£AA 


491. Bab: Meminta Izin Jika Hendak Masuk Menemui 
Saudara Laki-laki 


Eng J6 BE SA AN 


- 42 
yg. 


4 . 3 . 
Ky katy aa) Al de JI o3 
1064 (- 270)- Dari Abdullah, ia berkata, “Hendaklah seseorang itu 
meminta izin kepada bapaknya, ibunya, saudaranya, dan saudara 
perempuannya.” 1064 


—Iaan— 


1063 (& 269)- Albani (811): Sanadnya shahih. 
1064 (» 270)- Albani (179): Sanadnya dhaif, mauguf. Al-Asy'ats lemah. 


560 SW Al-Adabul Mufrad 


UD GNI ab —£AY 
492. Bab: Meminta Izin (Masuk Rumah) Itu Tiga Kali 


ja da Sen GAM Ap UI PAR op Ae PA “10 


. pan Pd 
yaa LX Lie BIA na 


PA Ah AP Ata 56 Et Sg A5 5 


2. - Se eka an 


Sip IU Sg hak en BA JUS PS 
3 Gus Kesal A3 56 JL Vig PE JB ae 
Nu Aa de GA aa HA ya asa 


“ 
oA- s5a 


Jen Aoa BEA Ae JW Si yg Ha GEN Lab 
SAI oa Sea ea IAI Ta 3 


LA 
LI S ya Aa “ya Su Gaal si 

1065- Dari “Ubaid bin “Umair, bahwa Abu Misa al na ari pernah 
meminta izin untuk masuk ke rumah “Umar bin al-Khaththab namun ia 
tidak mendapatkan izin -sepertinya “Umar tengah sibuk- maka Abu Musa 
pun pulang. (Tidak lama dari itu) “Umar telah selesai dari (kesibukannya) 
lalu berkata, “Bukankah tadi aku mendengar suara “Abdullah bin Mais? 
Izinkanlah ia masuk.” Dikatakan (kepadanya), “Ia telah pulang.” Maka 
"Umar memanggil (kembali) Abu Musa, lalu Abu Misa berkata, “Dahulu 
kami diperintahkan seperti itu.” “Umar berkata, “Datangkan kepadaku 
satu bukti tentang itu.” Lalu ia pun bertolak menuju majelis orang-orang 
Anshar, lalu menanyakan mereka (tentang meminta izin hanya tiga kali), 
mereka berkata, “Tidak ada yang akan memberikan kesaksian untukmu 
tentang hal ini, kecuali orang yang paling muda diantara kami yaitu Abu 
Sa'id al-Khudri.” Maka Abu Musa pun pergi dengan membawa Abu Sa'id. 
Umar berkata, “Mengapa aku sampai tidak tahu dari perintah Rasulullah 
1£? Jual beli di pasar telah melalaikanku.” Yaitu keluar untuk berniaga.'$ 


. 
E bear 
- 


—Patang—— 


1065 Albani (812): Shahih. Abdul Bagi: (al-Bukhari: 79 — Kitab al-Isti'dzan, 13 — Bab “at- 
Taslim wa al-Isti'dzan Tsalatsa.” Muslim: 38 — Kitab al-Adab, hadits 33 — 37). 


Al-Adabul Mufrad S2 561 


@uul SE oa ah —£ AP 
493. Bab: Meminta Izin Berbeda dengan Salam 


SEE BEN HIU gl ST JB GELI JAN SA GA - Kh 
Su fan 


1066 (- 271)- Dari Abu Hurairah, mengenai orang-orang yang meminta 
izin sebelum mengucapkan salam, beliau berkata, “Ia tidak diizinkan 
hingga ia memulai dengan salam.” 1066 


SI NA AN Net 2 JB ena AA AAA NAN 


KS Yan Ch AL - Jaa Ia HI Ja 35 JS 
1067 (- 272)- (Dari) Hisyam, bahwa Ibnu Juraij mengabarkan kepada 
mereka, ia berkata: Aku pernah mendengar Abu Hurairah berkata, 
“Apabila seseorang hendak masuk namun ia tidak mengucapkan, 
“Assalamu 'Alaikum,” maka katakan: Tidak, hingga ia datang dengan 
membawa kunci, yaitu salam.” 1087 


—yatiyuge— 
Ady Uks GA) aa JAS II) ala “A4 
494. Bab: Apabila Seseorang Melihat Tanpa Izin Maka 
Dicungkil Matanya 
Sis as pH db JI AA # YA 
FE IU it SB nang 


1068- Dari Abu Hurairah, dari Nabi 36, beliau bersabda, “Sekiranya ada 
seseorang yang mengintip rumahmu lalu engkau lempar ia dengan kerikil, 
hingga Pasung fic ai maka tidak ada dosa atasmu.” 1068 


dat ai dh da la ya 5 IP 2 1.14 


1066 (» 271)- Albani (813): Sanadnya shahih. 

1067 (« 272)- Periksa hadits sebelumnya. 

1068 Albani (814): Shahih — Kitab ad-Diyah, 15 — Bab “Man Akhadza Haggahu au Iwtashsha 
Duuna as-Sulthan,” hadits 6888. muslim: 38 — Kitab al-Adab, hadits 44). 


562 SW Al-Adabul Mufrad 


1069- Dari Anas, ia berkata, “Adalah Nabi & pernah berdiri mengerjakan 
shalat, lalu seseorang mengintip rumah beliau, lalu beliau mengambil 
sebatang anak panah dari tabungnya, lalu beliau bidikkan ke arah kedua 


matanya.” 1069 


—a—— 


JAN dal ya dian ah —£ d0 


495. Bab: Meminta Izin Adalah Karena untuk Menjaga 
Pandangan 


Sa ih dil ana GIE Tapa GS IE AV, 
Bad da Goa Ba da Aang P3 in 
Pada da dis an I P Ag OR sea 


Dls -5 dy CAR s 3 ai ar 
1070- (Dari) al-Laits, ia berkata, “Telah Menakar kepadaku Ibnu 
Syihab, bahwa Sah! bin Sa'ad telah mengabarkannya, bahwa seorang 
laki-laki pernah mengintip pada lobang pintu Nabi 36. Dan bersama Nabi 
#£ (ketika itu) sebuah midrai (besi atau kayu digunakan untuk meluruskan 
rambut yang kusut yang mirip seperti sisir) yang biasa beliau gunakan 
untuk menggaruk kepalanya. Ketika Nabi #5 melihatnya, beliau bersabda, 
“Seandainya aku tahu bahwa engkau tengah mengintipku, niscaya sudah 
aku lukai kedua matamu dengan sisir ini.” 19 


Jai Ia BINI Jak WS alah bk Jo GAN ENAM 
23) 


1071- Nabi #& bersabda, “Sesungguhnya disyariatkan izin adalah karena 
untuk menjaga pandangan.” 


1069 Albani (815): Shahih — ash-Shahihah (612). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 87 — Kitab ad- 
Diyah, 15 — Bab “Man Akhadza au Igtashsha Duuna as-Sulthan,” hadits 6889. Muslim: 
38 — Kitab al-Adab, hadits 42). 

1070 Albani (816): Shahih — ash-Shahihah hadits no. (6078). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 19 — 
Kitab al-Isti'dzan, 11 — Bab “al-Isti'dzan Min Ajji al-Bashar.” Muslim: 38 — Kitab al-Adab, 
hadits 41). 


Al-Adabul Mufrad “&# 563 


- saka 


ana £ 0 0.3 0. 38 5. Tj "NG 
a 9 si PA dr 2. 
| dia daa Jap ole as 
4 5 -. 
AAN JAN GA saban oh ee lo 
1072- (Dari) Muhammad bin Salim, ia berkata “Seorang laki-laki 
pernah mengintip melalui celah-celah kamar Nabi #5, lalu Rasulullah #£ 


membidiknya dengan anak panah bermata lebar, maka laki-laki itupun 
melongokkan kepalanya.” 102 


—a an 
Ata Gb Jaa GAS Jaa laa Ii al HA 


496. Bab: Apabila Seseorang Mengucapkan Salam 
kepada Orang Lain di Rumahnya 


Dt 


203 PN 


LAN AA G3 3 TT SA AN VY 
IE Pet bs 3G JAN ya ole Sin J6 
Ka SA GAN SI AN Ga db AE dala Taha da Ka 


Sp A3 A3 daa LIS E Ai Je asa aa 
an Ea Oa Ela Ga JB lala AP SI Ag 


dag iban Ja giga eh sa ende jap 


- 


& 


SERA IS DIAN Ea 2 aa eat ea 
POT AS am da yag A5 
Ae CA aa RN AS 3 “uu bai ega 236 elu Idi 


Pn ee 


Bea JI Hb daa BIA cat Kan SA 


. 


mer yeaak ape em Leena 
Rana ee ea Lp bau Ga atetenni 


1072 Sudah ada hadits sebelumnya (1069). 


564 SS Al-Adabul Mufrad 


Sa Ga ala Ce SSI Dra SA B1 Opa Gd Ana SU 


daa NA 


PA dana dag RS sig saga Dag 


Ta si Seni : 5 jati ing. des & 
1073- Dari Marwan bin “Utsman, bahwa “Ubaid bin Hunain MienoabaE 
kannya dari Abu Misa, ia berkata, “Aku pernah minta izin untuk 
masuk ke rumah “Umar namun aku tidak diizinkan -sebanyak tiga kali- 
kemudian aku pulang. Lalu “Umar mengutus seseorang kepadaku dan 
berkata, Wahai Abdullah, apakah berat bagimu jika engkau menunggu 
(sejenak) di depan pintuku? Ketahuilah, bahwa orang lain juga seperti itu, 
— bahwa mereka merasa berat menunggu di depan pintumu.' Aku berkata, 
“Sebaliknya, aku sudah meminta izin kepadamu sebanyak tiga kali, namun 
aku tidak diizinkan, maka aku pun pulang (dan dahulu kita diperintahkan 
seperti itu)” Umar berkata, “Dari siapa engkau mendengar (berita/hadits) 
ini?” Aku berkata, Aku mendengarnya dari Nabi 85. “Umar berkata, 
'Apakah engkau mendengar dari Nabi $£ apa yang tidak kami dengar? 
Jika engkau tidak mendatangkan satu bukti untuk perkara ini, niscaya aku 
jadikan engkau sebagai pelajaran bagi yang lain." Lalu aku keluar hingga 
aku mendatangi sekelompok orang dari kalangan Anshar yang tengah 
duduk-duduk di Masjid, lantas bertanya kepada mereka. Mereka berkata, 
“Adakah orang yang meragukan hal ini? Maka aku kabarkan mereka apa 
yang telah diucapkan oleh 'Umar. Mereka berkata, “Tidak ada yang akan 
pergi bersamamu melainkan orang yang paling muda diantara kami. 
Maka Abu Sa'id al-Khudri -atau Abu Mas' id- pergi bersamaku menemui 
Umar. Abu Sa'id berkata, “Kami pernah keluar bersama Nabi £5, beliau ' 
hendak ke rumah Sa'ad bin “Ubbadah, hingga ketika beliau sampai di 
rumahnya beliau mengucapkan salam, tetapi beliau tidak diizinkan, 
kemudian beliau mengucapkan salam untuk yang kedua, lalu yang ketiga, 
namun tetap tidak diizinkan. Beliau bersabda, 'Kita telah melaksanakan 
apa yang semestinya kita lakukan,” kemudian beliau pulang. Lalu 
Sa'ad menyusulinya dan berkata, “Wahai Rasulullah, demi Dzat yang 
mengutusmu dengan kebenaran, tidaklah engkau mengucapkan salam 
satu kali pun kecuali aku mendengar dan membalasnya. Akan tetapi aku 
suka jika engkau memperbanyak salam untukku dan untuk keluargaku.' 
Maka Abu Musa berkata, “Demi Allah, sejak dahulu aku berlaku amanat 
terhadap hadits Rasulullah $$. Umar berkata, “Tentu, akan tetapi aku 


Al-Adabul Mufrad S2 565 


suka untuk memastikan kebenarannya. ”10”3 


—toa— 


ASI Jai sisa sala —£ AV 
497. Bab: Panggilan Seseorang Adalah Izinnya 
3 si Ia Ja £ 5) “JG A ae PAN 


1074 (- 273)- Dari Abdullah, ia berkata, "Apabila seseorang dipanggil, 
maka ia telah mendapat izin.”1074 


(3 BL JG Ah Ae 5 Bar 5 aa & Ge - - ve 


1075- Dari Abu Hurairah, dari Nabi 1£, beliau bertaba Assabito salah 
seorang diantara kalian dipanggil lalu ia datang bersama utusannya, maka 
itulah izinnya.” 195 


JO Io banged Je rAuA SIA SA TV 
BP 


1076- Dari Abu Hurairah, dari Nabi $£, beliau bersabda, “Utusan 
seseorang kepada orang lain adalah izinnya.” 5 


2. - 
2. 2 


Oa la Salad Ia iB na WE IIS gl SA -— Ha 
SE apa SG Ob Sala 5 dh SG ", 


Ii, Cit 


LAS. Se Kn SA y An db an JG Fa 
DS PON Ul rapat RO PAN LE JAS JB Se 


Pa 3 


Y agak ab ar ya Is Kanan 


1073 Albani (817): Shahih Lighairihi. Abdul Bagi: (al-Bukhari: 34 — Kitab al-Buyu', 9 Bab “al- 
Khuruj Fii at-Tijarah.” Muslim: 38 — Kitab al-Adab, hadits 36. 

1074 (« 273)- Albani (818): Shahih mauguf — al-Irwa' (1956). 

1075 Albani (819): Shahih —al-Irwa' (1955). Abdul Bagi: (Abu Daud: 40 — Kitab al-Adab, 129 
— Bab “Fii ar-Rajul Yud'a Ayakunu Dzalika Idznahu”). 

1076 Albani (820): Shahih — al-Irwa' (1955). Abdul Bagi: (Abu Daud: 40 - Kitab al-Adab, 129 
— Bab “Fii ar-Rajulu Yud'a Ayakunu Dzalika Biidznahu”). 


566 SW Al-Adabul Mufrad 


Cepat eh Je isa AAA IS. NA J3 Sad ye IL 
1077- Dari Abu al- Aliyah. ia berkata, “Aku pernah mendaki Abu 
Sa'id al-Khudri lalu aku ucapkan salam untuknya namun aku tidak 
diizinkan. lalu aku kembali mengucapkan salam tetapi juga tidak izinkan. 
Lalu aku ucapkan salam yang ketiga kalinya dengan meninggikan suaraku, 
aku berkata, “Assalamu Alaikum YG Ahlad Diyiar (Assalamu “Alaikum wahai 
penghuni rumah), namun aku tetap tidak diizinkan. Lantas aku menepi 
ke suatu sudut lalu duduk. Tiba-tiba seorang anak kecil mendatangiku dan 
berkata, “Masuklah,” lalu akupun masuk. Abu Sa'id berkata kepadaku, 
Adapun jika engkau menambah (izinmu) lebih dari itu, maka engkau tidak 
akan mendapat izin.' Lalu aku bertanya kepadanya tentang bejana-bejana 
(untuk menyimpan sari buah), aku tidak menanyakan sesuatu kecuali ia 
menjawab, 'haram' hingga aku bertanya tentang jaff (bejana dari kulit 
yang tidak terikat di atasnya) ia menjawab, “Haram.” Muhammad berkata, 
“Yaitu meletakkan cuka pada bagian atasnya lalu diikat.'”1077 


yaaa 
Conlall Sie pagia LS Gala — AA 
498. Bab: Bagaimana Cara Berdiri di Depan Pintu? 


Fit J8 HARI GAS X5 as GA iis Ju Ht —N. YA 
Kam In Bela dea la San pa ai 
Ost DI VK) Eng AS LE 3 bat £ SN ju AG 


3 gn NT 3 
1078- (Dari) Bagiyyah, ia berkata, “Telah menceritakan kepadaku 
Muhammadbin Abdurrahmanal-Yahshubi, iaberkata, “Telah menceritakan 
kepadaku 'Abdullah bin Busr shahabat Nabi #5, bahwa Nabi #8 apabila 
mendatangi suatu pintu yang ia hendak meminta izin masuk (ke dalamnya), 
beliau tidak menghadap (berdiri) di depannya. Beliau datang dari arah 
kanan dan kiri. Apabila diberi izin, (maka masuklah beliau) dan jika tidak, 
beliau kembali pulang.” 1978 
—ptiond— 


1077 Albani (821): Shahih — ash-Shahihah (2951). 
1078 Albani (822): Hasan shahih — Takhrij al-Misykah (4673 / Tahgig tsani). 


Al-Adabul Mufrad SA 567 


Candu Cal TSI Fm dB Gili ISI Kala —£ AA 
499. Bab: Apabila Seseorang Meminta Izin Masuk, Lalu 


Tuan Rumah Berkata, “(Tunggulah) Hingga Aku Keluar.” 
Dimana Dia Harus Duduk? 


LA 29 


da eh J8 Aa | GG GEN LA v4 
ASK As ola SAE LA ga) ALA Tas 


Hb ane Ai Ju Na agya 
J3 Sa . Jb SISA Aya Aa saga 20 “las Ma da 


aj ini 
1079 (- 275)- Abdurrahman bin Mu'awiyah bin Hudaij, dari bapaknya, 
ia berkata, “Aku pernah mendatangi "Umar bin al-Khaththab 485, lalu aku 
meminta izin untuk bertemu dengannya. Mereka berkata, “Tetaplah engkau 
di tempatmu hingga ia keluar menemuimu.' Lalu aku duduk di dekat 
pintunya.” Ja melanjutkan, “Lalu “Umar keluar menemuiku kemudian 
meminta didatangkan air lantas berwudhu, kemudian ia mengusap 
kedua khuf (sepatu)nya. Aku berkata, Wahai Amirul Mukminin, apakah 
ini berlaku pada kencing saja?' Ia berkata, “Dari kencing atau dari yang 
lainnya.'”1079 


utang —— 
ad gag. 
500. Bab: Mengetuk Pintu 
SS J3 den Jo DAS SMG pg PAN sAs 
Pe e 5 


1080- Dari Anas bin Malik, bahwa pintu-pintu Nabi #£ selalu diketuk 
dengan kuku-kuku.!080 


—iomo—— 


1079 (& 275)- Albani (823): Sanadnya hasan. 
1080 Albani (824): Shahih — ash-Shahihah (2092). 


568 SW Al-Adabul Mufrad 


| 


Cilinng ag Jia II ala —0 


501. Bab: Apabila Terlanjur Masuk Rumah dan Belum 
' Sempat Meminta Izin 


Pa 
£ 


GR BAL AI KA GAM IBU 


Sem gonna pe AE IA Ong 
AS PE ia ap da HA J2 3 SI 
st ag an JA daan Ig Ja Ai La 


4 018 


ata Oa JA EPA SI ja P3 IS ds 35 

KI PA Sa 

1081- Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, “Telah 
mengabarkan kepadaku Amr bin Abu Sufyan, bahwa Amr bin “Abdullah 
bin Shafwan telah mengabarkannya bahwa Kaladah bin Hanbal 
mengabarkannya, bahwa Shafwan bin “Umayyah pernah mengutusnya 
menghadap Nabi $$ pada hari fathul Makkah dengan (membawa) susu, 
rusa muda, dan timun muda (Abu 'Ashim berkata: yakni sayur-mayur), 
sedangkan Nabi $& berada di atas lembah dan aku (masuk menemuinya) 
tanpa mengucapkan salam dan tanpa meminta izin. Maka beliau bersabda, 


“Keluarlah dan ucapkan: Assalamu 'Alaikum, bolehkah aku masuk?” 
Kejadian itu setelah Shafwan masuk Islam.!88! 


- Ne -, 8 BA BN DOEL ad aa 
Jet BP Ju Ing ale do AI Spa) Ol 3 AGEN AN 
AS Aa 


1082- Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah $$ bersabda, “Apabila 
pandangan mata telah masuk, maka tidak ada izin baginya.” 18? 


Gx 


. 
2 Kak: 
GA A 


—eino— 


1081 Albani (825): Shahih — ash-Shahihah (818). Abdul Bagi: (Abu Daud: 40 — Kitab al-Adab, 
127 — Bab “Fii al-Isti'dzan.” At-Tirmidzi: 40 — Kitab al-Isti'dzan, 18 — Bab “Maa Ja-a Fii 
at-Taslim Oabla al-Isti'dzar”). 

1082 Albani (170): Dhaif — adh-Dhaifah (2586). Abdul Bagi: (Abu Daud: 40 — Kitab al-Adab, 
127 — Bab “Fii al-Ist'dzan,” hadits 5173). 


Al-Adabul Mufrad LA 569 


plug plg Shah 2JB NI ala 041 


502. Bab: Apabila Seseorang Berkata, “Apakah Aku 
Boleh Masuk?” Dan Ia Belum Mengucapkan Salam 


OA SIA ena : IA HASAN Ay 
SI 1G ee SEA Ja ala 39 KR :dB 


1083 (« 276)- (Dari) Ibnu Juraij, ia berkata, “Telah mengabarkan 
kepadaku 'Atha', ia berkata, 'Aku pernah mendengar Abu Hurairah 
berkata, Apabila seseorang berkata, “Bolehkah aku masuk? Dan ia belum 
mengucapkan salam, maka katakan padanya: “Tidak, hingga engkau 


datang dengan membawa kunci." Aku berkata, “Salam? Ia menjawab, 
“Ya.””1083 


JA PE IS is JP Apa PN AK: 
Any ale la GB IS Je da SEA dn 
AA jae Ha A5 AD ga PA sal 
AN Ela Ry 3 LA 3 JB SEN 
"3 & SIB LIL JB Na POP Is sja Sa 
An 15 AE SA SA JB Ket 


la anta ar Hg Mn, CAN SW Se 195353 


020 AT. 


Na AE GARA 
LB MAS YES lal Se Ja d Ola :J6 Sa up 
Y HAKI Ona AWAN id dp ass dai 


Xx. 


SE Ep Ga SI Ian le te Bj 
et 


Bp Gb Ia ol Up UE SU 


1083 (& 276)- Sudah pada hadits sebelumnya no. (1066, 1067). 


570 SW Al-Adabul Mufrad 


1084- Dari Rib'i bin Hirasy, ia berkata, “Telah menceritakan kepadaku 
seorang laki-laki dari Bani “Amir bahwa ia pernah datang menghadap Nabi 
#£ dan berkata, “Bolehkah aku masuk? Lalu Nabi $£ bersabda kepada 
budak wanitanya, “Keluarlah, dan katakan kepadanya, “Ucapkanlah, 
Assalamu Alaikum?” Karena sesungguhnya ia belum mengenal baik tata 
cara minta izin. Ia berkata, Aku mendengar (percakapan itu) sebelum 
budak itu keluar menemuiku, lalu aku berkata, “Assalamu “Alaikum, boleh 
aku masuk?' Nabi bersabda, “Wa Alaika, masuklah!" Ia berkata, “Lalu aku 
pun masuk dan berkata, “Engkau datang dengan membawa apa? Beliau 
bersabda, “Aku tidak datang kepada kalian melainkan dengan membawa 
kebaikan: Aku datang kepada kalian untuk menyembah Allah semata tidak 
ada sekutu bagi-Nya, meninggalkan peribadatan kepada Latta dan Uzza, 
shalat lima waktu dalam sehari semalam, berpuasa sebulan dalam setahun, 
berhaji di rumah ini (Ka'bah), mengambil sebagian harta dari orang-orang 
kaya diantara kalian dan dikembalikan kepada orang-orang fakir diantara 
kalian. Ia berkata, “Lalu aku bertanya kepada beliau, Adakah satu ilmu 
yang tidak engkau ketahui?" Beliau bersabda, “Sungguh Allah telah 
mengajarkan kebaikan dan diantara ilmu itu ada yang tidak diketahui oleh 
siapapun melainkan Allah: Lima perkara tidak ada yang mengetahuinya 
melainkan Allah (Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang Hari 
Kiamat: dan Dia menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam 
rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) 
apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang 
dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati). ” (@S. Lugman: 34).14 


——ang ——— 
AN Kun) HS ta —0 
503. Bab: Tata Cara Meminta Izin 
dag dn Ja Ga de ae Gila JB AE PN sAo 


Gas 225 YEN AE aa J5 Ia J5 


1085- Dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Umar pernah meminta izin untuk 
masuk menemui Nabi #5, lalu berkata, “Assalamu Ala Rasilillah, Assalamu 
“Alaikum, apakah “Umar boleh masuk?”1085 


ds 


— ang — 
1084 Albani (826): Shahih — ash-Shahihah (819). Abdul Bagi: (Abu Daud: 40 — Kitab al-Adab, 


127 — Bab “Fii al-Isti'dzan,” hadits 5177). 
1085 Albani (827): Sanadnya shahih. 


Al-Adabul Mufrad S2 571 


UI JB S3 ya dB Ga gk —0 
504. Bab: Orang yang Berkata, “Siapa?” Lalu Orang yang 
| Ditanya Menjawab, “Aku.” 
Pakai 23 AAS Eka JB AS ap MA PN AT 


S3 Ia Me Bebas ada de Ja 
ape List - JB Je nela 


1086- Dari Muhammad bin al-Munkadir, ia berkata: Aku pernah 
mendengar Jabir berkata, “Aku pernah mendatangi Nabi $$ dalam 
masalah hutang yang pernah ditanggung bapakku, lalu aku mengetuk 
pintu. Beliau bertanya, “Siapa? Aku berkata, Aku.' Beliau bersabda, 
“Aku, aku? Swan beliau tidak suka.”1986 


dn daa dn gag y An GPR oi BEAN »AV 
2 an ut HE IA J3 Ia ex Pl ami Jl 


35 Ji AAA Ca Uap IK an 33 J3 Sai 
1087- (Dari) Abdullah bin Buraidah, dari bapaknya, ia berkata, “Nabi 
#£ pernah keluar menuju masjid dan Abu Misa tengah membaca (al- 
@ur'an), beliau lalu bertanya, “Siapa ini? Aku menjawab, 'Aku Buraidah, 
aku jadikan diriku sebagai tebusanmu.' Beliau bersabda, “Sungguh orang 
ini telah dikarunia seruling dari seruling keluarga Daud.” 8 


——uomea— 


Aang Jial :Odaka) Gila II only —0 «0 


505. Bab: Apabila Minta Izin, Lalu (Pemilik Kumah 
Berkata), Sean dengan Mengucapkan Salam.” 


pg aan es JB EH op YA AE «AA 
MEA ae Oa ja. 55 ya da 


1086 Albani (828): Shahih — Takhrij al- Misykah (4669) / tahgig tsani). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 
79 — Kitab al-Isti'dzan, 17 — Bab “Idza Gala Man Dza?" Oala: Ana. Muslim: 38 — Kitab 
al-Adab, hadits 38, 39). 

1087 Pada hadits sebelumnya no. (805). 


572 S& Al-Adabul Mufrad 


1088 (« 277)- Dari Abdurrahman bin Jud'an, ia berkata, “Aku pernah 
bersama Abdullah bin Umar, lalu ia meminta izin kepada penghuni suatu 
rumah, maka dikatakan (kepadanya), "Masuklah dengan mengucapkan 
salam.” Namun beliau menolak masuk untuk menemui mereka.” 108 


—— an —— 


Aga Gb JAN Gala —0 1 


506. Bab: Melihat ke dalam Rumah 
Ju agya Ul O Ig —N AA 
23) 3g TN J3 3 sda, le 


1089- Dari al-Walid bin Rabah, bahwa Abu Hurairah Berkta “Rasulullah 
#£ bersabda, Apabila pandangan itu telah masuk (ke dalam rumah), 
maka tidak ada izin (baginya).”1089 


Ip du de de Jan On BJ Ai gp pk GEA «9 
Kebab ena ad ana ak La2 J6 SI 


1090 (- 278)- Dari Muslim bin Nudzatr, ia berkata, “Seorang laki-laki 
meminta izin masuk untuk menemui Hudzaifah, lalu ia melongok (ke 
dalam rumah) dan berkata, “Bolehkah aku masuk?" Hudzaifah berkata, 
'Adapun matamu maka ia telah masuk, dan adapun bokongmu, maka ia 
belum masuk. 199 


- 


uh bat Sy ju SA de bat :) 


Pan 


1090 (- 279)- Seorang laki-laki berkata, “Apakah aku mesti meminta izin 
terlebih dahulu jika hendak masuk menemui ibuku?” Ia menjawab, “Jika 
engkau tidak meminta izin (kepadanya), niscaya engkau akan melihat 
sesuatu yang tidak kamu sukai.”1090 


II Io IA SA BWA O U  oat BAN 


1088 (« 277)- Albani 9829): Sandanya shahih. 
Y089 Pada hadits sebelumnya no. (1082). 
1090 (« 278)- Albani (830): sanadnya shahih. 


Al-Adabul Mufrad #2 573 


pa aa 133 | SETIA 1 Ka) pan & naa it A5 le Para 


Panad & - - $ 2, 


UT JW La An para tg SA 


1091- Dari Anas bin Malik, bahwa seorang Arab dusun mendatangi 
rumah Nabi #5. Kemudian ia mengintip melalui celah-celah pintu, 
lalu beliau mengambil anak panah atau kayu yang telah diruncingkan 
kemudian membidik orang Arab dusun itu untuk mencungkil matanya, 
lalu ia pergi. Nabi bersabda, “Andai engkau tetap di tempatmu, niscaya 
aku cungkil matamu.” 11 


PN en ud “2... 


PEP PET TN SATA Pa 
1092 (- 280)- Dari Ammar bin Sa'ad at “Tujibi, ia berkata, “Umar bin 
al-Khaththab «45 pernah berkata, “Barangsiapa yang memenuhi kedua 
matanya dengan ruang tamu (dari rumah orang yang hendak dimasukinya) 
sebelum ia mendapat izin, maka dia telah berbuat fasig.'”1092 

8, : 8, 3 o A9 ya 
Ian ole Opah #x Lulu ON an Ie Ia £AY 


8x 


Ja gia bt Ja GAS da pan Ja 
JB ISP bt Sh om IA AN 


ag Pa AR Fog 33, 


- 
0 


Ap 


1093- (Dari) Yazid bin Syuraih, bahwa Abu Hayyi al-Muadzib telah 
menceritakannya, bahwa Tsauban maula Rasulullah 25 telah mencerita- 
kannya bahwa Nabi #$ pernah bersabda, “Tidak halal bagi seorang 
muslim melihat ke dalam rumah (orang lain) hingga ia meminta izin. 


1090 (x& 279)- Albani tidak mencantumkannya dalam Shahih al-Adab al-Mufrad dan tidak pula 
dalam Dhaif al-Adab al-Mufrad. h 

1091 Pada hadits sebelumnya no. (1069). 

1092 (& 280)- Albani (171): Sanadnya dhaif, mauguf. Ammar ini tidak bertemu dengan 
Umar. 


574 SW Al-Adabul Mufrad 


Apabila ia melakukan hal itu, maka ia sungguh telah masuk. Seseorang 
tidak boleh mengimami suatu kaum lalu ia mengkhususkan satu doa 
- untuk dirinya sendiri tanpa menyertakan mereka hingga ia pergi, dan ia 
tidak boleh shalat sedang ia dalam keadaan menahan buang air hingga ia 
merasa ringan.” Abu “Abdullah berkata, “Hadits yang paling shahih yang 
diriwayatkan mengenai hal ini, yaitu hanya hadits ini.” 1928 


miom — 


Alang diy Jb (ja Judah Lily —0 «V 
507. Bab: Keutamaan Orang yang Masuk ke Rumahnya 
dengan Salam 


£ Pi 


: PN 0 - 0 Bt A Int “2 pn Ga #9. 
Pa an p 1 


- 8 gen - Shan tan 0:35 2 La Bia aa DA ana An Ide 
Sal HS RD iekag ALP Al dan Ugal JUJUR Puti 
-. Lai eng “UB asa Naa PP - : 05 1 . 7 0 e sapa 
Hp Oa aah JS IA all js SL Oh KS Je ds 
Ea Pia ayat PN & 2 aa ON IS (aa £ 
SAY Al JS Gale Ga dmna SEP on drg PM as orlp 
, a.n “ Pa Ia o- At KANG 2 

Al IS opalo se DI Jaman STP 

1094- (Dari) “Utsman bin Abu “Atikah, ia berkata, “Telah menceritakan 
kepadaku Sulaiman bin Habib al-Muharibi, bahwasanya ia pernah 
mendengar Abu Umamah berkata, “Rasulullah #6 bersabda, “Ada tiga 
golongan yang semuanya berada dalam tanggungan Allah, jika hidup 
dicukupkan dan jika mati masuk Surga, (yaitu): orang yang masuk ke 
rumahnya dengan mengucapkan salam, maka dia ada dalam tanggungan 
Allah 36, orang yang keluar menuju masjid, maka dia ada dalam 


tanggungan Allah, dan orang yang keluar (berjihad) di jalan Allah, maka 
dia ada dalam tanggungan Allah.” 


a NA CN Na aa 3 Pe ni NS 022 " 
ng Mede ap s TN ud -, NG her aa aja NA 
VE Ab SIM BI Jis Ia LP ale lis lal ds edan 
203 of 9 Han Pa Pe sg. Fr Pn Tana 9 
Mb Heh EL 3 La EA Ialah A3 ap NI eng 


1093 Albani (831): Shahih tanpa kata al-Imamah — Takhrij al-Misykaah (1070), Dhaif Abi Daud 
(13). ' 

1094 Albani (832): Shahih — Takhrij al-Misykah (727), Shahih Abi Daud (2253). Abdul Bagi: 
(Abu Daud: 15 - Kitab al-Jihad, 9 — Bab “Rukub al-Bahr Fii al-Ghazwa,” hadits 2494). 


Al-Adabul Mufrad A2 575 


1095 (- 281)- (Dari) Ibnu Juraij, ia berkata, “Telah mengabarkan 
kepadaku Abu az-Zubair, bahwasanya ia pernah mendengar Jabir berkata, 
Apabila engkau hendak masuk menemui keluargamu, maka ucapkanlah 
salam untuk mereka, sebagai penghormatan yang mengandung berkah 
dan kebaikan di sisi Allah., Ia berkata, ,Aku tidak melihatnya kecuali 
pengarahannya pada firman “Allah, “Dan apabila kamu dihormati 
dengan suatu (salam) penghormatan, maka balaslah penghormatan itu 
dengan yang lebih baik, atau balaslah (penghormatan itu, yang sepadan) 
dengannya.” (OS. an-Nisa': 86).1995 


—amo—— 
cbasit Ab Can Cas Aga ae AI SL ad II ala —00A 


508. Bab: Apabila Tidak Menyebut Nama Allah Ketika 
Masuk Rumah: Maka Setan Akan Bermalam di dalamnya 


d3: 2Ipi alay dia Mi Jla Han ja “Manan 241 


N Bb JG ata Ke 33 Ke Ja PN ANA 
DWI JG AA Te 3 IS ARE Yg as Ea 


SY: 


23 Suk JU ntb A2 KEPRI Pe 253i 


Aa 2 
1096- Dari Jabir, bahwasanya ia pernah mendengar Nabi $$ bersabda, 
“Apabila seseorang masuk ke rumahnya lalu ia berdzikir kepada Allah 
38 saat ia masuk dan ketika hendak menyantap makanannya, berkatalah 
syetan, “Tidak ada tempat bermalam bagi kalian dan tidak ada makan 
malam. ' Bila ia masuk rumah dalam keadaan tidak berdzikir kepada Allah 
ketikaiamasuk, berkatalah syetan, "Kalian mendapatkan tempatbermalam.' 
Bila ia tidak berdzikir kepada Allah ketika ia makan, berkatalah syetan, 
“Kalian mendapatkan tempat bermalam sekaligus makan malam.'”196 


—da na — 


1095 («& 281)- Albani (833) Ta'lig ar-Raghib (3/116). 
1096 Albani (834): Shahih — ar-Ta'lig ar-Raghib (3/116). 


576 SW Al-Adabul Mufrad 


Ap Giling Y La cl 04 


509. Bab: Tempat yang Tidak Perlu Meminta Izin untuk 
Masuk ke dalamnya 


jln de pp MG WA Ju SPA 2 AV 


DE aa 


AJE WEE 2 pete da Ad, 


o 
#3 


Je aa IE ub I 5 SA Iin Y IK 


Ba Oh 
1097 (» 282)- (Dari) Ayun al-Khawarizmi, ia berkata, “Kami pernah 
mendatangi Anas bin Malik yang sedang duduk di depan pintu rumahnya, 
dan tidak ada seorang pun bersamanya. Lalu shahabatku mengucapkan 
salam kepadanya dan berkata, “Bolehkah aku masuk?' Maka Anas berkata, 
Masuklah, ini adalah tempat yang seseorang tidak perlu meminta izin 
padanya." Kemudian ia pun menghidangkan makanan kepada kami, lalu 
kami memakannya. Lalu ia datang membawa bejana (berisi) sari buah 
manis, lalu ia meminumnya dan memberi minum kepada kami.” 9 


—Iaang— 
Csadl Casi ya Alai ca —01 
510. Bab: Meminta Izin di Kedai-kedai Pasar 


SA og IE en Ang LI AntAA HE LN 4A 


1098 (- 283)- Dari Mujahid, ia berkata, “Adalah Ibnu "Umar tidak 
meminta izin untuk masuk ke dalam kedai-kedai pasar.” 098 


£ 


gd ab SE 3 J6 Abs HA “44 


1099 (4 284)- Dari Atha', ia berkata, “Adalah Ibnu Dinar meminta izin 
di tenda penjual kain.” 


—yatiomt—— 


1097 (& 282)- Albani (172): Sanadnya dhaif, A'un tidak dikenal. 
1098 (» 283)- Albani (835): Sanadnya shahih. 
1099 (w 284)- Albani (836): Sanadnya shahih. 


Al-Adabul Mufrad SA 577 


Kaji Gale ad Allinng HS Cala —0NN 
511. Bab: Tatacara Meminta Izin kepada Orang Persia 


9 SE Ioi KE) aa 
asas Sa di SI Ap AI J3 MA yi 
Pa | Ao Una oat le aa JB et 18 
No 1 S3 PU ga 2 Maa eta Mag 
an En ee 


1100 (- 285)- Dari Abu Abdul Malik: maula Ummu Miskin binti 'Ashim 
bin “Umar bin al-Khaththab, ia berkata, “Majikanku mengutusku untuk 
menemui Abu Hurairah, lalu ia pun datang bersamaku. Ketika ia telah 
berada di depan pintu, ia berkata, “Andarayim (bolehkah aku masuk?) 
Majikanku berkata, 'Andarin (silahkan masuk).' Ia (majikanku) bertanya, 
Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya aku kedatangan tamu setelah shalat 
isya, apakah aku boleh berbincang dengannya?” Abu Hurairah berkata, 
“Berbincanglah dengannya selama engkau belum (shalat) witir, namun 
apabila engkau telah berwitir, maka tidak ada pembincangan setelah 


witir.””1100 


—yntomaa— 
dala Sg Kalu raat) cai NA) au —01Y 


512. Bab: Apabila Seorang Ahli Dzimmah Menulis Surat 
Lalu Ia Mengucapkan Salam Maka Dijawab Salamnya 


HE Sha IL AA J3 GA AE NAN 3 


AS ISU JB SAS ja) ls al sd Jaa Ag ee 


Ale “as 


1101(z 286)- Dari Abu "Utsman al-Nahdi, ia berkata, “Abu Musa 
pernah menulis surat kepada seorang pendeta, dimana di dalam surat itu 
ia mengucapkan salam kepadanya. Maka dikatakan kepadanya, “Engkau 
mengucapkan salam kepadanya padahal dia adalah orang kafir? Ia 


1100 (» 285)- Albani (173): Sanadnya dhaif, mauguf. Abu Abdul Malik tidak dikenal. 


578 SW Al-Adabul Mufrad 


menjawab, 'Ia pernah menulis surat kepadaku, lalu (dalam surat itu) ia 
ucapkan salam kepadaku, maka aku pun membalas salamnya.” H01 


ena — 


Dag dat dag Y al 01 


513. Bab: Tidak Boleh Mendahului Salam kepaah Ahli 
Dzimmah 


ei Ia glag da la ga ea Ge ai IPA “Y 
19933 1 yan V6 (II, ana M8 Sg S Iag en, 


un, 


1102- Dari Abu Bashrah al-Ghifari, dari Nabi 8, beliau bersabda, 
“Besok aku akan berangkat mendatangi orang-orang Yahudi, maka 
janganlah kalian mendahului mengucapkan salam kepada mereka, dan 


apabila mereka mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah: 
Wa'alaikum.” 102 


Pata Se na Pa Ea Aga AN 0 BEM Nb 
- Dari TbAH Ishag ... seperti dengna hadits di: atas dan ia menambahkan: 
vAku pernah mendengar Nabi #£.” 


AT... 8 Eh & 2. s 
(SSI Jat JB Ha) Su aa TANGAN ey 
Ha SA S ah, IL SAY 
1103- Dari Abu kikasitah, dari Nabi &, beliau bersabda. “Kalian tidak 


boleh mendahui mengucapkan salam kepada ahli kitab, dan desaklah 
mereka kepada jalan yang paling sempit.” 


—ntag— 


1101 (& 286)- Albani (837): Shahih — ash-Shahihah (2/326). 

1102 Albani (838): Shahih —al-Irwa' (5/112). 

1103 Albani (839): Shahih — al-Irwa' (1271, ash-Shahihah (804, 1411). Abdul Bagi: (Muslim: 
39 — Kitab as-Salam, hadits 13). 


Al-Adabul Mufrad S2 579 


Bola Gadai ala ya tata —0 1 £ 
514. Bab: Orang yang Mengucapkan Salam kepada Ahli 
Dzimmah dengan Isyarat 


SEL GBUAN AS AN AS AL) IU LE PAN 


1104 (- 287)- Dari Algamah, ia berkata, “Sesungguhnya “Abdullah 
mengucapkan salam kepada kepala. kampung hanya dengan isyarat.” 194 


dn Ada IE aa ta J8 gal ga 0 
Ten Ala AJI 2G 2S IL Ne aa ASI 2S 

PN ra pura 1933 J8 SE sn 
1105- Dari Anas, ia berkata, “Seorang Yahudi pernah lewat di hadapan 
Nabi 85, lalu ia berkata, “Assimu'Alaikum (semoga kebinasaan untuk 
kalian)” Maka para shahabat membalas salam tersebut.” Anas berkata, 
“Nabi mengucapkan, “Assimu Alaikum. Lantas orang Yahudi itu pun 
ditahan dan ia mengakui (ucapannya itu). Beliau bersabda, “Balaslah 
kepadanya seperti apa yang telah ia ucapkan.” 105 


—epa yana —— 
dadi JA Gea HS tpla —010 
515. Bab: Tatacara Membalas Salam Ahli Dzimmah 


2 02 3 ph LL LG LX 01 
Ne aa aa “1 
19935 Aa AN Kap Me No 3 


SE, 
1106- Dari Abdullah bin “Umar, bahwasanya ia pernah berkata, 
“Rasulullah $£ bersabda, “Sesungguhnya orang-orang Yahudi itu jika 
salah seorang diantara mereka mengucapkan salam kepada kalian, maka 


yang ia ucapkan tidak lain adalah, As-saimu Alaika.” Maka ucapkanlah, 
Wa Alaika.” 16 


1104 (» 287)- Albani (840): Shahih — ash-Shahihah (2/327). 
1105 Albani (841): Shahih —al-Irwa' (1276). 
1106 Albani (842): Shahih — ash-Shahihah (2 /328). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 79 — Kitab al- 


580 SW Al-Adabul Mufrad 


Bj bos o IS HA SEN 3 J3 ME yA ARKA/ 
Pa eta La Lan ASI Inka An IL S5 Ca 


For 

Iu 22) 
1107 (- 288)- Dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Balaslah salam pada 
orang-orang Yahudi, Nashara atau Majusi, hal itu (dilakukan) lantaran 
Allah berfirman, “Dan apabila kamu dihormati dengan suatu (salam) 
penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, 


atau balaslah (penghormatan itu, yang sepadan) dengannya.” (OS. an- 
Nisa': 86).107 


—aang— 


Spiral! 9 alewalh And Galon ie pati) tala —011 
516. Bab: Mengucapkan Salam pada Suatu Majelis yang 
di dalamnya Terdapat Orang Muslim dan 
Orang Musyrik 


23 GA Ad UG AI PNG A 
ae SI) JB km ia LSI daa dia bj 


P3 8 93- o”- Lo 3 


P 2 & Ia pd yg “38133 22 Ker, AMI Th anu Rias 


PARA matan ba ba Pn YPP 


2. £ 


sir ON 33 Nag PESAN, Hae Ga LS AE 8 


1108- Dari az-Zuhri, ia berkata, “Telah mengabarkan kepadaku “Urwah 
bin az-Zubair, bahwa Usamah bin Zaid telah mengabarkannya bahwa Nabi 
35 pernah mengendarai seekor keledai berpelana, yang dialas dengan 
sulaman buatan fadak, sedangkan di belakang beliau membonceng 
Usamah bin Zaid. (Ketika itu) beliau hendak membesuk Sa'ad bin “Ubadah 
hingga beliau melewati kerumunan orang, di dalamnya ada “Abdullah bin 
Ubay bin Saliil -itu terjadi sebelum musuh Allah masuk Islam.- Ternyata di 


Pa ee ee ea PE na , 
Is'dzan, 22 — Bab “Kaifa Yuraddu 'Ala Ahli adz-Dzimmah.” Muslim: 39 — Kitab as-Salam, 


hadits 8). 
1107 (x 288)- Albani (843): Hasan — ash-Shahihah (2/329). 


Al-Adabul Mufrad S2 581 


dalam kerumunan tersebut bercampur-baur antara kaum muslimin, kaum 
musyrikin dan para penyembah patung, lalu Nabi mengucapkan salam 
kepada mereka.” 1108 


—Son — 
NASI Jai Gr) taiSy Ha tali —0 AV 
517. Bab: Tatacara Menulis Surat kepada Ahli Kitab 


- 
sa PN 4 
2) 


Gn daa Ja HI og Sen cape ey 
daan Gada 


NOT, 


: PI SEA mg 3 UP 3 Jia JS Span pat 
2 S y aa - ON ne Jin S 05253 Al ag dana 


o- s1 


SA Da Tana A op ata SAN Gan 
Ane 2s 3 LIS AS ja Ag Saba Smp 1 Bur ap Sy 
Noyanta LL ag “5 II $ “5 Kg 
1109- Dari az-Zuhri, ia berkata, “Telah mengabarkan kepadaku 
“Ubaidillah bin “Abdullah bin “Utbah, bahwa “Abdullah bin “Abbas telah 
mengabarkannya bahwa Abu Sufyan bin Harb telah mengabarkannya 
bahwa Heraclius raja Romawi pernah mengirim utusan kepadanya, lalu 
ia (Heraclius) meminta surat yang dikirimkan oleh Rasulullah ££ melalui 
Dihyah al-Kalbi kepada gubernur Bushra. Kemudian surat tersebut 
diserahkan kepadanya dan dibacanya, yang isinya, “Dengan menyebut 
Nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang. Dari Muhammad, 
hambaAllah dan Rasul-Nya, ditujukan kepada Heraclius, penguasaRomawi. 
Kedamaian bagi orang yang mengikuti jalan kebenaran. Selanjutnya aku 
mengajak anda dengan seruan Islam. Masuk Islamlah, maka anda akan 


selamat lalu Allah akan memberi anda pahala dua kali, tetapi jika anda 
menolak maka anda akan menanggung dosa kaum Arisiyyin. Allah Ta'ala 


J3 GA Ig NA 
ERA 


- 
Pd 
s 
| 


1108 Albani (844): Shahih. Abdul Bagi: (al-Bukhari: 79 — Kitab al-Isti'dzan, 20 — Bab “at- 
Taslim Fii Majlis Fiihi Akhlath Min al-Muslimin wa al-Musyrikin.” Muslim 32 — Kitab 
al-Jihad wa al-Siir, hadits 116). 


582 SW Al-Adabul Mufrad 


berfirman, “Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju pada satu kalimat 
yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain 
Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, bahwa 
kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka 
berpaling maka katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah, bahwa kami 
adalah orang muslim.” (OS. Ali Imran: 64).19 


—aa— 


ASule aludi #eplisN Jah JB II ca —01A 


518. Bab: Jika Ahli Kitab Berkata, “As-Samu Alaikum 
ea Kebinasaan Menimpa Ta 


Ter Lb d db Shen Ads Ja 


ale 2355 35 35 £ : Nju Taat (525) GS « -g 

3 Odang Y, ae tata 
1110- (Dari) Abu az-Zubair, bahwa ia Setan mendengar Jabir berkata, 
“Beberapa orang Yahudi mengucapkan salam kepada Nabi #5, mereka 
berkata, “As-Stimu Alaika. Beliau membalas, “Wa'alaikum.' Lalu “Aisyah 
#b marah dan berkata, “Tidakkah engkau mendengar apa yang mereka 
ucapkan? Beliau bersabda, “Ya (aku dengar), dan aku telah membalas 


salam mereka, doa kita dikabulkan atas mereka sedang doa mereka tidak 
dikabulkan atas kita.” 110 


—ueiam— 
lain (dala (3 Kali Jah Jadas la —01A 


519. Bab: Ahli Kitab di Desak di Jalan ke Tempat yang 
Teng Sempit 


dot Pur and PI na : o- 
: sj IG dg ea Ja Lap AAN 
T S SN (II, sala yg S3 SESI 
1109 Albani (845): Shahih — al-Irwa' (1/37), ash-Shahihah (2/326). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 
1 — Kitab Bada-a al-Wahyu, 6 — Bab “Haddatsana Abu al-Yaman.” Muslim: 32 - Kitab al- 


Jihad wa al-Siir, hadits 74). 
1110 Albani (846): Shahih. Abdul Bagi: (Muslim 39 — Kitab as-Salam, hadits 12). 


Al-Adabul Mufrad AA 583 


1111- Dari Abu Hurairah, dari Nabi #5, beliau bersabda, “Apabila kalian 
bertemu dengan orang-orang Musyrik di jalan, maka janganlah kalian 
memulai mengucapkan salam kepada mereka dan desak mereka ke 
tempat yang paling sempit.” 11 


——a ma 
Sesal YAA HNS ag —01Y. 
520. Bab: Cara Berdoa untuk Ahli Dzimmah 


abad aa yan A3 CAN Ae ji Te 2 SE NNAN 
AE Ss 3) PEN A3 SA 2 sae 


.. Ing 2 9 4 


S. aa Ganga JS 2 M5 SEE PS 


Ktp ML par NA AM Ji 


1112 (- 289)- Dari Ugbah bin "Amir al-Juhani, bahwasanya ia pernah 
melewati seorang laki-laki yang tampilannya serupa dengan tampilan 
seorang muslim, lalu ia pun mengucapkan salam untuknya dan laki-laki itu 
membalas salamnya dengan mengucapkan, “Wa Alaika wa Rahmatullahi 
wa Barakituhu.” Lalu berkatalah seorang anak kecil kepadanya, “Ia 
orang Nasrani.” Maka “Ugbah pun bangkit dan mengikuti laki-laki tadi 
hingga mendapatkannya dan berkata, “Sesungguhnya rahmat Allah dan 
keberkahan-Nya hanya untuk orang-orang beriman, akan tetapi semoga 
Allah memanjangkan umurmu, memperbanyak hartamu dan anakmu.”11!2 


2 
Ke aa aa Ten SB NB UT MAS an O 
LB LG BI IG 0 SEP 1SE AE pl ye NAN 
OLS Oh 53 
1113 (- 290)- Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata, “Andai Firaun berkata 


kepadaku, “Barakallahu Fika (semoga Allah memberkatimu),” maka aku 
jawab, “Wa Fika (dan juga bagimu),' namun Firaun telah meninggal.” 118 


MA Mean mat JB sap al PN 
A2 sg Ia SG Pa 25 BI an An aa Ce SI 


1111 Albani (174): Syadd dengan redaksi ini pada bagian pertama — ash-Shahihah (704). 
1112 (& 289)- Albani (847): Hasan — al-Irwa' (1274). 
1113 (« 290)- Albani (848): Shahih — ash-Shahihah (2/329). 


584 SW Al-Adabul Mufrad 


1114- Dari Abu Misa, ia berkata, “Dahulu dieng orang: 2. 
bersin di sisi Nabi &, berharap beliau mengucapkan kepada mereka, 
“Yarhamukallah'. Dahulu Nabi mengucapkan, “Yahdikumullah wa Yushlih 
Balakum.” 114 


—en— 


Ah yag al Gril amil ole dua Al ala —01A 


521. Bab: Jika Seseorang Mengucapkan Salam kepada 
Seorang Nashrani Sedang Ia Tidak Mengetahuinya 


d3 BEA dh ESA IE GAP X5 NAN 


3 JB OI 3 Ia ea SA 
1115 (- 291)- Dari Abdurrahman, ia berkata, “Ibnu “Umar pernah 
melewati orang Nashrani, lantas ia mengucapkan salam untuknya, dan 
orang itu menjawabnya. Lalu dikabarkan kepada Ibnu “Umar bahwa dia 
orang Nasharani. Saat ia tahu, ia kembali dan berkata, 'Aku tarik kembali 
salamku.'” 115 


—— am — 


Akal) Si J3 CNG JB NA) ala —0Y 
522. Bab: Apabila Seseorang Berkata, “Fulan 
Membacakan Salam Untukmu” 


0” 40 


EDP HA Eat IBU NAN 


Jia Aa dg daan ja gai Sis Alai 
AS SI la 3 SI 
1116- (Dari) Zakariya, ia berkata, “Aku pernah mendengar “Amir berkata, 
“Telah menceritakan kepadaku Abu Salamah bin “Abdurrahman, bahwa 
Aisyah telah menceritakannya, bahwa Nabi #5 pernah berkata kepadanya, 
Jibril mengucapkan salam untukmu,” Aisyah berkata, “Wa'alaihis Salam 
wa Rahmatullahi.” 118 
1114 Sudah pada hadits sebelumnya no. (940). 


1115 (« 291)- Albani (849): Hasan —al-Irwa' (1274). 
1116 Sudah pada hadits sebelumnya no. (827). 


Al-Adabul Mufrad A2 585 


aus) sal ga ala —01Y 
“ 523. Bab: Jawaban Surat 
- 8, 2 a.. Pn Ba P a 2 23 z 5 
SS EL MI Ad SN BJB AE Oil ye LNNAN 
LI 
1117 (- 292)- Dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Sesungguhnya aku 


berpendapat bahwajawaban surat itu adalah hak (wajib) seperti (wajibnya) 
membalas salam.” 117 


—aang— 


Ci yang Suit (al ARUS onta 0 £ 


524. Bab: Menulis Surat kepada Wanita dan Jawaban 
Mereka 


AS) Wp UK Oo KEJU SAB EL LIAS ANA 
555 clgia Pe ria pan 35 wajan gu Aru) 
6 Aa IS pa Kaka 2g OS GA Lari 


Sdg 


5 tau cb Pt di ANU s ag Haa 5 LES Ia JI 


H3 SIG alas dekat Sp Ike K3 0 
1118 (- 293)- (Dari) “Aisyah bintu Thalhah, ia berkata, “Aku pernah 
bertanyakepada Aisyah#&bdanwaktuituakuberadadalam pengasuhannya 
dan orang-orang mendatanginya dari berbagai kota. Orang-orang tua 
sering mendekat kepadaku lantaran kedudukanku darinya. Sedang para 
yang muda menjadikan aku sebagai saudaranya dan memberikanku 
hadiah. Mereka menulis surat kepadaku dari berbagai kota, lalu “Aisyah 
1&o berkata kepadaku, Wahai anakku jawablah (surat-suratnya) dan balas 
pula (hadiah-hadiah)nya, apabila engkau tidak memiliki sesuatu untuk 
(membalasnya), maka aku akan memberikanmu.” Ia berkata, “Lalu ia 
pun memberikanku.” 1118 


— bang —— 


1117 (« 292)- Albani (850): Sanadnya hasan. 
1118 (« 293)- Albani (851): Sanadnya hasan. 


586 SW Al-Adabul Mufrad 


FemlisI) jaka Ui LS ala —0Y 0 
525. Bab: Bagaimana Cara Menulis di Permulaan Surat 


MI 5 IS EH MIN On gi Mae 2 ANA 
tanda KEPGAN gan IS sama NA Gi 
ba Oh ATT JP ME Pe g y sad 
Aa dpan dn ai Je ala gan di AAN 


. 


Sekbas 
1119 (» 294)- Dari Abdullah bin Dinar, bahwa Abdullah bin "Umar 
pernah menulis surat kepada Abdul Malik bin Marwan dalam rangka 
berbaiat kepadanya, ia menulis, “Dengan menyebut nama Allah 
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, untuk Abdul Malik Amirul 
Mukminin dari Abdullah bin "Umar. Semoga keselamatan terlimpahkan 
atasmu. Sesungguhnya aku bersertamu memuji kepada Allah yang tidak 
ada Ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia. Aku berikrar taat dan 
patuh kepadamu berdasarkan atas sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya, 
sesuai dengan kemampuanku.” 111? 


au — 
dng Uh ala 01 
526. Bab: Amma Ba'du 


, Gan CA NI ali IE dat op PA GP MANO 

Se PEN AE 
1120 (« 295)- Dari Zaid bin Aslam, ia berkata, “Bapakku mengutusku 
untuk menemui Ibnu "Umar, aku melihatnya ia menulis, “Dengan 
menyebut Nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, Amma 
— Ba'du.” 120 


An de san pan adas ti G3 oi plan SENAYAN 


1119 (» 294)- Albani (852): Sanadnya shahih. 
1120 (& 295)- Albani (853): Sanadnya shahih. 


Al-Adabul Mufrad SA 587 


Soo seo LL. 0. 9 Pa Pa: Tan 

Kur HJ R3 Cemal US AA dls 
1121- Dari Hisyam bin “Urwah, ia berkata, “Aku pernah melihat 
beberapa surat dari surat-surat Nabi #, setiap kali berakhir satu kisah, 
beliau bersabda, “Ammd Ba'du.... "12 


—esaunm — 


mai « Cam il pg #dilu gi) yana cal —0YV 


527. Bab: Permulaan Surat dengan 
Bismillahirrahmanirrahim 


535 Ol LA Gp IG IS PA op BIS GEN 
Be Be Pe Fs La bun TAS JLN ok S Test 


2... 


Ai TN syah za Se ae o Pa — 


do. (4 


jaka Si (ja Y 4 Y sii ct SAS ea 
1122 (- 296)- Dari Kharijah bin Zaid, dari Kubara keluarga Zaid bin 
Tsabit: Bahwa Zaid bin Tsabit pernah menulis dengan (isi) surat sepeti 
ini: “Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. Untuk “Abdullah Mu'awiyah Amirul Mukminin, dari Zaid bin 
Tsabit. Semoga keselamatan dan rahmat Allah atas Amirul Mukminin, 


maka sesungguhya aku besertamu memuji Allah yang tidak ada Ilah yang 
berhak diibadahi melainkan Dia, amma ba'du....” 122 | 


AI pa NI GP JSI J23 de JB CHA dab st-aayy 
BI jas Ob JG PN SE 


1123 (- 297)- (Dari) Abu Mas'id al-Jurairi, ia berkata: “Seseorang 
bertanya kepada al-Hasan tentang bacaan Bismillahirrahminirrahim, ia 
berkata, “Itu adalah permulaan surat-surat.””1123 


—a—— 


1121 Albani (854): Shahih Lighairihi — al-Irwa' hadits no. (7). 
1122 (x& 296)- Albani (855): Sanadnya hasan. 
1123 (« 297)- Albani (856): Sanadnya shahih dari Hasan dan dia adalah al-Bashri. 


588 SS, Al-Adabul Mufrad 


alis 3 Dang Cyas catu —0YA 
528. Bab: Siapakah yang Pertama Disebut dalam 


Surat? 
st 3G Ta DE EN LS JG S5 INN 
PEN pa ee kaga PN SS 


Pn Lyla S - 5) 
1124 (- 298)- Dari Nafi', ia berkata, “Dahulu Ibnu “Umar punya hajat 
kepada Mu'awiyah, maka ia hendak menulis surat untuk Mu'awiyah. 
Orang-orang berkata, “Mulailah dengan menyebut nama-Nya.' Dan 
orang-orang senantiasa memperbincangkan hal itu hingga Ibnu “Umar 
menulis dengan, “Bismillahirrahmanirrahim kepada Mu'awiyah.” 12 


BI pang LS JB SN JG Giga gi ALAN 


S8 DAU EPA 


1125 (- 299)- Dari Anas bin Sirin, ia Berkata “Aku pernah menulis surat 
kepada Ibnu Umar, lalu beliau berkata, “Tulislah Bismillahirrahmanirrahim, 
amma ba'du, kepada si fulan.'”1125 
SI plg PE GA Sd BJB Hi os GEA NA 
SP ea - j3 J6) ja II 25 ON PP AI 
1126 (- 300)- Dari Anas bin Sirin, ia berkata, “Seorang laki- laki menulis 
surat di depan Ibnu “Umar, Bismillahirrahmanirrahim untuk si Fulan. 
Lalu Ibnu “Umar melarangnya dan berkata, “Katakanlah Bismillah dan itu 
ana 


Askes Siah Nusa BU 
KN LA Y 4 UY S3 3 On Kes 5 cal an Gaga 
1124 (& 298)- Albani (857): Sanadnya shahih. 


1125 (« 299)- Albani (858): Sanadnya shahih. 
1126 (»« 300)- Periksa hadits sebelumnya. 


Al-Adabul Mufrad “SA 589 


1127 (- 301)- Dari Kharijah bin Zaid, dari Kubara' keluarga Zaid dengan 
surat ini, “Kepada Abdullah Mu'awiyah Amirul Mukminin, dari Zaid bin 
Tsabit. Semoga keselamatan dan rahmat Allah atas Amirul Mukminin, 
maka sesungguhnya aku besertamu memuji Allah yang tidak ada Ilah 
yang berhak Bea melainkan Dia, amma ba'du.”17 


par Aas eh La JA 5 Ip 85 
SU 


1128- Dari bapaknya (Umar), dari Abu Hurairah, aku pernah 
mendengarnya (Abu Hurairah) berkata, “Nabi $£5 bersabda, “Sesungguhnya 
seorang laki-laki dari Bani Isrdil...' dan beliau menyebutkan kelengkapan 
hadits tersebut. Dan shahabatnya menuliskan surat kepadanya dari Fulan 
ke Fulan.”1128 


——du ng — 
Scsnyual Hu Galy —0YA 
529. Bab: Kn Keadaanmu Pagi Ini? 


Sah fp ata JA sei JB op AAA HANYA 
36 SA S3 Sis, Pe ANA ar Ta Ta 
BA Ng SEL SS dia nda 


. 


aa SE ' De us 


1129- Dari Mahmiid bin Labid, ia berkata, “Ketika mata Sa'ad terluka 
pada Perang Khandag, dan menjadi parah. Mereka memindahkannya 
ke tempat seorang wanita yang biasa dipanggil dengan Rufaidah, ia 
biasa mengobati orang-orang yang terluka. Adalah Nabi $$ apabila 
melewatinya, beliau bertanya, Bagaimana keadaanmu sore ini? Dan bila 
di waktu pagi (beliau bertanya), “Bagaimana keadaanmu pagi ini? Maka 
Sa'ad pun mengabarkannya.”112 


1127 (& 301)- Periksa hadits no. (1122). 
1128 Albani (175): Shahih — ash-Shahihah hadits no. (2845). 
1129 Albani (859): Shahih —ash-Shahihah (1158). 


5990 SW Al-Adabul Mufrad 


- 
- 
A - 


SE SAH AA. 


IE GAS SL Hi at HA gp 
GA yA GAS ala La gal 6 HS SE out Gi LAS 5 


? 
2 So. - 


Aja Dop se ea Bagan Ae SE Ga 
ES aga ul L 0 JS 3 33 Sa ang 3 dag dl 
J6 aa IG Sela AA iB ps 


SSP AA 6 SE LI oa Ab X2 $$ us 3G 


PA Sa ap al nba 3 SN 3G LES 
Ls C6 SA Tn ab ae 3 213 3 Ps! JA ana 


Pn 


Gt di KA ja ab dl, de 1S Lt Je Naya 
Na ae ds Mai ES UP G3 Ig sal CI 
23 san YA AG AA aa JIN lan Y MS Sum 


sad Ag Papa FI Ih 3 
1130- (Dari) az-Zuhri, ia berkata, “Telah kendabanan keradakii 
“Abdullah bin Ka'ab bin Malik al-Anshari, ia berkata, “Dan Ka'ab bin Malik 
adalah salah satu dari tiga orang yang diberi taubat -bahwa Ibnu “Abbas 
telah mengabarkannya, “Bahwa Ali bin Abu Thalib «45 pernah keluar dari 
sisi Rasulullah 38 pada sakitnya yang beliau diwafatkan karenanya. Lalu 
orang-orang berkata, Wahai Abu al-Hasan, bagaimana keadaan Nabi PA 
pagi ini? Ali berkata, 'Alhamdulilah, pagi ini beliau telah sembuh.” Ia (Ibnu 
Abbas) berkata, “Lalu Abbas bin Abdul Muththalib memegang tangannya 
(Ali bin Abi Thalib), kemudian berkata kepadanya, “Engkau, demi Allah, 
setelah tiga hari ini akan memegang tongkat kepemimpinan. Sungguh 
aku mengerti bahwa Rasulullah 8 akan wafat dalam sakitnya kali ini, 
karena aku mengenali wajah-wajah anak cucu Abdul Muththalib ketika 
akan wafatnya. Marilah kita menemui Rasulullah $$ untuk menanyakan 
kepada siapa urusan ini dipegang? Kalau diserahkan kepada kita, 
maka kita mengetahuinya. Dan kalau pun diserahkan untuk selain kita, 
maka kitapun akan bicarakan kepadanya dan beliau akan memberikan 
wasiatnya.' Ali bin Abi Thalib menjawab, “Demi Allah, sungguh kalau kita 
menanyakannya kepada Rasulullah 3&, lalu beliau tidak memberikannya 


Al-Adabul Mufrad “2 591 


kepada kita, maka tidak akan diberikan oleh manusia kepada kita selama- 
lamanya. Dan sesungguhnya aku demi Allah tidak akan memintanya 
kepada Rasulullah #6.” 1120 


——utama — 
dl Aamag aSule @Olull #enliSI AT Cai Uya tala 0 
530. Bab: Orang yang Menulis di Akhir Surat, “Assalamu 


Alaikum Wa Ralunatullahi,” dan Menulis (Setelahnya), 
“Fulan bin Fulan” pada Sepuluh Tersisa dari Bulan 


Tersebut 
5 IIA II ih JET is SEA AAA 
Pat alan ap S1 ad MENGAN  yoa AG JT Ia Mo 


yaa 
“3 SA Se 2 pi le DL ay II 


- 


Tea Na ji Sip can ui AN) dedi Ai Ou) naa 
LA P , ee . Ft Nag GE 53) SAN 


Har 


Fay He dash Pa Ye 5 & spa ds 
A3 Lag 3 Span OS SG San sat 


Ke Be Fasa Ola, co ah Naa Ba Jl 
1131 (- 302)- (Dari) ibati Abu az-Zinad, ia betkats: “Telah menceritakan 
kepada kami bapakku, bahwasanya ia telah mengambil surat ini dari 
Kharijah bin Zaid dan dari Kubara' Alu Zaid: “Dengan menyebut nama 
Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Untuk Hamba Allah: 
Mu'awiyah Amirul Mukminin, dari Zaid bin Tsabit. Semogakeselamatan dan 
rahmat Allah atas Amirul Mukminin, maka sesungguhnya aku besertamu 
memuji Allah yang tidak ada Ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, 
amma ba'du. Sesungguhnya engkau bertanya kepadaku tentang warisan 
kakek dan saudari perempuan ...,' lalu ia menyebut (kelengkapan isi) surat 
tersebut ... dan kita memohon kepada Allah petunjuk, perlindungan, dan 
kokoh dalam semua urusan yang kita jalani. Kita juga berlindung kepada 
Allah agar kita tidak berbuat kesesatan, kejahilan, atau kita membebani 


1130 Albani (860): Shahih. Abdul Bagi: (al-Bukhari: 64 — Kitab al-Maghazi, 83 — Bab “Maradh 
an-Nabi $& wa Wafatihi”). 


599 SW, Al-Adabul Mufrad 


sesuatu yang tidak kita ketahui. Wasssalimu “Alaika Amirul Mukminin wa 
Rahmatullahi wa Barakituhu wa Maghfiratuhu.... Ditulis oleh Wuhaib, 
pada hari Kamis, 12 hari tersisa dari Ramadhan tahun 42 H1 


——aou— 
Gea HS up HOP 
531. Bab: en Keadaanmu? 


Bek 


Isi Neta Ta Ie aa dd 


Ka SSI BI Ia Ale IS Sh 


1132 (« 303)- Dari Anas “bin Malik, bahwasanya i ia pernah mendengar 
ada seorang laki-laki mengucapkan salam kepada Umar bin Khaththab 
#5, lalu ia pun membalasnya. Kemudian “Umar bertanya kepada laki- 
laki itu, “Bagaimana keadaanmu?” Ia berkata, “Aku besertamu memuji 
Allah.” “Umar berkata, “Inilah yang aku inginkan darimu.”1!22 


—ta— 
Serma HS AI Jab II) Ceng US Up OT Y 


532. Bab: Bagaimana Menjawab Bila Ditanya, 
“Bagaimana Keadaanmu Pagi Ini?” 


Se play APA da GUI LA gi AS GP NN 

Ay 15399 433 K rea PN na Na aa 
1133- Dari Jabir bin Abdullah, dikatakan kepada Nabi #5, “Bagaimana 
keadaanmu pagi ini?” Beliau menjawab, “Baik, dari kaum yang tidak 
menyaksikan (menghadiri) jenazah dan tidak membesuk orang sakit.” 8 


3 3 BA ES IE BB Ay pa IP NA 


1131 (& 302)- Albani (861): Sanadnya hasan kecuali ada tambahan maka sanadnya shahih — 
adh-Dhaifah hadits no. (5433). 

1132 (& 303)- Albani (862): Shahih mauguf dan ditetapkan sebagai marfu' — ash-Shahihah 
(5952). 

1133 Albani (863): Hasan Lighairihi — at-Ta'lig Ala Sunan Ibnu Majah (2/399). Abdul Bagi: 
(Ibnu Majah: 33 — Kirab dl-Adab, 18 — Bab “al-Maridh Yugalu lau Kaifa Ashbahta?” 
Hadits 3710). 


Al-Adabul Mufrad SA 593 


MEN Ka Gp pi dan daa Ja gp asi 
A3, - JB TARI An aa “3 


. - 


1134 (- 304)- Dari Muhijir -danlah ia ada ash-Shaiigh-, ia berkata, 
“Dulu aku pernah duduk bersama seorang laki-laki bertubuh besar 
dari shahabat Nabi $£ dari orang-orang Hadhramaut. Jika dikatakan 
kepadanya, “Bagaimana keadaanmu pagi ini? Ia menjawab, “Kami tidak 
menyekutukan Allah.” 14 


“nas Ha Ag) 2 baterai 


29 LoL 0 220 - 


- P 5-4 4 


ra SE Dias am LI 


Aom Kas si GB ia UI, ILY Fan IS) 3 


. 


: Pes Neng JEANS IA Al ge GH 


Ha NO AAA re BT AG - HAN SY 
i: 


aa .. 
. Bug 


MAKA Ea SES Sbb Je ME BE 


JIN AL GBU Va aa SN AN P3 JG 
1135 (- 305)- (Dari) Saif bin aa ia berkata, “Abu ath-Thufail pernah 
bertanya kepadaku, “Berapa usiamu?' Aku menjawab, 'Aku berusia tiga 
puluh tiga tahun.' Ia berkata, "Maukah engkau aku ceritakan kepadamu 
satu hadits yang aku pernah dengar dari Hudzaifah bin alYaman: 
Sesungguhnya seseorang dari prajurit khashafah yang biasa dipangail 
dengan 'Amr bin Shulai', ia memiliki hubungan persahabatan (dengan 
Nabi #5) dan waktu itu usiaku sebanding dengan usiamu hari ini. Kami 
pernah mendatangi Hudzaifah di Masjid, lalu aku duduk di barisan 
belakang kaum. Kemudian “Amr beranjak maju ke depan hingga berdiri di 
hadapan Hudzaifah. Ia berkata, “Bagaimana keadaanmu pagi ini? -atau 
bagaimana keadaanmu sore ini- wahai “Abdullah?” Hudzaifah menjawab, 
Aku memuji Allah.' Ia bertanya, “Hadits-hadits apakah ini yang engkau 
bawa kepada kami? Hudzaifah balik bertanya, Apakah yang telah 
sampai kepadamu tentangku wahai 'Amr?' Ia berkata, “Beberapa hadits 


1134 (« 304)- Albani (864): Sanadnya hasan mauguf. 


594 SW Al-Adabul Mufrad 


yang belum pernah aku dengar? Hudzaifah berkata, “Sesungguhnya aku, 
demi Allah, seandainya aku menceritakan kepadamu apa yang pernah 
aku dengar, maka kalian tidak akan menungguku menjelang malam ini. 15 


SAI SAS AI Sp SA 1S Yaa ba AANG — 3 
hot 135 Ei 


me 3 A1 38 ala 


GI Oa PLP Ie Iri SG J6 ea Ban hn 


23 5 aa 283 - Je 


1135- Akan tetapi -wahai Amr bin Shulai'-, jika engkau melihat Mais 
memimpin wilayah Syam, maka berhati-hatilah! Demi Allah, Gais tidak 
akan membiarkan satu hamba Allah pun yang mukmin, kecuali ia akan 
menerorinya dan atau membunuhnya. Demi Allah, akan datang kepada 
mereka satu masa, dimana orang-orang tidak mencegah orang lain yang 
berbuat dosa." Ia berkata, 'Apa pertolonganmu (kedudukanmu) terhadap 
kaummu, semoga Allah merahmatimu?' Ia berkata, “Serahkan hal itu 
kepadaku.” Kemudian ia ('Amr) duduk.” 


Y Lk PS SEN Ap 


—aan— 


Masug Galant Ja taly —0YY 


533. Bab: Sebaik-baik Tempat Duduk Adalah Tempat 
yang Maa Luas 


aa - JB Sat do aa AS 633 Ibas 


lo. 


ena AS Aja GA 5 
Pa G3 - cap na Ten 


Ka aa 


1135 (& 305)- Albani (176): Sanadnya dhaif, Saif dhaif dan menjadi shahih secara marfu' pada 
kalimat at-Tahdzir (peringatan) dan yang sesudahnya hingga Dzanba Tal'ah — ash-Shahihah 
(2752). 

1135 Albani (865): Shahih Lighairihi mauguf, dan menjadi shahih secara marfu' — ash-Shahihah 
(2752). 


Al-Adabul Mufrad S2 595 


. aji 3, 
1136- (Dari) Abdurrahman bin Abu al-Mawali, ia berkata, “Telah 
mengabarkan kepadaku “Abdurrahman bin Abu 'Amrah al-Anshari, ia 
berkata: Diberitahukan kepada Abu Sa'id al-Khudri mengenai jenazah 
(yang baru saja meninggal). Abu 'Amrah berkata, “Sekan-akan beliau 
terlambat sehingga orang-orang menempati tempat duduknya masing- 
masing kemudian baru Abu Sa'id datang. Ketika orang-orang melihat 
(kedatangan)nya mereka segera menyambutnya dan sebagian dari mereka 
berdiri agar beliau duduk di tempat duduknya.” Abu Sa'id berkata, 
“Tidak, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah $$ ber3abda, 
“Sebaik-baik tempat duduk adalah tempat yang paling luas.' Kemudian 
beliau menjauh dan duduk di tempat yang lapang.” 1136 


— ia an——— 
Alat Juki tau —0Y 4 
534. Bab: Menghadap ke Kiblat 

JA oa FA SS ate an Jaga 

Ob ii Sia B3 oi Ata GA K3 aka Jae ga Na AS 

Ja AAN ab E caas oi RA) ding 
2 3 

SSS HI SIA Haa 5 Ta 363 knna 3 Aya 45 Lag 
25 se 2 

1137 (- 306)- Dari Sufyan bin Mungidz, dari bebalaya ia berkata, 

“(Arah) duduk terbanyak yang dilakukan “Abdullah bin “Umar adalah 

mengarah ke kiblat. Yazid bin “Abdullah bin @usaith pernah membaca 

ayat sajadah setelah terbitnya matahari, lalu ia sujud dan orang-orang pun 

ikut sujud kecuali “Abdullah bin “Umar. Ketika matahari telah meninggi 

Abdullah melepaskan habwah-nya (surban dan lain-lain yang dipakai 

untuk membungkus badan) kemudian bersujud dan berkata, “Tidakkah 


engkau melihat sujud temanmu! Sesungguhnya mereka aba diluar 
waktu shalat.””1137 


1136 Albani (866): Shahih — ash-Shahihah (832). Abdul Bagi: (Abu Daud: 40 -— Kitab al-Adab, 
12 — Bab “Fii Sa'ah al-Majlis,” hadits 4820). 
1137 (& 306)- Albani (177): Sanadnya dhaif mauguf. Sufyan tidak dikenal, tetapi menjadi 


596 2 Al-Adabul Mufrad 


daalora all Kay ai ABI ma —0yo 


555. Bab: Apabila Seseorang Berdiri Kemudian Kembali 
ke Merapat Duduknya 


ISA AG SI ala la Jis CB ob SA AS —NNYA 
AS A33 Dea ip 
1138- Dari Abu Hurairah, dari Nabi 85, (beliau bersabda), “Apabila salah 


seorang diantara kalian berdiri dari tempat duduknya, kemudian kembali 
lagi ke tempatnya, maka ia lebih berhak atasnya.” 188 


——uingo— 


dajal ie pagu tab Or 


536. Bah: Duduk di Pinggir Jalan 


. 
. “g 


dit Gi d2 ada ls dn Kas Guf gai NATA 


Terapan Al Alas 
PA is taat Bee IE SAR» :Ju 2) 


Ar aa gl Sina : IG ine gd de J2 

12) An Tua Aa ba 
1139- Dari Anas, (ia berkata), “Rasulullah $$ pernah mendatangi kami 
dan kami waktu itu masih kanak-kanak, lalu beliau mengucapkan salam 
kepada kami dan mengutusku untuk suatu keperluan, sedangkan beliau 
menunggu di jalan sampai aku kembali kepadanya.” Anas berkata, 
“Aku terlambat kembali ke Ummu Sulaim, lalu ia berkata, “Apa yang 
menahanmu (hingga terlambat)? Aku berkata, “Nabi 3 mengutusku 
pada satu keperluan.' Ummu Sulaim berkata, “Keperluan apakah itu?' Aku 
berkata, “Ini rahasia. Ummu Sulaim berkata, Jagalah rahasia Rasulullah 


385 .”1139 


shahih dari Ibnu Umar pada An-Nahy 'An as-Sajdah dalam Mushannif Ibnu Abi Syaibah 
dari beberapa jalur dan diriwayatkan secara marfu' — Dhaif Abi Daud (254). 

1138 Albani (876): Shahih. Abdul Bagi: (Muslim: 39 — Kitab as-Salam, hadits 31). 

1139 Albani (868): Shahih. Abdul Bagi: (Muslim: 44 — Kitab Fadhail ash-Shahabah, hadits 
145). Albani memberi ta'lig atas takhrij Abdul Bagi: dikeluarkannya (7/160) dari jalur 
Tsabit dari Anas dan demikian juga yang diriwayatkan oleh Ahmad (3/174, 195, 227 — 


Al-Adabul Mufrad KA 597 


vnlaal yg angil Sala —01V 


537. Pam Berlapang dalam Majelis 


Sita N Ang dan Ja GI JG yah NN RAL 
0g. o- Ps o0- 0 - 2 
WI NAS II 3 YAA Talas Jan 
1140- Dari Ibnu “Umar, ia berkata, “Nabi #£ bersabda, “Janganlah 
salah seorang diantara kalian menyuruh seseorang bangkit dari (tempat 
duduknya) lalu ia duduk di tempat tersebut. Akan tetapi lapangkanlah dan 
perluaslah.” 140 


—ntand—— 


cet Tayan Ja undang Cala —OYA 
558. Bab: Seseorang Duduk di Tempat Terakhir 


. gn Ja ah SEAL HAL PN 


AA aa GAS Pata 
1141- Dari Jabir bin Samurah, ia berkata, “Dahulu apabila kami 


mendatangi Nabi #6, maka salah seorang diantara kami duduk di tempat 
duduk terakhir.” 14 


—ang— 


228, 235, 253) dan penulis mengeluarkannya dari jalan Humaid dari Anas dan Ahmad 
juga mengeluarkannya dari sisi ini (3/109, 235) dari tiga jalur dari Humaid dan sanadnya 
tiga jika dia mendengarnya dari Anas dan diantara mereka berdua tidak ada Tsabit 
dan ada tambahan di akhirnya “Fama Hadarsat bihi Ahadan ba'd”, tambahan ini telah 
dikeluarkan oleh penulis dalam shahihnya (6289) dari jalur Mu'tamar bin Sulaiman, dia 
berkata, “Aku mendengar ayahku berkata, “Aku mendengar Anas bin Malik berkata, "Nabi 
menyampaikan rahasia kepadaku, lalu aku tidak memberitahukannya kepada siapapun 
sesudahnya dan Ummu Sulaim bertanya kepadaku, lalu aku beritahukan kepadanya.' Ini 
diriwayatkan oleh Muslim dan oleh penulis dari riwayat yang lain dari Tsabit dari Anas, 
di dalamnya terdapat faedah dengan redaksi yang lebih lengkap, nanti dengan ijin Allah 
ta'ala akan dijelaskan pada no. (1154). Lihat Shahih al-Adab al-Mufrad (hal. 439 —catatan 
kaki).” 

1140 Albani (869): Shahih — ash-Shahihah (228, 330). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 79 — Kitab 
al-Isti'dzan, 31 — Bab “Laa Ygimu ar-Rajulu ar-Rajula Min Majlisihi.” Muslim: 39 — Kitab 
as-Salam, hadits 27). 

1141 Albani (870): Shahih lighairihi — ash-Shahihah (330). Abdul Bagi (Abu Daud: 40 - Kitab 
al-Adab, 14 — Bab “Fii at-Tahallug,” hadits 4825). 


598 SW Al-Adabul Mufrad 


call ai do Y Op —0YA 
539. Bab: medan Boleh Memisahkan Dua Orang 


IN Ian da Ja DS yan op na Ga —AY 
Kep LB SR 


.1142- Dari Abdullah bin 'Amr, bahwa Nabi #£ bersabda, “Tidak halal 
bagi seseorang memisahkan dua orang, kecuali dengan izin mereka 


berdua.” 1 
—etong— 


Calarall enaln e Geasiy tau —0 4 « 
540. Bab: Seorang Melangkah kepada Pemilik Majelis 


Hb SERA ga Pa BA JB Ae Gie Er 


Aa tp Pa 


“ad Ea SEE LAN an AE Jus yu SU Aas 
1 LK Tp EA 6 PAN Lini an TAAT uga Gel 


Jas BI si EA 3 AN jas Esa HB, dasi 
pt 315 Te Aa Aa GA GS 


KU ja Si f PE An Ta Haa NA Tapa 
Y bu IG SIS LA Ag Ne Oa 


. 4 
L 03nt Ip lt 3g. as, 0 2 


in EA P3 HO) AS EA SI MSI, 


K 
nd 
. ya 78. 


SAS mas BS MS Ola SAS US, sala Sl) Tar sa 
JS HIS Bt SANG CE 3 up Le 5 Rb ola 


2. 
- 


Ag dB GS If IE UB Ken ES A3 


1142 Albani (871): Hasan — al-Misykaah (4703/Tahgig tsani). Abdul Bagi: (Abu Daud: 40 
— Kitab al-Adab, 21 — Bab “ar-Rajul Yajlis Baina ar-Rajulain Bighairi Idznihima,” hadits 
3845. At-Tirmidzi: 41 — Kitab al-Adab, 11 — Bab “Karahiyah al-Julus Baina ar-Rajulain 
Bighairi Idznihima”). 


Al-Adabul Mufrad SA 599 


P3 

BA ah Do 3 Gas SS) SAS 
1143 (» 307)- Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata, “Ketika “Umar bin al- 
Khaththab «8 ditikam, aku termasuk orang yang mengangkatnya hingga 
kami memasukkan ke dalam rumahnya, lalu ia berkata kepadaku, 
Wahai anak saudaraku pergilah dan lihat siapa yang melukaiku dan 
siapa yang terluka bersamaku,' lalu aku pun pergi dan kembali untuk 
mengabarkannya, tiba-tiba rumah itu penuh sesak dan aku tidak suka . 
melangkahi leher-leher mereka, (apalagi) usiaku waktu itu masih teramat 
muda, maka aku pun duduk. Dan diantara kebiasaan “Umar, apabila 
ia mengutus seseorang untuk suatu keperluan maka ia memerintahkan 
untuk (segera) mengabarkan berita itu kepadanya. Tiba-tiba “Umar 
ditutupi dengan kerumunan orang-orang, dan datanglah Ka'ab kemudian 
berkata, Demi Allah, apabila Amirul Mukminin berdoa, niscaya Allah 
akan membiarkannya hidup dan mengangkatnya untuk umat ini hingga 
ia dapat melakukan di dalamnya ini dan itu -hingga ia menyebut orang- 
orang munafik, ia menyebut nama dan kun-yah.-' Aku berkata, 'Apakah 
aku perlu menyampaikan apa yang telah engkau katakan? Ia berkata, 
“Tidaklah aku mengatakan kecuali aku ingin engkau menyampaikannya. 
Maka aku termotivasi (dengan kata-kata itu), lalu aku berdiri, dan bergerak 
melangkahi leher-leher mereka hingga aku duduk di samping kepalanya. 
Aku berkata, “Sesungguhnya engkau telah mengutusku demikian dan 
orang yang terluka bersamamu ada sekian -tiga belas orang- dan termasuk 
yang terluka adalah Kulaib al-Jazzar yang tengah berwudhu di al-Mihras 
(tempat berkumpulnya air), dan sesungguhnya Ka'ab bersumpah kepada 
Allah dengan sumpah seperti ini' Maka “Umar berkata, “Panggillah 
Ka'ab.' Lalu ia pun di panggil. "Umar berkata, Apa yang telah engkau 
ucapkan?' Ka'ab berkata, 'Aku berkata seperti ini dan itu.” “Umar berkata, 
“Tidak, demi Allah aku tidak akan berdoa (seperti yang kamu sebutkan 
itu), namun alangkah celakanya “Umar jika Allah tidak mengampuni 
dosanya.” 118 


GA kie apa gi Bat Nanas JB GAS hye Vie 
bal Sp Ka IS — ba nya 


1143 (« 307)- Albani (178): Sanadnya dhaif, mauguf. Ada perawi Abu Amir al-Mazni —atau 
Shalih bin Rustum— dia lemah. 


600 SW Al-Adabul Mufrad 


yaaa AN AS Sar —g Sa da ban Jina Ips Ea 


Se gp Utan Daan “55 SULI Gpa 
1144- Dari asy-Sya'bi, ia berkata, “Seorang laki-laki datang ikepada 
Abdullah bin Amr, dan ada beberapa orang yang tengah duduk 
di sekelilingnya, ia (terus) melangkah kepadanya, namun mereka 
mencegahnya. Abdullah berkata, “Biarkanlah laki-laki itu” Maka ia pun 
datang hingga duduk di sampingnya dan berkata, “Kabarkan kepadaku 
satu hadits yang engkau pernah dengar dari Rasulullah #£.' Ia berkata, 
“Aku pernah mendengar Rasulullah #£ bersabda, “Orang muslim itu adalah 
orang yang dimana kaum muslimin yang lain selamat dari (gangguan) 
lisannya dan tangannya. Dan orang yang berhijrah itu adalah orang yang 
berhijrah (meninggalkan) apa yang dilarang oleh Allah.” 14 


— aing — 


dala Ja AS ali ASI Kala 04 


541. Bab: Manusia yang Paling Mulia bagi Seseorang 
Adalah Teman Duduknya 
La, ae se 0 BA 0 
sa si: LA II Ju Na Sa ee 
1145 (- 308)- Dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far, ia bas 
“Ibnu Abbas berkata, Manusia yang paling mulia bagiku adalah teman 
dudukku.”” 1145 


OB) Jerit ot got bea SEL BAE Pe NN 
| ae caleg S 3 

1146 (» 309)- Dari Ibnu “Abbas, ia berkata, “Manusia yang paling mulia 
di sisiku adalah teman dudukku, ia melangkahi leher orang-orang hingga 


ia duduk di sampingku.” 1146 
—aag— 


1144 Albani (872): Shahih: ar-Raudh an-Nadhir (591). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 2 - Kitab 
al-Iman, 4 — Bab “al-Muslim Man Salima al-Muslimun Min Lisanihi.” Muslim: 1 - Kitab 
al-Iman, hadits 64). 

1145 («& 308)- Albani (873): Sanadnya shahih. 

1146 (& 309)- Albani (179): Sanadnya dhaif. Ada Ibnu Muattal, mereka mendhaifkannya. 
Kalimat pertama dalam bab ini dari ash-Shahih. 


Al-Adabul Mufrad SA 601 


dala Sah Ona Alay Ja palu Ja ala 04 


542. Bab: Seseorang Menselonjorkan (Meluruskan) 
Kakinya di Hadapan Teman Duduknya 


aa Te aa pan JB Ga Hi KAA NN AV 


2... 


SN MG 3 S5 tah NN ana) na Ng Ag 
Hd SE abg as aU Tr Gi ali yua 
SAS TNO IS ga Meh) SA aah GA nii 


1147 (»- 310)- (Dari) Mw'awiyah bin Shalih, ia berkata, “Telah 
menceritakan kepadaku Abu az-Zahiriyah, ia berkata, “Telah menceritakan 
kepadaku Katsir bin Murrah, ia berkata, Aku pernah masuk Masjid pada 
hari Jum'at, lantas aku dapatkan 'Auf bin Malik al-Asyja'i tengah duduk 
dalam satu halagah dengan menselonjorkan (meluruskan) kedua kakinya 
di depan. Ketika ia melihatku, ia melipat kedua kakinya, kemudian berkata 
kepadaku, “Tahukah kamu, sebab apa aku menselonjorkan kakiku? Agar 
datang kepadaku seorang laki-laki shalih lalu ia duduk (bersamaku). 147 


—Ia ang —— 


Aa AA 3 Ja Uu —0Y 


543. Bab: Seseorang Meludah Saat Berada di Tengah- 
tengah Kaum 


- 


LA '5 PEP G0 JAS JB Ol AE HENNA 
"mi IG ES GAN MAA SIA GAN ya di 
2g La S5 me Ja Ad J3 
AN II G3 ag 2 laa AYU agan 1915 ks Pan 
SN J6 3 ak SB Or Sab AT MAP ud ia 
As edan yaa s JS HB AKAN Ela Os Oia 


Pd 


N 


2 


0 - o 2 per 


Sp Lah A5 AS 0 getah 
1147 (& 310)- Albani (874): Sanadnya hasan. 


602 SS Al-Adabul Mufrad 


1148- (Dari) "Utbah bin “Abdul Malik, ia berkata, “Telah menceritakan 
kepadaku Zurarah bin Kuraim bin al-Harits bin 'Amr as-Sahmi, bahwa . 
al-Harits bin 'Amr as-Sahmi telah menceritakannya, ia berkata, “Aku 
pernah mendatangi Nabi #5 dan ketika itu beliau berada di Mina -atau di 
'Arafah- dan orang-orang telah mengerumuninya, lalu datang pula orang- 
orang Arab dusun. Ketika mereka melihat wajah Nabi, mereka berkata, 
Ini adalah wajah yang diberkahi Aku berkata, “Wahai Rasulullah, 
mohonkanlah ampun untukku. Beliau bersabda, “Ya Allah, ampunilah 
kami.” Lalu aku berputar dan berkata, Wahai Rasulullah, mohonkanlah 
ampun untukku.' Beliau bersabda, “Ya Allah, ampunilah kami.' Lalu aku 
berputar dan berkata, Wahai Rasulullah, mohonkan ampun untukku.' 
Beliau bersabda, “Ya Allah, ampunilah kami. Lalu beliau pergi (meludah), 
lantas mengambil ludah tersebut dengan tangannya dan mengusap 
tangannya dengan sandalnya. Beliau tidak suka kalau menimpa orang- 
orang yang ada di sekitarnya.” 18 


—m ama — 
cal Samad catlama ala —0£t 
544. Bab: Duduk-duduk di Jalan 


A o 


ASI sb kal Ja GARA GAN 
op JG Aa PAN BEE SI yg Hina 
6 Ca 135 pria vg AG ia Aa ha Haa 
u PET DAU AYI) Ular Ya) aa 25 3 J3 

teh 


1149- Dari Abu Hurairah: bahwa Nabi £5 melarang duduk-duduk di 
pinggir jalan. Para shahabat berkata, “Wahai Rasulullah, sulit bagi kami 
— untuk duduk di rumah kami.” Beliau bersabda, “Jika kalian duduk disana, 
maka tunaikan haknya.” Para Shahabat bertanya, “Apakah haknya, wahai 
Rasulullah?” Beliau menjawab, “Memberi petunjuk bagi orang yang 
bertanya, menjawab salam, menundukkan pandangan, memerintahkan 
untuk berbuat baik dan melarang berbuat mungkar.”1? 


1148 Albani (875): Hasan — Shahih Abi Daud (1529). Abdul Bagi: (Abu Daud: 11 - Kitab al- 
Manasik, 8 — Bab “Fii al-Mawaagiit,” hadits 1742). 
1149 Albani (876): Shahih — ash-Shahihah (1561). 


Al-Adabul Mufrad YA 603 


za Dea daa Jaga jils ul aon 


.. 


DAS Tata ja IU JUS IU 16 SN 3 
saja Uas AU Aa dpn dn dn ts dia ha 
3S PAN js: -JG Ca Ips CE EU 16 an 

3 ga SA An 


1150- Dari Sa'id al-Khudri, bahwa Nabi 3 bersabda, “Janganlah kalian 
duduk-duduk di pinggir jalan.” Para shahabat berkata, “Wahai Rasulullah, 
kami duduk disitu untuk mengobrol, kami tidak bisa meninggalkannya.” 
Beliau bersabda, “Jika kalian enggan meninggalkan tempat tersebut 
maka kalian harus menunaikan hak jalan.” Para shahabat bertanya, 
“Apa hak jalan itu, wahai Rasulullah?” Beliau bersabda, “Menundukkan 
pandangan, membuang hal-hal yang mengganggu di jalan, menjawab 
salam, memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang perbuatan 
mungkar.” 1150 


—baan— 


Cd OS AAS ala NI Jia Aan cl ya ab —0t 0 


545. Bab: Orang yang Menjulurkan Kedua Kakinya ke 
dalam Par Bila Duduk dan Membuka Kedua Betis 


dn dn da aga HJ GAN LA NA AAN 


Ja as PP SA ed Wa BI Ya bt S Lay 


20 2 Joe 2 


dal Pn BA TON ai Sala Bh 
AN 3 J3 AE) KA ca GA Rar BA 3, A55 


Jang gan KAS PNG AL SA 
Ac et) 3 0 Gets ES PN ae jig de 
- JUS dis bales KA II IA Gr Ah ale Sa 
TTSO Albani (BT: Shahih - ash-Shahihah (1561, 2501), Jilbab al-Mar'ah al- Muslimah (hal. 77) 


Abdul Bagi: (al-Bukhari: 46 — Kitab al-Mazhalim, 22 — Bab “Afniyah ad-Duur wa al-Julus 
Fiiha.” Muslim: 37 — Kitab al-Libas wa az-Zinah, hadits 114). 


604 SW Al-Adabul Mufrad 


(aah ae Aeon pai Ia JS BI ADA 
ee Ha AS NS SL 3 SES 


Uh 


” 
£ 


Mes ad Dan satag Sin Ja ga dus Ii as Lal 
AA ga gp SK da db Ja Gp Men yA 
US EN SME PARA OK ab Sab AI 
2 gg NT da lean Jap as Sista ki 
AS Ip AA pa Ti Jom ph JELAS Lai 2G GA EL 
is AA nj SAK Hat Je gala 


Pa - sel 
e? 5.1 


3 31 ud 2 '& ot ae) 
Oke 5 ca Ls Ge naN 0933 “3 SG Tana 


1151- Dari Abu Misa al-Asy'ari, ia berkata, “Pada suatu hari, Nabi 
#6 keluar menuju satu kebun dari kebun-kebun kurma Madinah untuk 
membuang hajatnya dan aku pun keluar Mengikuti jejaknya. Tatkala beliau 
telah berada di dalam kebun, aku duduk di depanpintunya dan aku berkata, 
“Hari ini aku harus menjadi penjaga pintu untuk Nabi 85, sekalipun beliau 
tidak menyuruhku.' Maka Nabi 86 pun pergi lalu menyelesaikan hajatnya 
dan duduk di atas tepi sumur sambil menyingkap kedua betis beliau dan 
kedua tumit beliau dijulurkan ke dalam sumur. Kemudian datanglah Abu 
Bakr «&» meminta izin masuk, maka aku katakan, “Tetaplah di tempatmu 
hingga aku memintakan izin untukmu." Kemudian ia pun berhenti lalu aku 
datang kepada Nabi $$ dan berkata, Wahai Rasulullah, Abu Bakr minta 
izin masuk kepadamu.' Maka beliau menjawab, “Izinkan ia dan berikan 
kabar gembira kepadanya dengan (mendapatkan) Surga.” Maka Abu Bakr 
masuk dan datang dari sebelah kanan Nabi 85. Kemudian ia menyingkap 
kedua betisnya dan menjulurkan kedua tumitnya di dalam sumur. 
Kemudian datang “Umar, lalu aku berkata, “Tetaplah di tempatmu hingga 
aku memintakan izin untukmu. Maka Nabi $$ bersabda, Izinkan ia dan 
berikan kabar gembira kepadanya dengan (mendapatkan) Surga.' Lalu 
ia datang dari sebelah kiri Nabi 85, lantas membuka kedua betisnya dan 
menjulurkan kedua tumitnya di dalam sumur. Maka tepi sumur menjadi 
penuh dan tidak ada lagi tempat duduk. Lalu datang “Utsman dan aku 


Al-Adabul Mufrad S# 605 


berkata, “Tetaplah di tempatmu hingga aku memintakan izin untukmu." 
Maka Nabi $£ bersabda, “Izinkan ia dan berikan kabar gembira kepadanya 
dengan (mendapatkan) Surga beserta fitnah yang akan menimpanya. 
Maka ia masuk dan ia tidak mendapatkan tempat duduk bersama mereka, 
lalu ia mencari tempat hingga ia duduk menghadap mereka yang berada 
di atas tepi sumur, lalu membuka'kedua betisnya dan menjulurkan kedua 
betisnya di dalam sumur. Aku pun berharap agar saudaraku datang dan 
aku memohon kepada Allah agar Dia (Allah) mendatangkannya namun 
ia tak kunjung datang hingga mereka datang berdiri.” Ibnu al-Musayyab 
berkata, “Maka aku tafsiri hal itu ... kuburan mereka berkumpul disini 
sedangkan “Utsman terpisah sendirian.” 151 


Hb gia dhan ja aga AAA on 
(A5 3 BEP AS : L LA Ip KI Lu 
Un ba. 3 EN ANA JS ADE 3 


- 


raj KAI AN G3 15 BS IL EK as Aa Yu 


1152- Dari Abu Hurairah, (ia berkata), “Nabi #£ pernah keluar disuatu 
waktu (dari siang hari) , beliau tidak berbicara kepadaku dan aku pun tidak 
berbicara dengan beliau hingga beliau tiba di pasar Bani @ainuga', lalu 
beliau duduk di halaman rumah Fathimah dan bersabda, 'Apa ada anak 
di situ? Apa ada anak di situ? Lalu ia (Fathimah) menahannya sejenak 
dan aku menyangka ia memakaikannya untaian tumbuh-tumbuhan atau 
memandikannya. Lalu ia datang tergesa-gesa hingga Nabi memeluk dan 
menciumnya dan berkata, Ya Allah, cintailah ia dan cintailah orang yang 
mencintainya.” 152 


aa 


1151 Albani (878): Shahih. Abdul Bagi: (al-Bukhari: 62 — Kitab Fadhail Ashhab an-Nabi #£, 
5 — Bab “@aul an-Nabi #8 Lau Kuntu Muttakhidan Khalilan” Muslim: 44 — Kitab Fadhail 
as-Shahabah, hadits 29). 

1152 Albani (879): Shahih — ash-Shahihah hadits no. (3486). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 34 
— Kitab al-Buyu', 49 — Bab “Maa Dzikr Fii al-Aswag.” Muslim: 44 — Kitab Fadhail as- 
Shahabah, hadits 57). 


606 SW Al-Adabul Mufrad 


dah any ad dambaan (ya Jay AI AA ha) ala —0 1 


546. Bab: Apabila Seseorang Berdiri dari Tempat 
Duduknya untuk Orang Lain, Namun Orang Itu Tidak 
Mau Beni di Tempat Tersebut 


er, aa aja IG jas 2 Ken ai 
1153- Dari Ibnu Umar, ia berkata, “Nabi Melarang At Sana 
seseorang berdiri dari tempat duduknya kemudian ia menggantikannya 


duduk di situ. Dan adalah Ibnu “Umar, jika seseorang berdiri dari tempat 
duduknya untuk dirinya, maka ia tidak akan duduk disitu.” 1S 


Bana Ip IR AG Sp AN ME METAL 


1153 (5 311)- Dan adalah Ibnu “Umar jika seseorang berdiri dari tempat 
duduknya untuk dirinya, maka ia tidak akan duduk disitu.” 158 


——ua Ing — 
ASLI ala —04V 
547. Bab: Amanat 


At dag ba Jan 33 Las Net 


Pan 


Ag da Pura S da ga Ja OB aka ip BS NU 
db JA en Sab IE GP sale Ip AI 


Rela “3 


Pad Pa 


Ka aah : akar tetahak Aa 
Ge Ad ba Pd K AA 
au SG Ae la ae Nara Ora 


1153 Albani (880): Shahih — ash-Shahihah (228). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 79 — Kitab al- 
Isti'dzan, 32 — Bab “Idza Mila Lakum Tafassahu Fii al-Majalis." Muslim: 39 - Kitab as- 
Salam, hadits 29). 

1153 (& 311)- Periksa takhrij sebelumnya. 


Al-Adabul Mufrad #8 607 


A1 Jp25 Je bi SI Aa Ha Ja Pa 
35 GA Ga Mantan al Sisa In dan Ha Buda 


1154- Dari Anas, (ia berkata), “Pernah pada suatu hari, aku melayani 
Rasulullah 86, hingga ketika aku memandang bahwa aku telah selesai 
melayani beliau, aku berkata, Nabi $& sedang gailulah (tidur siang 
sebelum Zhuhur).' Lalu ia keluar dari sisinya, tiba-tiba anak-anak sedang 
bermain, lalu aku berdiri menyaksikan permainan mereka. Kemudian 
Nabi 8 datang dan sampai pada mereka, lalu mengucapkan salam 
kepada mereka, kemudian beliau memanggilku dan mengutusku untuk 
suatu keperluan. Beliau menunggu di tempat yang teduh hingga aku 
kembali kepadanya, (sedang) aku terlambat pulang menemui ibuku. Ia 
(ibuku) berkata, 'Apa yang menahanmu (hingga terlambat)? Aku berkata, 
Nabi 86 mengutusku pada satu keperluan.” Ummu Sulaim berkata, 
“Keperluan apakah itu? Aku berkata, “Ini rahasia.” Ummu Sulaim berkata, 
Jagalah rahasia Rasulullah 18.” Aku tidak pernah menceritakan kepada 
seorangpun tentang keperluan Nabi itu. Kalau aku mau bercerita, niscaya 
sudah aku ceritakan hal itu kepadamu.” 14 


——a ang — 
Lasem Cakil Cadil) II cp —0A 
548. Bab: Jika Menoleh, Maka Menolehkan Semua Badan 


Pa and 


ala Bp Sa HA Nah aa Gp — 1100 
3 yaa Aa! Ipa Li Ia IP pgn ra 5 dag dadi 
P20yara Ta En Le Gusi Ona BB ISL ah A3 
An ai d3 At sa Ui yah ai 

Aga 1 aa 


1155- Dari Sa'id bin ak Musayyab, bahwasanya ia pernah mondengsi 
Abu Hurairah menyifati Rasulullah 15, “Beliau berpostur sedang (tidak 
tinggi, tidak pendek) namun lebih dekat pada tinggi, (kulitnya) sangat 


1154 Albani (881): Sanadnya shahih. 


608 SW Al-Adabul Mufrad 


putih, jenggotnya hitam, gigi-gigi serinya rapi, bulu matanya panjang dan 
lentik, jarak kedua bahunya berjauhan, kedua pipinya halus, jika berjalan 

“ beliau menapakkan telapak kakinya secara keseluruhan, tidak terdapat 
bagian yang menggantung dari tanah, (jika menghadap) semua anggota 
badannya menghadap danjika menengok maka semua anggota badannya 
menengok, aku belum pernah melihat orang yang sama dengannya baik 
sebelum dan sesudahnya.” 1155 


—Iung— 


Bay YA dala 4 Ida AI Ma Ja II aa —04A 


549. Bab: Apabila Seseorang Mengutus Orang 
Lain dalam Satu Keperluan, Maka Ia Tidak Boleh 
Mengabarkannya 


ISI : Ae JOB Ob An GELI SA BA GLEN Non 


“ 
s0. 


LIS Al Aa SAKSAN SP ca) Sl Aa Si S6 J5 JS 


2 


"3 ag 


1156 (- 312)- (Dari) Abdullah bin Zaid bin Aslam, dari banakya, dasi 
kakeknya, ia berkata, ““Umar berkata kepadaku, Jika aku mengutusmu 
pada seseorang, maka jangan beritahukan kepadanya hal apa yang 
membuatku mengutusmu, karena sesungguhnya syetan itu akan 
menyiapkan kedustaan pada hal itu.” 1156 


— ang o—— 
Sold Ud ardila Ja Ula —00 
| 550. Bab: Apakah Pantas Menanyakan, “Dari Mana 
Kamu Datang?” 


Gal JAN JA Tang Si Ss 1JB Mal GE NOV 


ana “ Iyo. Sa 


ALE GI Um GA Ip Alus Yi osis Iya GG IS Sya Ang 
1157 (« 313)- Dari Mujahid, ia berkata, “Seseorang dimakwikar 


2, 


1155 Albani (9882): Hasan Lighairihi — Mukhtashar asy-Syamail no. (1 — 4), adh-Dhaifah hadits 
no. (4161), ash-Shahihah (2095). 

1156 (&312)- Albani (180): Sanadnya dhaif mauguf. Ada perawi Abdullah bin Zaid bin Aslam, 
dia tidak kuat. 


Al-Adabul Mufrad &# 609 


menatap tajam kepada saudaranya, atau ia menatapnya terus-menerus 
apabila ia berpaling (beranjak pergi dari sisinya), atau menanyainya, 
2 dari mana, atau hendak kemana?” 15 


Giaa J6 See Iea AE ASI GI 


Jd ata J8 Je ega 9 bus adi J6 


1158 (» 314)- Dari Malik bin Zubaid, ia berkata, “Kami pernah lewat di 
hadapan Abu Dzarr di Rabdzah, lalu ia berkata, “Dari mana kalian datang? 
Kami berkata, 'Kami dari Makkah atau dari Baitul Atig.' Ia berkata, "Ini 
pekerjaan kalian? Kami menjawab, Ya.” Ia berkata, “Tidakkah kalian 
membawa barang dagangan dan barang yang dapat diperjual-belikan? 
Kami berkata, Tidak.' ia berkata, Mulailah pekerjaan itu!” 1158 


——a Ing —— 


CIRAS Ad ah Layan ii) Sesal Ca ala —001 
551. Bab: Barangsiapa yang Mendengarkan 


Pembicaraan Suatu Kaum Sedangkan Mereka Tidak 
Menyukanya 


yo Uya: Ann aa Tani 


CJ 14 # 
oo 85 C0. : 


GS Ha Ea Ska nan SIS Raya 


- 
og. S9 - 0 


Oya 35 tuan S (CM org Alah 35 5, jas oa 
SS ssi e Ng Pp 


1159- Dari Fbonu “Abbas, dari Nabi #5, beliau berabasi “Bunikaslapa 
yang membuat sebuah gambar (makhluk hidup), maka ia akan dibebani 
untuk meniupkan ruh pada gambar tersebut dan ia akan diadzab. Dan 
barangsiapa yang mengaku-aku telah bermimpi (yang sebenarnya tidak 
dilihatnya di dalam mimpi), maka ia akan dibebani untuk mengikatkan 
dua biji gandum dan diadzab, tetapi ia tidak akan mampu mengikatkan 
diantara keduanya. Dan barangsiapa mendengar informasi satu kaum yang 


1157 (& 313)- Albani tidak mencatumkannya dalam Shahih al-Adab al-Mufrad dan tidak pula 
dalam Dhaif al-Adab al-Mufrad. 
1158 (» 314)- Albani (181): Sanadnya dhaif. Malik bin Zubaid tida dikenal. 


610 SW Al-Adabul Mufrad 


mereka lari darinya (tidak suka), maka dituangkanlah di kedua telinganya 
— timah yang meleleh.” | 


——itpng — 


aed AS aga al —001 


552. Bab: Duduk di Atas Ranjang 


LS EU TKA Ill SES gi DEA yp ANN 


PRE an Pen at ha re JG ale JS 
e Sad Ja an KAS JB ta LSG 3 AH an 
PI pp AIA AG Sa Jane aga AA 
dk aka ya eh Ja adit ga ga SG TKA 


- 
Naa 


aa Ae Ha HA Sa AN SANG 2 

“5 Jab S3 PSA 
1160 (- 315)- Dari al-Uryan bin al-Haitsam, ia berkata, “Bapakku 
diutus untuk menghadap Mu'awiyah, dan aku ketika itu masih kecil, 
ketika ia telah masuk, Mu'awiyah berkata, "Marhaban-Marhaban. Dan 
(saat itu) ada seorang laki-laki duduk bersama Mu'awiyah di atas ranjang. 
Laki-laki tersebut berkata, “Wahai Amirul Mukminin, siapakah laki-laki 
yang engkau sambut ini? Mu'awiyah menjawab, “Ini adalah sayyid (tuan) 
penduduk Masyrig, ini adalah al-Haitsam bin al-Aswad.' Aku berkata, 
“Siapa orang ini? Mereka berkata, “Ini adalah Abdullah bin Amr bin al- 
'Ash.' Aku bertanya kepadanya, Wahai Abu Fulan, dari manakah Dajjal 
itu keluar? Ja berkata, Aku belum pernah melihat satu penduduk negeri 
menanyakan permasalahan jauh dan tidak meninggalkan masalah yang 
dekat melainkan engkau.' Kemudian ia berkata, Ta (Dajjal) keluar dari 
bumi Irag dari rimbunan pohon dan kurma.” 10 


. 2 


1159 Albani (883): Shahih — Ghayah al-Maram (120, 165). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 91 — 
Kitab at-Ta'bir, 45 — Bab “Man Kadzab Fii Hulumihi”). 
1160 (« 315)- Albani (182): Sanadnya dhaif mauguf. Ada perawi Abdullah bin Madharib, dia 
«tidak dikenal. 


Al-Adabul Mufrad “& 611 


1161 (: 316)- Dari Abu al-Aliyah, ia berkata, “Aku pernah duduk di atas 


| ranjang bersama Ibnu Abbas.” 1181 


0, 


pi AS PE AS JB KAS SETAN 3) 
EN Jeda HA NIA Ade pi dB aja da 


(& 317)- Dari Abu Jamrah, ia berkata, “Dulu aku pernah duduk bersama 
Ibnu “Abbas, waktu itu ia mendudukkanku di atas ranjangnya, lalu berkata 
kepadaku, “Tinggallah bersamaku hingga aku memberimu sebagian dari 
hartaku,” maka aku tinggal padanya selama dua bulan.” 


- o3e 


SA Gi ea eh SP aa at MA 


Bang de Ao DS Ih A3 2 ia 3 AS 


KAN £ sa 3 kg LAN sa ar 3 


1162- (Dari) Khalid bin Dinar: Abu Khaldah, ia bertata “Aku pernah 
mendengar Anas bin Malik dan ketika itu ia sedang bersama al-Hakam, 
amir wilayah Bashrah yang berada di atas ranjang berkata, 'Adalah Nabi 
#5 apabila (cuaca) panas, beliau mengakhirkan shalat hingga dingin dan 
apabila cuaca dingin beliau menyegerakan shalat.” 1162 


Bade db Ja gp da ola JBS oi pa NAN 
L Pe ryara SI ip ay 2 - Ara ke P3 


tg 
TN 


de AA Jus ja te Ae EN D3 aa 
Aa jp Ui san Ds gal asa ul bh 
: - aa 2 RE Un Tah 
LI Olga UB 0003) SAS Ia AI CL SN JA OT VI 


# 
- ". 


sa... 3 5 Pn P3 
PN ai si OKI AI CC mL amerena 


Bea BAN AP SS AG 5 dada, daan Jia 


1161 (« 316)- Albani (884): Sanadnya shahih. 
(& 317)- Albani (884): Shahih — al-Misykah (16/tahgig tsani) 
1162 Albani (885): Sanadnya hasan, shahih marfu —al-Misykah (620). 


612 SW Al-Adabul Mufrad 


BS TG JG A53 6 Buk TA 


1163- (Dari) Anas bin Malik, ia berkata: “Aku sekah masuk menemui 
Nabi 25 dan ketika itu beliau sedang berada di atas tempat tidur yang 
dipintal dengan tali, di bawah kepalanya ada bantal yang isinya serabut 
pohon kurma, antara kulit beliau dan ranjang terdapat kain, lalu “Umar 
masuk dan menangis. Maka Nabi $£ bersabda kepadanya, “Apa yang 
membuatmu menangis, wahai “Umar? “Umar berkata, “Demi Allah wahai 
Rasulullah! Tidaklah aku menangis, melainkan lantaran aku tahu bahwa 
engkau adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah dibanding Kisra 
dan Kaisar. Mereka berdua hidup bergelimang dengan kenikmatan dunia, 
sedang engkau wahai Rasulullah (hidup) di tempat yang seperti aku lihat. 
Nabi # bersabda, “Tidakkah engkau ridha wahai “Umar, bagi mereka 
kehidupan dunia dan bagi kita kehidupan akhirat.” Aku berkata, “Tentu 
anal Rasulullah. Nabi bersabda, "Memang seharusnya demikian.” 168 


deh S5 AS S CSI - JG ara KL, Pa KL. 
Yen ji Ilaas GA In Ise Ea La yan alas 


0... 


Ia kg Ela yag i6 aa 35 3 Jab “cg 
La il Jasa Aa 3 Gas kenal Gs ad A3 J9 
WI G3 AS nari 


1164- Dari Abu Rifa'ah al-Adawi, ia berkata, “Aku sampai kenada Nabi 
2£ dan beliau ketika itu sedang berkhutbah. Lalu aku berkata, Wahai 
Rasulullah, seorang laki-laki asing datang bertanya tentang urusan 
agamanya, ia tidak tahu apa agamanya. Beliau lalu menghampiriku 
dan meninggalkan khutbaknya, kemudian beliau disodorkan kursi, yang 
aku duga penyanggah-penyanggahnya dari besi. (Humaid berkata: Aku 


1163 Albani (886): Hasan shahih — Takhrij at-Targhib (4/114). Abdul Bagi: Tidak terdapat 
dalam Kutubus Sittah). Albani memberi ta'lig dalam Shahih al-Adab al-Mufrad (hal. 452 
— catatan kaki 1) atas perkataan Abdul Bagi: Tidak terdapat dalam Kutubus Sittah, maka 
dia (Albani) berkata, “Demikian katanya, ini karena ketidaktahuannya, sesungguhnya ia 
terdapat dalam Sunan Ibnu Majah dengan no. (4153) dari cetakan yang ada di tangannya 
dan dia menetapkan dengannya. Dia meletakkan padanya berdasarkan daftar isi menurut 
huruf dan di letakkannya dalam dua tempat di antaranya (hal.1496 dan 1513). Dari 
jalur yang ditetapkan Ibnu Majah, diriwayatkan juga oleh Muslim (4/188 — 190) dalam 
kisah Nabi meninggalkan istri-istrinya dan memberi kabar kepada mereka dari riwayat 
Ibnu Abbas dari Umar dengan hadits yang panjang, kemudian diriwayatkan oleh penulis 
(Bukhari) dalam Shahihnya (4913) dari jalur tain dari Ibnu Abbas.” 


Al-Adabul Mufrad LA 613 


berpendapat itu adalah kayu hitam yang dikiranya besi) dan Nabi pun 
duduk di atasnya. Kemudian beliau mengajariku apa-apa yang Allah 
telah ajarkan padanya. Setelah itu beliau meneruskan khutbahnya (serta 
menyempurnakan) Aina 


- 
£... 
3.9 01 0- 


Ap SEA GA Eh LI Olima yi Lena GP TAN 


an Aa ale v 3 3 
1165 (- 318)- Dari Misa bin Dihgan, ia bakat “Aku sanak melihat 


“Umar duduk di atas ranjang pengantin, dengan mengenakan pakaian 
berwarna merah.”1165 | 


4 3.5 


Ka ja BS bh 1 pl gi Ole aa MAKI: 
SA Jadinya) 


1165m- Dari Imran bin Muslim, ia berkata, “Aku pernah melihat Anas 
duduk di atas ranjang, dengan meletakkan salah satu kakinya di atas kaki 
yang lainnya.” 165m 


—intion— 
aga Jiaa NG gali Lag GL II aa —00 


553. Bab: Apabila Seseorang Melihat Satu Kaum Tengah 
Berbisik-bisik Maka Ia Tidak Boleh Ikut Bergabung 
Bersama Mereka 


D x0 Sy 


Haa IYA GI at Eat JG op 533 SNN 
Bp : IE hn ab ah Sa Siah Jan kan gi 
Aan JI AA JAS YG Lah HN ORA JA SA 
eren 5 Maag LI sana at du An Jaka 


- 5 - - 


1166 (- 319)- (Dari) Dawud bin Oais, ia berkata: Aku pernah mendengar 
Sa'id al-Magburi berkata, “Aku pernah lewat di hadapan Ibnu “Umar 
1164 Albani (887): Shahih. Abdul Bagi: (Muslim: 7 — Kitab al-Jumw'ah, hadits 60). 

1165 (» 318)- Albani (183): Sanadnya dhaif mauguf. Musa lemah. 

1165m Albani (888): Sanadnya hasan. 


614 WS Al-Adabul Mufrad 


dan bersamanya ada seorang laki-laki yang tengah berbincang-bincang 
(dengannya). Lalu aku bangkit menuju pada keduanya. Ibnu “Umar lantas 
memukul dadaku dan berkata, Jika engkau mendapati dua orang yang 
tengah bercakap-cakap, maka janganlah engkau ikut berdiri bersamanya 
dan jangan pula duduk bersamanya hingga engkau meminta izin kepada 
keduanya.' Aku berkata, “Semoga Allah memperbaiki keadaanmu wahai 
Abu 'Abdurrahman, yang aku harapkan tidak lain adalah mendengar 
kebaikan dari kalian berdua.” 1166 


NN la Tea JB gila — —NANV 


ijab Sai ON SS pita dai 333 BSN ig 3 
1167 («- 320)- Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata, “Barangsiapa yang dengan 
sengaja mendengar pembicaraan suatu kaum, sedang mereka membenci 
hal itu, maka dituangkanlah di kedua telinganya timah yang meleleh. Dan 
. barangsiapa yang mengaku-aku telah bermimpi dengan satu mimpi (yang 
sebenarnya tidak dilihatnya di dalam mimpi), maka ia akan dibebani 
untuk mengikatkan biji gandum.” 15 


—utoia— 
SIN Usa UII yaku Y ml —00t 


554. Bab: Janganlah Dua Orang Berbisik Tanpa 
Mengikutsertakan yang Ketiga 


uh 
MA aa eNaa MA Io EA en Te ant ea 
Te ai en un Mp 


HI aga s1 AS 


1168- Dari Abdullah, bahwa Rasulullah 2 bersabda “Jika mereka 
bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik tanpa menyertakan yang 
ketiga.” 168 


——aiomeo— 


1166 (& 319)- Albani (889): Sanadnya hasan. 
1167 (&« 320)- Albani (890): Sanadnya shahih mauguf dan menjadi shahih marfu' dalam hadits 
sebelumnya (1159). 
1168 Albani (891): Shahih — ash-Shahihah (1402). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 79 — Kitab al- 
Isti'dzan, 45 — Bab “Laa Yunaji Itsnan Duna ats-Tsalits.” Muslim: 39 — Kitab as-Salam, 
- hadits 36). 


Al-Adabul Mufrad “H& 615 


Aan NIS II sala —000 
555. Bab: Apapta Mereka Berempat 


NP NN ta 2 


S9 SS Aga ad NE LAN 

SS EA KP IU Op OM AE 

1 169- Dari Abdullah, ia Beta “Nabi # berabaa Jika kalian bertiga, 

maka janganlah dua orang berbisik-bisik tanpa menyertakan yang ketiga, 
sebab hal itu akan ae uena sedih (tersinggung). 1169 


TN Anh Ae 

| AN Nara 2 | ya 
1170- Dari Ibnu “Umar, dari Nabi #5 ... serupa dengan hadits di atas. 
Kami bertanya, “Bagaimana jika mereka berempat?” Beliau berkata, “Hal 
itu tidak membahayakannya.” 117 


WI AN Aly de la OA SPA 


LA s5 5 yaa aa pak AN 013 
1171- Dari Abdullah, daki Nabi 38, belia bersabda, “Janganlah dua 
orang berbisik tanpa menyertakan yang lain hingga mereka berbaur 
dengan orang-orang lantaran hal itu dapat membuatnya sedih.” 17! 
"5 3 Tag pig sj JB RE Ol 2 YVY 
1172 (- 321)- Dari Ibnu Umar, ia Berkata. “Apabila inereka berempat 
maka hal itu (berbisik) tidak mengapa.” 172 


—ueioapn—— 


1169 Albani (892): Shahih — ash-Shahihah (1402). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 79 - Kitab al 
Isti'dzan, 47 — Bab “Idzaa Kanuu Aktsar Min Tsalatsa.” Muslim: 39 — Kitab as-Salam, 
. hadits 38). 
1170 Albani (893): Albani tidak menyebutkan hukumnya dalam Shahih al-Aab al-Mufrad (hal. 
455). 
1171 Periksa hadits no. (1169). 
1172 (& 321)- Albani (983): Tidak disebutkan hukumnya. 


616 SS Al-Adabul Mufrad 


ALAN Gb Aing Ja Gil Ja ala NI ala 001 


556. Bab: Apabila Seseorang Duduk Bersama dengan 
Orang Lain, Maka Hendaklah Ia Meminta Izin Sewaktu 
Hendak Pergi 


HI op Bag dj Es JB EA B3 —NANY 


2308 2 on 


SATU Aa ba 5: TA Hn ana Ja 


1173 (- 322)- Dari Abu Burdah bin Abu Misa, ia berkata, “Aku pernah 
duduk di samping Abdullah bin Salam, lalu ia berkata, “Sesungguhnya 
engkau telah duduk bersama kami dan telah tiba waktunya bagi kami 
untuk pergi.” Lalu aku berkata, Jika engkau mau, maka pergilah,” lalu aku 
mengantarkannya hingga ia sampai di pintu.”1!73 


—yonka— 


Gea) Lia AS adan Y lu —00V 


557. Bab: Tidak Boleh Duduk di Sisi Sengatan 
. Matahari 


gl si Ol 3 -JG al Ad 1 Jet —NNVE 
aa 3 pra 3 Lg. 08. 
J3 GA mak gp Hata de dada lada 35253 
Ja S 

1174- (Dari) Isma'il bin Abu Khalid, ia berkata, “Telah menceritakan 
kepadaku @ais, dari bapaknya, bahwasanya ia pernah datang sedang 


Rasulullah #5 tengah berkhutbah, maka ia pun berdiri di bawah terik 
matahari, lalu menyuruhnya untuk berpindah ke tempat yang teduh.”117 


—— ai 


1173 (« 322)- Albani (184): Sanadnya dhaif. Al-Asy'ats lemah. 
1174 Albani (894): Shahih — ash-Shahihah (833). 


Al-Adabul Mufrad &# 617 


at Aa elilaY! cal —00A 
558. Bab: Ihtiba' dalam Pakaian 


# 
0. S0 Kn 


GAS ab UT ES Gi AE 3 FA IG A3 gl gg Vo 
PE ng aa pda da Neegaet JB 
In AN BA TA Sah AI BN LA 
Aka debt oh is Ip an da II 


- 
8 4 


SEA AS Fs ne sll Je af 5 Jana 01 sea) 
Dj da AA yh BE ia Gb de 


sig 
1175- Dari Ibnu Syihab, ia berkata, “Telah mengabarkan kepadaku “Amir 
bin Sa'ad bahwa Abu Sa'id al-Khudri berkata, “Rasulullah 25 melarang 
dari dua model pakaian dan dua jenis jual beli. Beliau melarang jual beli 
mulimasah dan mundbadzah. Mulimasah yaitu, seseorang (pembeli) 
menyentuh pakaiannya. Mundbadzah yaitu, orang lain melemparkan 
kain kepadanya, dengan demikan terjadilah transaksi jual beli tanpa 
pemeriksaan (barang). Adapun dua model pakaian yang dilarang adalah 
isytimal shammd@', yaitu meletakkan kain pada salah satu pundak dan 
membiarkan pundak yang satunya lagi terbuka tanpa tertutup kain. Model 
berpakaian lain yang dilarang adalah duduk ihtiba' dengan sehelai kain 
tanpa ada sesuatu apa pun yang menutupi auratnya.” 1175 


Ba 
Bolang Al (jk ya Gily —004 
559. Bab: Orang yang Disodorkan Bantal 
ag SES Je AS 2 Ga: -JG 196 S3 £ —YAVY 
Bed day dada Ja GA EA ops oi Mae Jaa 
IE Gali SI Aj (Ia ly TE Ja JAN. PP 


1175 Albani (895): Shahih — pian hadits tentang jual beli. Abdul Bagi: (al-Bukhari: 77 — 
Kitab al-Libas, 20 — Bab “Istimal ash-Shamma'.” Muslim: 21 — Kitab al-Buyu', hadits 3). 


618 SW Al-Adabul Mufrad 


Rage 


PN Map - 
Ra IS ep MSG UI "G JW pe oat 2 AA 


ta Ne (2 re 
1176- Dari Abu Oilabah, ia berkata, “Telah mengabarkan kepadaku Abu 
al-Malih, ia berkata, “Aku beserta bapakmu, Zaid pernah masuk menemui 
Abdullah bin “Amr, lalu ia menceritakan kepada kami bahwa Nabi PA 
pernah diceritakan mengenai puasaku. Maka beliau mendatangiku: Lalu 
aku sodorkan kepadanya bantal dari kulit yang berisi serabut pohon 
kurma, namun beliau (lebih memilih) duduk di atas tanah sehingga bantal 
tersebut berada diantara diriku dan beliau. Kemudian beliau bersabda 
kepadaku, “Apakah tidak cukup jika setiap bulannya engkau berpuasa 
tiga hari?" Aku berkata, Wahai Rasulullah" Beliau bersabda, “Lima hari. 
Aku berkata, Wahai Rasulullah! Beliau bersabda, “Tujuh hari. Aku 
berkata, Wahai Rasulullah!.' Beliau bersabda, "Sembilan." Aku berkata, 
Wahai Rasulullah" Beliau bersabda, “Sebelas hari. Aku berkata, “Wahai 
Rasulullah!” Beliau bersabda, “Tidak ada puasa yang melebihi puasa 
Dawud, separuh masa, Bun sehari dan berbuka sehari.” 1176 


Han, La an Ja GA Aa SE PAN 
Aga AS Tas 3 Ie 


1177- Dari Abdullah bin Busr, bahwa Nabi $$ pernah lewat di hadapan 


bapakku, lalu ia menyodorkan selimut beludru, lalu beliau duduk di 
atasnya.1177 


—Iaag— 


1176 Albani (896): Shahih — at-Ta'lig ar-Raghib (2/88). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 30 — Kitab 
ash-Shiyam, 59 — Bab “Shiyam Daud “Alaihi Salam.” Muslim: 13 - Kitab ash-Shiyam, 
hadits 11). 

1177 Albani (898): Sanadnya shahih. Abdul Bagi: Tidak terdapat dalam Kutubus Sittah. 


Al-Adabul Mufrad SA 619 


pluad AI tau —01 
560. Bab: Duduk al-Gurfusha' 


o 20, 


kale Eh Ne nu 


a 5 KG AS Ka Ma eta “5 
Boy da hn Ja 23 eh us Nay) Veb al) dia Ie IS 


SB ia SI alm Gp ESA 
1178- “Abdullah bin Hassan al-Anbari berkata, “Telah menceritakan 
kepadaku dua nenekku: Shafiyyah binti Ulaibah dan Duhaibah binti 
“Ulaibah, dan keduanya duhulu adalah anak tiri Oailah, telah mengabarkan 
pada keduanya, Gailah, ia berkata, Aku pernah melihat Nabi #5 duduk 
gurfusha' (duduk dengan melipat dan memeluk kedua kakinya), tatkala 
aku melihat Nabi #5 khusyu' dalam duduknya itu, aku bergetar lantaran 
takut.'”1178 


—aam— 


BA ah 011 
561. Bab: Duduk Bersila 


deh Joe IN pala GAES Gg KE JUS ya 

« aa Ud 213 ate 5 
1179- (Dari) Zayyal bin “Ubaid bin Hanzhalah, ia benkata: “Telah 
menceritakan kepadaku kakekku Handzalah bin Huzaim, ia berkata, 


Aku pernah mendatangi Nabi #6 lalu aku melihatnya tengah duduk 
bersila." Ia 


238 At ala s J0 


SA lal, ea Lt ME Pe Je eh dl ia 


1178 Albani (897): Hasan — Mukhtashar asy-Syamail (53/tahgig tsani), al-Misykah (4714/tahaig 
tsani). 

1179 Albani (899): Shahih lighairihi — ash-Shahihah (2954). Abdul Bagi: Tidak terdapat dalam. 
Kutubus Sittah. 


620 SW Al-Adabul Mufrad 


PS 2 o & 40 -, 3 5 
SAI IS AI SAI IE dl) 
1180 (- 323)- (Dari) Ibrahim bin al-Mundzir, ia berkata, “Telah 
menceritakan kepadaku Mu'an al-9azz4z, ia berkata, “Telah menceritakan 
kepadaku Abu Ruzaig, bahwasanya ia pernah melihat 'Ali bin Abdullah 
bin 'Abbas tengah duduk bersila, dengan meletakkan satu kakinya di atas 
kaki yang lain: Yaitu kaki kanan di atas kaki yang kiri.”1180 


ISA Jana Ma AS H0 plis p Os SE NAM 


Pa se at SA 1 App Ea 
1181 (- 324)- Dari Imran bin Muslim, ia Berkata “Aku pernah melihat 


Anas bin Malik duduk seperti ini dengan bersila dan ia meletakkan salah 
satu kakinya di atas yang lain.” 18! 


—ytiondo— 
slatayI sala —O1Y 


562. Bab: Duduk Ihtiba (Duduk dengan Mendekap Kedua 
Kaki dengan Kedua Tangannya) 


den Jo ya ES LA IG Ge pa gi la GE LNNAN 
da Selasa H5 Ja Ulah Sr Shd Si ds 
Ip Ba ga 5 dat Y, JI AL, Sa JG Naa aa 


Ian BAR Pa Pd aa 
sja SE YA Ol Apalah ag Aa Ia 


40. aa 


Ab ap oa D3 DK 3 Hn IG sea 03 aa 
BEN 5 AHA JBS SY, 


1182- Dari Sulaim bin Jabir al-Hujaimi, dia berkata, “Aku mendatangi 
Nabi #£ sedang beliau duduk dalam keadaan memeluk lutut yang 
dibungkus dengan burdah dimana ujungnya berada di atas kedua telapak 
kakinya, lalu aku berkata, Wahai Rasulullah, nasihatilah aku." Lalu 


1180 (- 323)- Albani (185): Sanadnya dhaif, terputus. Abu Ruzaig tidak dikenal. 
1181 (« 324)- Albani (900): Sanadnya shahih. 


Al-Adabul Mufrad S2 621 


beliau bersabda, “Bertakwalah kamu kepada Allah dan janganlah kamu 
meremehkan perbuatan baik sekecil apapun sekalipun hanya menuangkan 
air dari timbamu kepada bejana orang yang butuh air atau engkau 
berbicara dengan kawanmu dengan wajah yang berseri-seri. Jangan 
engkau menurunkan sarungmu di bawah matakaki, karena sesungguhnya 
itu termasuk kesombongan dan Allah tidak suka dengan kesombongan. 
Jika ada orang yang mencelamu dengan sesuatu yang tidak ada padamu, 
maka janganlah engkau membalas mencelanya dengan sesuatu yang 
engkau tahu itu ada padanya. Biarkan celaan itu akan kembali kepadanya 
dan pahalanya untukmu dan janganlah engkau mencaci maki sesuatu.” 18 


On. 
.... 


SERBA SEAT 
IA Kam 3 SA EN GA da IA Ja ya it 


PN Letak Mud 


&3 Abbas Naa ati au, Aa Thai gala 
Ta PA gem Cam Aa Uh nah $ Ar 
PIN HAL Hp Ie JAS Jai nan ai 
Fe dna Ia gp ja e. LA 


og Ip CA TR 1 ai pa J6 
1183- Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Aku tidak pernah melihat 
Hasan, kecuali air-mataku berlinang. Itu karena pada suatu hari Nabi $£ 
keluar dari rumahnya dan menemuiku di masjid, lalu beliau memegang 
kedua tanganku lalu aku pergi bersamanya. Beliau tidak bercakap-cakap 
denganku hingga kami sampai di pasar Bani @ainuga', lalu beliau 
berkeliling sambil melihat-lihat, kemudian beliau kembali dan aku 
menyertainya hingga kami sampai di masjid, lalu beliau duduk ihtiba 
sambil bersabda, “Dimana si kecil, panggillah si kecil kemari.” Lalu Hasan 
datang dan merebahkan dirinya di pangkuan beliau, kemudian beliau 
, memasukkan tangannya (Hasan) ke dalam jenggotnya kemudian beliau 
membuka mulutnya dan memasukkan mulut beliau ke dalam mulut 
Hasan sambil bersabda, “Ya Allah sesungguhnya aku mencintainya, maka 
cintailah dia dan cintailah orang yang mencintainya.” 18 


0313 & 1g Ta 3 


A3 GE Ebi tas SU 


1182 Albani (901): Shahih lighairihi — ash-Shahihah (827). Abdul Bagi (Abu Daud: 31 — Kitab 
al-Libas, 20- Bab “Fi al-Hadb,” hadits 4074, 24 -Bab “Maa Jaa fi Isbal al-Izar” hadits 
4084. 

1183 Albani (902): Hasan — Abdul Bagi: (al-Bukhari:34 -Kitab Jual Beli, 49 — Bab “Apa yang 


622 SW Al-Adabul Mufrad 


Ani) AS SJ Uya tali —O1Y 
563. Bab: Duduk di Atas Dua Lutut 


- 
“8 90- 


GAB Rap ko gay dd SIN gi IA — YAA 
- Vibe Ga un di S3 BII 55 Ab da 6 pia UI 


S2 0. 


Bag Ip PIN IA "JB 
AS Ja SU oa J6 MA PA pa 
Ie 33 S3, Pernnnngan 
AL K2 Jp ES da ya PP PU Iya al dag aa 
St la Ipa ES pegan Cs MU, 6, 


dg Aa na Jap SP : AA IG an dp 
Ia pg No Je SP Ba Lg JA abi SAN ci 


TAG AI G3 TB — kat Ui sa 


1184- Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi #5 pernah shalat 
zhuhur bersama para shahabat. Ketika selesai salam beliau berdiri ke 
atas mimbar lalu berbicara tentang Hari Kiamat. Beliau menyebutkan 
bahwa di dalamnya terdapat masalah yang besar, kemudian beliau 
bersabda, “Barangsiapa yang ingin bertanya tentang sesuatu maka 
tanyakanlah, demi Allah tidaklah kalian bertanya tentang sesuatu kecuali 
aku beritahukan pada kalian selama aku masih berada di tempatku ini.” 
Anas berkata, “Banyak orang-orangyang menangis ketika mendengar hal 
itu dari Rasulullah #5 dan beliau selalu bersabda, “Bertanyalah kalian. 


pe 


dibaca di pasar” Muslim: 44- Kitab Keutamaan-keutamaan shahabat, hadits 57). Al- 
Albani memberi ta'lig dalam Shahih Adabul Mufrad hal. 461-catatan kaki 1 berdasarkan 
takhrij Abdul Bagi, maka dia berkata, “Takhrij ini adalah takhrij yang telah dijelaskan 
dalam hadits 1152, di sana benar sedangkan di sini salah, karena pada kedua (Bukhari — 
Muslim) tidak sempurna seperti yang di sini, begitu juga sanad-sanadnya. Oleh karena 
itu Hakim meralat keduanya, lalu pada keduanya tidak terdapat kalimat air mata, tidak 
menyebutkan ihtiba' yang disusun pada bab, tidak disebutkan kata “pangkuan”, lihyah, 
mulut dan penulis mengeluarkannya dalam Kitab al-Libaas (5884) seperti tercantum 
di sana dan ada tambahan pada kalimat akhirnya.” Abu Hurairah berkata, “Tidak ada 
seorang pun yang lebih aku cintai dari pada Hasan bin Ali setelah Rasulullah.” 


Al-Adabul Mufrad SA 623 


Lalu Umar (bin Khaththab) duduk di atas kedua lututnya sambil berkata, 
Kami ridha Allah sebagai Rabb kami, Islam sebagai agama kami dan 
Muhammad sebagai Rasul kami.” Maka Rasulullah 8 diam ketika Umar 
berkata demikian, kemudian Rasulullah bersabda, Itu yang lebih utama, 
demi yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya telah ditampakkan 
surga padaku dan Neraka di samping tembok ini -dan aku sedang shalat- 


maka aku tidak pernah melihat kebaikan dan kejelekan seperti pada hari 
ini.” 184 


—— yan — 
slalu! au —01 £ 
564. Bab: Terlentang 


Pe 


:JG yateg ar AT sik A3 £ C3 di :J6 GI 
PSN Jaa ia si, Cakes (Hi 


1185- Dari Abbad bin Tamim, dari pamannya (yaitu Abdullah bin Zaid 
bin 'Ashim al-Mazini), dia berkata, “Aku (Abdullah bin Zaid) melihat beliau 
(aku -Abbad- bertanya kepada Ibnu Uyainah, “Maksudmu Nabi #£? 
Abdullah menjawab, “Ya.') (Beliau) tidur terlentang dengan meletakkan 
salah satu an di atas kaki yang lain.” 18 


ga sa Lal, Ga 3 


1186 (» 325)- Dari Ummu Bakr binti Miswar dari ayakya, dia berkat 
“Aku melihat Abdurrahman bin 'Auf tidur terlentang dengan mengangkat 
salah satu kakinya di atas kaki yang lain.” 1186 


—a om — 


1184 Albani (903): Hasan shahih. Abdul Bagi: (al-Bukhari: 96 -Kitab al-F'tisham, 3-Bab “Maa 
Yakrahu Min Katsrah as-Suaal.” Muslim: 43 -Kitab al-Fadhail, hadits 136). 

1185 Albani (904): Shahih. Abdul Bagi: (al-Bukhari: 8-Kitab ash-Shalah, 85-Bab “al-Istigaa Fii 
al-Masjidi wa Madda ar-Rajulu.” Muslim: 37-Kitab al-Libas, hadits 75). | 

1186 (« 325)- Albani (186): Ma lemah dan haditsnya mauguf, Ummu Bakr tidak 
dikenal. 


624 Ss Al-Adabul Mufrad 


ADI IS Znaudal tau —01 0 
565. Bab: Tidur Telungkup 


os Kara GS dah Ki yA HAN 
ng Ui ai Fu uh AI ip am Pra UR Ae JG ALAN 


# 
3 0.1 


Pa AN bb oh 3 deal, Aga 

Ipa dan le ln Dp 
1187- Dari Ibnu Thikhfah al-Ghifari, bahwaayahnya memberitahukannya 
bahwa dia termasuk ahlu shuffah (orang yang tinggal di masjid Nabawi 
karena tidak mempunyai tempat tinggal), dia berkata, “Ketika kami tidur 
di masjid pada akhir malam, ada seseorang yang datang ketika aku tidur 
telungkup, lalu dia menggerakkanku dengan kakinya lalu dia berkata, 
“Bangunlah, ini tidur yang dibenci oleh Allah” Lalu aku mengangkat 
kepalaku, ternyata Nabi aa berdiri di samping kepalaku.”18 


da an ada da ja dn ya 


ES AD na Au Ul no 


1188- Dari Abu Umamah, bahwa Rasulullah #£ pernah melewati seorang 

laki-laki yang sedang menelungkupkan wajahnya (tidur telungkup) 

di masjid, lalu beliau menggerakkan dengan kakinya dan bersabda, 
“Bangunlah, (ini seperti) tidurnya penghuni Neraka Jahannam.” 18 


Sf 


DN GUI gl GE NAMA 


—aa — 


1187 Albani (905): Shahih -Takhrij al-Misykaah (4719). Abdul Bagi: (Abu Daud: 40-Kitab al- 
Adab, 95-Bab “Fii ar-Rajul Yanbathih “Ala Bathnihi,” hadits 5040. Ibnu Majah: 33-Kitab 
al-Adab, 27-Bab “an-Nahyu 'An al-Idhthijaa' 'Ala al-Wajhi,” hadits 3723). 

1188 Albani (187): Sanadnya lemah dengan lafazh ini, di dalamnya ada al-Walid bin Jamil 
al-Kindi al-Falasthini, ia jujur, salah dan mahfuzh dengan lafazh “Yabghudhuhallahu, 
sebagaimana yang terdapat dalam hadits sebelum ini dalam ash-Shahih -ta'lig atas Sunan 
Ibnu Majah. Abdul Bagi: (Ibnu Majah: 33-Kitab al-Adab, 27-Bab “an-Nahy 'An al- 
Idhthijaa "Alaa al-Wajh,” hadits 3725). 


Al-Adabul Mufrad &# 625 


sia Y) yang Yg B8GY Kala —011 
566. Bab: Tidak Boleh Mengambil dan Memberi, Kecuali 
peengan Tangan Kanan 


KE: Aa et Jia GAN JG IG El 3p de BAM 
2359 dsn JT SA SB cal GAY) Meta (SAS 


Ie da Ip KEL ya kia ab as - JG laa 


2... 


1189- Dari Salim dari ayahnya (Abdullah bin Umar), ia berkata, “Nabi 
2 bersabda, Janganlah seseorang di antara kamu makan dan minum 
dengan tangan kiri, karena syetan makan dan minum dengan tangan kiri.” 
Rawi berkata, “Nafi' menambahkan dalam riwayatnya: "Dan janganlah 
seseorang mengambil dan memberikan makanan dengan tangan kiri.” 12 


—Taang— 


Soul II) dala gawang Cal ala —61V 


567. Bab: Ketika Duduk, di Manakah Meletakkan 
Sandal? 


ena aa Ma Luhan dn MA s » t2 Sis 3 p 

Alai dag Ol Jar Galon ISP RAIN Ga J6 ae oil ye NA 
Ae Il Unas 

1190- Dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Termasuk sunnah apabila 


seseorang itu duduk lalu melepaskan sandalnya dan meletakkannya di 
sampingnya. 19 


——ng— 
MANA AE dan lag 2 gabi 9 Agil $ ag Clan) cala OA 
568. Bab: Syetan Datang Membawa Dahan dan Sesuatu 
yang Pena di Atas Tempat Tidur 


1189 Albani (906): Shahih — ash-Shahihah (1236). Abdul Bagi (Muslim: 36-Kitab al-Asyrabah, 
hadits 105,106). 

1190 Albani (188): Sanadnya dhaif, hadits marfu'- Takhrj al-Misykaah Sasa Sa Tahgig 
kedua). 


626 SW Al-Adabul Mufrad 


Ta Ne Pap Pd AH o5 3 


Basa Sad le Gn MA GA sai AP dl 
SY . JB Ai ob Lam 38 SN 203 UP lal Ia ala 225 


DELI ds 5 
1191 (» 326)- Dari Azhar bin Sa'id, ia berkata, “Aku mendengar Abu 
Umamah mengatakan, “Sesungguhnya syetan mendatangi tempat tidur 
salah seorang di antara kalian sesudah membentangkan dan menyiapkan 
untuk keluarganya. Lalu syetan melemparkan kayu, batu atau sesuatu 
agar membuat marah keluarganya. Apabila dia mendapati hal itu, lalu 
dia tidak marah kepada keluarganya, dia berkata, “Karena itu termasuk 
perbuatan syetan.” 1191 


—Iaa— 


& jau AI Gang alam (is cb ea ala —014 
569. Pan Tidur di Atap yang Tidak Ada Pembatasnya 


ap 


da Aa ANA SNP Ghah gp RIP AAN 
SAN Ta HB Hm la HS Hap Ie .JG 


1192- Dari Alidurrahman bin Ali, dari Santa: dari Nabi #5, beliau 
bersabda, “Barangsiapa yang tidur di atap rumah yang tidak ada 
pembatasnya maka tidak ada jaminan baginya.” 12 


ed 
. 0. 


DIN GA 2 MAS BIS gi GEA NNAY 


des gia Sus 363 J3 Il 
1193 («- 327)- Dari Ali bin Amarah, ia berkata “Abu Ayyub al-Anshari 
datang lalu aku naik bersamanya ke atap rumah yang terbuka lalu dia 
turun dan berkata, “Hampir saja aku bermalam dan tidak ada jaminan 
bagiku,” 119 


Io aan de Ja AN ALA 5 JAPAN 


1191 (& 326)- Albani (907): Sanadnya Hasan, telah shahih secara marfu' dari Abu Hurairah 
seperti no. 1217. 

1192 Albani (908): Shahih — ash-Shahihah (828). Abdul Bagi: (Abu Daud: 40 —Kitab al-Adab, 
96-Bab “fii an-Naum 'Alaa Sathh Ghairi Muhjar,” hadits 5041). 

1193 (x 327)- Albani (189): Sanadnya dhaif, Ali bin Ammarah tidak diketahui keadaannya. 


Al-Adabul Mufrad S2 627 


Bina Lp Sa pa db Snaa Ida da 


Ha Dp D AP) Bab 5 LI S3 
1194- Dari seorang shahabat Nabi, dari Nabi #, beliau bersabda. 


“Barangsiapa tidur di atas atap lalu dia jatuh darinya, lalu mati maka tidak 
ada jaminan baginya.” 1 


——yagona— 


Sona 1) Alay gta Ja Gala —0V- 
570. Bab: Bolehkah Menjulurkan Kaki Ketika Duduk 


Peran NA NE Sg YEP EN 
Spam ya da Sa 3 AA 


1195- (Dari) Abdurrahmanbin Nafi bin al-Harits alKhuza'i i, menad 
Abu Musa al-Asy'ari memberitahukannya, bahwa Nabi #£ pernah berada 
di atas sumur pada salah satu kebun dalam keadaan menjulurkan kedua 
kakinya ke dalam sumur.1?5 


—yetiond— 
Gal FAR II dig La Gala —0VA 


571. Bab: Apa yang Diucapkan Ketika Keluar untuk 
Suatu Keperluan? 


$ 


( F3 2 yan 
| Tes 3 
1196 (- 328)- (Dari) Muslim bin Abi Maryam, bahwa Ibnu Umar 


apabila keluar dari rumahnya mengucapkan, “Ya Allah selamatkan aku 
dan selamatkan orang dari kejelekanku).” 11” 


Bal) SE HA US AA Ag 


1194 Albani (909): Hasan — Takhrij at-Targhib (4/59), ash-Shahihah (828). 

1195 Albani (910): Hasan shahih. Abdul Bagi (Bukhari: bagian dari hadits yang panjang dalam 
Kitab Fadhail Ashhab an-Nabi, 5-Bab “Oaul an-Nabi Lau Kuntu Muttakhidan Khalilan.” 
Muslim: 44-Kitab Fadhail ash-Shahabah, hadits 29). 

1196 (x» 328)- Albani (190) Sanadnya dhaif, Muhammad bin Ibrahim- dan dia adalah Ibnu 

Abdurrahman bin Tsauban tidak dikenal. 


6218 SW Al-Adabul Mufrad 


hd bg 2 mak 
AN BEI NE Aa LI | 


ug 


1197- Dari Abu Hurairah dari Nabi #5, bahwa beliau apabila Keluar dari 
rumahnya membaca, “Dengan menyebut nama Allah, hanya kepada Allah 
aku bertawakkal, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah.” 1” 


| ana — 
Ca S1 Jay dalama ady Cas Jay Jani pay Ja tata —OVY 
Cadas 


572. Bab: Bolehkan Seseorang Menjulurkan Pk dan 
Bertelekan di Depan Para Sahabatnya 


gs”. d0 8 


PA aan Soe ab) Jak Ol Gd SE Hi Clgs NAAM 
DA aa day ban Ja ya Jina, jd Wu: 
etis HR Esp IS Doa da ba da GS aah Ge 
Bp Sah Ia ta su oa ae AA JS 
Sana) Maba daya ls Sa Ja ge SAN en Ab 
de GI 2) SI As Ge Ia JW dd 3 
3 Sa an Ii SN er An 3 SA 
S3 "2 3. API AN BI ji 
DI AS AA BASA 0 
JB — Ji, SA G3 Ae dah dls 
A ate Rabi Ia ad Bah en BA 


KN TEA JB MS SI WA SEN 3 -JG 
J3 lha dan da Ja Da aa Ga ta 


1197 Albani (191): Sanadnya dhaif, di dalamnya ada Abdullah bin Husain bin “Atha' dia dhaif. 
Abdul Bagi : (tidak terdapat dalam Kutubus Sittah). 


... 


Al-Adabul Mufrad “&# 629 


DA BB da as bang Aa yag 3 5) 
TEA Tar dag ai Ja aa RAI 
Ia da daan Jo gn GB Ga eh B3 ae 
JA Gp JA oh IA Hi Gia BS SS ct 
SAI IR SP Ha, Ka TE aj UI 
SATA Ae ah page MAA Buas 
ena Lag j5 aka ag daa Ia AJB Kap 
SIT OS 16 Ika SL JG, D Na: LG EA 
St ai Ii) peauat SY S Uu PY AI SB 
CG Us 3 IG at deg le Aa YA GA an ip 


PA AA Bln HAL PA GL JAS aa) 
Ts 3533 IN ia JA pa Ji en HO bi 
Japan Wi din da ja SA ar 
paryer “3 Ery Saji Saja JB Haa ag OS 
En Na Pa KASN EN 
385 ar S3 GEA pa SA AN 53 Aa 


JW Pa) 2 | ya 8 Dp en 2 2 KN Var ap as 


36 SSB ASIN NAA Sean Says Near Aa 3 
Sa SR AA Ne da HA Ai 


YA ia & Una CAS UI enek HI yak db 


-, 
Pa an 


Lag ga USA dab GS ja G3 UB un 


3 S3 Ep ta US ON peta 


.630 SW Al-Adabul Mufrad 


1198- Dari Syihab bin Abbad al-Ashri, ia mendengar bahwa ada 
sebagian utusan dari Abdul @ais berkata, “Ketika kami siap menemui 
Nabi #5, kami pun melakukan perjalanan, saat kami akan sampai ke 
tempat tujuan, ada seorang laki-laki yang berpapasan dengan kami dan 
ia sedang duduk di atas tempat duduknya. Lalu dia memberi salam dan 
kami membalas salamnya, kemudian 'dia berhenti lalu bertanya, “Siapa 
kalian? Kami menjawab, “Utusan dari Abdul @ais.' Dia berkata, “Selamat 
datang, kalianlah yang aku cari. Aku datang untuk memberi kabar gembira 
untuk kalian. Nabi 85 kemarin melihat ke arah timur lalu beliau bersabda, 
“Akan datang dari arah (timur) utusan bangsa Arab yang terbaik.” Maka 
aku tidur dalam keadaan bolak-balik (gelisah) sampai waktu pagi, lalu 
menaiki kendaraanku. Aku mencari-cari di perjalanan sampai datangnya 
waktu siang, lalu aku bermaksud pulang, tiba-tiba terlihatiah kepala 
hewan kendaraan kalian.” Kemudian dia menegakkan kendaraannya 
dengan talinya lalu mengembalikan tempat duduknya ke tempat semula 
untuk kembali. Sesampainya di depan Nabi #6, para shahabatnya dari 
kaum Muhajirin dan Anshar berada di sekitarnya. Dia lalu berkata, 
“Demi ayah dan ibuku, aku datang untuk memberi kabar gembira akan 
. datangnya utusan Abdul @ais.' Nabi lalu bersabda, “Bagaimana engkau 
mengetahuinya wahai Umar?" Dia menjawab, “Mereka di belakangku, 
mereka tersesat,” lalu dia menceritakan kejadiannya, Nabi bersabda, 
“Semoga Allah memberimu kabar gembira dengan kebaikan." Kemudian 
bersiap-siaplah orang-orang di tempat duduknya masing-masing. Nabi 
26 sendiri ketika itu duduk kemudian meletakkan ujung bajunya di 
bawah tangannya lalu bertelekan dan membentangkan kedua kakinya. 
Setelah itu datang utusan tadi, maka gembiralah kaum Muhajirin dan 
Anshar. Ketika utusan itu melihat Nabi $£ dan para shahabatnya, mereka 
menghentikan kendaraannya karena senang melihatnya. Mereka segera 
menemui Nabi $ dan para shahabatnya. Saat itu Nabi tetap bertelekan 
sedang Asyaj - dia.adalah Mundzir bin Aid bin Mundzir bin Harits bin 
Nu'man bin Ziyad bin 'Ashr - pemimpin mereka saat itu terlambat hadir. 
Dia mengumpulkan kendaraan mereka lalu menderumkannya dan 
menurunkan barang-barang bawaannya dan mengumpulkan barang- 
barang yang berharga kemudian mengeluarkan kantong miliknya dan . 
membuka pakaian perjalanannya. Setelah itu dia memakai pakaian 
biasa kemudian datang dengan berjalan kaki dengan tenang. Nabi $ 
bertanya, “Siapa yang menjadi tokoh kalian dan pemimpin kalian serta 
yang mengurusi kalian?” Lalu mereka semua secara serentak menunjuk 
padanya (Asyaj). Beliau bertanya, Inikah putra pemimpin kalian? Mereka 
menjawab, "Nenek moyangnya adalah pemimpin kami pada masa 


Al-Adabul Mufrad SA 631 


jahiliyah dan sekarang dia menjadi pemimpin kami kepada Islam,” ketika 
Asyaj sampai pada Nabi dia duduk di salah satu sisi, Nabi 1 lalu duduk 
tegak dan bersabda, 'Duduklah “disini, wahai Asyaj!” Itu adalah untuk 
pertama kalinya dia dipanggil Asyaj karena sewaktu bayi dia diinjak oleh 
keledai, maka di wajahnya ada (bekas goresan) seperti bulan. Lalu Nabi 
mendudukannya di sampingnya. Beliau bersikap lemah-lembut padanya 
dan beliau mengetahui kedudukannya yang tinggi di mata kaumnya. 
Mulailah mereka bertanya pada Nabi $$ mengenai beberapa hal dan 
beliau menjawabnya. Sampai pada akhir pembicaraan beliau bertanya, 
“Apakah kalian (masih) mempunyai bekal? Mereka menjawab, Ya. Lalu 
mereka segera berdiri. Setiap orang dari mereka menemui barangnya, 
lalu mereka datang dengan segenggam kurma di tangan mereka. Mereka 
lalu meletakkannnya di hamparan kulit di hadapan Nabi. Pada saat itu 
di hadapan beliau ada pelepah daun yang panjangnya tidak sampai dua 
hasta dan lebih dari satu hasta, di mana beliau puas dengannya dan tidak 
pernah meninggalkannya. Beliau memberi isyarat untuk meletakkan 
onggokan kurma itu pada pelepah daun tersebut. Beliau lalu bertanya, 
“Apakah kalian memberinya nama at-Ta'dhudh?” Mereka menjawab, 
Ya.' Beliau melanjutkan pertanyaannya, “Apakah kalian memberinya 
nama ash-Sharafaan?' Mereka menjawab, “Ya.' Beliau bertanya, 'Apakah 
kalian memberinya nama al-Barny?' Mereka menjawab, “Ya.' Beliau lalu 
bersabda, “Itu (al-Barny) adalah kurma kalian yang terbaik dan yang paling 
bermanfaat bagi kalian. Orang-orang tua di daerah kami berkata, “Dan 
yang paling besar barakahnya. Sesungguhnya di tempat kami ada sebuah 
pohon yang banyak daunnya, dengan daun itu kami memberi makan 
unta dan keledai kami.' Ketika kami pulang dari perjalanan tersebut, kami 
sangat berkeinginan padanya (al-Barni). Kami lalu menyebarkannya 
(agar menjadi banyak) dan (sesudah itu) buah-buah kami digantikan 
dengannya dan kami melihat adanya barakah pada kurma tersebut.”1198 


—Ta—— 


mual 1 Jia La lu —0VY 
573. Bab: Apa yang Dibaca di Waktu Pagi Hari 
2 4 5: 
sap Sy BABA de 3 J5 Pa SS JB TA SEA 
SEN DIN SS Eng AS Ing AA On Cg Oh gal 206 
Ts An an Sanadnya dna di Bai ada Yahya bai Abdurrahman As tidak 


diketahui- ash-Shahihah hadits (1844). Abdul Bagi (riwayat pertama tidak diketahui, 
tidak terdapat dalam Kutubus Sittah.) 


632 #W Al-Adabul Mufrad 


0,08 


S5 2 Kas Org Ce 2 CA ah NI IG Li IG 


1199- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Jika Nabi 85 berada di pagi hari 
membaca, Ya Allah, dengan-Mu kami berada di pagi hari dan dengan-Mu 
kami berada di sore hari, dengan-Mu kami hidup dan dengan-Mu kami mati 
dan kepada-Mu kami dibangkitkan (semua makhluk). Dan Jika berada di 
sore hari beliau mengucapkan, Ya Allah, dengan-Mu kami berada di sore 
hari dan dengan-Mu kami berada di pagi hari, dengan-Mu kami hidup dan 
dengan-Mu kami mati dan kepada-Mulah kami kembali.” 19 


£ Jo go. 


men esa ena ongag Pae 
2 Ja Ip JA AAS 3 JB paka Gi YAA aa 


# 
3, 8, 


Situf S AT APA NY 15 - Bi SKI AN » Aa aer , 
3333 2 & Gu, “ai au 3 Hina AL La 8 GW 
Kor Ia pai Pan) Se Sp Pak. Ii db F 
Bd Sl GP di da 
3 H Jua af 


1200- Dari Ubadah bin Muslim al-Fazari, ia berkata, “Telah menceritakan 
kepadaku Jubair bin Abu Sulaiman bin Jubair bin Muth'im, ia berkata, 
Aku mendengar Ibnu Umar berkata, “Rasulullah 86 tidak pernah 
meninggalkan bacaan berikut, “Ya Allah, aku memohon kepada-Mu 
keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu 
maaf dan keselamatan pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. 
Ya Allah, tutuplah auratku dan hilangkanlah rasa takutku. Ya Allah, 
peliharalah aku dari depan dan belakangku dari kanan dan kiriku serta 
dari atasku dan aku berlindung kepada-Mu dengan keagungan-Mu dari 
tergelincir dari bawahku.'”1200 


1199 Albani (911): Shahih- Takhrij al-Kalam (no. 20), ash-Shahihah (262). Abdul Bagi: (Abu 
Daud: 40-Kitab al-Adab, 101-Bab “Maa Yaguulu Idzaa Ashbaha,” hadits 5068. 'at- 
Tirmidzi: 45-Kitab 13-Bab “Maa Ja-a Fii ad-Dw'a Idzaa Ashbaha wa Idzaa Amsaa”). 

1200 Albani (912): Shahih- Takhrij al-Kalam (no. 27). Abdul Bagi: (Abu Daud: 40-Kitab al- 
Adab, 101-Bab “Maa Yaguulu Idzaa Ashbaha,” hadits 5074. Ibnu Majah: 34-Kitab ad- 
Du'a, 14-Bab “Maa Yad'u ar-Rajul Idzaa Ashbaha wa Idzaa Amsaa,” hadits 3871). 


Al-Adabul Mufrad S2 633 


A3 Te Ja DN A5 Span AAN 3 
lh da An SS J5 JB Je Sae . JG 
Dajp LS a33) IS CA Bp Ga ta JB 3 
DA dan SIA An SIS dis gang SB 


B3 85, 


JB 353 3 OS Ai Gs v sea dig aa Ot 


513 


SN Lon ga ga am ag 


3 55 | 


1201- Dari Muslim bin Ziyad, maula Maimunah, istri Nabi 85, ia berkata. 

“Aku mendengar Anas bin Malik berkata, “Rasulullah #& bersabda, 
“Barangsiapa yang di pagi hari membaca, “YaAllah, kami berada dipagi hari. 
Kami jadikan Engkau, para pembawa arsy-Mu serta seluruh makhluk-Mu 
sebagai saksi bahwa Engkau adalah Tuhan tidak ada tuhan kecuali Engkau 
yang Maha Esa tidak ada sekutu bagi-Mu dan bahwa Muhammad adalah 
hamba dan utusan-Mu,' maka Allah akan membebaskan seperempat 
tubuhnya dari api neraka. Dan barangsiapa yang mengucapkannya dua 
kali, maka Allah akan membebaskan setengah tubuhnya dari api neraka 
dan yang mengucapkannya empat kali, maka Allah akan membebaskannya 
dari api neraka hari itu.” 101 


—ang——— 


Cermat II) Jisiy La tata —0V £ 
574. Bab: Apa yang Dibaca Ketika Sore Hari 
Ke pe ayah bata SEA Gi oi BEAN Y 
PEG Ne Apaan KAI Jai Hp 
PN NYA 5 Lg Rn Je pain HJ JB LE 


v4 2 na 


PNY Aa data 


- 
- 


- NA 
As. O 
| 


Pa Ia Ga IA Ip an el 3 


1201 Albani (193): Dhaif- adh-Dhaifah (1041). Abdul Bagi: (Abu Daud: 40-Kitab al-Adab, 
101-Bab “Maa Yaguulu Idza Ashbaha,” hadits 5069). 


1634 SW Al-Adabul Mufrad 


Maa Ni ja PN ca 2 Su AO Sie San 
Dasrsan DIA Il 9 Kmama! ISI 9 Camp! ISI da LAS Op 9 Oam 


1202- Dari Ya'la bin Atha', ia berkata, “Aku mendengar Amr bin Ashim, 
ia berkata, Aku mendengar Abu Hurairah berkata, Abu Bakar berkata, 
Wahai Rasululah, ajarilah aku sesuatu yang akan kubaca di saat aku 
berada di pagi dan sore hari.” Beliau lalu bersabda, “Ya Allah, yang Maha: 
Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, yang menciptakan langit dan 
bumi (Tuhan dari segala sesuatu dan pemiliknya) aku bersaksi bahwa 
tidak ada tuhan kecuali Engkau, aku berlindung dari kejahatan syetan dan 
sekutunya.” Bacalah itu ketika engkau berada di pagi hari, sore hari dan 
ketika akan tidur.” 1202 


pe Tua Laga Wen ag Ia Ia Konaho CEO 

- J3 AKA La Jen J8 alun on &' SN 
AS 33 Olansl 

1203- Lafazh yang lain dari Abu Hurairah, ia berkata, “Ya Allah, Tuhan 

yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, yang menciptakan seluruh 

langit dan bumi. Tuhan segala sesuatu dan yang memilikinya, aku bersaksi 


bahwa tidak ada tuhan kecuali Engkau, aku berlindung dari kejahatan 
diriku dan dari kejahatan syetan dan sekutunya.” 


PN an kanan 
Hemn D Mn AAA 
Gi | Dadan deh Ja ta yu 

as L Bing b DN gg A 

“ PA SIB EA Sp Eta 1S) DIP ga eh 
Sh Pra 13 5 ara - 2 SA Lara 6 
sa SAI Si, pang oa FI 3 ya ep O5 si 
aa 3 2 1 japan 
1204- Dari Abu Rasyid al-Hubrani, dia berkata, “Aku menemui Abdullah 


1202 Albani (913): Shahih- al-Kalam ath-Thayyib (no. 22), ash-Shahihah (2753). Abdul Bagi: 
(Abu Daud: 40-Kitab al-Adab, 101-Bab “Maa Yaguulu Idzaa Ashbaha,” hadits 5067. At- 
Tirmidzi:45-Kitab ad-Da'awaat, 14). 


Al-Adabul Mufrad SA 635 


bin Amr lalu aku katakan padanya, “Beritahukanlah padaku apa yang 
pernah engkau dengar dari Rasulullah #.' Lalu dia memberiku kertas 
kemudian berkata, “Ini sesuatu yang ditulis Nabi S8 untukku. Lalu 
aku melihatnya, di dalamnya tertulis, “Sesungguhnya Abu Bakar ash- 
Shiddig #& bertanya pada Nabi #£, Wahai Rasulullah, beritahukanlah 
- padaku sesuatu yang akan aku baca ketika aku berada di pagi dan 
sore hari. Lalu beliau bersabda, “Wahai Abu Bakar, bacalah: Ya Allah, 
yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata yang menciptakan langit 
dan bumi tuhan segala sesuatu dan yang menguasainya. Aku berlindung 
kepada-Mu dari kejahatan jiwaku dan kejahatan syetan dan sekutunya 
dan (aku berlindung kepada-Mu) dari berbuat kejahatan untuk diriku 
atau menyebabkan kecelakaan bagi muslim (karena kejahatanku).'” 120 


—ua ant — 
dl AI SI ISI digia La ala —0Vo 
575. Bab: Apa yang Dibaca Jika Akan Tidur 


kata 


P 6 Ka & Laka 8. 1 20013 o- 
Ae OT SGP ASI AA MEA A2 AN OS JB Tit JA AY 20 


. 


DALAI JB aa Ia BAK 13 AN, DA lh Ok JB 
Gua Ce sai 
1205- Dari Hudzaifah, ia berkata, Jika Nabi $ akan tidur, beliau | 


membaca, “Dengan nama Allah aku hidup dan mati.” Jika bangun dari 
tidurnya beliau membaca, “Segala puji bagi Allah yang menghidupkan 


1204 Albani (914): Ash-Shahih- al-Kalam ath-Thayyib Ta'lig (no. 9). Abdul Bagi: (at-Tirmidzi: 
45-Kitab ad-Da'awaat, 94-Bab “Haddatsana al-Hasan bin “Uzmah”). Albani memberi 
ta'lig atas takhrij Abdul Bagi, maka dia berkata, “Ini benar dalam penisbatan hadits 
ini.” Adapun perkataan asy-Syarih, “Dikeluarkan oleh ketiga imam dan dishahihkan 
oleh al-Hakim dan Ibnu Majah.” Maka 'itu ada keraguan, sesungguhnya ia dikeluarkan 
oleh mereka dari hadits Abu Hurairah yang sebelumnya, sebagaimana keraguan Syaikh 
Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Yayyim al-Jauzi ketika menyebutkan dalam hadits at- 
Tirmidzi pada kalimat terakhir dari hadits ini: “Wa an Agtarifa ...” dan Syaikh al-Anshari 
diam tentang hal ini sebagai penghormatan kepada dua Syaikh (Ibnu Taimiyah dan Ibnu 
@ayyim), sebagaimana kebiasaannya dalam memberi ta'lig atas Kitab al-Wabi ash-Shayyib 
dan ia tidak shahih dari hadits Abu Hurairah, bahkan sesungguhnya para penelaah ragu 
bahwa ia ditetapkan oleh penulis (Bukhari) dalam Af'alal-'Ibaad tanpa memperhatikannya 
bahwa itu kesalahan dari salah satu penyalin tulisan atau ada penyimpangan dari sebagian 
periwayat sebagaimana keinginan pentahgigan secara ilmiah. Kamu akan dapati perincian 
secara keseluruhan dalam ash-Shahihah (2753). Lihat Shahih al-Adab al-Mufrad (hal. 467 


— catatan kaki). 


636 SW, Al-Adabul Mufrad 


sesudah mematikan kami dan ban Sat kami dibangkitkan.””1205 


ara Ii Uda da Ia Das IE ge 1Ya1 
SHE gina AA VE Oi CA aah SL J6 


La ox. 
SP) 
1206- Dari Anas, ia berkata, “Jika Nabi #5 akan tidur, beliau membaca, 
“Segala puji bagi Allah yang memberi kami makan dan minum dan 
mencukupi dan menyayangi kami. Berapa banyak orang yang tidak 
dicukupi Kenana dan tidak diberinya tempat tinggal.””1206 
2. PIP) 


JA dan dan Juna dat SS JB Aa NN) »Y 


. 


JS oa HB A Ju Sit aa oli IG IE ti 
Ken Op en SS G3 as gan AG 5 ya 


Aga bps 3 Wa bs in33 NA NAN 


1207- Dari Jabir, ia berkata, “Rasulullah 3 tidak tidur kecuali beliau 
membaca aliif laam mim tanzil (surat as-Sajadah) dan tabarakalladzi 
biyadil mulku (surat al-Mulku).” Abu Zubair berkata, “Keduanya melebihi 
seluruh surat di dalam al-Guran dengan tujuhpuluh kebaikan dan 
barangsiapa membacanya akan ditulis baginya tujuhpuluh kebaikan 
dan akan diangkat tujuhpuluh derajat dan akan dihapuskan tujuhpuluh 
kesalahan.” 120 | 


rd 


CAB Ga SI Ke HN AI X3 JG JB PN —A YAA 


1205 Albani (915): Shahih —ash-Shahihah (2754), Mukhtashar asy-Syamaail (217). Abdul Bagi: 
(al-Bukhari: 97 -Kitab at-Tauhid, 13- Bab “as-Suaal Biasmaaillahi Ta' ala wa al-Isti'adzah 
biha”). Albani berkata, “Yang lebih utama dinisbahkan kepada Da'awat ash-Shahihah"” 
(6312) karena di dalamnya terdapat sanad dan matannya, adapun dalam at-Tauhid maka 
lafazhnya “...wa Idza Ashbaha gaala al-Hamdulillah ....dst.” (Shahih Adabul Mufrad, hal. 
468 catatan kaki 1). 

1206 Albani (916): Shahih- Mukhtashar asy-Syamaail (219). Abdul Bagi: (Muslim:48-Kitab 
adz-Drikr wa ad-Du'a wa at-Taubah wa al-Istighfar, hadits 64). 

1207 Albani (917): Shahih lighairihi. Ash-Shahihah (575). Abdul Bagi: (at-Tirmidzi: 42-Kitab 
Tsawab al-Juran, 9-Bab “Maa Ja'a Fii Fadhl Surah al-Mulk”), kemudian dita'lig oleh 
al-Albani berdasarkan perkataan Abu Zubair di akhir hadits “Fihimaa Yafdhilaan ...” dia 
berkata, “Shahih dari ucapan Abu Zubair, sedang dia magthu' (terputus) lagi Tasik” 
Lihat Shahih al-adab al-Mufrad (hal. 468, 469). 


Al-Adabul Mufrad S2 637 


iss 
1208 (- 329)- Dari Abu al-Ahwash, ia berkata, “Abdullah berkata, “Tidur 
dengan berdzikir untuk menghindari dari godaan syetan, kalau kalian mau 
cobalah. Apabila salah seorang di antara kamu telah berada di tempat : 
tidur dan akan tidur, maka Seni kepada Allah 3t5.””1208 


Ra 


- Pe Hua 


BE SI dag daan Ja ghe JB pa ENYA 
ada JIE A1 Ing 


1209- Dari Jabir, ia berkata, “Nabi 85 tidak tidur, kecuali jika beliau 
sudah membaca Tabarak dan ali lam mim tanzil.” 1209 


- 


5 s 2 Na Aa Sa RL BALA Ta Dai 
Sal db At la A Ia SES AAA 


- 


Gi y ut Tag la pa 23) d3 Ja anna S 2512 
Eh Saat Ara GAS ia JB dodi na 3 SIKU 
dbs un ubi gia 0, AL ppi WLAN Op 

JL Maa “JG "| LA 
1210- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah $ bersabda, “Apabila 
salah seorang di antara kalian menuju ke tempat tidurnya hendaklah 
dia masuk ke dalam pakaiannya (atau selimutnya) lalu hendaklah dia 
bersihkan tempat tidurnya karena dia tidak tahu apa yang tertinggal 
di tempat tidurnya (ketika dia meninggalkannya). Dan hendaklah dia 
berbaring menghadap ke sisi kanan tubuhnya dan membaca, Dengan 
nama-Mu aku letakkan lambungku, jika Engkau menahan jiwaku, maka 


kasihanilah dia dan jika Engkau melepaskan jiwaku, maka peliharalah 
sebagaimana Engkau memelihara hamba-hamba-Mu yang shaleh.” 1210 


1208 (« 329)- Albani (918): Shahih mauguf. 

1209 Periksa hadits 1207. 

1210 Albani (923): Shahih- al-Kalam ath-Thayyib (no. 34). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 80 - Kitab 
ad-Da'awaat, 13-Bab “Haddatsana Ahmad bin Yunus.” Muslim: 48 -Kitab adz-Dzikr wa 
ad-Dw'a, hadits 64). 


638 SW Al-Adabul Mufrad 


Ola daa Ja up ae IE HE PA G3 £ YAN 
Oa 3 Dan ju Ab da Je ai PKeri 
KY PouE ea da, Ii eib Sh, DI gai SA, 
Ha gd di Ii sah daa et PA AN Ob tak Y, 


Inka IE DU SU SI 9 IBI -JG 
1211- Dari al-Bara' bin Azib, ia berkata, “Jika Nabi #5 berada di tempat 
tidurnya beliau tidur menghadap ke sisi kanannya lalu membaca, Ya 
Allah, aku serahkan jiwaku kepada-Mu dan kuhadapkan wajahku kepada- 
Mu dan kurebahkan punggungku kepada-Mu karena mengharap dan 
takut kepada-Mu, tidak ada tempat menyelamatkan diri dan berlindung 
dari-Mu kecuali kepada-Mu. Aku beriman kepada kitab-Mu yang Engkau 
turunkan dan (aku beriman) kepada Nabi-Mu yang Engkau utus.' Beliau 
bersabda, “Barangsiapa yang membacanya lalu meninggal dunia pada 
malam itu, maka “8 akan mati dalam fitrah.” 121 


dadakan alan Jin Ian JA SEN 


He sa AN AAN S5 2 bana SI 
Pn Oa Ja SA 


xx 7.9 


ag ga, S5 ga JAN Aoa At es 


Pi 


2 Sel U, 


NP 3 mb na Ca Pap Or Ge Pa 3 Ka 


FI Gp ea 3 BN & 3 
1212- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Jika Rasulullah PA berada di 
tempat tidurnya, beliau membaca, “Segala puji bagi Allah tuhan seluruh 
langit dan bumi dan tuhan segala sesuatu, yang membelah biji, yang 
menurunkan taurat, injil dan al-ur'an. Aku berlindung kepada-Mu dari 
kejahatan segala yang memiliki kejahatan. Engkaulah yang memegang 
ubun-ubunku (yang menguasainya). Engkaulah yang pertama tidak ada 


1211 Albani (920): Shahih (2889). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 4 — Kitab al-Wudhu, 75 — Bab 
“Fadhl man Baata Ala wudhu'.” Muslim: 48 — Kitab adz-Dzikr wa ad-Dw'a wa at-Taubah 
wa al-Istighfar, hadits 56,57,58). 


Al-Adabul Mufrad SA 639 


sesuatu yang sebelumnya dan Engkaulah yang terakhir dan tidak ada 
sesuatu yang sesudahnya dan Engkaulah yang zhahir tidak ada sesuatu di 
atas-Mu dan Engkaulah yang tersembunyi tidak ada yang di bawah-Mu, 
lunasilah hutangku dan cukupkanlah aku dari kefakiran.””1212 


——e no 
psi Aic pleat Juad tlh —0V1 
576. Bab: Keutamaan Doa Ketika Akan Tidur 


mata ag se as Ju SE AA 3 £ YAY 


SS) edi SALA Hd pb dis Je eg Je BI 
ay Ob) Sab SE, ra 253 HI SR Ear ya 
HA gd Oa, Li Sy Oa tel KY 33) 35 


NAN Aa de Ja Ia J6 Ka S3 25 
Saad JL SI ES Lu 


1213- Dari al-Bara' bin Azib, ia berkata, Jika Rasulullah # berada 
di tempat tidurnya, beliau tidur menghadap ke sisi kanannya lalu 
membaca, Ya Allah, aku serahkan jiwaku kepada-Mu, aku hadapkan 
wajahku .kepada-Mu, aku serahkan urusanku kepada-Mu, aku rebahkan 
punggungku kepada-Mu karena mengharap dan takut kepada-Mu, tidak 
ada tempat menyelamatkan diri dan berlindung dari-Mu kecuali kepada- 
Mu. Aku beriman kepada kitab-Mu yang Engkau turunkan dan (aku 
beriman) kepada nabi-Mu yang Engkau utus.' Rasulullah #£ bersabda, 
'Barangsiapa membacanya lalu meninggal dunia di malam itu, maka dia 
akan meninggal dunia dalam keadaan fitrah.” 


2jagI A3 P na S5 JA JS sj JB js NM 
op Ta LOLA JG, tag la j3 D6) Ol 
AT AA ing is Fara LG SS 2533 Al IS 


1212 Albani (919): Shahih Takhrij al-Kalam (no. 40). Abdul Bagi: (Muslim: 48 — Kitab adz- 
Drikr wa ad-Du'a wa at-Taubah wa al-Istighfar, hadits 61). 


640 SW Al-Adabul Mufrad 


BEA 5 ea MAAN 2363 A1 353 Op al YG 
0 41 


V3g ol AS, NYKAN ea sd ie Again Na 


SL Gb aa DE Ha Jaa Ip AKAN 1 5 
253 Enya - I- dh Y PN SE of MAAN ea SA 


JA da Jai Bb Ong LO Su op 
1214 (- 330)- Dari Jabir, ia berkata, “Jika seseorang akan inasuk 
rumahnya atau ke tempat tidurnya, maka malaikat dan syetan segera 
berebut. Malaikat berkata, “Tutuplah dengan kebaikan." Syetan berkata, 
“Tutuplah dengan keburukan.' Jika dia memuji Allah dan mengingatnya, 
maka dia akan ditinggalkannya. Jika dia bangun, maka malaikat dan 
syetan segera berebut dan berkata seperti tadi, jika dia memuji Allah dan 
membaca, “Segala puji bagi Allah yang mengembalikan jiwaku kepadaku 
setelah matinya dan tidak mematikannya dalam tidurnya. Segala puji 
bagi Allah yang menahan langit dan bumi dari runtuh dan jika keduanya 
runtuh tidak ada yang dapat menahannya sesudah itu. Sesungguhnya Dia 
adalah maha pemurah dan pemaaf. Segala puji bagi Allah yang menahan 
langit dari runtuh ke bumi kecuali dengan izin-Nya. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang lagi Maha Pemurah pada manusia. Jika dia 
meninggal dunia di saat itu, maka dia mati syahid dan jika bangun lalu 
shalat, maka dia shalat dengan banyak keutamaan.” 1214 


—Tang— 


DAS LN dah Tandan tah —OVV 
577. Bab: PeetetAkkAN Tangan di Bawah Pipi 


AG sg aa dk ag 5s JA yg 2 —1YN0 


2. AN 


“35Ce OA aa naa 5 MAS Ea PAT) aa, ee Ba Ke 53 ws 
1215- Dari Bara' (bin Azib), ia berkata, “Jika Nabi P3 akan tidur, beliau 
meletakkan tangannya di bawah pipi kanannya dan membaca, “Ya Allah 
jagalah diriku dari adzab-Mu di hari Engkau membangkitkan hamba- 
hamba-Mu.”1215 


1214 (3 330)- Albani (194): Sanadnya dhaif, mauguf, di dalamnya disebutkan secara an'anah 


pada Abi Zubair, diriwayatkan secara marfu' at-Ta'lig ar-Raghib (1/210). 
1215 Albani (921): Shahih- ash-Shahihah ((2754). Abdul Bagi: (at-Tirmidzi: 45 — Kitab ad- 


Al-Adabul Mufrad ““&? 641 


Ah on Aa EA Io LA EA EN 


1215 a- Dari Bara', dari Nabi & ... seperti di atas. 


... Gu —0VA 
578. Bab: ... 


Ay. PNG 8 s - o- 2. or 0. 
Ok SJ plg AA Un Gal GP ya Gi ALE 2 NYA 


La Ja A5 CA) HE JAS YA IA Utan 
TN NG $ SAM PSU 2 SA J3 Gala Up 13 
on AA ag DA SN aje Tae en, Was 
jaan A5 ERA 3 ta Oa 3 WAS 3 


233, 
pn IE 3-9 


SN Je BL JUS ag Me aa dea 

pat Maba obi gh ya 

SAS Gd ALAN SAS jl At ne Sa : 
Pn Ia RU an 


1216- Dari Abdullah bin Amr, dari Nabi 85, beliau bersabda, “Dua 
hal yang tidak seorang pun dari kaum muslimin yang menghitungnya 
(membacanya), kecuali dia pasti masuk Surga dan keduanya itu adalah 
mudah dan sedikit yang melakukannya.” Ada yang berkata, “Apa 
keduanya itu, wahai Rasulullah?” Beliau bersabda, “Salah seorang dari 
kalian yang membaca takbir di setiap selesai shalat sepuluh kali, membaca 
tahmid sepuluh kali serta tasbih sepuluh kali, maka itu ada 150 dengan 
lisan dan 1500 pada timbangan.” Maka aku lihat Nabi #£ menghitungnya 
dengan tangannya. Jika berbaring di tempat tidurnya beliau bertasbih 
33x, bertahmid 33x, dan bertakbir 34x, maka itu adalah 100 di lisan dan 
1000 pada timbangan. Maka siapakah yang melakukannya dalam sehari 
semalam 2500 keburukan? Lalu ada yang bertanya, “Bagaimana dia 
sampai tidak memperhitungkan keduanya?” Beliau menjawab, “Syetan 


Da'awaat, 18-Bab darinya, Haddatsana Ibnu Abi Umar. Ibnu Majah: 34 — Kitab ad-Dw'a, 
15 — Bab “Maa Yad'u Idzaa Awaa Ila Firasyihi,” hadits 3877). 


642 SW Al-Adabul Mufrad 


akan datangpadashalatsalah seorang di antara kalian lalu diamengingatkan 
mengenai keperluan ini dan itu maka dia tidak mengingatnya.” 215 


—Ing— 
dada pang ai AAA Ga AB NI) cal —0VA 
579. Bab: Jika Bangun dari Tidurnya Lalu Kembali 
Na Dia Membenahinya 
s3 sj a33 de 3 Fc A JB Ju an SAYA 
2p bi 13, La Ag Jak 3 Its ag S aa 


og, Bata 


JA Ga on SGG mang Ja Sans u HS 


(4 


8) 


Pu KP 


Pama Hp aa 5 “3 2 AAA AS das 
Dita BANI UG YAA kalasi 213 Ag APU di € csi 
Cp la 


1217- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Nabi 85 bersabda, “Apabila 
salah seorang diantara kalian akan berbaring di tempat tidurnya, maka 
hendaklah dia pegang bagian dalam bajunya dan dia membenahi tempat 
tidurnya sambil menyebut nama Allah, karena dia tidak tahu apa yang 
terjadi pada tempat tidurnya sesudah ditinggalkannya. Apabila dia akan 
tidur, maka hendaklah dia tidur menghadap bagian kanan tubuhnya dan 
membaca, “Maha suci Engkau Tuhanku pada-Mu kurebahkan lambungku 
dan dengan-Mu aku mengangkatnya. Apabila Engkau menahan jiwaku, 
maka ampunilah dia dan apabila Engkau melepaskan jiwaku, maka 


peliharalah sebagaimana Engkau memelihara hamba-hamba-Mu yang 
shaleh. 1217 


—ntimea — 


1216 Albani (922): Shahih- Takhrij al-Kalam (112), Takhrij al-Misykaah (2406), Shahih Abu 
Daud (1346). Abdul Bagi: (Abu Daud: 40 — Kitab al-Adab, 99 — Bab “at-Tasbih “Inda an- 
Naum,” hadits 5060. At-Tirmidzi: 45 -Kitab ad-Da'awaat, 25 — Bab darinya, haddatsana 
Ahmad bin Mani. 

1217 Periksa hadits no. 1210. 


Al-Adabul Mufrad LE 643 


data Sati II Jigia La cola —0A 
580. Bab: Apa yang Dibaca Jika Bangun Malam 


21 Na mat 


ne pong AJB GAS oi RR GIS JUL Gal GE SAYA 
aa Cb tan das dag aan LP ar 
KA sda JA Ge Gyah da, Cook Gal AN ga Ik yi 
SIS 55 & 


1218- Dari Abu Salamah, ia berkata, “Telah menceritakan kepadaku 
Rabi'ah bin Ka'ab, ia berkata, “Pernah aku menginap di pintu (rumah) 
Nabi 25, lalu beliau kuberi air wudhunya. Kudengar pada sebagian waktu 
beliau membaca, samiallahu liman hamidah dan kudengar juga pada 
sebagian malam beliau membaca, alhamdulillahi rabbil alamin.” 1218 


—iutang— 


JAS Aang Ali Uya Unta —OAA 


581. Bab: Orang yang Tidur Sedang di Tangannya Ada 
Lemak 


Ag) PU Ga dia le Ja DP AE Ae NA 

Jas Yi ni PN HA Ta ot 185 P3 
1219- Dari Ibnu Abbas, dari Nabi #5, beliau barabaa tato 
yang tidur sedang di tangannya ada lemak yang belum dibersihkannya 
lalu dia tertimpa sesuatu, maka janganlah dia mencaci kecuali dirinya.” 1219 


DG Ha AS play Ale AN oa GA gp PRA NAN 
ALE SSS dg Hb ag 


1120- Dari Abu Hurairah, dari Nabi 55, beliau bersabda, “Barangsiapa 
yang tidur sedangkan di tangannya ada lemak lalu dia tertimpa sesuatu, 
maka janganlah dia mencaci, kecuali dirinya.”1?2 


1218 Albani 99240: Shahih- Shahih Abu Daud (1193). Abdul Bagi: (at-Tirmidzi: 45 — Kitab 
ad-Da'awaat, 27 — Bab darinya, “Haddatsana Ishag bin Manshur”). 

1219 Albani (925): Shahih Lighairihi - ash-Shahihah (2956). 

1220 Albani (926): Shahih- ar-Raudh an-Nadhir (823), al-Misykaah (4219), ash-Shahihah 


644 S& Al-Adabul Mufrad 


laa slila) cala —6AY 
es Bab: Memadamkan Lampu 


SE lag din Jd pas SI nah AS PAN 


yabi, 6 npeg vy LA Ara 3 Kane LAS 
Bea ep 


5 AN Je ara aga 


1221- Dari Jabir bin Abdullah, bahwa Ea 2 bersabda, “Tutuplah 
pintu-pintu, tempat-tempat minum dan baliklah bejana, tutuplah bejana 
dan padamkan lampu-lampu, karena sesungguhnya syetan tidak akan 
membuka penutup dan tidak akan melepaskan tali girbah serta tidak 
akan membuka bejana dan sesungguhnya tikuslah yang akan membakar 
rumah-rumah manusia.” 1221 


Dar Ala Ya SAS 56 oa IE PE yA PAN 


ka Lila 133 as dea Ja JL An na) 
noer Penang AA Is gih 
56 aa ab En 33) Pa ln 3533 J3 


S3 ola 1S Jas SURLIIN 


1222- Dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Tikus aslanai lalu dia mengambil 
sumbu lampu. Lalu pelayan perempuan datang menghardiknya. Nabi $ 
bersabda, “Biarkanlah dia.” Budak itu datang dengan membawa tikus itu 
dan dilemparkannya pada tempat duduk, lalu terbakar seluas sekeping 
emas. Rasulullah $$ bersabda, Jika kalian akan tidur, padamkanlah 
lampu kalian, karena syetan menuntun makhluk seperti ini (tikus) lalu dia 
akan membakar kalian.'”1?22 


(2956). 

1221 Albani (927)): Shahih- al-Irwa' (39). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 29 — Kitab Bada al-Khalg, 
16 - Bab “Khams Min ad-Dawaab Yagtulna fii al-Haram.” Muslim: 36 — Kitab al-Asyribah, 
hadits (96, 97). 

1222 Albani (928): Shahih- ash-Shahihah (1426). 


Al-Adabul Mufrad “&# 645 


gl dp Ja bat JB ana ST 
Kana Yan: (Meta win sa ana 


1223- Dari Abu Said, ia bera. “Nabi & Kemah bangun di suatu 
malam, tiba-tiba ada tikus yang mengambil sumbunya lampu. Tikus itu 
lalu naik sambil membawanya ke atap untuk membakar rumah, maka 
Nabi $£ melaknatnya dan menghalalkan bagi manusia yang sedang 
berihram untuk membunuhnya.” 1223 


— ang — 
cagalis Oma Carl JUN SY lh —0AY 


583. Bab: Janganlah Membiarkan Api di Rumah Ketika 
Tidur 


3 Me en Bana 

OS Ia Sia SE 
1224- Dari Salim dari ayahnya, dari Nabi &£, beliau bersabda, “Janganlah 
kalian membiarkan api di dai kalian ketika sedang tidur.” 12 


2 3 Pe 


daan gag pEM SARA ANA 


Ls 3 ketai AAl Op SE SG 


1225 (s- 331)- Dari isat Umar, ia berkata, “Umar (bin Khaththab) «5 
berkata, “Sesungguhnya api itu adalah musuh, maka berhati-hatilah kalian 
terhadapnya.” Maka Ibnu Umar memadamkan api (yang ada di rumah) 
keluarganya sebelum ia tidur.” 1225 


"— 


u 


1223 Albani (195): Dhaif- al-Irwa' (4/226), Dhaif Abi Daud (319). Abdul Bagi: (Ibnu Majah: 
25 — Kitab al-Managib, 91 — Bab “Maa Tagtulu al-Haram,” hadits 3089). 

1224 Albani (929): Shahih. Abdul Bagi: (al-Bukhari: 79 — Kitab al-Isti'dzan, 49 — Bab “Laa 
Tatruk an-Naar Fii al-Bait Inda an-Naum.” Muslim: 36 — Kitab al-Asyribah, hadits 100). 

1225 (« 331)- Albani 9930): Sanadnya shahih, haditsnya mauguf. Albani berkata dalam Shahih 
al-Adab al-Mufrad (hal. 475 — catatan kaki 2,3), “Demikian yang terjadi pada kitab ini 
mauguf pada Umar dan Imam Ahmad telah meriwayatkannya dalam al-Musnad (2/90) 
dengan sanadnya penulis (Bukhari) dan redaksinya dari Ibnu Umar secara marfu' dan di 
dalamnya tidak ada penyebutan Umar.” 


646 SW Al-Adabul Mufrad 


SY IE NAN NE AN 
Ans Lb sa SS 


1226- Dari Ibnu Umar (bahwa ia) mendengar Nabi Pa Tn 
“Janganlah kalian meninggalkan api di rumah kalian sesungguhnya dia 


adalah musuh kalian.” 1226 


os “1 NM 


v IN Ga dat Je EL adu € ea IE LA PAN 
Ol: IE Ae AE Io Wa bas 
SE ayal in & 


1227- Dari Abu Musa, ia berkata, “Pernah terjadi suatu kebakaran di 
Madinah di malam hari, kemudian hal tersebut diceritakan kepada Nabi 
#5, beliau lalu bersabda, “Sesungguhnya api itu adalah musuh kalian. Jika 
kalian tidur, maka padamkanlah terlebih dahulu.'” 1? 


—Iaang—— 


Jaa Casa! cela OA 


584. Bab: Memandang Baik Datangnya Hujan 
ae 4 AN as Bj 5 pe e SE SNYYA 


ASIA UAN Gp An Pa 
1228 («- 332)- Dari Bai Abbas jika melihat akan hujan di langit dia 
berkata, “Wahai pelayan, keluarkanlah lampunya dan bajuku.” Lalu 


dia mengucapkan “(Dan kami turunkan dari langit air yang membawa 
barakah).”1?28 (AS. Maaf: 9) 


—Itang — 


1226 Periksa hadits no. (1224) dan di sini ada tambahan “wa Innahaa “Aduw” yang tidak 
— terdapat di Bukhari (6293) dan tidak pula di Muslim (100/2015). 
1227 Albani (931): Shahih- ash-Shahihah (4301/tahgig yang kedua). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 
79 — Kitab al-Isti'dzan, 49 — Bab “Laa Tatruk an-Naar Fii al-Bait Inda an-Naum.” Muslim: 
36 — Kitab al-Asyribah, hadits 101). 
1228 («& 332)- Albani 9932): Sanadnya shahih, haditsnya mauguf. 


Al-Adabul Muftrad SA 647 


Sasa (3 Jagat Gadai cal —0A0 
585. Bab: Menggantungkan Cemeti di Rumah 
BEI ISA AS IPA eko CN Ol AE oil ye LNNYA 


- 


1229- Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi #&£ memerintahkan untuk 
menggantungkan cemeti di rumah.122 


—aang— 
Jala coba GIE Lala —0A1 
ono Bab: Menutup Pintu di Malam Hari 


- 


an Ji da Ia di ea 


- 


2 Mana te An apek Sera. : 
ALI | jali, sy As, SEL PE D ai | a 


1230- Ra Jabir bin Abdillah, ia berkata, “Rasulullah " bersabda, 
Janganlah kalian bergadang sesudah tenangnya malam, karena salah 
seorang di antara kalian tidak tahu apa yang disebarkan Allah dari makhluk- 
Nya. Tutuplah pintu-pintu dan tempat-tempat serta baliklah bejana (yang 
kosong) dan padamkanlah lampu-lampu.” 


—pepa— 
sleadi BA as Gua ama talu —OAV 
587. Bab: Mengumpulkan Anak-anak Ketika Datangnya 
ka 
Sita 13 Jah dn JS GA pp GAYA 
AAA LG AAS sela —3333 2 en Rara S 


1229 Albani (933): Shahih- ash-Shahihah (1447). Abdul Bagi: Tidak terdapat dalam Kutubus 
Sittah. 

1230 Albani (934): Hasan- ash-Shahihah (1752). Abdul Bagi: Tidak terdapat dalam Kutubus 
Sittah. 


648 & Al-Adabul Mufrad 


1231- Dari Jabir, dari Nabi #5, beliau bersabda, “Tahanlah anak- 
anak kalian sampai hilang gelapnya malam -isya'-, waktu syetan-syetan 
datang.” 21 


—Iaan— 


pala Gas Uya cela —0AA 
588. Bab: Mengadu Binatang 


co. 0 5 3 Loh 0 P 
1232 (» 333)- Dari Ibnu Urdar bahwa dia tidak menyukai mengadu 
binatang.!2? 


— ag — 


Jua Gatig CSI Uli cal -0A4 
589. Bab: DOnggOnnan Anjing dan Ringkikan Keledai 


Uji SB dg de la GA AAL ye AS GE ANNNY 
EY 1 AS anakan S3 d Op AKA 
Do Dosa SEM DAN Ga Au A5 jk 


1233- Dari Jabir bin Abdillah, dari Nabi #5 beliau bersabda, «Kurangilah 
bepergian sesudah tenangnya (malam) sesungguhnya Allah memiliki 
binatang-binatang melata yang Dia sebarkan. Barangsiapa mendengar 
gonggongan anjing atau ringkikan keledai, maka hendaklah dia berlindung 
kepada Allah dari syetan yang terkutuk, karena mereka melihat apa yang 
tidak dapat kalian lihat.”?8 | 


2. s 2 Bg P 2.“ P P4 a: o- 
II BJB Ang le II Io ai GP AN AS on Ale 02 TN 


1231 Albani (935): Shahih- ash-Shahihah (40). Abdul Bagi: (Muslim: 36 — Kitab al-Asyribah, 
hadits 98). 

1232 (& 333)- Albani (936): Hasan Lighairihi dan mauguf serta diriwayatkan secara marfu' — 
Ghayah al-Maraam (383). 

1233 Albani (937): Shahih Lighairihi — ash-Shahihah (1518). Abdul Bagi: (Abu Daud: 40 - 
Kirab al-Adab, 106 — Bab “Maa Ja-a Fii Ad-Diik wa al-Bahaaim,” hadits 5103, 5104). 


Al-Adabul Mufrad “A2 649 


AO RP AL AA JIN Ga SE IE 
TAN SWA Op An up A33 AA. Dp 4 
Lai, LA Tp KA asa Se AS Sl | GL 


1234- Dari Jabir bin Abdillah, dari Nabi #£, beliau bersabda, “Jika kalian 
mendengar gonggongan anjing atau ringkikan keledai di waktu malam 
maka berlindunglah kepada Allah, karena mereka melihat apa yang tidak 
kalian lihat. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah padanya, 
karena syetan tidak akan membuka pintu yang ditutup dengan meyebut 
nama Allah. Tutuplah tempayan-tempayan, girbah-girbah, dan baliklah 
bejana-bejana.” 234 


or 


HA Sa AN YA JA Adian indon An jha 


Pena pena iba 3) AS AG Hina Ls Sat Ll & 1 ob 
Oren Th 


1235- Dari Jabir, bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda, “Kurangilah 
bepergian setelah tenangnya (malam), karena sesungguhnya Allah 
mempunyai makhluk yang Dia sebarkan. Jika kalian mendengar 
gonggongan anjing atau ringkikan keledai maka berlindunglah kalian dari 
syetan.” 1235 


—uaam—— 
ASyal tam II) al 04, 
590. Bab: dan Mendengar Kokok Ayam Jantan 
Bp dB Ag ala & Je M3 5 GA Ara 
Ten & Na: Tan S5 Lb JAN Ci) Tr gina 


- 


agan SA Sp wb JAN Gp 13 SG ina BL 


0 - 


1234 Periksa hadits sebelumnya. 
1235 Periksa dua hadits sebelumnya. 


650 SW Al-Adabul Mufrad 


1236- Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah £5, beliau bersabda, “Jika 
kalian mendengar kokok ayam jantan di waktu malam berarti dia sedang 
melihat malaikat, maka mintalah kepada Allah keutamaannya. Dan jika 
kalian mendengar ringkikan keledai di waktu malam, sesungguhnya ia 
sedang melihat syetan, maka mintalah kalian perlindungan kepada Allah 
dari syetan.” 126 


—ntn— 
Eng ya | gni Y tata —0AN 
591. Bab: Jangan Mencaci-maki Kutu 
P3 
Te He On, Teen Ia Se & Ta “2 0 
SISA aa AI As Uta GA Ole OLI 1 ye GS LNNYN 
BIA AI ja C5 BA SG KEY JS A3 


2... 


. 


1237- Dari Anas bin Malik, bahwa ada seorang lelaki melaknat kutu di 
hadapan Nabi #5, lalu beliau bersabda, “Janganlah engkau melaknatnya 
karena dia membangunkan salah seorang nabi untuk shalat.”1?3 


— an — 
ALAN una —0AY 
592. Bab: Tidur Siang 


LA Ip Jl AA ol AG Ja Aa 1JG 28 IE NNYA 
v ai ea DBLAN 53 aa MA JB ALAN 3G Sp 
Ia MAN dp ja NS HT du ar 
ANE DHAR O) yal £3) JW SE SI JUS EL AI 


1236 Albani (938): Shahih — ash-Shahihah (3183). Abdul Bagi (al-Bukhari: 59 — Kitab Bada-a 
al-Khalg, 15 — Bab “Khair Maal al-Muslim Ghanam.” Muslim 48 — Kitab adz-Dzikr wa ad- 
Dw'a, hadits 82). Albani memberi ta'lig atas takhrij ini, maka dia berkata, “Pada keduanya 
(Bukhari dan Muslim) tidak ada kalimat "Min al-Lail” dan ia merupakan tambahan yang 
pasti dari riwayat kumpulan dari yang tsigah dalam hadits Abu Hurairah ini dan hadits 
Jabir yang sebelumnya sebagaimana kenyataannya dalam ash-Shahihah sebagai tahgig 
meskipun tidak kamu lihat dalam tempat yang lain.” Yang aneh bahwa al-Hafizh tidak 
menjelaskan dalam al-Fath hingga tambahan yang penting dan mutlak ini. Begitu juga ia 

. diikuti oleh asy-Syarih al-Jailani, lihat Shahih al-Adab al-Mufrad (hal. 479 catatan kaki 
1). 

1237 Albani (196): Dhaif — ar-Ta'lig ar-Raghib (3/288), dan adh-Dha'ifah (6409). 


Al-Adabul Mufrad “SA 651 


EN) CIA DELI 1 J3 AG 3 NYI, LI 
1238 (« 334)- Dari Umar, ia berkata, “Adakalanya ada sejumlah orang 
Guraisy yang duduk di pintu Ibnu Mas'ud, jika waktu ashar dia berkata, 
“Bangunlah kalian! Apa yang tersisa, maka itu adalah untuk syetan.” Umar 
lalu membangunkan semua orang, ketika dia dalam keadaan begitu ada 
yang berkata, “Ini budaknya suku Hashas mengucapkan syair.” lalu Umar 
memanggilnya dan berkata, Apa yang kau katakan? Lalu orang itu 


mengatakan suatu syair lalu Umar berkata, “Cukup, engkau benar engkau 
benar.” 1238 


gac peea 


aa LS Il oa, Ta “5 la JIN 
1239 (- 335)- Dari as-Saib bin Yazid, ia berkata, “Umar s$p melewati 
kami di waktu ashar atau mendekati waktu ashar sambil berkata, 


“Bangunlah kalian dan segeralah tidur, maka apa yang tersisa itu adalah 
untuk syetan.” 1239 


Oya Aa an PALA A3 Ata 
1240 (» 336)- Dari Anas, ia berkata, “Dahulu Hiereka berkumpul, lalu 
mereka tidur siang.”1240 


Hap bt Uh end JI SS Hide ab RAR 
S8 Ip35 AS HN PI LGS Ga SA 
BAN: IE Jan Ab Ga daa dag daan Ja 
Ie YES MoU AG B3 AGS, Lap 
AD S Yan el Aan NA, BAL pl 
ai GA Ijen dbs SA Gp daa db Ja 


124 1- Dari Tsabit, Anas berkata, “Tidak ada minuman yang lebih disukai 


1238 (» 334)- Albani (939): Sanadnya hasan. 
1239 (« 335)- Albani (939): Sanadnya Shahih. 
1240 (xw 336)- Albani (940): Shahih — Shahih Abu Daud (997). 


652 SW Al-Adabul Mufrad 


oleh penduduk madinah -ketika diharamkan khamar- selain dari kurma 
dan air dingin. Aku menuangkan pada para shahabat Rasulullah $& 
-ketika mereka berada di rumah Abu Thalhah-, lalu ada seorang laki-laki 
lewat dan berkata, “Sesungguhnya khamar telah diharamkan.' Mereka 
tidak bertanya kapan atau tunggu sampai kita tahu. Mereka lalu berkata, 
Wahai Anas, buanglah (khamar).' Mereka kemudian tidur siang di rumah 
Ummu Sulaim sampai keadaan menjadi agak dingin lalu mandi. Mereka 
sesudah itu diberi wewangian oleh Ummu Sulaim, kemudian mereka 
kembali menemui Nabi #5, maka beritanya memang sebagaimana yang 
diucapkan oleh laki-laki tadi.” 1241 


—uan—— 
AB AJ agi ol —0AY 
593. Bab: Tidur Sore Hari 


IS dani SPI JP pn PAN 


o- 
- 


GA, 


pa 


1242 (« 337)- Dari Khawat bin Jubair, ia berkata, “Tidur di awal hari 
adalah (menyebabkan) kepandiran, sedangkan di tengahnya (siang) adalah 
normal adapun di akhirnya adalah (menyebabkan) kebodohan.” 1242 


Ayak) tata —04 £ 
594. Bab: Jamuan Makan 
Ab IL 2IB Org PN aerge se du ud Yr 
ME aa Ia NA: IG ala YA € SA Ja 
Ap at dit Rar SNI Ha AT: 
AN Sp Na) da lia SAI SN HN JB. Ia Vale ad ai 


2 , 


AE II Aa aa 33 at -JG 
1243 (- 338)- (Dari) Abu al-Malih, ia berkata, “Aku mendengar Maimun, 


1241 Albani (941): Sanadnya shahih. 
1242 (& 337)- Albani (942): Sanadnya shahih. 


Al-Adabul Mufrad SA 653 


yaitu Ibnu Mahran, ia berkata, Aku bertanya kepada Nafi', Apakah 
Abdullah bin Umar mengadakan: acara jamuan makan?” Dia menjawab, 
Pernah untanya patah kakinya lalu kami sembelih.' Dia lalu berkata, 
'Kumpulkanlah padaku orang-orang Madinah." Nafi” berkata, Wahai 
Abu Abdurrahman untuk apa? Kita tidak punya roti. Abdullah bin Umar 
menjawab, Segala puji bagi-Mu ya Allah, ini adalah tulang-tulang dan ini 
adalah kuah. Barangsiapa berselera, dia boleh memakannya dan yang 
tidak mau, boleh meninggalkannya.” 128 


Gaal GL —04o 
595. Bab: Khitan 


Ganda day aa Jaa ds Sf MI 


aa £ KL dna SUN AK Das Alay ala Pn) ge Hall 
1244- Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah $£ bersabda, “Ibrahim & 
berkhitan sesudah berumur 80 tahun. Dia berkhitan dengan kapak.” 


—aan — 


Bi sal ARA kala —0AM 


596. Bab: Khitan bagi Wanita 


aan 


era Na Anin oa SP PIC ea SG AI 1 ANYto 
ya 5 Aa Dera 3g SAN par SA Ea - 2 La Dea 
1245 (- 339)- (Dari) Ummul Muhajir, ia bana “Aku dan tetangga- 
tetanggaku dari orang-orang Romawi ditawan, lalu Utsman menawarkan 
Islam pada kami. Tidak ada yang masuk Islam, kecuali aku dan satu 
orang lainnya. Lalu Utsman berkata, “Pergilah kalian dan khitanlah serta 
sucikanlah keduanya.” 1245 


—In — 


1243 (« 338)- Albani (943): Sanadnya shahih. 

1244 Albani (944): Shahih — al-Irwa' (78), adh-Dha'ifah (2112). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 60 
— Kitab al-Anbiya', 8 — Bab “Oaulullah Ta'ala, Wattakhidallahu Ibrahima Khaliilaa.” 
Muslim: 43 — Kitab al-Fadhaail, hadits 151). 

1245 (» 339)- Albani (197): Dhaif — adh-Dhaifah hadits (722). 


654 SS. Al-Adabul Mufrad 


CAN Gd 3geah Cal —04V 
597. Bab: Undangan Khitan 


0 
... 
. 
. 


Ke MAA 


AA Bhocin Jaa Tab Up 5 ES al AK) 


8. 


1246 (- 340)- Dari Umar bin Hamzah, ia berkata, “Salim memberitahuku, 
ia berkata, Abdullah bin Umar mengkhitanku dan Nu'aim. Dia lalu 
menyembelih kambing untuk kami. Aku melihat bahwa kami saat itu 
senang sekali karena disembelihkan kambing untuk kami.'”1246 


—patyno— 
CEAN Gd gd Cala —0A 
598. Bab: Acara Hiburan Ketika Khitanan 


z0 PN AAA BAN, - 
na PA aa PO LG NN V 


LL IL etek Ia IP PSN Hand J3 (sr 
Wana Dag Ja gila es SA sae 


SPA OA Out s3 Er HSP A3 13 DS ya 


1247 (« 341)- (Dari) Amr bahwa Bukair, bercerita eps sesung- 
guhnya Ummu Algamah bercerita kepadanya (Bukair) bahwa anak-anak 
perempuan dari saudara Aisyah dikhitan. Lalu ada yang berkata pada 
Aisyah, “Apakah sebaiknya kita panggilkan seseorang yang menghibur 
mereka?” Aisyah menjawab, “Baik.” Aku lalu mengirim orang ke Ady. Dia 
lalu menemui mereka, lalu Aisyah lewat di depan rumah dan melihatnya 
bernyanyi sambil menggerak-gerakkan kepala, karena dia mempunyai 
rambut yang banyak. Lalu Aisyah berkata, “Ah itu syetan, keluarkanlah 
dia, keluarkanlah dia.” 129 


nanda — 


1246 (« 340)- Albani (198): Sanadnya dhaif dan haditsnya mauguf. Umar bin Hamzah dhaif. 
1247 (« 341)- Albani (945): Hasan — ash-Shahihah (722). 


Al-Adabul Mufrad S2 655 


TAI 2353 caly —044 
599. Bab: Undangan Orang Kafir Dzimmi 


(ah Abah Pes JS Jp IN PELAN LA 


8 5$ 


He dub J ES ana Ga Me “IE SEA Se 
Yu ju JL IS AU ana IA 


Ab BI AN dh KAS JAS O Ol gebats 
1248 (- 342)- Dari Aslam, maula (mantan budak) Umar, ia berkata, 
“Padasaat kami sampai di Syam bersama Umar bin Khaththab ada seorang 
pendeta mendatanginya dan berkata, Wahai Amirul Mukminin, telah 
kubuatkan makanan bagimu, maka aku mengharapkan engkau datang 
dengan para pembesarmu, karena itu akan menguatkan pekerjaan dan 
memuliakanku.' Umar menjawab, Aku tidak dapat mendatangi gereja- 
gereja kalian, di mana di dalamnya ada banyak lukisan.'”1248 


—ntpng— 
s Lay! gas al —Ya. 
600. Bab: Khitan bagi Budak Wanita 


SEE LE AA IN Sa EN pg LG pagi gi NYA 
Me SG SA Pep Ga Be 


ox 43 ia t pa 12 
Pr bar (Ia 
1249 (« 343)- (Dari) Ummul Muhajir, ia berkata, “Aku dan tetangga- 
tetanggaku dari orang-orang Romawi ditawan, lalu Utsman menawarkan 
Islam pada kami. Tidak ada yang masuk Islam, kecuali aku dan satu orang 
lain. Utsman lalu berkata, “Pergilah kalian dan khitanlah serta sucikanlah 
keduanya. ””1249 


—tg — 


1248 (& 342)- Albani (199): Sanadnya dhaif dan haditsnya mauguf, di dalamnya terdapat 
'an'anah Ibnu Ishag. 
1249 (& 343)- Periksa hadits (1245). 


656 SW Al-Adabul Mufrad 


Han oma mana 


MSI GUSI ala —1 AA 
601. Bab: Khitan bagi Orang Dewasa 


Sa BAGAI Laga Kan 


Tni Hj 


star ska $ oa NT LAI T ee 1 Sui ga Tn 


Ka ana: 


163 3) LG JB SIG Giaa Un “Jas KAL 


1250 (» 344)- Dari Abu Kurana: ia berkata, “Nabi Ibrahim && 
berkhitan di saat berumur 120 tahun, lalu dia hidup 80 tahun kemudian.” 
Said (bin Musayyab) berkata, “Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama 
kali berkhitan, yang pertama kali menjamu tamu, yang pertama kali 
menggunting rambut kumis, yang pertama kali memotong kuku, dan yang 
pertama kali beruban. Dia berkata, Wahai tuhanku apa ini? Tuhan-Nya 
menjawab, 'Kewibawaan.' Dia berkata, “Wahai tuhanku tambahkanlah 
, kewajiban padaku.'”1250 


enek (ea Sana tan Jum Fa Ka an an 

Pa Koe Ci g Wu 2 “g Sa ut: PR 
at Ke) lia NS da AL 2 ai Ra Ak 
dp da di la Md Ta Sa Saja 


1251 (» 345)- (Dari) Salim bin Abu Dzayyal, dia orang yang punya 
cerita, ia berkata, “Aku mendengar Hasan berkata, Apakah kalian 
tidak kagum melihat orang ini? (Maksudnya Malik bin Mundzir), dia 
menemui orang-orang tua penduduk Kaskar, kemudian mereka masuk 
Islam, sesudah itu dia memeriksa mereka dan memerintahkan mereka 
untuk berkhitan padahal ini adalah musim dingin, dan telah sampai 
berita kepadaku bahwa sebagian mereka meninggal. Telah masuk 
Islam di depan Rasulullah #5 orang Romawi dan Habasyah, tidak ada 


1250 (& 344)- Albani (946): Sanadnya shahih, haditsnya mauguf dan magtu' (terputus). Yang 
shahih Nabi Ibrahim berkhitan setelah usia 80 tahun sebagaimana hadits sebelumnya.- 
adh-Dhaifah (2112). 


Al-Adabul Mufrad “SA 657 


seorang pun yang diperiksa. ””1251 

£ c Pa PER - " & 7 Pai - 0 - 

Op AYU Sal dal II JI OS JB Slp3 al y£ YON 
Na OS 


1252 (4 346)- Dari Ibnu Syihab, ia berkata, “Dahulu jika ada seseorang 
masuk Islam, dia diperintahkan untuk berkhitan meskipun sudah tua.”1252 


—ntom— 


BNI) JA bacan Uh NY 
602. Bab: Undangan Acara Kelahiran 


SA SG: IKA oi gk GAN tor 
Ta AP gi Baal X3) At Fa Uni 3 aa 


-.: 


kal La da ULils 555 ap SG 3 Ustad Jaa gi 
Aa Ja GARA Gp da JS am 
Sp Uu ? Ah Up Hi Gl BS US aah 


ae. n 


MLS aa sa u 6 “3 8 rah ca Ag NA AU He 


2 ro. Igo 3 ox 


BAE ALA BSA pl xa 2 Kr Jen 5S P3 Jas, 


1253 (- 347)- Dari Bilal bin Ka'ab al-Akii, ia berkata, “Pernah kami 
mengunjungi Yahya bin Hasan al-Bakri al-Falastini di daerahnya. Aku 
bersama Ibrahim bin Adham, Abdul Aziz bin @arir dan Musa bin Yasar. Dia 
lalu menyuguhi kami makanan. Musa tidak mau makan karena berpuasa. 
Yahya lalu berkata, Ada seorang laki-laki dari suku Kinanah, dia adalah 
salah seorang shahabat Nabi #£, julukannya Abu @urshafah, dia yang 
mengimami kami di masjid ini selama 40 tahun. Dia melakukan sehari 
puasa sehari tidak. Saat ayahku dikaruniai seorang anak, dia diundang 
bertepatan dengan hari di mana dia berpuasa, tetapi dia makan.” Ibrahim 
segera berdiri dan membersihkannya dengan pakaiannya, sedang Musa 


1251 (& 345)- Albani (947): Sanadnya shahih, mauguf dan mursal. 
1252 (« 346)- Albani (948): Sanadnya shahih, mauguf dan magtu' (terputus). 


658 SW Al-Adabul Mufrad 


— Hah 


akhirnya makan (meskipun sedang berpuasa). Abu Abdillah berkata, 
Abu Ourshafah namanya adalah Jundarah bin Khaisyanah.'” 258 


—ettoo — 
eat Silat ah AT 
603. Bab: Memberi Makan Bayi 
aa ga Jis lg aa Sa: Je AA 
Ai Goa ga Ab ln ah SI pn alas da 


: .. 


Ha 5 Hb aa 3 Bi ME IG UK 3 
Nara nata ae Ai Pa) Iu: 3 ag bag .G) SKA, 

S1 ata TEA 2 KPAI 
1254- Dari Anas, ia berkata, “Aku pergi membawa Abdullah bin Abi 
Thalhah menemui Nabi #£ pada hari dia dilahirkan. Saat itu Nabi #£ 
sedang memakai Aba'ah (mantel) menenangkan untanya. Beliau bertanya, 
“Apakah engkau punya beberapa kurma?" Aku menjawab, 'Ya.' Lalu 
kuberikan beberapa kurma pada beliau. Beliau kemudian mengunyahnya 
dan memberikannya pada bayi itu. Bayi itu mengunyahnya. Nabi 


#£ bersabda, “Kesukaannya orang Anshar adalah kurma.' Beliau lalu 
memberinya nama Abdullah.”124 


yank n—— 
SY ai Aa ab Tt 
604. Bab: Do'a Di Saat Kelahiran 


0. 


paha JA Pa HA Sian JECAN 00 
2 Hb ag la GP AA 35 F 
AP say Yes Ol 33 BPM 2 Bas 


1253 (& 347)- Albani (200): Sanadnya dhaif. Bilal tidak diketahui. 

1254 Albani (949): Shahih — Ahkam al-Janaiz (24-26). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 71 — Kitab 
al-'Agigah, 1 — Bab “Tasmiyah al-Mauluud Ghadaat Yuulad.” Muslim: 38 - Kitab al-Adab, 
hadits 22). 


Al-Adabul Mufrad “& 659 


d3 - JB JAS dia) ala 3 AS AE ud IPA 3 J6 


Pd 


1255 (» 348)- (Dari) Hazm, ia berkata: Aku mendengar Musuivahi 
bin Gurrah berkata, “Ketika Iyas dilahirkan aku mengundang beberapa 
orang shahabat Nabi #5 lalu aku menjamu mereka. Sesudah itu mereka 
mendo'akan (Ilyas), aku berkata, “Kalian telah berdo'a, semoga Allah 
memberi barakah kepada kalian terhadap apa yang telah kalian doakan 
dan (di sekarang) aku akan berdo'a lalu kalian aminkan.' Kemudian aku 
berdo'a untuknya dengan do'a yang panjang untuk kebaikan agama, 
akalnya dan yang lainnya.” Dia mengatakan, “Sesungguhnya aku pada 
hari itu baru mengenal doa.” 1255 


—Ing— 
ISS dls ada clay GIS II BNI aiS Al aa ya UM 0 
PP 


605. Bab: Orang yang Memuji Allah Di Saat Kelahiran 
Anaknya Normal, Tidak Pandang Itu Anak Laki-laki atau 
Perempuan 


Ga ae SS J6 ag AE IIS oa SS AN LEAN OA 
EYE IT aa 3 S3 H3 D3 Pa 


SIB 55 HA “IG. Per HJ SL KEL HI J3 5 


1256 (» 349)- (Dari) Abdullah bin Dukain, ia mendengar Katsir bin 
Ubaid berkata, “Jika ada seorang bayi (di keluarganya) yang dilahirkan, 
Aisyah t&6 tidak bertanya, apa anak yang lahir itu laki-laki atau perempuan. 
Dia bertanya, Apa lahir normal? Jika dijawab, Ya. Dia berkata, 
“Alhamdulillahi rabbil “alamin.” 1258 


—uango— 


1255 (w 348)- Albani (950): Sanadnya shahih, magtw'. 
1256 (« 349)- Albani (952): Sanadnya shahih, marfw'. 


660 SW Al-Adabul Mufrad 


ASI Ga aa 11 


606. Bab: Mencukur Bulu Kemaluan 
- GR. DA 23 aa. S3 Ra Be Sr t 
9. 2 ». Pn PAN ANC aa 9. an an 5 8 Si 3 
BEN BY 35) HS JUBYI ME) Ss Jas 157 
1257- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah 1 bersabda, “Ada 


lima hal yang termasuk fitrah yaitu mencukur kumis, memotong kuku, 
mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak dan siwak.”1?5 


—eomg—— 
dad 0G ta UV 
607. Bab: Waktunya 


IS Ad Anin US As Ga JS 
1258 (2 350)- (Dari) Ionu Abi Rawwad, ia berkata, “Nafi memberitahuku 
(ia mengatakan), bahwa Abdullah bin Umar memotong kukunya setiap 
15 hari dan mencukur bulu kemaluannya setiap bulan.”1258 


— aan —— 
Ja) ca —1A 
608. Bab: Berjudi 


0.3 30 e 


HA JUS Hao Ka Ga JS JB AAA ad oi ia GEN OA 


1257 Albani (201): Mungkar dengan penyebutan siwak — adh-Dhaifah (6350), Mahfuzh 
dengan lafazh “al-Khitan” sebagaimana yang akan datang dalam ash-Shahih (542 —bab 
624). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 77 — Kitab al-Libas, 63 — Bab “Mass asy-Syarib.” Muslim: 
2 — Kitab ath-Thaharah, hadits 49, 50). Kata Albani dalam memberi ta'lig atas takhrij 
ini, “Ini kesalahan yang melampaui batas yang diikuti oleh Syarih (yaitu al-Jailani dalam 
Kitab Fadhlullah.ash-Shamad fii Taudhih al-Adab al-Mufrad), maka itu dinisbahkan kepada 
sembilan sumber dari kitab-kitab sunnah di antaranya ash-Shahihain tanpa memperhatikan 
bahwa pada kitab-kitab sunnah tidak ada penyebutan siwak seperti dalam hadits ini. 
Adapun lafazh siwak terdapat dalam hadits Aisyah: 'Asyru Min al-Fithrah (Yang termasuk 
sepuluh fitrah)”. Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya dengan sanadnya yang hasan 
dan itu terdapat dalam Shahih Abu Daud (43).” Lihat Dhaif al-Adab al-Mufrad (hal. 112 
—catatan kaki). 

1258 (» 350)- Albani (952): Sanadnya shahih dan haditsnya mauguf. 


Al-Adabul Mufrad SA 661 


DES GA King Ui TE Gde Oa TR 
Te anta jua Ta ob PPA BEM AA II 
Il GA JUAN JL Mad Mad OPEN OR Aa II ai 
1259 (- 351)- Dari Ja'far bin Abi al-Mughirah, ia berkata, “Said bin 
Jubair pernah singgah di rumahku, lalu ia berkata, “Ibnu Abbas bercerita 
kepadaku (ia berkata) dahulu dikatakan, “Dimanakah unta? Maka 
berkumpul sepuluh orang. Lalu mereka membeli satu ekor unta dan 
membaginya mulai dari sepuluh potong sampai satu potong. Mereka 
membuat bagian-bagian undian. Jumlahnya mulai sembilan bagian 
sampai satu bagian, sedangkan yang lainnya (yang tidak mendapat 


bagian) membayar bagian-bagian tadi sampai pada satu bagian. Itu 
adalah judi.”1259 ' 


1260 (- 352)- Dari Ibnu Umar bed: “Maisir sabah ui 
— ang — 


Syah JUS tala —1 
609. Bab: Taruhan Ayam 


Png 
BN 


SANA PA DAN AR 3 JA AA gi Rp JP ANYU 


pe u en 


aa Ja AI SE pe AA ch at dy 
Kp ja 


1261 (» 353)- Dari Rabi'ah bin Abdillah bin Hudair bin An bahwa 
di zaman Umar ada dua orang yang sedang bertaruh dua ayam jantan, 
lalu Umar memerintahkan untuk satu ayam jantan. Lalu ada seorang 
Anshar berkata, “Apakah engkau membunuh umat yang bertasbih?” 
Umar lalu meninggalkannya.!25! : 


—Ing— 


1259 (« 351)- Albani (202): sanadnya dhaif, mauguf. Ja'far jujur tapi ragu-ragu, padanya 
ada Ma'ruf bin Suhail al-Barji yang tidak diketahui dan Ibrahim bin Mukhtar lemah 
hafalannya. 

1260 (« 352)- Albani (953): Sanadnya shahih, mauguf. 

1261 (« 353)-. Albani (203): Sanadnya dhaif, mauguf. Di dalamnya ada Ibnu al-Munkadar dan 
dia adalah al-Munkadar bin Muhammad bin al-Munkadar yang haditsnya tidak kuat. 


662 SW Al-Adabul Mufrad 


Sl yalah Jlas sAwaluat JB ya tata HA. 


610. Bab: Orang yang Berkata pada Temannya, “Mari 
Berjudi” 


Tan Mani PEN AE Ap LS Gaal At3 II NYA 
Bp Jai SE dea Jia Gian du dh 


3 - ox 


asi JUS Mela JB 333 AL ILY JB SL 


1262- Dari Ibnu Syihab, (ia berkata): Humaid bin Abdirrahman 
mengabarkan kepadaku bahwa Abu Hurairah berkata, “Rasulullah 1 
bersabda, “Siapa di antara kalian yang pada sumpahnya mengucapkan 
demi Latta dan uzza, maka hendaknya dia mengucapkan laa ilaha illallahu 
dan siapa yang mengatakan kepada temannya mari berjudi, hendaknya 
dia bersedekah.””1262 


—Ing—— 
alaadi Gb tata AA 
611. Bab: ea dengan Merpati 


Tb se LI EN AN ea bea 

AKB dah, SEA J3 Ia 25 Bek 
1263 (- 354)- Dari Hushain bin-Mush'ab, bahwa ada seseorang berkata 
kepada Abu Hurairah, “Kami saling berjudi dengan dua burung merpati, 
tetapi kami tidak suka jika ada burung ketiga yang akan menakuti 
keduanya dan kemudian membawa salah satunya.” Abu Hurairah lalu 
berkata, “Itu adalah perbuatan anak kecil dan semoga kalian segera 
meninggalkannya.” 1258 


—eig — 


1262 Albani (954): Shahih —al-Irwa' (2563). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 83 — Kitab al-Imaan wa 
an-Nudzur, 5 — Bab “Laa Yahlifu billata wa al-Uzza.” Muslim: 27 — Kitab al-Imaan, hadits 
5). 

1263 (w 354)- Albani (204): Sanadnya dhaif. Hushain tidak dikenal dan Umar lemah. 


Al-Adabul Mufrad SA 663 


ssi slam) dala —TA Y 
612. Bab: Menuntun (Unta) untuk Seorang Perempuan 


10 


Lt 355 dl ya IS Me St AAN 


Taat le Ip Ta —0 pal Oa 3 AI Paud 
Sa Dra 3133 aa 


1264- Dari Anas, bahwasanya Bara' bin Malik menggiring (konvoinya) 
laki-laki sedangkan Anjasyah menggiring konvoinya wanita. Dia seorang 
yang bersuara indah, Nabi 8£ bersabda kepadanya, “Wahai Anjasyah, 
pelan-pelanlah, yang engkau tuntun adalah botol kaca (seorang 
perempuan).” 4 


— Seng —— 
sad) Kala 1 Y 
613. Bab: Bernyanyi 


- 8. 


BA AI Se) IIA BEN PA 
PRE te .JG (esa 


1265 (4 355)- Dari Ibnu Abbas, ia berpendapat mengenai firman Allah 
386, “Dan mereka yang membeli ucapan yang tidak berguna.” Itu adalah 
nyanyian sa yang semisal dengannya.!?65 


Tang ae h ana & apn J8 JB aje L AA ye 2 YM 
5 - se o :f 
EN 24 Ra » Mr, Ban 581 05435 EN yaa | 
1266- Dari al-Bara' bin Azib, ia berkata, “Rasulullah $£ bersabda, 
“Sebarkanlah salam, kalian akan selamat dan kesombongan itu adalah 
suatu kejelekan.'”1266 


us IA AG Hn Ea aj WS ANN 


1264 Telah ada sebelumnya no. 199, maka periksalah. 

1265 (& 355)- Albani (955): Sanadnya shahih, mauguf. 

1266 Albani (956): Hasan — al-Irwa' (777), ash-Shahihah (1493). Abdul Bagi: Tidak terdapat 
dalam Kutubus Sittah. 


664 #2 Al-Adabul Mufrad 


J5 3 MAS bri aa TU oyak 
BL HL Lp KA S IS Maa 3 la 
SN 


1267- Dari Fadhalah bin Ubaid, (ia mengatakan) bahwa dia pernah 
duduk pada suatu majelis, lalu ada berita yang sampai kepadanya bahwa 
ada orang-orang yang bermain dadu. Dia segera berdiri karena marah 
sambil berkata, “Sesungguhnya orang yang bermain itu lalu makan hasil 
judinya adalah bagaikan orang yang makan daging babi dan berwudhu 
dengan darah.” Yang dimaksudkan dengan al-Kubah adalah an-Nardu 
(dadu). 


—tn— 
Aji Cnlawal (ee alun ad Cya Kala —N £ 


614. Bab: Orang yang Tidak Memberi Salam pada Mereka 
yang Bermain Dadu 


BEAN gn YES yaaa ara 2-1 YAA 
SAS Ia MALAS AN Sta et jai oo 
Adi du MB an Ian 3 II) 
ga AB abi II Ja 35, Ip Gt ja 30 
— Sana nas ta Bia 


1268 (- 357)- Dari Fadhil bin Muslim, dari ayahnya, ia berkata, “Ali «5 
jika keluar dari pintu istana lalu melihat orang-orang yang bermain dadu, 
mereka dibawanya dan diikat dari siang sampai malam. Diantaranya 
ada juga yang diikat sampai tengah hari. Yang diikat sampai malam 
adalah mereka yang bermain uang, sedangkan yang diikat sampai 
tengah hari, adalah mereka yang hanya main saja (tanpa uang). Dia juga 
memerintahkan untuk tidak memberi salam pada mereka.”1268 


——It — 


1268 (& 357)- Albani (205): Sanadnya dhaif, mauguf. Fudhail tidak dikenal. 


Al-Adabul Mufrad SA 665 


JG gal Ga pil ala 10 
615. Bab Dosa Orang yang Bermain Dadu 


Sela de bp aa an SAYA 


335 AI gas Au 
1269- Dari Abu Musa al-Asy'ari, bahwa Rasulullah ££ bersabda, 


“Barangsiapa bermain dadu, maka dia bermaksiat kepada Allah dan 
Rasul-Nya.” 1269 


PENARI JSI YA» Li Pd opa op SN AE ENY) 


PA Ga KP VA MA PI 


1270 (- 358)- Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, “Hati-hatilah kanan 
terhadap duasisi yang bertanda ini (maksudnya dadu) yang menyebabkan 
dua orang saling Pernak karena keduanya termasuk judi.”1270 


ga Ie ala dea Ia gp oral Bing akan 
A5 jpn BI ja KAS panah 


1271- Dari Ibnu Buraidah, dari Nabi 3£, beliau bersabda, “Barangsiapa 
yang bermain dadu, maka seolah-olah dia mencelupkan tangannya ke 
daging babi dan darahnya.” 127! 


3 Ie em da ga an Papan 
03233 3 as Dasa » IL 

1272- Dari Abu Musa, dari Nabi 15, beliau bersabda, “Barangslapa 

bermain dadu, maka dia bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.”1?2 


— ang — 


1269 Albani (957): Hasan — al-Irwa' (2670). Abdul Bagi: (Abu Daud: 40 - Kitab al-Adab, 56 
— Bab “an-Nahy “An al-La'ab bi an-Nard,” hadits 4938. Ibnu Majah: 33 — Kitab al-Adab, 
43 — Bab “al-La'ab bi an-Nard,” hadits 3762). 

1270 (w 358)- Albani (958): Shahih — Hijab al-Mar'ah (101). 

1271 Albani (959): Hasan — al-Irwa' (2670). Abdul Bagi: (Muslim: 41 — Kitab asy-Sya'r, hadits 
10). 

1272 Periksa hadits no. 1269. 


666 SW Al-Adabul Mufrad 


lalat Jafg dya Cagarla GA GAS, cad) cal NA 


616. Bab: Hukuman dan Mengeluarkan Orang yang 
Bermain Dadu dan Pelaku Kebatilan 


LA Si Ia ASN AG BSI JAS ap BI SI il GE ANN 
WAS Ga 


1273 (s- 359)- Dari Nafi', bahwa Abdulah bin Umar jika menemukan 


salah seorang dari keluarganya yang bermain dadu, maka dia memukulnya 
dan un en tanya Tera 


TA La. 


aan Sae JA NE ly DUA SA -NNVE 
HI Oi PR UAS ma ga al gk 
le M5 SI web BA IA 


1274 (-. 360)- Dari Algamah bin Abu Algamah dari ibunya, dari Aisyah 
#85, bahwa telah sampai berita kepada Aisyah bahwa orang-orang yang 
tinggal di rumahnya memiliki dadu. Lalu Aisyah mengutus seseorang 
(untuk mengatakan), “Jika tidak kalian keluarkan (dadu tersebut), maka 
aku akan mengusir kalian dari rumahku dan aku mencela permainan 
itu.”1274 


Ita 3 ea PA Ji Kd LAN IN KbS Jb Aa 
AE Jb me eaja ee 
Ljb He Aan IS Au GE ai 


pn. 


hana 


“2 ea GA oa) 
1275 (- 361)- (Dari) Ubay, ia Benar. “Ibnu az-Zubair pernah berkata 
dalam khutbahnya, WahaipendudukMakkahtelahsampaiberita kepadaku 
bahwa ada beberapa orang @uraisy yang bermain dengan permainan 
yang disebut nardisyir (dadu) dan itu adalah lebih berat dosanya. Allah 
berfirman dalam surat al-Maidah, “Sesungguhnya (meminum) khamar, 
berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah, 


1273 (& 359)- Albani (960): Sanadnya shahih, mauguf. 
1274 (& 360)- Albani (961): Sanadnya hasan, mauguf. 


Al-Adabul Mufrad SA 667 


(kesemuanya itu) adalah perbuatan keji yang termasuk pebuatan syetan.' 
Dan aku bersumpah dengan nama Allah, tidaklah aku mendatangi orang 
yang bermain dadu, kecuali akan aku siksa rambutnya dan badannya dan 
kuberi hadiah siapa yang membawanya kepadaku.” 1275 


Jai gs J8 TA GA HA BI Aap ERP NA 


- 


It esis NA ah sa GA ena 2adu 
are ra hentr rgrs 


1276 (- 362)- Dari Ubaid bin Abi Mean al-Hanafi ai Thahatasi, ia 
berkata, “Telah menceritakan kepadaku Ya'la bin Murrah, ia berkata, 'Aku 
mendengar Abu Hurairah berpendapat mengenai orang yang bermain 
dadu untuk judi, yaitu seperti orang yang makan daging babi, dan yang 
memainkannya bukan untuk judi, yaitu seperti memasukkan tangannya 


ke darah babi, dan yang duduk melihatnya yaitu seperti melihat daging 
babi.” 1276 


GLS geai LAM :JU AB oi apa ai Bat 32 NW 
SB HS Lg “2 PP Up LAM HA JS 


- 


ijo 


1277 (« 363)- Dari Abdullah bin 'Amr bin al-Ash, ia berkata, “Orang 
yang bermain dadu untuk judi, yaitu seperti orang yang memakan daging 
babi, dan yang bermain dengannya bukan untuk judi yaitu seperti orang 
yang memasukkan tangannya ke dalam babi.”1277 


—ntomg— 


1275 (& 361)- Albani (962): Sanadnya hasan, mauguf. 

1276 (» 362)- Albani (206): Sanadnya dhaif, mauguf. Ya'la adalah Ibnu Murrah al-Kuwfi 
—tidak dikenal dan dalam Bab “Maa Yughni “anhu 'An Ibnu Umar,” maka lihatlah dalam 
ash-Shahih. 

1277 (» 363)- Albani (963): Sanadnya shahih, mauguf. 


668 SW Al-Adabul Mufrad 


Uni ya JAS Ya Gagal PL Y cal AV 


617. Bab: Orang Beriman Tidak Akan Terperosok dalam 
Satu Lubang (yang Sama) Dua Kali 


. 
@ 
2 -£ 0d 
: 


TAHAN SL kh ANU 3 GA YYVA 


Ap AS Ip PN AN Ju alay ee In gn SI 


1278- Dari Ibnu Syihab, ia berkata, “Telah mengabarkan kepadaku Sa'id 
bin Musayyab bahwa Abu Hurairah mengabarkan kepadaku, bahwa 
Rasulullah 8 bersabda, “Orang beriman tidak akan terperosok dalam 
satu lubang (yang sama) dua kali.'”1273 


—nttng— 


Jali Gay Oa Gala STA 
618. Bab: Yang Merapat Panah di Malam Hari 


Ul Ia 2db AA ale 3 ae A3 5 Ita VA 

AS st pda SA JG Ca ab JAN 
1279- Dari Abu Hurairah, dari Nabi 85, beliau bersabda, “Barangsiapa 
yang melempar panah pada kami di malam hari maka dia bukan termasuk 
golongan kami.” Abu Abdillah berkata, “Pada sanadnya ada sesuatu yang 
perlu diperhatikan.” 127? 


AN ON AN Lan 


| CE per 2 as 
1280- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah $$ bersabda, 


'Barangsiapa yang membawa senjata untuk melawan kami,maka dia 
bukan termasuk golongan kami.”128 


1278 Albani (964): Shahih — ash-Shahihah (1175). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 78 - Kitab al- 
Adab, 83 — Bab “Laa Yaldagh al-Mukmin Min juhr Marratain.” Muslim: 53 - Kitab az- 
Zuhd wa ar-Ragaig, hadits 63). 


1279 Albani (965): Shahih Lighairihi — ash-Shahihah (2339). Abdul Bagi: (Tidak terdapat 
dalam Kutubus Sittah). 


1280 Albani (966): Shahih — Takhrij Imaan Abi "Ubaid (85/71). 


Al-Adabul Mufrad A2 669 


SA salah Al MI A2 AU JA5 JB JB Si BAIM 
Ea Ga NE JS 


1281- Dari Abu Musa, ia berkata, “Rasulullah & bersabda, “Barangsiapa 
membawa senjata untuk melawan kami, maka bukan termasuk golongan 
"kami.””1281 


— ang o——— 
kala Lag 4 Ja Uas se Ya AI JI ay AA 


619. Bab: Jika Allah Menghendaki Kematian Seorang 
Hamba di Suatu Tempat, Allah Akan Menjadikannya 
Butuh Padanya 


Ba La 


Na Mena neng 


rara 


1282- Dari Abi al-Malih, dari seseorang yang berasal dari kaumnya yang 
pernah bertemu dengan Nabi #5, bahwa beliau bersabda, “Jika Allah 
akan menghendaki kematian seorang hamba di suatu tempat, Allah akan 
menjadikannya butuh padanya.” 12 


—Itog— 
4333 3 Jasa (ya Cal NN 
620. Bab: Orang yang Berselimut pada Bajunya 


03 035 na aa 


2 al & 5 - JB 5 aj S5 al Sp BSA 
2S AA AN BASA AS 21 Oh g LA 

aa Yg 3 0 Pa 
1283 (- 364)- Dari Abu Hurairah, bahwa dia semak sa pada 


bajunya. Dia lalu berkata, “Bakh, bakh, Abu Hurairah berselimut pada 
bajunya. Aku terbanting di antara kamar Aisyah dan mimbar. Orang- 


1281 Albani (967): Shahih — Takhrij Imaan Abi “Ubaid (85/71). 
1282 Albani (968): Shahih — ash-Shahihah (1221), Takhrij al-Misykaah (110). 


“-Adabul Mufras 


orang berkata, “Gila,” padahal aku lapar.”?8 
—neiomtn — 

du gam gi aa —1YA 

621. Bab: Waswas 


G3 Ui am U) bl j3 6 NY AA Gl GEA 
Sapa Ado HAB Ae ab UG TN han 


DAY Ana wU$ JB A5 ce AG C3 
1284- Dari Abu Hurairah, 'para Haa pernah Na “Wahai 
Rasulullah, kami mendapatkan dalam hati kami sesuatu yang kami 
tidak suka untuk mengucapkannya, meskipun dunia dan seluruh isinya 
adalah untuk kami.” Nabi bersabda, “Apakah itu telah kalian rasakan?” 
Mereka menjawab, “Ya.” Lalu Beliau bersabda, “Itu adalah tanda adanya 
iman.”14 


ji ksas Ja ge dles JB Boi jet SE NYAO 


Pan Ta 


Ia 8 EA Sa AKU Haji gd PAN 
dada daan Ja Ian ja Tae PM OI db 
al tah Sh IE SAI ja A3 SS IP sd el 


ep 
1285- Dari Syahr bin Hausyab, ia berkata, “Aku dan Saka pernah 
menemui Aisyah. Pamanku lalu berkata, “Dalam hati seorang di antara 
kami ada sesuatu yang timbul, kalau sekiranya dia mengucapkannya 
maka akan hilang (pahala) akhiratnya dan kalau sekiranya diucapkannya 
maka dia akan dibunuh. Aisyah bertakbir tiga kali dan berkata, “Pernah 
Rasulullah 85 ditanya mengenai hal itu, lalu beliau bersabda, “Jika itu 
terjadi pada diri salah seorang di antara kalian, maka bertakbirlah tiga 
kali, karena tidak akan merasakan hal demikian kecuali orang yang 
beriman. ”1?85 


& 


1283 (3 364)- Albani (969): Shahih — Mukhtashar ash-Shahih (96 — Kitab al-Ftisham/16), 
(Mukhtashar asy-Syimaal/108). 

1284 Albani (970): Shahih — Zhilal al-Jannah (654-657). Abdul Bagi: (Muslim: 1 - Kitab al- 
Imaan, hadits 209). 

1285 Albani (207): Sanadnya dhaif. Syahr dan Laits lemah. Abdul Bagi: (tidak terdapat dalam 


Al-Adabul Mufrad S2 671 


4 & 9 0. 238 


Je IK GA Eat JB OA Kent at HA YAN 
: Ket Ju la gang EK ia da Ja d5 


SA GIS IS te JS HE &: ja 


1286- (Dari) Abu Sa'ad -yaitu Sa'id bin Marzaban-, ia berkata, “Aku 
mendengar Anas bin Malik berkata, “Rasulullah #&£ bersabda, “Tidak 
henti-hentinya manusia bertanya mengenai apa yang tidak terjadi hingga 
mereka mengatakan Allah adalah pencipta segala sesuatu lalu siapa yang 
menciptakan Allah?” 1286 


— ang — 


CPI ala —1 NY 
pai Bab: Prasangka 

SU Je dag ala Je daa SAN 
PA ne NN Io EN AN Sa, 
2, Met akan 6 Fe Bag 

BEGAL AN ee NIS BS YG akal V3 

1287- Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah # bersabda, “Hati- 
hatilah terhadap prasangka, karena prasangka adalah sebohong-bohong 
perkataan. Dan janganlah kalian saling memata-matai, janganlah kalian 
saling bersaing, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian 


saling iri dan janganlah kalian saling membenci. Jadilah kalian -wahai 
hamba Allah- saling Peeausarg. TI 


sa dna ja Ha BJB gal 55 YM 
sa DS alay ai Ge PA “lai 


ae LB sek BISA aa Ii LS Ya 2 EPS 


Kutubus Sittah). 
1286 Albani (971): Shahih — azh-Zhilal (647). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 96 — Kitab al-F'tishaam, 
3 — Bab “Maa Yakrah Min Katsrah as-Sual.” Muslim: 1 — Kitab al-Imaan, Hadits 217). 
1287 Albani (972): Shahih — Ghayah al-Maraam (417). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 78 - Kitabal- 
Adab, 58 — Bab “Ya Ayyuhalladzina Aamanu Ijtanibuu Katsiran Minazh Zhanni.” Muslim: 
45 — Kitab al-Birr wa ash-shalh wa al-Adaab, hadits 28). 


672 SW Al-Adabul Mufrad 


WI (SG pma SI Us! ae SP 
1288- Dari Anas, ia berkata, “Ketika Nabi #£ bersama salah seorang 
istrinya, lewatiah seorang laki-laki. Lalu Nabi #5 memanggilnya dan 
bersabda, “Wahai fulan ini adalah istriku, fulanah.' Lalu orang itu berkata, 
“Siapa yang berprasangka demikian. Maka aku tidak akan berprasangka 
kepadamu. Nabi bersabda, “Sesungguhnya syetan mengalir pada anak 
Adam pada tempat mengalirnya darah.” 128 


“N 


SA sai JI JAS S2 IG JB Sx SE -NYM 
Taha 


1289 (- 365)- Dari Abdullah, ia berkata, “Orang yang dicuri tidak ea 
hentinya berprasangka (pada orang), sehingga akhirnya (dosanya) lebih 
besar daripada yang mencuri.” 1289 


Pi 
8, $ 


HAN JAS USIA ani In PA, 
SAI SI 33 Hn? Sa gu JS. gia GUS Any 
0 Aan NI ap 

Ml au LGA Ia d6 HK. Ni LS Ae J3 


En Jen pH Ten Hb 2 v 33 


1290 (- 366)- Dari Bilal bin Sa'ad Na ari, bahwa Muawiyah menulis 
suratpada Abu Darda', “Tuliskanlah nama-nama orang fasik di Damaskus.” 
Abu Darda' menjawab, “Apa perlunya aku dengan orang-orang fasik 
Damaskus dan aku tidak mengetahui mereka.” Anaknya yang bernama 
Bilal berkata, “Aku akan menulisnya,” lalu dia menuliskannya. Lalu Abu 
Dar'da berkata, “Dari mana engkau tahu? Engkau tidak tahu bahwa 
mereka adalah orang fasik kecuali engkau termasuk dari mereka. Mulailah 
dari dirimu. Maka dia tidak jadi menulis nama-nama mereka.”129 


— ang — 


1288 Albani (983): Shahih. Abdul Bagi: (Abu Daud: 39 — Kitab as-Sunnah, 17 — Bab “Fii adz- 
Dzarari,” hadits 4719). Albani memberi ta'lig atas takhrij Abdul Bagi, maka dia berkata 
dalam Shahih Adabul Mufrad (hal. 493 — catatan kaki 1), “Muslim melewatkannya pada 
awal Bab 'as-Salam' (7/8), Ahmad meriwayatkannya juga (3/156,285), ath-Thahawi 
dalam Misykah al-Atsar (1/29), Baihagi dalam asy-Syab (5/321/6799) dan Abu Ya'la 
(3470)." 

1289 (» 365)- Albani (974): Sanadnya shahih 

1290 (w» 366)- Albani (208): Sanadnya dhaif, mauguf. Di dalamnya ada perawi Abdullah bin 
Utsman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Samurah, dia tidak dikenal. 


Al-Adabul Mufrad &# 673 


Lena Soal Zaola Gia cal -1YY 


623. Bab: Budak dan Wanita Memotong Rambut 
Suaminya 


Mx IS EA su dl Po BA ' 3 ne S5 AYU 


Ab 55 aa J3 ka “is LN Fe 
1291 (. 367)- (Dari) Sukain bin Abdul 'Aziz bin Mais, dari ayahnya: 
ia berkata, “Aku datang kepada Abdullah bin Umar, ketika itu budak 


perempuannya sedang memotong rambutnya. Lalu ia berkata, “Obat 
penghilang bulu dapat menghaluskan kulit.””121 


—yaianak— 


dai! Hati AS talas 51 £ 
624. mahi Mencabut Bulu Ketiak 


- 


Ja da in BM AP GAN PA 
Lab AS LSI a33 BY 53, MALANG Ita : akn 


1292- Dari Abu Hurairah, dari Nabi #5, beliau bersabda, “Fitrah itu 
ada lima, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, 
mencukur kumis, dan Menag kuku.”?2 


Bepa Ga JAS da daa AGAN PNY 


SI a33 BD 35) LABA ag s0 ap dadi 
1293- Dari Abu Hurairah, dari Nabi "3 (beliau bersabda). “Ada lima 


yang termasuk fitrah yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong 
kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur kumis.” 


SAE Ja) JUB NI la BAN Ga Jet BIA NN 


1291 (» 367)- Albani (209): Sanadnya dhaif. Adul 'Aziz ini tidak dikenal. 

1292 Albani (975): Shahih — al-Irwa' (73). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 77 — Kitab al-Libas, 63 — 
Bab “ass asy-Syarib.” Muslim: 2 — Kitab ath-Thaharah, hadits 49 dan 50). 

1293 Albani (210): Dhaif, syadz dengan lafazh “adh-Dhab” — adh-Dha'ifah (6350), mahfuzh 
dengan lafazh “al-Ibth” dan ia terdapat dalam bab ini dari ash-Shahih. 


674 SW Al-Adabul Mufrad 


Kn Bag .8 2, 3 3 0, 
“Obi 9 Alah Gl Jp YI Hy 
1294 (.- 368)- Dari Abu Hurairah, (ia berkata), “Ada lima yang termasuk 


fitrah yaitu memotong kuku, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, 
memotong bulu kemaluan, dan khitan.” 


—nan—— 


aga) Cpu ala —1 YO 
Ki Bab: Kasih Sayang 


Aa daa db ja ga Je yan ji Yao 
Situ KAN Se AB par JA fana in us Hi am 

Peang 3 Ai sih J3 Sola 3 Ta 
1295- (Dari) Abu ath-Thufail, ia berkata, “Pernah kulihat Nabi 
membagi daging di Ji'ranah. Ketika itu aku masih kecil, aku membawa 
daging unta, lalu ada seorang wanita datang pada beliau. Lalu beliau 


menghamparkan pakaiannya untuk wanita itu. Aku bertanya, “Siapa dia? 
Ada yang mengatakan, “Dia adalah ibu susuan beliau”? 


— am — 
A8 yua ala 51 YM 
626. Bab: Mengenal 


79 La 


Bu ol GI & aa 1 Jua Sa j3 Gaun 
HS Se Sad SJ It 2jae J6 Oh Ap, SR 

. Ran JS " uga 
1296 (- 366)- Dari Mughirah" bin Syu'bah, ada seseorang berkata, 


“Semoga Allah memperbaiki seorang pemimpin. Jika para pegawainya 
mengenal sejumlah orang lalu mereka mengutamakan orang-orang itu 


1294 (& 368)- Albani (975): Sanadnya shahih, mauguf dan yang lebih shahih secara marfu' 
yaitu hadits no. 1292. 

1295 Albani (211): Sanadnya dhaif, 'Ammarah ini tidak dikenal. Abdul Bagi: (Abu Daud: 40 
— Kitab al-Adab, 120 — Bab “Fii Birr al-Walidain,” hadits 5144). 


Al-Adabul Mufrad S2 675 


ketika meminta izin.” Dia menjawab, “Semoga Allah memaafkannya, 
sesungguhnya mengenal itu bermanfaat meskipun anjing liar dan unta 
yang suka menyerang.” 126 


—nang— 
Jamil obawal cad ta 1 V 
627. Bab: Permainan yang Dibolehkan bagi Anak Kecil 


05 Pa Fa Haa Tn ara An mon en aa 

PES AI HJ Ohang Uelrnei OLS JB Gatal SEN YAN 
(Oka (ang HAN AE PA JB) LIS 

1297 (- 370)- Dari Ibrahim, ia berkata, “Dulu sahabat-sahabat ini 


membiarkanku bermain dengan segala sesuatu kecuali anjing,” Abu 
Abdillah berkata, “Maksudnya anak kecil.”129 


SIB Kis UT SG LAI Jat Ia dal SAS JB JAN MS YAA 
Coy ot 2 - TA NA, ng, aa. Pe Lag 0... 2 0. 
O pala AB Fara Oa Kalau ad Taj Sa AS ld Sp 
1298 (- 371)- (Dari) Abdul Aziz, ia berkata, “Telah menceritakan 
kepadaku salah seorang syaikh yang shaleh yang dipanggil Abu Ugbah, 
ia berkata, 'Aku pernah lewat bersama Abdullah bin Umar pada suatu 
jalan. Kemudian dia melewati anak-anak dari Habasyah (Etiopia) yang 


sedang bermain. Maka dia mengeluarkan dua dirham lalu diberikannya 
pada mereka.” 1288 


3 
TI raa Oa MP Su, 2 Bio NA ED na Kaya 
hp) arya os Aang ale Al aa AI ol “sis Na YAA 
ie aj G 0 3 o 
“5. Lara o Pan Le Kadi 2. 
1299- Dari Aisyah, bahwa Nabi £$ pernah membawakan padaku teman- 
teman untuk bermain boneka. 
— am 
1296 (w 369)- Albani (212): Sanadnya dhaif, mauguf. Abu Ishag adalah asy-Syabi'i yang biasa 
mencampuradukkan hadits sekaligus mudallis. 

.1297 (w 370)- Albani (976): Sanadnya dhaif, magtu' (terputus). 

1298 (« 371)- Albani (213): Sanadnya dhaif, mauguf karena ketidaktahuan syaikh yang tidak 


mempunyai nama. 


676 WS Al-Adabul Mufrad 


alaadi H al —1YA 


6283. Bab: Menyembelih Burung Merpati 


Pa s en 8... KENA aa a.n... Ar 
See Aa 
an ana Page. 


1300- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah 3£ melihat seorang 
laki-laki mengikuti seekor burung merpati. Beliau lalu bersabda, “Ada 
syetan jantan mengikuti syetan betina.” 1800 


AISI Ja AN YP AL LIA Y OM OS JB JSI NYA 
Nan S 233 
1301 (» 372)- (Dari) Hasan, ia berkata, “Utsman tidak berkhutbah 


Jum'at kecuali (di dalamnya) dia memerintahkan untuk membunuh 
anjing dan menyembelih merpati.” 1301 


ASI Jo sea SP 2 Oke Em . JB FA 2 H.) 
Pa H3 
.. (& 373)- Dari al-Hasan, ia berkata: Aku mendengar Utsman -dalam 


khutbahnya-ia memerintahkan untukmembunuh anjing dan menyembelih 
burung dara. 


— mt — 
Asi cadas cd dal gg Talas AI GAS Ga Galy NYA 


629. Bab: Yang Berkepentingan yang Wajib 
Mendatanginya 


TAS ab HN IKA GT OP can Hj JAS NY ey 


1300 Albani (9770: Hasan shahih — Takhrij al-Misykaah (4506). Abdul Bagi: (Abu Daud: 40 — 
Kitab al-Adab, 57 - Bab “al-La'ab bi al-Hammam,” hadits 4940. Ibnu Majah: 33 - Kitab 
al-Adab, 44 — Bab “al-La'ab bi al-Hammam,” hadits 3765). 

1301 (& 372)- Albani (214): Sanadnya dhaif, mauguf dan terputus. Al-Hasan adalah al-Bashri 
—Mudallis dan Yusuf haditsnya tidak kuat. 

(5 373)- Albani (215): Sanadnya dhaif. Mubarak -adalah Ibnu Fadhalah- mudallis. 


Al-Adabul Mufrad &# 677 


sn 3. 


Si otg Ka sa 5 AI co obi GA al 3 


4333? PU Ia eh AE Uu ngan Obi us 
UI IE Hm DI ea Sa AU JB AG 
SI 


1302 (« 374)- (Dari) Ugail bin Khalid, bahwa Sa'id bin Sulaiman bin 
Zaid bin Tsabit, bahwa pada suatu hari Umar bin Khaththab mendatangi 
Zaid bin Tsabit untuk meminta izin, lalu dia memberinya izin. Pada saat 
itu kepala Zaid berada pada tangan budak perempuannya yang sedang 
meminyakinya. Lalu Zaid mengangkat kepalanya. Umar berkata, “Biarkan 
dia meminyakimu.” Zaid berkata, “Wahai Amirul Mukminin, kalau 
sekiranya engkau mengutus seseorang, maka aku akan mendatangimu.” 
. Umar berkata, “Yang butuh itu adalah aku.” 130? 


— peta — 


ASN aa gag MAL IA tab 1 

630. Bab: Berdahak Di Saat Banyak Orang 
Pe GB ena AN JG HA AA SAY 

al 5 Te ANA Ann PI NE Wi 
1303 (- 375)- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Jika berdahak ketika 
banyak orang, hendaknya dia menutupi (mulutnya) dengan dua telapak 
tangannya hingga dahaknya jatuh ke tanah. Jika berpuasa hendaknya 
berminyak agar tidak tampak bekas puasanya.” 08 


ea — 


dal 9 ie dat Y asal Ja Sada If Kala —1YA 


631. Bab: Jika Berbicara dengan Seseorang Di Antara 
Orang Banyak Jangan Hanya Menghadap Satu Orang 


Saja 
On Ane Le Pa Ta PPA TEA Lot 
Ol JA Sa Il Ou AS 2JU cal Gal 


PS SA 


1302 (» 374)- Albani (978): Sanadnya Hasan. 
1303 (« 375)- Albani 9216): Sanadnya dhaif, mauguf. Ibnu Abbas al-Ourasyi ini tidak 
dikenal. 


678 SW Al-Adabul Mufrad 


0353 0 ia - 3 $ T- Sean 
HE IS sa YEN IE JAN 
1304 (« 376)- Dari Hubaib bin Abi Tsabit, ia berkata, “Mereka suka jika 


seseorang itu berbicara dengan orang banyak, dia tidak hanya menghadap 
pada satu orang saja tetapi pada semuanya.” 


—uaanta— 


SAN Saad tau —1YN 
632. Bab: bagas San Melihat-lihat 


B2 


Gan dn ae AI boa Yi 3 JS Ui yA 


Fa jare 5 Kera St 


1305 (&» 377)- Dari Ibnu Abi Hudzail, ia berkata, “Abdullah pernah 
mengunjungi seseorang bersama salah seorang dari sahabatnya. Ketika 
masuk rumah, temannya itu lalu melihat-lihat. Abdullah lalu berkata, 
'Demi Allah kalau sekiranya aku mencukil matamu, maka itu lebih baik 
Pein, sa ts 


13 Fabel SG Ya ip AA Tab Aa 
an Na Kai AR pp aga 
1306 (- 378)- Dari Nafi', bahwa ada beberapa orang dari Irag menemui 
Abdullah bin Umar. Mereka lalu melihat pembantu (yang melayani 
mereka) yang memakai benda dari emas. Maka mereka saling melihat 
satu sama lain, Abdullah bin Umar lalu berkata, “Alangkah pandainya 
kalian dalam kejahatan.” 896 


ame —— 


1304 (& 376)- Albani (979): Sanadnya hasan, terputus. 
1305 (& 377)- Albani (980): Sanadnya hasan, mauguf. 
1306 (» 378)- Albani (981): Sanadnya shahih. 


Al-Adabul Mufrad #2 679 


ANSI Jigudad taka —YY 


633. Bab: Banyak Bicara 


IE Ips GL IE A E-AYe “V 


1307 (« 379)- Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Tidak ada kebaikan 
dalam hal banyak bicara.” 1207 


fana IG gia den Ja AA SA GI ANTA 
Na HAN A3 paka Dansa SAE 

1308- Dari Abu Hurairah, dari Nabi 26, beliau bersabda, “Sejelek-jelek 
umatku adalah mereka yang banyak bicara, mereka yang memaniskan 


ucapan palsunya dan mereka merasa banyak tahu dan sebaik-baik umatku 
adalah mereka yang baik akhlaknya.” 808 


—Iuaiong—— 


Cabai Ga kala 
634. ani Orang yang Bermuka Dua 


SA da db la ala An Ja ade IA NA, 4 


Aa NA try Na se 2) KEP 3 Ad 
1309- Dari Abu “Hurairah, bahwa Rasulullah #5 bersabda: “Seburuk- 
buruk manusia adalah orang yang bermuka dua yaitu yang menemui 
suatu kaum dengan satu muka dan menemui kaum yang lain dengan 
muka yang lain.” 80 


angan 
Capai Gd ah YO 
25 Bab: Dosanya Orang yang Bermuka Dua 
dy an Ja gp ba BJB pa api JAE IP ANN 


1307 (& 379)- Albani (217): Sanadnya dhaif, mauguf. Terdapat al-Laits dia lemah. 
1308 Albani (982) : Shahih — ash-Shahihah (751, 791, 1891). 
1309 Sudah pada hadits sebelumnya no. (409). 


630 SW Al-Adabul Mufrad 


Tu Ja Ah Gp ON DOS YAN oa IS TA aa 
HD JB Hen Ta 


1310- Dari Ammar bin Yasir, ia berkata, “Aku iendenaap Nabi & 
bersabda, "Barangsiapa yang bermuka dua di dunia, maka di akhirat dia 
akan punya dua lidah dari api.” 810 


— nat 


Oya Coki Ca ali yet Gala YA 
636. Bab: Sejelek-jelek Manusia Adalah Orang yang 
Ditakuti Kejelekannya 


3 £L0 


I ENG HA ga Ju AS Gi Ea Je Ea KIT Naa Bi R3) 


ANU da dan den Ja ya Jaja Sia alatas 
HB ki Ip GS SN Mas aga A3 

s Aas Oia O TA og 2 Sia - 
AN SG PI 3 0) Re 2 si Ju Ba ii 


. 


Ie, 9 


ME ara Ce A2 Ps 


131 1- (Dari) Ibnu Uyainah, ia berkata, “Aku mendung: Ibnu al-Munkadir 
mengatakan bahwa ia mendengar Urwah bin Zubair (mengatakan), bahwa 
Aisyah mengabarkan kepada Urwah, ada seorang laki-laki meminta izin 
menemui Nabi 35, lalu beliau bersabda, 'Izinkanlah, dia adalah seburuk- 
buruk orang di tengah kaumnya. Ketika dia masuk, beliau lemah 
lembut pada orang itu. Lalu kukatakan, Wahai Rasulullah, engkau telah 
berkata mengenai orang itu lalu mengapa engkau berucap lemah lembut 
kepadanya? Beliau bersabda, 'Wahai Aisyah, sesungguhnya sejelek-jelek 
manusia adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia karena takut akan 
kejelekannya.” 81 | 


ape 


1310 Albani (983): Hasan — ash-Shahihah (892). Abdul Bagi: (Abu Daud: 40 — Kitab al-Adab, 
34 — Bab “Fii Dzii al-Wajahain,” hadits 4873). 

1311 Albani (984): Shahih — ash-Shahihah (1049). Abdul Bagi: (al-Bukhari: 78 — Kitab al- 
Adab, 38 — Bab “Lam Yakun An-Nabii Fahisyan.” Muslim: 45 - Kitab al-Birr wa as-Silah, 
hadits 73). 


Al-Adabul Mufrad j“& 681 


slam) ala —1YV 
637. Bab: Malu 


& Lo Pn ng, 


JG JG gaAS Gi Ie Eat JG GAN MAAN 
La Gi ai JS AP AAS EN 


Tenun d3 - 


3 JL aa J6) SL Ga | SG 


Bab ita) BI Ip SAN HOlas 


1312- Dari Abu as-Suwar al-Adawi, ia berkata, “Aku mendengar 
Imran bin Hushain berkata, “Nabi # bersabda, “Sesungguhnya malu 
itu tidak mendatangkan apapun kecuali kebaikan.” Busyair bin Ka'ab 
berkata, “Tertulis dalam hikmah, sesungguhnya dalam rasa malu itu ada 
kewibawaan. Sesungguhnya salah satu dari rasa malu adalah ketenangan. 
Lalu Imran berkata kepadanya, “Engkau kuberi sesuatu dari Rasulullah 
lalu engkau memberiku dari kertasmu.'”1812 


Sp SB dkt UP SUSYI ASIN OI 2JU KS 5 PP Arr 


1313 (2 380)- Dari Ibnu Umar, ia berkata, FS esindcuhAyA malu dan 
iman itu selalu berpasangan. Jika yang satu dicabut, maka yang lainnya 
dicabut.” 818 


— ang 
eka! cal —1YA 
Hg Bab: Kekerasan 


Ip IG da dada Je 2 Isi S5 2 NYI 
Uu) 8 Nag GA AS aa -) AYI AYI 


1314- Dari Abu Bakrah, Jari Nabi 2 beliau bekakda “Malu lemak 
iman dan iman itu berada di Surga. Dan ucapan cabul itu adalah dari 


1312 Albani (985): Shahih. Abdul Bagi: (al-Bukhari: 78 — Kitab al-Adab, 77 — Bab “al-Haya'.” 
Muslim: 1 — Kitab al-Imaan, hadits 61). 
1313 (« 380)- Albani (986): Shahih — Takhrij al-Misykaah (5094), ar-Raudh (2/423). 


682 SW Al-Adabul Mufrad 


| Kena dan kekerasan berada di neraka.” 814 


Sa ae JP AN GA TER JP AA ANN 
Be KS SB B3 api AS da, de 
Ke Sa os 


1315- Dari Muhammad bin Ali bin al-Hanafiyyah dari ayahnya, ia 
berkata, “Nabi $5 itu kepalanya besar, kedua matanya besar. Jika berjalan 
mendaki seolah di dataran tinggi. Jika menoleh, beliau palingkan seluruh 
badannya.” 1315 


—Luang — 
Kerak Ia wuali Gi pd IK) ala 114 
639. Bab: Jika Tak Punya Malu, Berbuatlah Sesukamu 


Li nebak Dg IE 233 AAN 


Es UIN SAS SY II al OS ep can S3 
1316- Dari Abu Mas' ud, ia berkata, “Nabi "3 bersabda, “Sesungguhnya 


yang sampai pada manusia dari perkataan kenabian yang terdahulu adalah 
jika engkau sudah tidak punya malu, berbuatlah apa yang engkau mau.” 


—eiomd— 
ttd) tata —1 £ « 
640. Bab: Marah 


2 - JB Tg de & ds & dy) oa Pa —NYAV 
ea KP Bia sa IAI Es Anal aa 


1317- Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah PA bersabda: “Bukanlah 
orang yang kuat itu dalam bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang 
yang mampu menahan diri ketika marah.” 817 


1314 Albani (978): Shahih — ash-Shahihah (495). Abdul Bagi: (at-Tirmidzi: 25 — Kitab al-Birr 
wa as-Silah, 65 — Bab “Maa Ja-a Fii al-Haya'.” Ibnu Majah: 37 - Kitab az-Zuhd, 17 — Bab 
“al-Haya',” hadits 4184). 

1315 Albani (988): Hasan — ash-Shahihah (20520, Mukhtashar asy-Syamaail (4). 

1317 Albani (989): Shahih. Abdul Bagi: (al-Bukhari: 78 - Kitab al-Adab, 76 — Bab “al-Hadr 


Al-Adabul Mufrad #2 683 


Nb na nak dat : VJ AE yi ye NYA 
gen Key MS KS Welas Jati 
1318 (2 381)- Dari Ibnu Umar, ia berkata, “Tidak ada kekuatan menahan 


diri lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada menahan marah yang 
dilakukan seorang hamba karena mengharapkan wajah Allah.” 1818 


—yaonepo— 
tnsdat YA) Jsia La talas —1 
641. Bab: Apa yang Diucapkan Jika Marah 
SI La G3 Kie OS) SALA 2 Io oi ORA GEA 
Pd A30. gg. 0. Pa TN Me Aa PA AP P3 
Blog 3 Dan kemana Ona sa, le 


5 


Ga d4 3s Uu SE IA di JW gl da 


Dan IL aa PMA PP al 
Arga padi (P3 AE Ga AL Bel Ja 


1319- Dari Maa bin Shurad, ia berkata: “Ada dua orang yang saling 
mencaci di depan Nabi #5, yang satu marah dan merah wajahnya. Lalu 
Nabi $£ melihat kepadanya dan bersabda, “Sesungguhnya aku tahu suatu 
ucapan yang kalau diucapkan akan hilang marah itu darinya, yaitu: Aku 
berlindung kepada Allah dari syetan yang terkutuk. Lalu ada seseorang 
yang berdiri menemui temannya tadi sambil berkata, Apakah engkau 
tahu apa yang disabdakannya?' Ia menjawab, Ucapkanlah audzubillahi 
minasy syaithanir rajim.' Orang yang menasehati itu berkata, “Apakah 
sk sai menganggapku gila?” 


daa Ia au es NI 2 gi Olla GE HANYA 


Ag con 0 210, II. 8 


3s “delay s9 A73 pes bentar Oang 033 tg 
AE PA AN KAN VA jins ES ag ale At ain 


min al-Ghadb.” Muslim: 45 — Kitab al-Birr wa as-Silah, hadits 107). 
1318 (« 381)- Albani (990): Mauguf, para perawinya tsigah, shahih secara marfu' — Takhrij al 
Misykaah (5116 — tahgig kedua). 


684 SW Al-Adabul Mufrad 


CAN ABM Ga 3 Ia day ale Jan maa 


Pd 


0. o 


Op In did 


1319e- Dari Sulaiman bin Shurad, ia berkata, “Aku duduk bersama Nabi 
2 dan ada dua orang yang saling mencaci maki. Salah seorang di antara 
keduanya merah padam dan keluar keringatnya. Nabi #£ bersabda, 
“Aku tahu suatu ucapan yang kalau diucapkannya akan hilang apa yang 
dirasakannya.” Lalu Orang-orang berkata pada orang yang marah tadi, 
Sesungguhnya Nabi 5 bersabda, 'Berlindunglah kepada Allah dari 
syetan yang terkutuk. Orang tersebut menjawab, Apakah engkau lihat 
aku ini orang gila?” 


— ang — 
Gasak II City Calya —1 LN 
Les Bab: Diam Jika Marah 
para Aa at Jd Ips II pi JP AN 
oLa- ey y-- AP LN Kata 
OP IK Ini Wp sala SE Dg pos Salt lg pang 


1320- Dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, “Rasulullah 2 bersabda, 
“Ajarkanlah dan mudahkanlah, ajarkanlah dan mudahkanlah, -tiga kali 
beliau mengucapkannya-. Lalu beliau melanjutkan sabdanya, “ika 
engkau marah diamlah.' Beliau mengulanginya dua kali.”1820 


— utama — 
ba Liga Sisa Casa Ul 1 Y 
643. Bab: Cintailah Saudaramu Sewajarnya 


NA Siah ab dl 3 Ga 2 KALA 
Na St aU da Dua LA SJ! Je u SN Ja ar 

MAA aan en Tyo KA 
1321 (»- 382)- (Dari) Muhammad bin Ubaid al-Kindi dari ayahnya, ia 
berkata, “Aku mendengar Ali berkata pada Ibnu Kawwa, “Apakah engkau 


1320 Albani (991): Shahih Lighairihi — ash-Shahihah (1375). 


Al-Adabul Mufrad LA 685 


tahu apa yang diucapkan oleh orang-orang dahulu? Cintailah seseorang 
yang engkau cintai dengan sewajarnya, mungkin di suatu waktu dia akan 
menjadi orang yang engkau benci. Dan bencilah orang yang engkau 
benci sewajarnya, mungkin pada suatu waktu dia akan menjadi orang 
yang engkau cintai.” 121 


— ang — 
Mati Sikata US Y ala 1 4 £ 
644. Bab: Janganlah Kebencianmu Menimbulkan 


Kerusakan 
Ulang V5 MS IL AN J6 MI 5 A5 IS NN 
SN 913 ultah HIS ES asa yes ag La Ss 


1322 (» 383)- Dari Umar bin al-Khaththab, ia berkata, “Jangan sampai 
cintamu berlebihan dan jangan sampai marahmu merusak.” Aku bertanya, 
“Bagaimana itu terjadi?” Ia menjawab, “Jika engkau mencintai sesuatu, 
engkau mencintainya seperti cintanya anak kecil dan jika engkau marah, 
engkau ingin temanmu itu menjadi rusak.” 1822 


1321 (& 382)- Albani (992): Hasan Ligahirihi, mauguf dan shahih secara marfu' — Ghayah al- 
Maraam (372). 
1322 (» 383)- Albani (993): Sanadnya shahih. 


686 SW Al-Adabul Mufrad 


